Tirmidzi 3001-3891 



NoHdt 



Isi Arab 



Isi Indonesia 



3001 



(ja-a ulla ;JTJ^ LajVl U^Ia 

lie. jj liaajl Ijc. (jc A un'il ,_j| 
(jc i . il laa SI (jj Jjj 
jic jl ^ 3^ 7- II ^)11aJ jJ -Ij IbO 
ilj AjVI o^A jc. (JluijUaaJI jj 
L>"? Of ^ 

Lai "Laljall ^jj Ijljii jl I j ^ uS 

(jj j-at Jlia jJalc. IjiA (jc. liSi. 

^ji-a Alii (J jjuJJ >'w l—lUaaJI 
Jlia LgAc jLuU alluj A lie, iill 

(Jil (J-aijj Ajiil e-^/jA cljSla 

•j&I J jluj (JLsa Jls dlaaill ^jaa 

lil ill! jl aWj Ajic. Aill (^gllo 

j^ixj 4 I^t'iljiI «Ga S3 .IjaJI (3^3. 

al JaI jLttc.1 j-o 

jlSll Jjiil jla> AikJI 
( _ s ia. jlill (JaI (J-oatJ 4 lair 'lull 
(JaI (JLacI ja (JxC ^jlc Clyal 
y\ JlJjLill <I^4j3 jIjII 
( ilulij j ' 1 " \ '^& ^ fcdjC- 

^3^5 ^)-ftC j-a ^anil ^aJ jLLiJ jj 
(jjj 111)^1 I^A ^ ■ '— «J 
^ilaL^) ^)-aC. ^jLL^ jJ ^1 1 tt^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Ashari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'an] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] dari [Zaid bin 
Abu Unaisah] dari 
[Abdulhamid bin 
Abdurrahman bin Zaid 
bin Al Khathtahab] dari 
[Muslim bin Yasar Al 
Juhani] bahwa [Umar 
bin Al Khaththab] 
pernah ditanya tentang 
ayat "Dan (ingatlah), 
ketika Rabbmu 
mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari 
sulbi mereka dan Allah 
mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): 
'Bukankah Aku ini 
Rabbmu? ' Mereka 
menjawab: 'Betul 
(Engkau Rabb kami), 
kami menjadi saksi.' 
(Kami lakukan yang 
demikian itu) agar di 
hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: 
'Sesungguhnya kami 
(bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan 
Rabb)." (Al A'raaf: 172) 
Umar berkata: Saya 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam pernah ditanya 
tentangnya lalu beliau 
menjawab: 
"Sesungguhya Allah 
menciptakan Adam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kemudian Dia mengusap 
punggungnya dengan 
tangan kananNya lalu 
mengeluarkan 
keturunan, setelah itu 
berfirman: 'Aku ciptakan 
mereka semua untuk 
(menghuni) surga dan 
dengan amalan ahli 
surga.' Kemudian la 
usap punggungnya, 
maka keluarlah 
keturunan darinya, 
setelah itu la berfirman: 
'Aku ciptakan mereka 
untuk (menghuni) 
neraka dan dengan 
amalan ahli neraka'." 
Lalu ada orang yang 
bertanya: Wahai 
Rasulullah, kalau 
demikian apa gunanya 
beramal? beliau 
menjawab: 

"Sesungguhnya Allah 
jika menciptakan hamba 
sebagai ahli surga, ia 
akan dituntun olehNya 
untuk beramal dengan 
amal ahli surga sampai 
mereka mati dalam 
keadaan demikian lalu 
Allah memasukannya ke 
surga. Sedangkan jika 
Dia menciptakan hamba 
itu sebagai ahli neraka, 
ia akan dituntun olehNya 
untuk beramal dengan 
amal ahli neraka sampai 
mereka mati dalam 
keadaan demikian lalu 
Allah memasukannya ke 
dalam neraka." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan. Muslim bin Yasar 
tidak mendengar dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Umar. Sebagaian dari 
mereka menyebutkan 
seseorang yang tidak 
diketahui dalam sanad 
ini antara Muslim bin 
Yasar dan Umar. 



3002 



iff CP g}-^ 3 CP dtf 

*M ^U^i jill (3 jluj cjull! ajJjA 

^C-fcALtt ^ajl Jill Jjl^. ^ ^tA c ' 

^jj J! 4jj jj \\*\\ -\ jA 

as 

ill j Jlaa ^ (jJe f^J^ 

i_ij Jlla jjb <U JUj <2JjjjJ (j-a 
cS J^c. (j* sJj ilij lg\ tUUS 
Jjjj ^jl (l]La3 Cllj-all lilLa oeLk 

' - ij la I^A ^ njr- (jli^jjjjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'ad] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Saat Allah 
menciptakan Adam, la 
mengusap punggungnya 
lalu dari punggungnya 
berjatuhan setiap jiwa 
yang diciptakan Allah 
dari keturunan Adam 
hingga hari kiamat dan 
la menjadikan kilatan 
cahaya diantara kedua 
mata setiap orang dari 
mereka, kemudian 
mereka dihadapkan 
kepada Adam, ia 
bertanya: 'Wahai Rabb, 
siapa mereka? ' Allah 
menjawab: 'Mereka 
keturunanmu'. Adam 
melihat seseorang dari 
mereka dan kilatan 
cahaya diantara kedua 
matanya membuatnya 
kagum, Adam bertanya: 
Wahai Rabb siapa dia? 
Allah menjawab: Ia 
orang akhir zaman dari 
keturunanmu bernama 
Dawud. Adam bertanya: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Wahai Rabb, berapa 
lama Engkau 
menciptakan umurnya? 
Allah menjawab: 
Enampuluh tahun. Adam 
bertanya: Wahai Rabb, 
tambahilah empatpuluh 
tahun dari umurku. Saat 
usia Adam ditentukan, 
malaikat maut 
mendatanginya lalu 
berkata: Bukankah 
usiaku masih tersisa 
empatpuluh tahun. 
Malaikat maut berkata: 
Bukankah kau telah 
memberikannya kepada 
anakmu, Dawud. Adam 
membantah lalu 
keturunannya juga 
membantah. Adam 
dibuat lupa dan 
keturunannya juga 
dibuat lupa. Adam salah 
dan keturunannya juga 
salah." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 
Diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Abu 
Hurairah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



3003 




menceritakan kepada 
kami [Umar bin 



menceritakan kepada 
kami [Abdush Shamad 
bin Abdulwarits] telah 



Telah menceritakan 
kepada kami 



[Muhammad bin Al 
Mustanna] telah 



Ibrahim] dari [Qatadah] 



dari [Al Hasan] dari 
[Samurah] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



Salam bersabda: "Ketika 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Hawwa hamil, Iblis 
datang kepadanya dan ia 
(Hawwa) sebelumnya 
tidak memiliki 
seorangpun dari anaknya 
yang hidup, karena itu 
Iblis berkata padanya: 
Berilah nama 
Abdulharits. Ia pun 
hidup dan itulah 
sebagian wahyu dan 
perintah setan." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib.. 
Kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari hadits Umar 
bin Ibrahim dari 
Qatadah. Sebagian dari 
mereka meriwayatkan 
dari Abdushshamad tapi 
tidak memarfu'kannya. 
Umar bin Ibrahim adalah 
seorang guru Bashrah. 



3004 



' ij'-; dua jAj ^jj (jlS UalJla 
^ in illl (jl J jjjj Ij Clilaa 

j I ^jlac. Clilaa (233 ^3 J 
( _ s jj3lLi (21jl Jlla J jjjjJI ^jjiLii 
Jjc. (i£ jJlly cii3 jia Jli (233 



oljj aa j ^ la i a ^j- na < 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Ashim bin 
Bahdalah] dari [Mush'ab 
bin Sa'ad] dari 
[bapaknya] berkata: 
Pada hari tejadinya 
perang Badar, aku 
membawa sebilah 
pedang kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, aku 
berkata: Wahai 
Rasulullah 
sesungguhnya Allah 
telah menyembuhkan 
hatiku dari kaum 
musyrikin (atau yang 
senada dengan kalimat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ini) aku meminta engkau 
mau memberikan 
pedang ini padaku. 
beliau menjawab: 
"(Pedang) ini bukan 
milikku atau milikmu." 
Aku berharap pedang itu 
diberikan padaku karena 
tak ada yang berperang 
(segigih) aku. lalu 
Rasulullah 

mendatangiku kemudian 
bersabda: "Engkau telah 
meminta padaku padahal 
itu bukan milikku, tapi 
sekarang sudah jadi 
milikku dan aku (akan 
memberikannya) 
padamu, " lalu turun 
ayat: "Mereka 
menanyakan kepadamu 
tentang (pembagian) 
harta rampasan perang." 
(Al Anfaal: 1). Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Dan [Simak bin Harb] 
telah meriwayatkannya 
dari [Mush'ab] juga. Dan 
di bab dari Ubadah bin 
Ash Shamit 


3005 


jjaJI iSHSc. 4J (3^3 jAj (j-o alLij 

IjlA ^ unr- jjl JlajaALa (Jli 
^ la i a Jj i I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Israel] dari [Simak] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Seusai 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam perang 
Badar, dikatakan kepada 
beliau: Hendaklah 
baginda (menyerang) 
kafilah, ia tidak 
dilindungi apa pun. Lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abbas memanggil 
beliau, yang ketika itu 
Abbas tengah diikat, 
kata Abbas: Tidak patut. 
Karena Allah telah 
menjanjikan salah satu 
dari kedua kelompok 
dan la telah memberikan 
apa yang la janjikan 
kepada baginda. Beliau 
bersabda: "Kau benar." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 



3006 



jjsC \ m ' ■*» jliuu (jj ^aa a Ijlla 

UjJLa (Jji j jjl Ujik jUaC. j^jj 
^jj ^ic. lijSk (JjAjC (jJ Atll -IJC- 
iill (^glLa .ill ^JJ jlailll ' ■ '1 kajl 

J ^jjS^J udjall ^Jl a L 4-lic. 

5jLo CLi!^j a Lai j i all 
^jj (JjiLuli ^a.J __>jic 4 » i iajj 
P Sl'iall allij AjIc- iil ^jij-a <<iii 
^gill 4j^)J ■ tiflJ (Jia.j .la 

0 jiA i^jg' (jj ^$-111 is I' 1 """'J 

^LM Jl j ^ L^J^ 1 

laa i a ^gJia. Jyq'i , ,>a bUa 

_jjl aula Ajj^ii (j^i ojljlj 

^gic. alalia s«. 15 j ii.ll 

*dll (^ij lj (Jlaa <jl jj jj^i 4-ajjll 

v'" ^j] ^jj i2£iiilii ^laS 
i21jUj iiil <J3^ ^ 

> kJLj ^A^i ,_3l ^£1 '" t 

Sll ^AJLall (JjS^ji A^jiLall lya 
lyjiL ily-li. IjlA J13A£j!>UHj 

(Jli j ^1 [jc jljaC- (jj <La^)5ic. 
^fllajl ^ILajuj Ajixu\ (Jj-a j ^jl j 
jAj jijJ I^A 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Yunus Al Yamami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ikrimah bin 
Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zumail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abbas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Al 
Khaththab] berkata: 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam melihat kaum 
musyrikin yang 
berjumlah seribu orang 
sedangkan sahabatnya 
berjumlah tiga ratus 
lebih belasan orang, lalu 
beliau menghadap kiblat 
kemudian 
menengadahkan 
tangannya seraya 
berdo'a: 

ALLOOHUMMA 
ANJIZ LII MAA 
WAADTANII, 
ALLOOHUMMA IN 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



TUHLIK HAADZIHIL 
'ISHOOBATA MIN 
AHLIL ISLAAM, LAA 
TU'BAD FIL ARDHI 
"Ya Allah berikan semua 
yang telah Engkau 
janjikan padaku, ya 
Allah datangkanlah 
semua yang telah 
Engkau janjikan padaku, 
ya Allah seandainya 
Engkau binasakan kaum 
muslimin ini, tentu tak 
ada lagi yang 
menyembahMu di muka 
bumi ini, " beliau tak 
henti-hentinya berdo'a 
serta menengadahkan 
tangannya sampai 
selendangnya jatuh dari 
pundaknya lalu Abu 
Bakar mengambil dan 
meletakkannya kembali 
di pundaknya kemudian 
ia (seakan) memeluknya 
dari belakang dan 
mengatakan: Wahai 
Nabi Allah cukuplah 
kiranya baginda 
memanjatkan 
permohonan baginda 
karena Dia pasti akan 
memberikan semua yang 
telah dijanjikan itu. Lalu 
Allah menurunkan 
"(Ingatlah), ketika kamu 
memohon pertolongan 
kepada Rabbmu, lalu 
diperkenankannya 
bagimu: 'Sesungguhnya 
Aku akan mendatangkan 
bala banbaginda kepada 
kamu dengan seribu 
malaikat yang datang 
berturut-turut." (Al 
Anfaal: 9) Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Umar kecuali dari 
hadits Ikrimah bin 
Ammar dari Abu 
Zumail. Abu Zumail 
namanya Simak Al 
Hanafi. Ini terjadi pada 
perang Badar. 


3007 


a^j3 Cllilj a^J 1»J^ Aill (jlS Lij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Numair] dari 
[Ismail bin Ibrahim bin 
Muhajir] dari [Abbad 
bin Yusuf] dari [Abu 
Burdah bin Abu Musa] 
dari [ayahnya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Allah 
menurunkan dua 
jaminan keamanan 
padaku untuk ummatku: 
'Dan Allah sekali-kali 
tidak akan mengazab 
mereka, sedang kamu 
(Muhammad) berada di 
antara mereka. dan 
tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, 
sedang mereka meminta 
ampun." (Al Anfaal: 33) 
dan bila aku meninggal, 
aku meninggalkan 
istighfar untuk mereka 
hingga hari kiamat." 
Hadits ini gharib. Ismail 
bin Muhajir dilemahkan 
dalam hadits. 


3008 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



*dil (Jjjjij (jl^alc (jj <Gac 

ojlA I j3 ilLij Ajlc. iill ( _ s -l*-a 
La agJ I jiclj Jjlall ^jit 
sjsJI jl VI (Jll SjS (j« A't H'uiI 
ill ^ pl>'^ ^jll 

jc ''"^11 IjlA JaAj 
ji i a l£ (jj ^JLLa jc Aj^ (jj 
(jc A^lj JJC- j *CalLjl ^ajl slj^J 

' *'J ikj ^alc (jj AaSC 
i^ljAj Aj jl i a 1$ jj ^JLLaj ^j^al 

jj| lilj^l jSj j-olc- jj Ajsc 

^aC 



menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Shalih bin Kaisan] dari 
[seseorang yang tidak 
disebut namanya] dari 
[Uqbah bin Amir] bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membaca ayat ini di atas 
mimbar: "Dan 
siapkanlah untuk 
menghadapi mereka 
kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi." (Al 
Anfaal: 60) lalu 
bersabda: "Ketahuilah 
bahwa kekuatan adalah 
memanah (beliau ulang 
sabdanya sebanyak tiga 
kali) ketahuilah, bahwa 
Allah akan memberikan 
kemenangan di atas 
bumi ini dan akan 
dicukupkan makanan 
bagi kalian, karena itu 
janganlah ada diantara 
kalian yang merasa 
bosan untuk memainkan 
panah-panahnya." Abu 
Isa berkata: Sebagian 
dari mereka 

meriwayatkan hadits ini 
dari [Usamah bin Zaid] 
dari [Shalih bin Kaisan] . 
Dan diriwayatkan oleh 
Usamah dan beberapa 
orang dari Uqbah bin 
Amir. Hadits Waki' lebih 
shahih. Shalih bin 
Kaisan tidak bertemu 
Uqbah bin Amir dan ia 
bertemu Ibnu Umar. 



3009 



(jc Ajj\jui jjl 1 Vi '-i JuA 

jC sji (jj j^)JftC jC (JjIaC^I 

M ^jc jc M ^jc (jj S ijjc. ls j\ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jSIl ^ajj Uoilll Jj* lit a (jj 

jjj] jii Li jiluJJ A-llc <&l ,_5-l*-a 

(J JJ^J cJLaa "Ujjia 4_La3 ijlilAkll 

t_ljjja jl s-ljli) VJ ^1 

J (jj A)jl (jLS (jjjc 

r 1 1 (jjl (Ji^ i a VI <&l (Jj^J 

aAIc iiil ^U.-! auI J jj^j djSLj 

(j-o a jl 7> ^ ^jit £i] (jl L_aJ^kl 
Jll jjjjll lillj ^ g-Io cLaLjl 
Atll ^j-lj-a <&l (J J-^J (3^ u'^- 



La JaC J^i) (jljall J_>ij 

jLiiUVI 



kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Amru bin 
Murrah] dari [Abu 
Ubaidah bin Abdullah] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] berkata: Pada 
waktu terjadinya perang 
Badar dan para tawanan 
didatangkan, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: 'Apa 
pendapat kalian tentang 
tawanan-tawanan ini?" 
(kisah di sebutkan dalam 
hadits yang panjang) 
beliau bersabda: "Jangan 
sampai ada yang lepas 
seorangpun dari mereka 
kecuali dengan tebusan 
atau tebasan (dibunuh)." 
Abdullah bin Mas'ud 
berkata: Kecuali Suhail 
bin Al Baidha wahai 
Rasulullah, karena saya 
pernah mendengar ia 
telah memeluk Islam. 
Beliau terdiam. 
(Abdullah bin Mas'ud) 
berkata: Aku belum 
pernah mengalami rasa 
takut j angan-j angan 
turun hujan batu dari 
langit yang akan 
menimpaku kecuali saat 
itu sehingga beliau 
mengatakan: "Ya, 
kecuali Suhail bin Al 
Baidha, " lalu turunlah 
ayat yang bertepatan 
dengan perkataan Umar: 
"Tidak patut, bagi 
seorang Nabi 
mempunyai tawanan 
sebelum ia dapat 
melumpuhkan musuhnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







di muka bumi." (Al 
Anfaal: 67) Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 


3010 


^^j^jii) ijat ^jj Sac. Lil la 

^1 (jt ^JLLa ^1 (jC- jji-aC-Vl 
<jlc Atll (_5-lj-a tc ."^ (jC-'^JJjA 

(Jll 1 '« 35J J3 s-Lalill (j-a jlj (3 jj2 
IjlA (JjSJ (jjiicVI (jLajluj 
i^j (jll UaH (jVl 'ojJjA jjI V! 

V j3 ill 

IjlA ^ unr- jjI JUi XuaC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Mu'awiyah 
bin Amru] dari [Za v idah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Harta 
rampasan perang itu 
tidak dihalalkan bagi 
seorangpun sebelum 
kalian karena dulu 
langsung dilalap api 
yang turun dari langit." 
Sulaiman al A'masy 
berkata: Tak ada yang 
mengatakan hal ini 
selain Abu Hurairah dan 
ketika terjadinya perang 
Badar mereka (berebut) 
mengambil ghanimah 
sebelum Allah 
menghalalkannya. Lalu 
Allah menurunkan ayat: 
"Kalau tidak ada 
ketetapan yang telah 
terdahulu dari Allah, 
niscaya kamu ditimpa 
siksaan yang besar 
karena tebusan yang 
kamu ambil." (Al 
Anffal: 68) Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 


3011 


mJ^J lAj-^a jLujj (jJ l^a a Hl^a 

' = , , '. = , 5 = < „ - , , - J . 

I i_ LmjJ (jj (J^juij dJ^C. ^1 
UjAa aJja^ ^1 (jj i_ajt Hi^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



a£Laa Li (jlic- (jj (jLaiiaJ Clilklla 
(j-o <^A j JliiVI J) j^JAic. jl 

^ t Unll ^9 La j aJ« i jj gJak jll 

Jlla Li JjILl 

iul ( _ s i-=> <&l l] j^j (j^ (jLiSc 

(jLijll (^Lj ULa ^-"J 

ciiljjs j^Lill Ajic (J_)jj 3*j 



(3 jij3 Aj^I Ajlt Cliljj 
jSjj ^1 ojjLill (J 4jVI s^A 

ClljlSj "liiAillj Clll^jl Li (Jjl jl 
(j« oil JJ 



m^'^* ^1 (Jj^J (J-" 3 ^ Lgio Lgji 

Lgil Li] (jJJJ jLij alLij Ajic iiil 
I i$ JJJ Clljjia lilljl (JLl (jx3 Ljia 
^iil ^uj jLi„ 1 ifrLj 1 _ i'Vn! ^Jj 
CS^ l g lir^ jS ftJf-jJI (ji^jJI 

IjiA ^ unr- jjl JLsl^Ul 

vn ' '• °Vv? « -' - » 

Jy jj (jc L_SjC ■ — u la jj^i 

tjjj is (jj*jlj]l (j-o 3a juj 
(Jlijj * Lu la jjc. (JjiLjc. (jjl je 

(jljl (jj .Jjjj jA (^ula^l 

jjajljll (j« jA j ^Juls j]l 
(jc (_JjJ LijJ (_>JiLlC. (jjl iilj-JJ 
(JaI (j-a Li&5l£j lillLi (jj (jjijl 

(j-o ^351 ^.uijLslI Ajjjj S^j ■ ajll 

jj 



kepada kami [Yahya bin 
Sa'id], [Muhammad bin 
Ja'far], [Ibnu Abi Adi] 
dan [Sahal bin Yusuf] 
mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Auf bin Abu 
Jamilah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid Al Farisi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Abbas] berkata: Aku 
pernah bertanya kepada 
Utsman bin Affan: Apa 
yang menyebabkan 
engkau cenderung 
(menggolongkan) Al 
Anfaal kedalam al 
Matsani (surat yang 
berjumlah lebih dari 
seratus), memasukkan 
Al Baraa v ah ke dalam al 
Mi v in (yang kurang dari 
seratus), engkau 
meletakan keduanya 
berdekatan tanpa ditulis 
basmalah sebagai 
pemisah, serta 
memasukannya kedalam 
As Sab'uth Thiwaal 
(tujuh surat terpanjang) 
apa sebetulnya yang 
melatar belakanginya? 
[Utsman] menjawab: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
terkadang dalam satu 
waktu diturunkan 
kepadanya surat yang 
memiliki banyak ayat, 
karena itu jika turun 
sesuatu padanya beliau 
memanggil sebagian 
juru tulisnya lalu 
bersabda: "Tulis semua 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ayat ini pada surat yang 
terdapat di dalamnya 
begini dan begitu, " 
sedang jika turun 
padanya satu ayat beliau 
katakan: "Tulis ayat ini 
di surat yang disebut di 
dalamnya begini dan 
begitu, " sedangkan Al 
Anfaal adalah salah satu 
surat yang pertama kali 
diturunkan di Madinah 
sedangkan Al Baraa v ah 
adalah sebagian surat Al 
Qur v an yang terakhir 
tetapi isinya mirip 
dengan isinya (surat Al 
Anfaal) sehingga saya 
menganggapnya sebagai 
bagian darinya. Setelah 
itu Rasulullah wafat 
tetapi beliau tidak 
menjelaskan kepada 
kami bahwa ia bagian 
darinya, karena itulah 
aku letakkan keduanya 
secara berdekatan dan 
tidak menulis basmalah 
sebagai pemisah serta 
menggolongkannya ke 
dalam As Sab'uth 
Thiwaal. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Auf dari Yazid Al 
Farisi dari Ibnu Abbas. 
Yazid Al Farisi termasuk 
kalangan tabi'in dan ia 
meriwayatkan selain 
hadits ini dari Ibnu 
Abbas. Ada yang 
mengatakan bahwa ia 
adalah Yazid bin 
Hurmuz sedangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Yazid Ar Raqasi adalah 
Yazid bin Aban Ar 
Raqasi, dari kalangan 
tabi'in dan tidak bertemu 
Ibnu Abbas, ia hanya 
meriwayatkan dari Anas 
bin Malik dan keduanya 
termasuk penduduk 
Bashrah. Yazid Al Farisi 
lebih dahulu dari Yazid 
Ar Raqasi. 



3012 



(jc aSijC. (jj ' ■ U±uj (jc oil j 
(j^aj^/l jjj jj^C- (jj (jLajlui 
£i ^l.jj]l 4 7- a 1| ■'' <jLul I ll. w 
^Uaj 4jlc auI *&l (J JJJJ 

Jul Jta gjj ,e| gjj 

jl VI o-Jlj ^jic. Vj aJj 
(J^kj ^ulls almJall ji.i almjall 

^ Uj <J£ (jlj VI (j"? 

(^jjjje^) AjIaL^JI 

l_lllaJi]l ^JC- (jj pjAjxjl Ljj j^C- 

OS JI3 Vl <K ^ jibji AJla 
<I1aL=JI (J jl£ 

jjlS i . <\Ui>\l ^c- jj ciijLiJI 

f.\ in lib I jjjajluil j Vi (Jj^A 
(jjyl ■& (jljC (jA Lijla I jjli. 

VI jj'- ^'j'' uc ' " uj^" 

(jiia (jli 4 ilj a 4 i^i (jjjlj (jl 

(j^jic I jifi Ll (jli 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Ali Al 
Ju'fi] dari [Za v idah] dari 
[Syabib bin Gharqadah] 
dari [Sulaiman bin Amru 
bin Al Ahwash] telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku] bahwa 
ia mengikuti haji Wada' 
bersama Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau membaca 
hamdalah dan memuji 
Allah, memberi 
peringatan dan nasihat, 
lalu bersabda "Hari 
apakah yang paling 
haram, hari apakah yang 
paling haram, hari 
apakah yang paling 
haram?" orang-orang 
menjawab: Hari haji 
akbar wahai Rasulullah. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian, dan 
kehormatan kalian 
haram (wajaib dijaga 
kehormatannya) atas 
kalian seperti haramnya 
hari kalian ini, di negeri 
kalian ini dan pada bulan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




ditanggung dirinya 
sendiri, begitu juga 
tidaklah orang tua 
berbuat jahat lantas 
dosanya ditanggung 



ini. Ketahuilah bahwa 
tidaklah seseorang 
melakukan kejahatan 
melainkan akan 



anaknya, ataupun anak 
berbuat jahat lantas 
orang tua menanggung 
dosanya. Ketahuilah 
bahwa muslim itu 
saudara bagi muslim 
lainnya, tidak halal bagi 
seorang muslim apa 
yang dimiliki 
saudaranya kecuali yang 
dihalalkan baginya. 
Ketahuilah bahwa segala 
bentuk riba ada zaman 
jahiliyyah harus 
ditinggalkan dan bagi 
kalian adalah harta 
pokok yang kalian 
miliki, kalian tidak 
mendzalimi ataupun 
didzalimi, juga riba 
Abbas bin Abdul 
mutthalib, semuanya 
harus ditinggalkan. 
Ketahuilah bahwa setiap 
darah pada masa 
jahiliyyah harus 
ditinggalkan dan 
tuntutan darah pertama- 
tama yang harus 
ditinggalkan adalah 
darah Al Harits bin 
Abdul Muthallib, yang 
ia pernah disusui 
(wanita) dari bani Laits 
lalu Hudail 
membunuhnya. 
Ketahuilah, hendaklah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kalian pergauli mereka 
(istri) dengan kebaikan, 
karena mereka adalah 
diperintahkan tunduk 
untuk kalian, kalian 
tidak memiliki 
kekuasaan apa pun dari 
mereka selain karena 
ketundukan yang 
diwajibkan atas mereka, 
kecuali jika mereka 
melakukan hal yang keji 
(dosa) jika mereka 
melakukan hal itu maka 
pisahkanlah mereka dari 
tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka dengan 
pukulan yang tidak 
meninggalkan bekas. 
jika mereka menaatimu, 
maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya, 
sesungguhnya kalian 
memiliki hak atas istri 
kalian, dan isteri kalian 
juga mempunyai hak 
atas kalian, adapun hak 
kalian atas isteri kalian 
adalah terlarang bagi 
mereka menghamparkan 
kasur (menyilahkan 
masuk ke dalam rumah) 
untuk orang-orang yang 
kalian benci, juga tidak 
mengijinkan siapa saja 
yang kalian benci untuk 
memasuki rumah kalian, 
adapun hak mereka 
atasmu adalah memberi 
pakaian dan makanan 
yang baik." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
[Abu Al Ahwash] 
meriwayatkannya dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Syabib bin Gharqadah] . 


3013 


A&Lall lie, (jj Clljlja!! ^JC- Ijllk 
(jc ^1 LjLla. clljljll (jJ 

jc J^-v . aj (jj ^ jc <Lij! 
£jit (jc ClijliJI (jc (ja i - I 

jj^VI (?aJI fj^ O 1 " ^*"J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin 
Abdushshamad bin 
Abdulwarits] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[ayahnya] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Harits] dari [Ali] 
berkata: Aku pernah 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tentang 
hari haji akbar lalu 
beliau menjawab: "Hari 
qurban." 


3014 


(jUiui Ljj.la ^aC (jj! IjjJLa 
(jc. Cll jUJI (jc. (jkli! ^1 (jc. 

£ jj jj£VI giJI ^La ^c. 

(C jj 'i j"- '"' j 1 * u ^ a ' 

(jr. t*ii.W\l \Sk ri-vj jir. (j^ 
La VI Aiij Vj ll j3ji 

•^j t3=>-^) tjJ * CSJJ 

il jr. t*iv.W\l 1 1 A 5 <_JJJ 
jc. aj-a (jj jIll Ajc. jc. i mi 
la j3 ji ^ic (jc (JlljLaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] berkata: Hari 
haji akbar adalah hari 
ray a qurban. Abu Is a 
berkata: Hadits ini lebih 
shahih dari hadits 
Muhammad bin Ishaq 
karena hadits ini 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Abu 
Ishaq dari Al Harits dari 
Ali secara mauquf dan 
kami tidak mengetahui 
seorang pun 
memarfu'kannya selain 
yang diriwayatkan dari 
Muhammad bin Ishaq. 
[Syu'bah] meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu 
Ishaq] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari [Al 
Harits] dari [Ali] secara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mauquf. 


3015 


alLii (jj (jilt l*" 1 ^ jliij lll-li 

Vis ciijljll ^jc- (jj aaLiII j 

kilLa^c ^jc. 4 aim ^jj jLa^. Laj ^ 

sLktll Ulc. (j JaI 5-» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Affan bin 
Muslim] dan 
[Abdushshamad bin 
Abdulwarits] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Simak 
bin Harb] dari [Anas bin 
Malik] berkata: Nabi 
hendak mengutus Abu 
Bakar (menyampaikan) 
Surat Baraa'ah (at 
Taubah) kemudian 
beliau memanggilnya 
dan mengatakan: Tidak 
boleh seorang pun 
menyampaikan surat ini 
kecuali salah seorang 
dari keluargaku, " lalu 
beliau memanggil Ali 
dan diberikan padanya. 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
gharib. dari hadits Anas 
bin Malik. 


3016 


(jc. ^j;- ^jj 13 1 u Ijj la ^ 1 ^xll 
(jC gla&a (jC 4 AjJC. (jj aSa SI 

( _ s -lj-a ."^ Clutilla (_>jAjc. (jjl 
<-.lc. J £aui i] (JJ^_)Jall 

AjIc auI ^U.-i auI (J y^i 'j C. 

fill Llil ijfijll OLaKil 


telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Husain] dari [Al Hakam 
bin Utaibah] dari 
[Miqsam] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Salam mengutus Abu 
Bakar dan 
memerintahkannya 
untuk menyampaikan 
kalimat-kalimat itu 
kemudian beliau 
mengutus Ali, saat Abu 
Bakar berada di sebagian 
jalan, ia mendengar 
suara unta Rasulullah 



Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, al Qaswaa\ lalu 
Abu Bakar keluar dalam 
keadaan takut, ia 
mengiranya Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tapi ternyata Ali. 
Ali menyerahkan surat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
kepadanya dan 
memerintahkan Ali 
untuk menyampaikan 
kalimat-kalimat itu. 
Keduanya pergi lalu 
berhaji. Ali tinggal 
selama hari tasyriq lalu 
menyampaikan: 
Tanggungan Allah dan 
rasulNya terbebas dari 
setiap orang musyrik, 
bertebaranlah dimuka 
bumi selama empat 
bulan, jangan ada orang 
musyrik yang berhaji 
setelah tahun ini, 
janganlah mereka 
berthawaf di baitullah 
dengan telanjang dan 
tidak ada yang masuk 
surga kecuali orang 
rmTmin. Ali yang 
menyeru dan bila lelah, 
Abu Bakar berdiri lalu 
menyerukannya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(j-oj j^jc- <^-y^W 

<Lojj> (_>"ij VI AjiJI (J^Aj Vj 
IjlA ^ unr- jjI (JlaljlA » g ^ & 

Ijlla A^lj JJC- j (jJc (jj ^jj^aj 

<jt Jlij (jjjjl 4jjjc 
£HJ L$ LP J (j? 1 ' CP- 

Aj3 aA j3 C1jjA=JI IjlA jjc- Alj 
<jlc Vj (JjjI (JJ ^jJ (Jllj 



gharib. melalui sanad ini 
dari hadits Ibnu Abbas. 



3017 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Zaid bin 
Yutsai'] berkata: Kami 
bertanya kepada [Ali], 
apa yang diutuskan 
padamu saat haji? Ia 
menjawab: Aku diutus 
(untuk menyampaikan) 
empat hal; tidak boleh 
thawaf dengan telanjang, 
siapa pun yang punya 
janji dengan nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, janji itu berlaku 
hingga batas waktunya 
dan siapa pun yang tidak 
memiliki perjanjian, 
batas waktunya empat 
bulan, tidak masuk surga 
kecuali jiwa yang 
nufmin dan kaum 
musyrik tidak boleh 
menyatu dengan kaum 
muslimin setelah tahun 
mereka ini. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih dari hadits 
Sufyan bin Uyainah dari 
Abu Ishaq. [Ats Tsauri] 
meriwayatkannya dari 
[Abu Ishaq] dari 
[sebagaian sahabatnya] 
dari [Ali] . Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Hurairah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin Ali] dan 
lainnya, mereka berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^jc. ClijL^JI (jj j^aC (jc H 

if? t> e^ 11 r'lp 

'M ^ji-a «&l J JJ^J (JImI ijxlu 
jlj*J (Jijll lil alulj 4 jSc 

(Jll (jLiJ^lj <! I j.Vg > Stfl ialaill 
Jh\ lad t5^*J ~l 

UAla ^ajjllj auIj (jii (j-o 

(jj <&l ^JC Ujik ^ttC (jjl 
jjC. dljL^JI (jj j^aC (jC ^-lAj 
(^Jl (jC ^1 (jC ^133 

AjIc auI ^U^i Jj,."^ (jc \;» la 

JAlijj (Jll Ajl Vj aja i alLij 

^ ^ . ^ 1 g 1^ U ^jjlj c_jj^C (j ■ 
^jc. (jj ^^)-ftC (jj (jLojluj 



Uyainah] dari [Abu 
Ishaq] dari [Zaid bin 
Yutsai'] dari [Ali] 
sepertinya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Khasyram] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu 
Ishaq] dari [Zaid bin 
Yutsai'] dari [Ali] 
sepertinya. Abu Isa 
berkata: Kedua hadits ini 
diriwayatkan dari Ibnu 
Uyainah, ada yang 
mengatakan dari Ibnu 
Utsyai' dan dari Ibnu 
Yusatai', yang benar dia 
adalah Zaid bin Yutsyai'. 
Syu'bah meriwayatkan 
bukan hadits ini dari 
Abu Ishaq dari Zaid lalu 
ia salah Didalamnya dan 
berkata: Zaid bin Utsail, 
tapi kesalahan ini tidak 
diteliti. 



3018 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
dari [Amru bin Al 
Harits] dari [Darraj] dari 
[Abu Al Haitsam] dari 
[Abu Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Jika kalian 
melihat orang biasa 
(mengunjungi) masjid 
saksikanlah bahwa dia 
adalah seorang mu v min, 
"lalu Allah 
menurunkan: "Hanya 
yang memakmurkan 
masjid-masjid Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah 
dan Hari kemudian." (At 
Taubah: 18). Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] dari [Amru 
bin Al Harits] dari 
[Darraj] dari [Abu Al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, seperti itu 
hanya saja beliau 
bersabda dengan 
redaksi; yata'ahadul 
masjid (sering 
mengunjungi masjid). 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
gharib.. Abu Al Haitsam 
namanya Sulaiman bin 
Amru bin Abdu Al 
Utwari, ia anak yatim 
dalam pemeliharaan Abu 
Sa'id Al Khudri. 



3019 



(jjill j ciJ^j Uallta (jljjj (jc 

pltij AjIc Alii ( _ s i-a i^.'"'^ 
(JLall (^1 1 \a\c. jl ^* 

4J dilka (Jjt <u jiI (jj Laa a ClllLui 
AjIc auI ( _ s i-a ^ ; ill L-ilajLal (j^i 

^JC. ^>jl^. ^AXJi (JIB ^iLjJ 

JJC- jSjlj lillLi (jj (_>ujlj Jill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Isra'il] dari 
[Manshur] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'du] dari 
[Tsauban] berkata: Saat 
turun ayat: "Dan orang- 
orang yang menyimpan 
emas dan perak." (At 
Taubah: 34) kami 
bersama nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dalam 
salah satu perjalanan 
beliau lalu sebagian 
sahabat beliau berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ilLij Ajlc Mil 



■ " ' uVl § ajLk Aj (_£ jC- (jC H lji 
alLlj Ajlc. illl ^ ; "I 

(jjjll IjlA i21jC ^ jLl ^JjC- 

al L$ l\ Lol (JlS Alii (jjj (j/l 



Telah diturunkan (ayat) 
tentang emas dan perak 
seperti itu, andai saja 
kita tahu harta terbaik 
lalu kita mengambilnya. 
Lalu beliau bersabda: 
"Harta terbaik adalah 
lisan yang berdzikir, hati 
yang bersyukur dan istri 
rmTminah yang 
membantu keimanannya 
(suami)." Abu Isa 
berkata: hadits ini hasan, 
aku bertanya kepada 
Muhammad bin Ismail, 
aku berkata padanya: 
Salim bin Abu Al ja'ad 
mendengar dari 
Tsauban? Ia menjawab: 
Tidak. Aku bertanya 
padanya: Dari mana ia 
(Salim) mendengar dari 
sahabat nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam? Ia 
menjawab: Ia (Salim) 
mendengar dari Jabir bin 
Abdullah, Anas bin 
Malik dan ia menyebut 
beberapa sahabat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



3020 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Yazid Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus salam bin 
Harb] dari [Ghuthaif bin 
A'yan] dari [Mush'ab bin 
Sa'ad] dari [Adi bin 
Hatim] berkata: Aku 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan di leherku 
ada salib emas, beliau 
bersabda: "Hai Adi, 
buanglah patung ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^UaA 1 Vi ' -. glmJa (jj jllc. Hj^a 
IjI (jl (_jjijl (jc- CIijIj I 'ii w 
AjIc 2)1 ts i-a ^ pll dial!! Aiiik 
jl ^jJ jliil ^ (j^-jj ^iLij 
UjLaJ*^ AjiJS J I jialj aAii] 
La j£j Ul U (Jlia <J-a35 ClAj 

13a (JllL4iillj iul (jjjiiL; i2llia 

{,*.{<• '• •> s. 

LaJ] L-1JJC i-s , (jjui^ < 

4_j JjSj jaLaA ' - Lj la (j^i i_S jxj 
(jj (jlla. lhu.la.ll IjlA J3j 
^LaA (jt A^lj JJC-j (J5lA 

IjlA 



darimu." Dan aku 
mendengar beliau 
membaca dalam surat Al 
Baraa v ah: Mereka 
menjadikan orang-orang 
alimnya dan rahib-rahib 
mereka sebagai Tuhan 
selain Allah.' (At 
Taubah: 31) beliau 
bersabda: "Ingat, 
sesungguhnya mereka 
tidak menyembah 
mereka tapi bila mereka 
menghalalkan sesuatu, 
mereka 

menghalalkannya dan 
bila mengharamkan 
sesuatu, mereka 
mengharamkannya. " 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdussalam bin 
Harb sementara 
Ghuthaif bin A'yan tidak 
dikenal dalam hadits. 



3021 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ziyad bin 
Ayyub Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari 
[Anas] bahwa [Abu 
Bakar] berkata padanya: 
Saya berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pada 
waktu itu kami berada di 
dalam goa: Seandainya 
salah seorang diantara 
mereka melihat kedua 
kakinya pasti ia akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menemukan kami tepat 
berada di bawah 
kakinya, lalu beliau 
bersabda: "Wahai Abu 
bakar, tidakkah engkau 
sadar jika ada dua 
(orang), pastilah yang 
ketiganya adalah 
Allah?." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib, hanya diketahui 
dari hadits Hammam, ia 
sendirian 

meriwayatkannya. 
[Habban bin Hilal] dan 
lainnya meriwayatkan 
hadits ini dari 
[Hammam] seperti 
matan hadits ini. 



3022 



(jc AjjI (jt .liiii (jj ijAl^)jl ^jj 
jll (jc ml (jj Aa^_a 

Aill ( _ s i-a Ail! (J JJ^J ds -1 "^ Cs^ LW 
•AN Jjjj <jlc. i' aSj Lila 

Ji\\ jic. ^jlc-l <>i)l £] tliSaa 

^a] jIll j )i*J ^jia oji Qvw \ > ti 
4j1c. ^jii-a p (Jli CiJ jl <U jit 

^^i^ °^)^ (_5-lc- jilj3 4jLa ^ iViaj 
La AUlj3 13c. I AJ jajjj auIj alia j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'ad] dari 
[ayahnya] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Ibnu Abbas] berkata: 
Saya pernah mendengar 
[Umar bin Al 
Khaththab] berkata: 
Pada hari kematian 
Abdullah bin Ubbai bin 
Salul, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dipanggil untuk 
menshalatinya, beliau 
berdiri namun tatkala 
beliau hendak shalat, 
aku beranjak dan berdiri 
didepan beliau: Wahai 
Rasulullah apakah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




engkau hendak 
menshalati musuh Allah 
Abdulllah bin Ubbai 
yang telah banyak 
melontarkan ucapan- 
ucapan menyakitkan 
semasa hidupnya? 



Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pada 
saat itu hanya tersenyum 
dan setelah aku tanya 
beliau berulang-ulang, 
beliau mengatakan: 
"Biarkan aku wahai 
Umar karena telah diberi 
pilihan dan aku akan 
memilih. Sungguh telah 
datang (wahyu) 
kepadaku: 'Kamu 
memohonkan ampun 
bagi mereka atau tidak 
kamu mohonkan ampun 
bagi mereka (adalah 
sama saja). Kendatipun 
kamu memohonkan 
ampun bagi mereka 
tujuh puluh kali, namun 
Allah sekali-kali tidak 
akan memberi ampunan 
kepada mereka. (At 
Taubah: 80) seandainya 
dengan memohon 
ampunan lebih dari 
tujuhpuluh kali ia akan 
diampuni, maka aku 
akan melakukannya." 
Beliau menshalati dan 
mengantarnya, lalu 
beliau berdiri didepan 
kuburnya, setelah beliau 
selesai, aku merasa 
heran pada keberanianku 
terhadap Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Allah dan 
RasulNya lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengetahui, tetapi tidak 
lama berselang, turunlah 
ayat ini: "Dan janganlah 
kamu sekali-kali 
menyemb ahy angkan 
(jenazah) seorang yang 
mati di antara mereka, 
dan janganlah kamu 
berdiri (mendo'akan) di 
kuburnya." (At Taubah: 
84) Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih gharib. 



3023 



uJ^J Hl^a jUjW (jJ ^aa> UliAk 

diLi ijj^ -<luij aAIc au! ^U^i 

aJC. j3 bl JUij ^LaJ^ii oUaC-li 

jl Sll ^ j| uynW (Jllj 

jjj Ul JliU (JjSaliall ( _ s ic. /-lLaJ 

IajI CllLa La -lij ( _ s lc- (jLaJ 
■ - u la IjlA ^ . i; ;r- _jj| J q*/^ Mr. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Nafi'] dari [Ibnu 
Ulnar] berkata: Abdullah 
bin Abdullah bin Ubai 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam pada hari 
kematian bapaknya 
datang kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan mengatakan: 
Sudikah baginda 
memberikan pakaian 
baginda lalu kujadikan 
kafan untuknya, 
shalatilah dia dan 
memintakan ampunan 
untuknya? beliau 
memberikan pakaiannya 
dan bersabda: "Jika 
kalian telah selesai 
beritahu aku!" ketika 
beliau hendak 
menshalatinya, Umar 
menghalanginya seraya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengatakan: Bukankah 
Allah melarang baginda 
untuk menshalati orang 
munafik? lalu beliau 
menjawab: "Aku berada 
diantara dua pilihan: 
'kamu memintakan 
ampunan ataupun kamu 
tidak memintakan 
ampunan untuk mereka, ' 
beliau menshalatinya 
lalu Allah menurunkan 
"Dan janganlah kamu 
sekali-kali 

menyemb ahy angkan 
(jenazah) seorang yang 
mati di antara mereka, 
dan janganlah kamu 
berdiri (mendo'akan) di 
kuburnya." (At Taubah: 
84) Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 



3024 



(jc < & >*u | \ V'i *w A ^jjjj 1 Vi *w 

(jc. (j^i (jj ji y^c. 

^j) jjc. Ju»_ui ^1 (jj (j-a^jll 
(_5jLajllJ 4jI (_£jAaJI lull 
(jjiuil (_£i]l AaJoLttll ^ (j5la.j 
Jjl (j-a (JjSSlI j^lc. 

jill (^^J-a jIll (J^JUJ^J la I ILQ J^fc 

^^iLa <&l J J^J ^Ilaj 4j1c 

(C la i jA j 4j]c zOll 
CJAla > n if*. ^Ji 



(ja C_JJ^)C ^ i^i > r\ (j i aa 

CSJJ L>^' tS^' dtf 

IjA JJC (j-o m ^1 (jc I^A 

ill! £jjJaj "M* m ^1 (jC (jC 

4_ic 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Imran bin Abu 
Anas] dari 

[Abdurrahman bin Abu 
Sa'ad] dari [Abu Sa'id Al 
Khudhri] berkata: Ada 
dua orang 

memperdebatkan masjid 
yang dibangun diatas 
landasan ketakwaan dari 
sejak hari pertama, salah 
satunya mengatakan 
bahwa maksudnya 
adalah masjid Quba v 
yang lain beranggapan 
maksudnya adalah 
masjid Rasulullah. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dimaksud adalah 
masjidku ini." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib dari hadits Imran 
bin Abu Anas. Dan 
hadits ini juga 
diriwayatkan dari Abu 
Sa'id melalui sanad lain. 
[Unais bin Abu Yahya] 
meriwayatkannya dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Sa'id radliallahu 'anhu]. 


3025 


Lb la ^UxA AjjLiLa Lb la 
^ijAl^jJ (jt ClljLaJI (jj (_>JijjJ 

dlLkj <j3 iUa JaS ,J 

hi j«i i i jr. i* 1 1 1 1% 
L_ljjS ^jj! jC. (eij cjlfl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al Alia' 
Abu Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Al 
Harits] dari [Ibrahim bin 
Abu Maimunah] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Ayat 
ini turun berkenaan 
dengan penduduk 
Quba v : 'Di dalamnya 
mesjid itu ada orang- 
orang yang ingin 
membersihkan diri. dan 
Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang 
yang bersih.' (At 
Taubah: 108) mereka 
berinsinja v dengan air 
lalu turunlah ayat ini 
berkenaan dengan 
mereka. Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib melalui 
sanad ini. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Ayyub, Anas bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Malik, Muhammad bin 
Abdullah bin Salam. 


3026 


Lu.la (j5ijc (jJ - < llUa 
(ja i a] ^1 (jt (jUaLj LiiAk 

jfo'iit'l <U dllka (jlSjina LiiA j 
jAj ^aJAl^jj jl^'iinl (jjjjl 

I3a ^iajc jjl (Jla (jj^ji'jiall 

4 III jjfk 1 llinii'l jjl 1l» >u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu Al 
Khalil Kufi] dari [Ali] 
berkata: Aku pernah 
mendengar seseorang 
mendo'akan orang 
bagindaya padahal 
keduanya musyrik lalu 
kukatakan padanya: 
Mengapa engkau 
memintakan ampunan 
untuk kedua orang 
tuamu padahal keduanya 
musyrik? dia menjawab: 
Bukankah Ibrahim 
memintakan ampunan 
untuk bapaknya yang 
musyrik? lalu aku 
mengadukan hal itu 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, maka turunlah 
ayat "Tiadalah 
sepatutnya bagi Nabi 
dan orang-orang yang 
beriman memintakan 
ampun (kepada Allah) 
bagi orang-orang 
musyrik." (At Taubah: 
113) Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 


3027 


*| ir-- 1 j^j i-v 1 ^ i ^-v ^jj ^ ir*. 1 Vi *w 
(jC. jASLA (301)^ 
(jj (j-a=>,jll -lie (jC ^ jA_>H 
^illj jjc. iillU jjj 
Mil V, ^ -Till (Jj.»j (j<-- ' i^'l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



£]j IjAj VI <2J jfi oj jt 'AAilS 

allaj 4j]t Ml Jj-a J ' . ul«j 

J - ^ (j^ ' ° l-^l 

jjt (jt IjSjUi jjaJ (jjiiii 
3=>-J jc. Mil £]13 LaS At 

Afcl2i-a c fl^j^l (j] jaxlj 

jilLij 4jlt Ml J'^* <&l (Jj-^J 
l_5-jl '". 1-v I Lij J^JJ (_Jja\_il) J 
aXA J*jj j'-^ 0 ^ '' ^£ '" ' " " 

g^lLyi Jt HsjI jj AjaiJI 
Jj-a Jill (jt A*j ' alkji ^] 

OJ jt CAilS ( _ s ii. alulj AjSc. Ml 

L&l jt Sjjt (^Aj <2Jjjj 

alia J Ajlt Mil Jj-a A ."^ (j^J 
tbjAaJl jSia (Jj^jIL (jiiUll 
Jill Jj tlttlUil Jl3 Ajjaj 
jA I ill alia j Ajlc. Mil Jj-a 
aJ ^aa. j la i iball ^9 (jjJLk 
6^ 1 ij ■ n ^ j j n't ' " i 3^-3 ^ ' a^ l 
jljAuil ^JaVLj __>jjj Ijlj (jl^J ^aill 

ijlla 4jAj (jjj diLlai cljjai 

ajJ lillLa (jj ■ _m£ Ij __)jAiI 

U Cilaa i21i| i£]ja!3 Aii liijlt Jl 

l2j lie (j^i al <&l Ait (j^ll *dll ^jj 

' j,' /, ' * ' s ' o ' 3 ' ~ 5 

eVjA Mil Ait (j^ (jj (Jla 

Jull Jt Ml i_ilj Ail CiUVI 
(jjill jlLaiVlj (jjJ2kljJillj 

(^ji^ sjuitII AjilLi (J o j*Ail 
Jll ^Lra-^il clll^ill jA Ml jl 

Ml I jiil 1 cjjjjj Ilia j 

Ij CAB (Jla (Jj3AlLall £i I jj j£j 
liAlkl V jl ^jJJjJ (j-a (jl Mil ^jj 

aJ£ JU (j* il (jlj laA-a VI 
Jlia <J jiaj j Ml Jl ^liLa 

i n al alulj A jit Ml Jla (Jill 
(22 ^ jj-v I^IH <Q (J ffll i ^ljjt 

(_^a!I «^ ui liluiil (^jl ■ " iSa 

<xii Jt Ml ^iil LaS (Jlj jj ja ; 
(j^i (, maj J aiaC.1 aiLLiVI A»J 
<jlt Ml (Ji-a ^1 J J^J J*!'^ 
(^lia.LLaj IjI ^ J3 iLa (jJ^. 

fj^i LiS Uiigi ISla (jjii Vj 
JjI Ml (j jSj V (jl j40'v J]j 
(sJ^jI lSaII ijL (jilaJI J IavI 

_oa.jV (_s-jj J A«J 4jA^1 CjAmj La 



kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abdurrahman bin Ka'ab 
bin Malik] dari 
[bapaknya] berkata: Aku 
tidak pernah sekalipun 
ketinggalan (terlambat) 
dari peperangan bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam sampai 
terjadilah perang Tabuk, 
kecuali perang Badar, 
dan Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam tidak 
mencela orang yang 
ketinggalan dalam 
perang Badar, karena 
keinghinan beliau ketika 
itu hanyalah ingin 
mencegat kafilah quraisy 
(yang membawa barang 
dagangan). Kaum 
Quraisy keluar untuk 
menolong kafilah 
mereka lantas 
bertemulah mereka di 
suatu tempat yang tidak 
dijanjikan sebagaimana 
yang Allah 'azza wajalla 
firmankan. 

Sesungguhnya peristiwa 
sejarah Rasulululah 
bersama orang- orang 
(muslimin) yang paling 
mulia adalah perang 
Badar, Aku pun tidak 
ingin jika 

keikutsertakanku dalam 
baiat aqabah diganti 
dnegan keikutsertakanku 
perang badar, yang 
ketika itu kami saling 
mengucapkan ikrar 
(untuk tetap di jalan 
Islam dan jihad) dan 
setelah itu aku tak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Skj J °y°; l-<ya auI cr iiaikj jl 
(jc- (Jj3 ia^ jllLVI IjiA 

■ ■ a£ (^jj Aill -IjC (jj (j-a^^ll ^Jt 
(jC AUl JjJC- 4jaC- (jt lillLa (jj 
(_SjJJ IjlA JJC- (Jj3 .33 j t ■ 
(jC CllpiJI IjlA jyjj (jJ t_>"jjJ 
(jj (jivjll .3je (jC. (J jA^ll 
aljl (ji lillLa jjj 1 ^ (jj Atll 
lillLa (jj t ■ (jC <jjli. 



pernah terlambat dari 
Rasulullah sampai 
terjadinya perang Tabuk, 
dan itulah perang beliau 
yang terakhir dan beliau 
umumkan orang-orang 
untuk berangkat (Lantas 
ia sebutkan hadits 
panjang). Kemudian aku 
temui Nabi ketika beliau 
sedang duduk di masjid 
sedang di sekelilingnya 
kaum muslimin, beliau 
memancarkan sinar 
seterang rembulan, yang 
demikian karena jika 
beliau mendapat suatu 
kebahagiaan, wajah 
beliau memancarkan 
cahaya. Lalu aku datang 
dan duduk di depan 
beliau, beliau bersabda: 
"Bergembiralah wahai 
Ka'ab dengan hari 
terbaik yang pernah kau 
alami sejak ibumu 
melahirkanmu." Aku 
berkata: Wahai Nabi 
Allah apakah berasal 
dari Allah ataukah dari 
baginda? Beliau 
bersabda: "Dari Allah." 
Lalu beliau membaca: 
"Sesungguhnya Allah 
telah menerima taubat 
Nabi, orang-orang 
muhajirin dan orang- 
orang anshar yang 
mengikuti Nabi dalam 
masa kesulitan, setelah 
hati segolongan dari 
mereka hampir 
berpaling, kemudian 
Allah menerima taubat 
mereka itu. 
Sesungguhnya Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang kepada 
mereka." (At Taubah: 
117) dan diturunkan juga 
berkenaan dengan kami: 
"Hai orang-orang yang 
beriman bertakwalah 
kepada Allah, dan 
hendaklah kamu 
bersama orang-orang 
yang benar." (At 
Taubah: 1 19) aku 
berkata: Wahai Nabi 
Allah, sesungguhnya 
sebagian dari bukti 
ketulusan taubatku yaitu 
aku tidak akan berbicara 
kecuali benar dan akan 
aku infakkan seluruh 
hartaku di jalan Allah 
dan RasulNya. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tahanlah 
sebagian hartamu karena 
itu baik untukmu." Aku 
berkata: Aku masih 
puny a harta jatahku di 
Khaibar. Tidak ada 
kenikmatan terbesar 
yang Allah berikan 
padaku setelah 
kelslaman selain dari 
kejujuranku terhadap 
Rasulullah ketika aku 
dan dua sahabatku (yaitu 
Mirarah bin Rabi' dan 
Hilal bin Umayyah 
adhdhamri) jujur, 
seandainya kami berkata 
dusta maka kami akan 
binasa sebagaimana 
mereka yang binasa dan 
aku berharap semoga 
Allah tidak menguji 
kejujuran seseorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



seperti Dia mengujiku, 
aku tidak akan sengaja 
bedusta, aku berharap 
semoga Allah 
menjagaku dalam sis a 
(hidupku). Abu Isa 
berkata: Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Az 
Zuhri dengan sanad yang 
lain. Ada yang 
mengatakan: Dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Ka'ab bin 
Malik] dari [pamannya, 
Ubaidullah] dari [Ka'ab]. 
Ada juga yang 
mengatakan selainnya. 
[Yunus bin Yazid] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Ka'ab bin 
Malik] bahwa [ayahnya] 
telah menceritakan 
padanya dari [Ka'ab bin 
Malik]. 



3028 



(jj j-at I ill "LaLajl! (JaI (JjLo 
(jj jic (jj (Jill oAic i . il laa Si 

(32s31 ji Jlla (_j\j| i_iU=l=JI 

J^IluJ (ji .*~Sf j— llj <CaLaj]l 

l^ii (jLljill ^ ? ljaL dl2aSl 

(I)' <-Sj' cr^J u' J* 
jfij jjl (Jli (jijall j Jj-oLj 

(J jj ^ jji. jilj jjA ^ic (JUa 

auI ^ jjj (_gja (_ji 7*1 Jj 

3alc. iliUi jij jj! Jli 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'ad] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaid bin As Sabbaq] 
bahwa [Zaid bin Tsabit] 
menceritakan padanya ia 
berkata: Abu Bakar Ash 
Shiddiq mengutus 
seseorang kepadaku 
untuk mendatangi 
tempat peperangan 
Yamamah. ketika itu 
Umar disampingnya, ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^JjaK ^1 jlilji Jta (Jljal! ^iiia 

At)l (Jjjjj 4 la 3j jLS ! (jjiiii 

j£j jjl jus ilLij aAIc. M C5 Jj-a 

jit j ^gjl ^J.lLa LaA^).lLa 

(j^s 4t^7>I (jl^>all diaiiia 



,11111 



Cllli.j3 (JLkjll jj-lLaj 
dljUi 4-aJ^a. £-a oj^axj 
a£ i " Q ll /ua 3^-^ J ^^-Li. J^l 
' ^J*^ XjJ& Lia A J ~ ^3^3^" 

VI a!) V Aii! Ly*"* Ijijj 

ujj jA j ' " llSjj AjIc jA 

^ ^ JJC (Jlii jxilaaJI (jijaJI 



^ la i a ^j- aa 



_lj.la. IJA 



berkata bahwa Umar 
mendatangiku dan 
mengatakan: 
Sesungguhnya perang 
Yamamah telah 
berkecamuk (menimpa) 
para penghafal al-Qur v an 
dan aku khawatir akan 
menimpa para penghafal 
al-Qur v an di negeri- 
negeri lainnya sehingga 
banyak yang gugur, 
menurutku engkau harus 
memerintahkan 
pengumpulan al-Qur v an 
(proyek dokumentasi 
alquran). Abu Bakar 
berkata kepada Umar: 
Bagaimana aku 
melakukan sesuatu yang 
tidak pernah dilakukan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam?. Umar 
berkata: Demi Allah hal 
itu adalah proyek yang 
baik sekali. Ia terus 
mengulangi hal itu 
sampai Allah 
melapangkan dadaku 
sebagaimana 
melapangkan dada Umar 
dan aku sependapat 
dengannya. Zaid 
berkata; Abu Bakar 
berkata: Sesungguhnya 
kamu adalah pemuda 
yang cerdas, kami tidak 
meragukanmu, dan 
kamu juga menulis 
wahyu untuk Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, karena itu 
kumpulkanlah al- 
Qur v an. Ia berkata: Demi 
Allah, seandainya 
mereka menyuruhku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



untuk memidahkan 
gunung dari gunung 
yang lain, itu tidak lebih 
berat daripada 
mengumpulkan al- 
Qur'an, bagaimana 
kalian mengerjakan 
sesuatu yang tidak 
pernah dikerjakan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam? Abu 
Bakar menjawab: Demi 
Allah hal itu adalah baik. 
Abu Bakar dan Umar 
terus mengulanginya, 
sehingga Allah 
melapangkan dadaku 
sebagaimana 
melapangkan dada 
keduanya (Abu Bakar 
dan Umar). Lalu aku 
kumpulkan al Qur'an 
(yang ditulis) dikulit, 
pelepah kurma, dan batu 
pipih, juga dari hafalan 
orang, dan surat yang 
terakhir kudapatkan 
bersama Khuzaimah 
adalah ayat Baraa v ah, 
yang tepatnya: "Sungguh 
telah datang kepadamu 
seorang Rasul dari 
kaummu sendiri, berat 
terasa olehnya 
penderitaanmu, sangat 
menginginkan 
(keimanan dan 
keselamatan) bagimu, 
amat belas kasihan lagi 
penyayang terhadap 
orang-orang mukmin. 
Jika mereka berpaling 
(dari keimanan), maka 
katakanlah: 'Cukuplah 
Allah bagiku; tidak ada 
ilah selain Dia. Hanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kepadaNya aku 
bertawakkal dan Dia 
adalah Rabb yang 
memiliki 'Arsy yang 
agung." (At Taubah: 
128-129), Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 



3029 



ijA I jj) Ujik (_£-J£-a (jj (jAa/>ll 

a' 5 , * a 3 ' a , ' a' ^ a 
(jj (jLaJC ^jit ^JMilAi. (jl 

^ ^fail Aijii. ^IjS (jl jail 

Ij ^jllc- jj (jLojaJ cJlla jl jail 

Lull (JiJiji tl)l ^J! 



(J^uijU i aa-t^aSU (jLaJC 

■la ljij ClljUi (jj .1) j (jLoilt 

j-a^J^I "^""J j-alj<JI jj 
(jj A)jl \"~- J uift (jj clsjliJI 

(jnuijall JaA jll (Jliij ' ttJiJ 
(jj jj £jjl IjfljSa I La 4_LXill 
(jij j3 jlLulj a ^JJJ^S Clulii 

ialLaill 



■-lall ^9 I °^ ■ tall 
Qji i a-. . *-'<.y (jjl Jfi ^JJ (jUalic. 

= -. A'~ ~ . * » '*.(< 

(Jla CjjIj (jj Jy j (jl CIijIj (jj 
i_ll jjs^l ajjLi (j-a 4j1 Cliaaa 
jIll (_5-lj-a <&l (Jj^J £aujI Cj£ 
(jjj-ajj-al! (j-a lAjjjilJ alm^ <Llic. 
Ajlt iil I jaAlc La I j3iLa t3^>J 

^a 1 .1, i.^ll ' i jlVVn 

^LaJ^i ^1 j) ClijUi (jj A-aj^i 

LS J* J^l ^i?J>^ C5 3 l^J^ 
di jjlill (jjliijall (jLia s jjlillj 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'ad] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Anas] bahwa Hudzaifah 
menghadap [Utsman bin 
Affan] ketika itu ia 
sedang memerangi 
penduduk Syam untuk 
menaklukkan Armenia 
dan Azerbeijan bersama 
penduduk Iraq, 
Hudzaifah melihat 
perbedaan mereka 
tentang al Qur v an dan 
berkata kepada Utsman: 
Wahai Amirul mu'minin 
beritahukan kepada umat 
sebelum mereka 
berselisih faham dalam 
al-Qur v an seperti 
perselisihan faham 
antara yahudi dan 
nasrani. Ia memanggil 
Hafshah: Bawakan 
lembaran-lembaran (al- 
Qur v an) kepada kami 
karena kami akan 
menyalinnya ke dalam 
mushaf, setelah itu 
dikembalikan padamu. 
Hafshah membawanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj auI .Inc. ^jjill (j?^)A_)^ 
(jj auI .lie (jl 42ie (jj Alii lie 
^c-uij lIajIj Aj^I j J* "'a 
J l7iit « Ij Jlii j I '""i i axil 

A\ Alt <Jll 

(jij illl (jll LA jlc J aS lie 

AJiUall j»jJ 3i 1-aJ <-^-Aj (J^S 
Jl! I Laxfl ; Alii I jails 
4A j£ lillj ^jiVii jll 

^A (JL^J J J* t B A AJliA ^A 

(jiiA ''"''.:^ laA (Jli alLij <j!c 
V/ ^jA^JI t"u'i-s jAj 1 ^-1 



ke Utsman. Lalu Utsman 
mengirim utusan ke Zaid 
bin Tsabit, Sa'id bin 
'Ash, 'Abdurrahman bin 
Al Harits bin Hisyam 
dan Abdullah bin Zubair 
agar lembaran-lembaran 
itu disalin menjadi 
beberapa mushaf. 
Utsman mengatakan 
kepada ketiga kalangan 
Quraisy: Yang kalian 
perselisihkan dengan 
dengan Zaid bin Tsabit, 
tulislah dengan bahasa 
Quraisy karena al- 
Qur v an turun dalam 
bahasa mereka hingga 
mereka 

memindahkannya ke 
dalam mushaf-mushaf 
yang Utsman kirim ke 
berbagai penjuru negeri 
dari mushaf-mushaf 
yang telah mereka salin. 
[Az Zuhri] berkata: 
Telah menceritakan 
kepadaku [Kharijah bin 
Zaid bin Tsabit] bahwa 
[Zaid bin Tsabit] 
berkata: Aku kehilangan 
satu ayat dari surat Al 
Ahzaab yang telah 
kudengar dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam yang beliau 
bacakan: "Di antara 
orang-orang mu'min itu 
ada orang-orang yang 
menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada 
Allah; maka di antara 
mereka ada yang gugur. 
Dan di antara mereka 
ada (pula) yang 
menunggu-nunggu dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mereka tidak merobah 
(janjinya)." (Al Ahzaab: 
23) aku mencarinya dan 
aku menemukannya 
disimpan oleh 
Khuzaimah bin Tsabit 
atau Abu Khuzaimah 
dan aku letakkan dalam 
suratnya. Az Zuhri 
berkata: Saat itu mereka 
berselisih antara Tabut 
ataukah Tabuh. Orang 
Quraisy mengatakan 
Tabut, sedang Zaid 
mengatakan Tabuh lalu 
perselisihan mereka 
diajukan kepada 
Utsman, lantas ia 
mengatakan: Tulislah 
Tabut karena al-Qur v an 
turun dengan bahasa 
Quraisya. Az Zuhri 
berkata: Ubaidillah bin 
Abdullah bin Utbah 
menuturkan padaku 
bahwa Abdullah bin 
Mas'ud membenci Zaid 
bin Tsabit lantaran 
penyalinan mushaf- 
mushaf dan ia 
mengatakan: Wahai 
segenap kaum muslimin, 
aku diasingkan (tidak 
diikut sertakan) dalam 
menyalin mushaf dan 
hanya diurus oleh 
seorang saja (Zaid) 
padahal demi Allah aku 
adalah seorang muslim, 
sedangkan dia dilahirkan 
dari orang kafir, 
maksudnya Zaid bin 
Tsabit. Ia (Ibnu Mas'ud) 
juga mengatakan: Wahai 
seluruh penduduk Iraq, 
tutupi dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sembunyikanlah dan 
mushaf-mushaf yang ada 
pada kalian, 
sesungguhnya Allah 
berfirman "Barangsiapa 
yang berkhianat maka 
pada hari kiamat ia akan 
datang dengan apa yang 
telah ia khianati" mereka 
akan bertemu Allah 
dengan membawa 
mushaf. Az Zuhri 
berkata: Para sahabat 
Nabi yang utama tidak 
menyukai ucapan Ibnu 
Mas'ud tersebut. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
haditsnya. 



3030 



.lie. 1 Vi '-i jUjjj /o laa a LliAa 
(jj jUa^ IjjAk (_£.lg-a (jj (j-a^^}]l 
■lie. (jc ^jiliil! ClljUi (jc <Ualui 

Ajle zOil 0 i i ^jill (j» i a 

(jjiU jc ^iii J ^ ^IIjjj 

I j| (Jls o51j jj ^ I jjlaa.) 

jlii a!=JI <1=JI 3aI 

(jl Ajjj lie j-o <&l .lie iSl (jj 

(j^aJJj jkll Ijlli sjJi£ 

liiiAjj jlill (j-a 1 "'7- \;3 lift _c^j 

Jll <U^\I •<.?;,<',« Jl| aIiJI 

LsJ 1 'M kct La <jjlj3 
jjI (JlagAll jiajll (j-a IgjJI 
■Lalm (jj jLai, ' - U la ^ unr- 
jUai. (jc .1^.1 j JJC oljj IaSa 
(j^ u i " fil^^J lc^a9^)-a AJalwj (jj 
Clljlii (jc CLyAkll 1.14 ojjaJill (jj 

■ ■ u^j l a (jc 4j3 j3 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit Al 
Bunani] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Laila] dari [Shuhaib] 
dari Nabi tentang firman 
Allah 'azza wajalla: 
"Bagi orang-orang yang 
berbuat baik, ada pahala 
yang terbaik (surga) dan 
tambahannya." (Yuunus: 
26) beliau bersabda: 
"Jika penghuni surga 
memasuki surga, ada 
yang berseru: 
Sesungguhnya Allah 
memiliki satu janji yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ingin Dia penuhi untuk 
kalian semua. Mereka 
berkata: Bukankah Allah 
telah membuat wajah 
kami putih berseri, 
menyelamatkan kami 
dari neraka, dan 
memasukkan kami ke 
dalam surga? lalu 
dibukalah tabir, maka 
demi Allah, Dia tidak 
memberikan sesuatu 
yang paling mereka 
sukai dari pada 
memandangNya. Abu 
Isa berkata: Hadits 
Hammad bin Salamah 
seperti ini diriwayatkan 
oleh beberapa orang dari 
Hammad bin Salamah 
secara marfu'. [Sulaiman 
bin Al Mughirah] juga 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Tsabit] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dengan menyebut 
sabda nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam tapi ia 
tidak menyebut: Dari 
Shuhaib dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 


3031 


(jUiui ujAa jj>c (^jj! (jj! UjAa 

jj-a-o (JaI (j^i (Ja.J (jfc ^)LluJ 

oA4 (JC. plijll! Ul cJUJll 
Jll Uilll SUaJ! ,J <_s j^jI! ^ 
dllLui Ala Aa.1 1 g "*- i __iiU-c Ls 
alluj AjIc iill ^U.-i Alii (J 
Aa.1 1 \ Ic. ^jjJUa La tjlal Ljic. 

Ljj^ll Ali i21jjc. 

jl aLiLttll Loljj A a SI i-a3l 
UJ la ^aC ^1 (^jjI Uj la g 1 
£j9j LW _3*"^ U^" Cj 3° ' " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Al Munkadir] dari 
[AthcT bin Yasar] dari 
[seorang penduduk 
Mesir], ia berkata: Aku 
bertanya kepada [Abu 
Ad Darda v ] tentang ayat 
ini: "Bagi mereka berita 
gembira di dalam 
kehidupan di dunia dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



>■ 1 \->r* /jp* a fi^^j f-^ J 

(jj oiUt (jc cs^J lW 



(dalam kehidupan) di 
akhirat." (Yuunus: 64) ia 
menjawab: Tidak ada 
seorang pun yang 
menanyakannya padaku 
sejak aku 

menanyakannya pada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
menjawab: Tidak ada 
yang menanyakannya 
padaku selainmu sejak 
ayat itu diturunkan, ia 
adalah mimpi baik yang 
dilihat oleh orang 
nufmin atau 
diperlihatkan padanya." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Aziz bin Rufai'] 
dari [Abu Shalih As 
Sammani] dari [AthcT 
bin Yasar] dari [seorang 
penduduk Mesir] dari 
[Abu Ad Darda v ] lalu ia 
menyebut sepertinya. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ashim 
bin Bahdalah] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Ad 
Darda v ] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya namun 
tidak disebutkan: Dari 
AthcT bin Yasar. Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Ubadah bin Ash 
Shamit. 



3032 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





AjAxu jUaa. Ijli^k (JlgA-o ^jj 

clw *— '^ji CP fyj C?. Up CP 

Ail Cliil (jjC^>3 Alii ij^''' 

jjj aj ciiiil (sill VI aJ! V 
(jl SiLLi aJ Aiuila 


kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Yusuf bin 
Mihran] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Ketika 
Allah menenggelamkan 
Fir'aun, ia mengatakan: 
Aku beriman bahwa 
tiada tuhan selain yang 
diimani Bani Israil. Jibril 
berkata: Wahai 
Muhammad, Duh 
seandainya engkau 
melihatku ketika sedang 
mengurusi keadaan laut, 
lalu aku sumpal 
mulutnya karena 
khawatir ia mendapat 
rahmat. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 


3033 


i ! *tjli\l ill -i. l°*.Ni * 
jjc. (_ijlUl (jj pUa&j Clijlii 

(JjjUC. (jjl (jC. ^>4f^ ■ 

(Ji^ ^l ' a 
tfjl (J^I^J^ J? ^ 

j1 ill Aik^a ill V) a!) V Jjfe 

^ la i a i t u.^ ^ > u if*. 

AA.J-JI Ijia (j^ s-y^jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
a'la Ash Shan'ani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Adi bin 
Tsabit] dan [AthcT bin 
As Sa^ib] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas], salah satunya 
menyebutkan dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



JLjJy UjAa. J^j laa I 1 Vi ' -s 
LW CP f^=^ C>i LS^i CP 

C^ Cij'j if? 5^: Cf- 

(Jj3 Ujj (jlS (jjl (J jauj liila 

frLaC jl£ Jll Alia. (jiaJ 3 

ujj^* clw AG-i cte 5^ L« 

^jjI^j 4 t'n (J^jij^ ^jj.la 
_LukJ 4 iQ > til (jj ^-fc-al 



Salam bahwa beliau 
menceritakan, Jibril 
'alaihis salam 
menyumpalkan tanah ke 
mulut Fir'aun karena 
khawatir ia 

mengucapkan Laa ilaaha 
illallaah kemudian Allah 
merahmatinya atau takut 
kalau Allah 
mencurahkan rahmat 
padanya. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 



3034 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari [Ya'la 
bin Atho v ] dan [Waki' 
bin Hudus] dari 
[pamannya, Abu Razin] 
berkata: Aku pernah 
bertanya: Wahai 
Rasulullah dimanakah 
Allah sebelum Dia 
menciptakan 
makhlukNya? beliau 
menjawab: "Diaberada 
di awan yang tinggi, di 
atas dan di bawahnya 
tidak ada udara dan Dia 
menciptakan 'arsyNya di 
atas air." Ahmad bin 
Mani' berkata: Yazid bin 
Harun berkata: Istilah 
Ama v adalah tidak ada 
sesuatu pun bersamanya. 
Abu Isa berkata: Seperti 
itu Hammad bin 
Salamah dan Waki' 
meriwayatkan. Syu'bah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Awanah, Husyaim 
dan Waki' bin Udus 
mengatakan dan itu lebih 
shahih. Abu Razin 
namanya Laqith bin 
Amir. Abu Is a 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 



3035 



^1 (jc- auI (jj 

jlll (J j^i^) (jLiL^j-o ^jl (jc o^^)J 

Jtii 1-oJJj t^iij ^J^? 
£j oi=J ill ^jik JUitt (3§JoJ 

IS] ill i^Sl^j ! jl 

(juii. ' - ij la I^A t njr- 

^^iij £jla_j sj^j Aj^>J (jC "LaLuil 
(_£jA_jiJI \;» lu (jj ^LjAI^)jJ lijJLa 
AJC (jj Aj^>J (jC AJlLull ^1 (jC 

5 ^ a , - , a ^ J a ? 

^jjl oAi. jc o5^>J j—jI (jJ 
C5^' L>" is^fJ* if? 'CP ^Ji 

Aj3 i^Vun jLSj ^^IaJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Buraid bin 
Abdullah] dari [Abu 
Buraidah] dari [Abu 
Musa] Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
Tabaaraka wa Ta'ala 
menangguhkan - 
mungkin bersabda: 
memberi penangguhan- 
untuk orang zhalim, 
hingga ketika la 
menyiksanya Dia tidak 
membiarkannya terlepas, 
" lalu beliau membaca: 
"Dan begitulah azab 
Tuhanmu, apabila dia 
mengazab penduduk 
negeri-negeri yang 
berbuat zhalim. 
Sesungguhnya azab-Nya 
itu adalah sangat pedih 
lagikeras." (Huud: 102) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 
Abu Usamah 
meriwayatkannya dari 
Buraidah sepertinya dan 
berkata: Menangguhkan. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abdullah bin 
Abu Burdah] dari 
[kakeknya, Abu Burdah] 
dari [Abu Musa] dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam sepertinya dan 
berkata: Menangguhkan. 
Ia tidak ragu. 


3036 


jAh. jjl Ujik jliij iSia. 

jjlc (jj tilLall ^JC- jA ^jJaiJI 
Ajc. (jc- (jLliui (jj (jLajlui 1 * la 

i-iij'' 1 ""IS i J U4.il /j, jJm-. 
1 ;r 1 1' j Jji" La3 Aj^/I oi* 
Ajlc Atll (-Ha <&l (J jjuij '"'^ 

La LS \xi A) f^jj U Clilaa alLij 

jl <La p jj *(°«-^ t^'- (J-»*-j 

j'lU (JS (j^lj J-at Lj ^!>liVI 
IjlA ^ Tn jr. jjI djla^J (Jjlk 

1 14, (j-" ' »JC l*1lV%. 

i'ivW V/| AAjkj V AA3II 
j^aC (jj lilLall ^JC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi Abdul Malik 
bin Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Sufyan] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] dari [Umar bin Al 
Khaththab] berkata: 
Ketika turun ayat: 
"Maka di antara mereka 
ada yang celaka dan ada 
yang berbahagia." 
(Huud: 105) aku 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam: Wahai 
Nabi Allah, apakah kami 
melakukan amalan 
berdasarkan sesuatu 
yang telah ditentukan 
ataukah berdasarkan 
sesuatu yang belum 
ditentukan? beliau 
menjawab: "Berdasarkan 
sesuatu yang telah 
ditentukan (takdirnya), 
dan itu telah digariskan 
oleh pena, wahai Umar. 
Akan tetapi setiap orang 
diberi kemudahan untuk 
sesuatu yang diciptakan 
untuknya." Abu Isa 
mengatakan bahwa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ajA (jC ^-l^a. (jJ lilLiujl (jC 

jil ^JC- jC Jjjoj^Ij ** ' L)^ 

I ft JO^Ql jl (jj^ La L^-j-a ■ a * 
dljjLi j] Alii i^ljiui ijjj aJ 
Vllui a±Laj 4jlc Alii C5 -l*-a A"! 
olcia ^L>J ^'"J AjIc- 2jI ( _ s i-a 

(LijL siLlall <ulc 51js 
(jj lPI j? ^ jj J-fr^ 

a1 IjiA ^jall (j« 3=0 

^lllJ 33 V (Jll Hall 
jiii ■ - u la l-Us ^ ^ Jijr- y>\ 

(jC (JjjI^UlJ (_$JJ I^A J ^ It L ^1 

A-aalc jC ^jAl^)jJ jC till <u n 

jc jil -Ijc (jc JjjjVIj 

jc tdL<Lwj jc ^^^ftill jLiiwj 
jyjj ^jia/jJI ^jc- (jc ^jA l^jjj 
Sll cs ii-a ^g-Jjil (jc. .liC (jc. 
c-VjA AjI j^Jj AilLo ^ilwJj <iic 

LSJJJ cS JJ^' QjJ (j"? 
(jc. e_l^a. (jj l!3Laj^j (jc A la 
jil ^jc (jc y^VI O*- f^^Ji] 

aiLlj Ajlc illl t^-lj-a ^ J ill (jC 
0 i^. i (jj Ixa ^ Lu la a 
(jj l^aa a HiAa ^gjjjLuinll 
(jC (_£Jjii]! (jLliiuJ (jc ( a i " jj 
jc ^jAI^)j] jc i^ILajujj (JjIaC^I 
Atll ^JC jC (jJ (j-ai.^)ll ^JC 

aiLlj Ajlc jil t^i-a ."^ (jC 
(jj J j-a^-a 1 V'^ ^ filjxJiJ fij^j 
t^giji yet (jj (J. iaall (jiUc 
jc Atn jc (jl Ifl i a jc 



hadits ini has an gharib. 
melalui sanad ini, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Abdulmalik 
bin Amru. 



3037 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Simak bin 
Harb] dari [Ibrahim] dari 
[Alqamah] dan [Al 
Aswad] dari [Abdullah] 
berkata: Ada seseorang 
datang kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan mengatakan: 
Aku bercumbu dengan 
seorang wanita yang 
datang dari tempat jauh 
tetapi tidak sampai 
menggaulinya maka 
hukumlah aku ini sesuka 
Baginda! Umar berkata 
padanya: Sungguh Allah 
akan menutupi 
(kejelekanmu), 
seandainya engkau 
menyembunyikannya 
dalam hatimu. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tidak 
melontarkan (jawaban) 
sedikitpun padanya. 
Orang itu pergi dan 
beliau mengikutinya 
kemudian 
memanggilnya dan 
membacakan (ayat) 
padanya "Dan dirikanlah 
sembahyang itu pada 
kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada 
bahagian permulaan 
daripada malam. 
Sesungguhnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




perbuatan-perbuatan 
yang baik itu 
menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan 
yang buruk. Itulah 
peringatan bagi orang- 
orang yang ingat." 
(Huud: 1 14) seseorang 



dari mereka bertanya: 
Apakah khusus untuk 
dia saja? Beliau 
menjawab: "Tidak, tetapi 
untuk seluruh manusia." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. Seperti itu 
[Isra'il] meriwayatkan 
dari [Simak] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dan [Al 
Aswad] dari [Abdullah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya. [Sufyan Ats 
Tsauri] meriwayatkan 
dari [Simak] dari 
[Ibrahim] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya. Riwayat 
mereka lebih shahih dari 
riwayat Ats Tsauri. 
[Syu'bah] meriwayatkan 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Abdullah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya An Naisaburi] 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



[Muhammad bin Yusuf] 
dari [Sufyan Ats Tsauri] 
dari [Al A'masy] dan 
[Simak] dari [Ibrahim] 
dari [Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya dengan 
maknanya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Sufyan] dari 
[Simak] dari [Ibrahim] 
dari [Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya dengan 
maknanya tapi tidak 
menyebut: Al A'masy. 
Dan [Sulaiman At 
Taimi] meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Ibnu Mas'ud] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. 



3038 



(jc 'oil j jc. (^i*?JI Jc. (jj 

llC. (jt JJaC (jJ lilLall llC. 
jUJ> (jc. Jj] ^1 (jj ijaLjW 

AjIc. 'A\ Jl*a Jill ^Vla 
Clyljl *&l (J j^j Ij (Jlaa 

1 (J-^J -*?\J 

^i yi 3* J\ 1 ^i aj! >i Jj 
^13 auI ilJjil cJ^ \ A f j £j A-il 

(j« lil jj jl » ill J Ja o!>lLa]l 

dililLill (jjAi ciiLiuiiJI jl (JjIII 
jl oj-i^ (jjj^lill (j jij lillj 

^ 0.1, Jl ' ' , ' 2 , '{-' 

£| <LaLL <U ^aI Atll (J JJ^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Ali Al 
Ju'fi] dari [Za v idah] dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Laila] dari [Mu'adz] 
berkata: Seseorang 
mendatangi Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu bertanya: 
Bagaimana jika ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




seorang laki-laki 
bertemu dengan seorang 
wanita padahal mereka 
tidak saling mengenal 
dan lelaki itu bercumbu 
dengannya akan tetapi 
tidak sampai 
menggaulinya? ia 
berkata: Lalu Allah 
menurunkan "Dan 
dirikanlah sembahyang 
itu pada kedua tepi siang 



(pagi dan petang) dan 
pada bahagian 
permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan 
yang baik itu 
menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan 
yang buruk. Itulah 
peringatan bagi orang- 
orang yang ingat." 
(Huud: 114) kemudian 
beliau menyuruhnya 
untuk berwudhu dan 
shalat. Lantas Mu'adz 
bertanya: Wahai 
Rasulullah apakah ini 
dikhususkan baginya 
ataukah untuk kaum 
nufminin secara 
keseluruhan? beliau 
menjawab: "Ini untuk 
kaum mu v minin secara 
keseluruhan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
sanadnya tidak 
tersambung. 
Abdurrahman bin Abu 
Laila tidak mendengar 
dari Mu'adz. Mu'adz bin 
Jabal meninggal di masa 
khilafah Umar. Umar 
meninggal saat 
Abdurrahman bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Laila masih kecil berusia 
enam tahun. Ia perna 
meriwayatkan dari Umar 
dan pernah melihatnya. 
[Syu'bah] meriwayatkan 
hadits ini dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal. 


3039 


L5 -r=o Ijjii. jLuaJ jj ><ta < Hj^a 
0^" u a ■ ^ JjLo M > ^ jc. Sj» i u jj 
^jl > ii a ^jjl jc. ^jl a if*, ^jl 

alLij Ajlc iill Jj-a ^ J ill ^jJ^S 

l»3lj ciil_)ja l^jjliS (jc. <llLia 

(j-o laljj jl^jll ts^J^ 3 S5L-all 

(j-o Ljj (3-at (j-olj i211 JUa 

a ' ~ ' ' i , 

tlijAa IjlA ^ 1 njr. jjl (Jlijlil 

1* , , _ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sulaiman At 
Taimi] dari [Abu 
Utsman] dari [Ibnu 
Mas'ud], Ada seorang 
lelaki mencium seorang 
wanita, lalu ia 
mengahadap Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan bertanya 
tentang kaffaratnya 
(tebusannya) maka 
turunlah ayat: "Dan 
dirikanlah sembahyang 
itu pada kedua tepi siang 
(pagi dan petang) dan 
pada bahagian 
permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan 
yang baik itu 
menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan 
yang buruk." (Huud: 
114) lantas lelaki itu 
bertanya lagi: Apakah 
ini khusus untukku 
wahai Rasulullah? beliau 
menjawab: "Untukmu 
dan untuk ummatku 
yang melakukannya." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 



3040 



(j-aa.j]| ^jc. (jj Ai\ .lie. 1 * la 

(jj jUuc Jc. Jj L>"-£ 

^jj ^tjijji ^c. (-JA j-a (jj Jkiil AJC. 

(«i (jj dJka I jJoj ^Ijfi ol jJol 
t-iU.'si 4^ t-jllal I jJoj Cmll 

CjjSLia j£j Ul i— iSa t^jjLaja 

tljjj i' j ],n^ (^it JjLlI Jli 41 (211jl 
■ " uji 3 ju^il ^ likl j;^'' 

jjLiI Jlas <i lillj OjSjia j-at 
likl j. 1 ^" s-sjj iSluiaj ( _ s lc 

^jiLa auI J jj-jij ' " UJ 3 ^la 

<] j CijSja ^j AjIc alii 
<uil Jjun ,_a Ij jl£ CliaLi.1 Jlas 

^.llll (21Jj ^Ll cM f3 
Jli jllll JaI J-a AJl (jli 

AjIc- Atll ( _ s -]j-a <&l J J^J 
AjII iill i^Jjia f^'"J 

ill jj jl^-ill t^J^ 3 fc&lall iStj 
(Jjii 4jjl J] J^ll J-a 
AjjjQ jiyll jjS Jli Jjj^lill 

auI ^jiLa ^iil J jLij IaI jaa 
lj AjL^-i-al Jlaa ^^l^j ^.^ f * - 
jjjjUl] £| <LaLL Ia^JI *&| J jujj 
jjI JU&Jolc. (j^Ull Jj Jla <ilc. 

^ la i a i ( u.^ ^ > njr- 

jA Jj^iII J^lj ^^J^-" J 

lSjjj J^ jj^c- M*^ 

IjlA Aill IjC (JJ (jLoiit (jt (iljjji 
(jj (JjjjS 4-jl jj JiLa CllpiJI 

Ji (_jU]| Jli £jp]| 

(jj (JjijIj ^AuiVI (JJ aJjIjj 4-oLal 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Qais bin 
Ar Rabi'] dari [Utsman 
bin Abdullah bin 
Mauhab] dari [Musa bin 
Thalhah] dari [Abu Al 
Yasar] berkata: Seorang 
wanita datang kepadaku 
seraya menjual kurma, 
aku berkata: Di rumah 
ada kurma yang lebih 
baik darinya. Wanita itu 
masuk rumah bersamaku 
lalu aku meraihnya, aku 
menciumnya lalu aku 
mendatangi Abu Bakar 
dan menyebutkan hal 
itu. Abu Bakar berkata: 
Tutupilah (aib) dirimu, 
bertaubatlah dan jangan 
beritahukan pada siapa 
pun. Aku tidak sabar, 
lalu aku mendatangi 
Umar dan menyebutkan 
hal itu padanya. Umar 
berkata: Tutupilah (aib) 
dirimu, bertaubatlah dan 
jangan beritahukan pada 
siapa pun. Aku tidak 
sabar lalu aku 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu aku 
memberitahukannya 
kepada beliau, beliau 
bersabda: "Apa kau 
mengkhianati istri orang 
yang tengah berperang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



di jalan Allah?" hingga 
ia berharap belum masuk 
Islam kecuali pada saat 
itu, hingga ia mengira 
termasuk penghuni 
neraka. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam terdiam selang 
berapa lama hingga 
Allah mewahyukan pada 
beliau: "Dan dirikanlah 
sembahyang itu pada 
kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada 
bahagian permulaan 
daripada malam" hingga 
firmanNya: "Peringatan 
bagi orang-orang yang 
mengingat." (Huud: 1 14- 
115) Abu Al Yasar 
berkata: Aku 
mendatangi beliau lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membacakannya padaku 
kemudian para sahabat 
beliau berkata: Wahai 
Rasulullah, apakah 
untuk dia saja ataukah 
untuk seluruh manusia? 
Beliau menjawab: Untuk 
seluruh manusia." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih gharib. 
Qais bin Ar Rabi' 
dilemahkan oleh Waki' 
dan lainnya. Abu Al 
Yasar adalah Ka'ab bin 
Amru. Abu Isa berkata: 
[Syarik] meriwayatkan 
hadits ini dari [Utsman 
bin Abdullah] seperti 
riwayat Qais bin Ar 
Rabi'. Abu Isa berkata: 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Umamah, Watsilah bin 
Al Asqa' dan Anas bin 
Malik. 



3041 



"Ulc. Jill ^glla <Ul! J jajjj jLalll 

- *' ' * f ' ' - 

CllJ La ;ja mil ^ j]j 

(Jli (3 o«.L> Lola I ja 

(jlS (jj ia jj ^^jit Ai)l 4-aa.jj 
jj Jll il JljaS gij <_£ jLJ 

s^*j jj^i 2jl Cjaj La3 AjAii 
jjl UA^J «j3 (j^i OJJ i V) 
gja lie. j » LuAa. <_JJj£ 

(j-o OJJJ V) Luj o^aj Alii ( " \i \ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits Al Khuza'I 
Al Marwazi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Muhammad 
bin Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Bahwa al 
Kariim (orang mulia) bin 
Al Karim bin al Karim 
bin al Karim adalah 
Yusuf bin Ya'qub bin 
Ishaq bin Ibrahim." 
Beliau bersabda: 
"Seandainya aku tinggal 
di penjara sebagaimana 
yang dialami Yusuf, 
kemudian datang utusan 
padaku maka aku 
kujawab, lalu beliau 
bacakan ayat: 
'Kembalilah kepada 
tuanmu dan tanyakanlah 
kepadanya bagaimana 
halnya wanita-wanita 
yang telah melukai 
tangannya?" (Yusuf: 50) 
dan rahmat Allah atas 
Luth ketika ia hendak 
berlindung kepada 
keluarga yang kuat, ia 
berkata: "Seandainya 
aku mempunyai 
kekuatan (untuk 
menolakmu) atau kalau 
aku dapat berlindung 
kepada keluarga yang 
kuat (tentu aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







lakukan)." (Huud: 80) 
dan Allah tidak 
mengutus seorang Nabi 
setelahnya kecuali dari 
keturunan teratas 
kaumnya. Abu Kuraib 
menceritakan pada kami, 
dari Abdah dan 
Abdurrahim dari 
Muhammad bin A mm 
seputar haditsnya Fadll 
bin Musa, ia berkata: 
Allah tidak mengutus 
seorang nabi setelahnya 
melainkan dari 
keturunan terbesar dari 
kaumnya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah] dan 
[Abdurrahim] dari 
[Muhammad bin Amru] 
seperti hadits Al Fadll 
bin Musa hanya saja ia 
menyebut: Tidaklah 
Allah mengutus seorang 
nabi pun setelahnya 
kecuali dari kaumnya 
yang terbanyak. 
Muhammad bin Amru 
berkata: Tsarwah artinya 
banyak dan kuat. Abu 
Isa berkata: Ini lebih 
shahih dari riwayat Al 
Fadll bin Musa dan 
hadits ini hasan. 


3042 


(ji^jll .JJC (jj A)jl .JJC Ujik 
(jj A)jl .JJC (jC gjji j Ijjiii 

CJ4^ UJ^J U^J ^J^' 
(jj JJ»-m (jc 1 ■ -'' (jj JJ^J (jc 
Clita^/la (jjilx (jjl (jc jj;? 
AjIc Sill 1-5 lt-a ^jjSI Jl -jj^J 

Ijjikl sjjAIII Ul U 1 jllas iljjj 

(j-o lillo (Jli jA La .JC j]l jC 
AjCa L-iLkLilL; 3£iji <^j5Lall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Nu'aim] dari 
[Abdullah bin Al Walid] 
ia pernah tinggal 
bersama Bani Ijil, dari 
[Bukair bin Syihab] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



s^)^ j I jj < ^ a mil J *^)^_3 

- i~ ^ 'I * a ' ' ' -° 



[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] berkata: 
Orang-orang yahudi 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan berkata: 
Wahai Abu Al Qasim, 
ceritakan kepada kami 
apakah halilintar itu! 
beliau menjawab: "Itu 
adalah seorang malaikat 
yang ditugaskan 
(mengatur) awan, 
bersamanya ada angin 
dari api untuk 
menggiring awan sesuai 
kehendak Allah." 
Mereka bertanya: Lalu 
dari mana asal suara 
(halilintar) yang kita 
dengar itu? Beliau 
menjawab: "Itu adalah 
benturan dengan awan 
dan akan berhenti sesuai 
dengan perintah Allah." 
mereka berkata: Engkau 
benar, lalu ceritakan 
kepada kami tentang 
yang diharamkan Isra v il 
terhadap dirinya sendiri. 
Beliau menjawab: "la 
(Ya'qub) menderita 
penyakit encok tetapi ia 
tidak mendapati sesuatu 
yang cocok baginya, 
yang ada hanyalah 
daging unta dan 
susunya, karena itulah 
beliau 

mengharamkannya. " 
mereka berkata: Engkau 
benar. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib.. 



3043 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



el jj .13 j ^-y^c- ^uja ' u ^ I^A 



^ojl 1 jj 1a 1 ) ^jj lj& 1 V* *w 

U% LH?- lJ^ csdi 2 
<!ktk (^J-oj <LLlll Jll 

^jj (jjjl (jc (jc L- ita 11 



bin Khidasy Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Saif bin 
Muhammad Ats Tsauri] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang firman 
Allah: "Kami 
melebihkan sebahagian 
tanam-tanaman itu atas 
sebahagian yang lain 
tentang rasanya." (Ar 
Ra'd: 4) beliau bersabda: 
Kurma dan buah dari 
Persia, (rasa) manis dan 
pahit." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib.. 
[Zaid bin Abu Unaisah] 
meriwayatkannya dari 
[Al A'masy] seperti ini. 
Saif bin Muhammad 
adalah saudari Ammar 
bin Muhammad dan 
Ammar lebih kuat 
hafalannya dari dia. Dia 
adalah keponakan 
Sufyan Ats Tsauri. 



3044 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Syu'aib bin Al Habhab] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam diberi kain 
kudung berisi kurma 
basah lalu beliau 
membaca: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




"Perumpamaan kalimat 
yang baik seperti pohon 
yang baik, akarnya teguh 
dan cabangnya 
(menjulang) ke langit, 
pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap 
musim dengan seizin 
Rabbnya." (Ibrahiim: 24- 
25) Beliau bersabda: 



"Itulah pohon kurma." 
"Dan perumpamaan 
kalimat yang buruk 
seperti pohon yang 
buruk, yang telah 
dicabut dengan akar- 
akarnya dari permukaan 
bumi; tidak dapat tetap 
(tegak) sedikitpun." 
(Ibrahiim: 26) beliau 
bersabda: "Itu adalah 
hanzhal." (sejenis labu 
yang pahit rasanya). 
Syu'aib berkata: Lalu 
aku beritahukan hal itu 
kepada Abu Al Aliyah, 
ia berkata: la benar dan 
baik. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Syu'aib bin Al Habhab] 
dari [ayahnya] dari 
[Anas bin Malik] 
sepertinya dengan 
maknanya tapi ia tidak 
memarfu'kannya dan 
tidak menyebut 
perkataan Abu Al 
Aliyah. Ini lebih shahih 
dari hadits Hammad bin 
Salamah. Beberapa 
orang meriwayatkan 
seperti ini secara mauquf 
dan kami tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengetahui seorang pun 
memauqufkannya selain 
Hammad bin Salamah. 
[Ma'mar], [Hammad bin 
Zaid] dan lainnya 
meriwayatkannya dan 
tidak memarfu'kannya. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammd 
bin Zaid] dari [Syu'aib 
bin Al Habhab] dari 
[Anas] seprti hadits 
Qutaibah tapi ia tidak 
memarfu'kannya. 


3045 


A <tS&c ^^j^I *Tit ui OS la Jljljl 

jil (J j3 ^ alluj Ajlc <Ull ^jJj-a 
(JjMJ 1 j±a\ (jjjJI Alii ' " l±U ( _ s JL«J 
^jj Ullll SUaJI j-i ClAjII 

is jili J £ju'sjivi 

(J iS-UJ (j-aj iSlilJ Loj (j-a 

)» 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Alqamah bin Martsad] 
berkata: Aku mendengar 
[Sa'ad bin Ubaidah] 
menceritakan dari [Al 
Barra v ] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang firman 
Allah Ta'ala: "Allah 
meneguhkan (iman) 
orang-orang yang 
beriman dengan Ucapan 
yang teguh itu dalam 
kehidupan di dunia dan 
di akhirat." (Ibrahiim: 
27) beliau bersabda: "Di 
dalam kubur bila ia 
ditanya: Siapa Rabbmu, 
apa agamamu dan siapa 
nabimu?" Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3046 



(jUiui jmC !_^\ (jjl Ijlla 

jt Sit, ^j] gj 

sjlA^Lkijlc- CllJj (Jll Jjj^uii (jt 

(JjU ill J jLij Ij ClJll (jiajVl 

(juii. lilpa IjlA 

IjA jJt (j-o iSjJJ ^ i"> ' .-i 

4 , *i > f" (jt 4 a\ I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Dawud bin Abu Hind] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Masruq] berkata: 
[Aisyah] membaca 
(ayat): "(Yaitu) pada hari 
(ketika) bumi diganti 
dengan bumi yang lain. 
(Ibrahiim: 48) ia berkata: 
Wahai Rasulullah 
dimanakah gerangan 
manusia (saat itu)? 
beliau menjawab: "Di 
atas Shirath." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Juga diriwayatkan 
melalui sanad lain dari 
Aisyah. 



3047 



(jjiiS (jj Ulla 
jt lillLa (jj j^at jt ^jlAiJI 

ilLij ajIc. iul *&l (J jjjj 
jl£a ^Ull 

ljj^j f-^J e^ 1 '> a *^ 

Jlxj Atll ' " ' L>? 

U \ njr- _jjl [jLs (jj^illuiAll Li/Jt 
(jt lillLi (jj j^at (jt ' la II 

4j3 ^Jj ijzJl f.\ j^jiJI j^l 

(jl <Akil IjlA J (_)jAjt (jjl (jt 
1 ^ (j-o ^j-al (j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Nuh bin 
Qais Al Huddani] dari 
[Amru bin Malik] dari 
[Abu Al Jauza v ] dari 
[Ibnu Abbas] berkata: 
Dahulu ada seorang 
wanita cantik yang 
shalat di belakang 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, ia 
termasuk manusia paling 
rupawan, lalu sebagian 
orang maju sehingga 
dishaf pertama agar 
tidak melihatnya dan 
sebagian lainnya mundur 
hingga berada dishaf 
terakhir, maka apabila 
ruku, ' ia melihat dari 
bawah kedua ketiaknya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Lalu Allah menurunkan: 
"Dan sesungguhnya 
Kami telah mengetahui 
orang-orang yang 
terdahulu daripada-mu 
dan sesungguhnya Kami 
mengetahui pula orang- 
orang yang terkemudian 
(daripadamu)." (Al Hijr: 
24) Abu Isa berkata: 
[Ja'far bin Sulaiman] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Amru bin Malik] 
dari [Abu Al Jauza v ] 
sepertinya dan tidak 
menyebutkan: Dari Ibnu 
Abbas. Ini lebih shahih 
dari hadits Nuh. 


3048 


jjLaic Ijjik (jj \io Ijlla 
(jC (Jji-a (jj lillLo (jC jiC (jj 
/Liill (jc^ic (jjl (jc Ilia 
~ ' » a S (Jll ^jluj Ajic iill ^U^i 
(Jlu (jal l^-i* <~— iLj A i u Ji 
^jic (Jls jl ( _ s jil ^jic l' iimll 

IjlA ^ inir. jjl tj\3AAaJa SJol 

s * j ;' , . s j * ~ ^ 

(Jj» •» (j 1 ^ l"l 1 1-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
dari [Malik bin 
Mighwal] dari [Junaid] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam beliau 
bersabda: "Neraka 
Jahannam itu 
mempunyai tujuh pintu 
salah satu (pintu) nya 
diperuntukkan bagi 
orang yang menghunus 
pedang kepada umatku 
(atau beliau 
mengatakan) kepada 
umat Muhammad." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Malik bin 
Mighwal. 


3049 


jjl \ liJttA (jj j i& 1 V* 
cd' 6^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menceritakan kepada 
kami [Abu Ali Al 
Hanafi] dari [Ibnu Abi 
DzrBukhari] dari [Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 

"ALHAMDULILLAAH 
adalah induknya al 
Qur'an, induknya al 
Kitab, dan As Sab'ul 
Matsaani (tujuh ayat 
yang diulang-ulang)." 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 



3050 



■lie. (*^J «.!)UJI (jt J&kzL (jj 

OJJjA (jC Ajjl (jC 

^Jdll tjlllll <_la£ (jj (Jc. 
iil (J jj] La alLlj <jlc iil ( _ s Jj-a 

(jc. .a jj jiJI ^JC. 
^i] jjc. AjjI (jt (ji^^ll ^jc- (jj 

La^ a jjj jj jail ^jt ■ - U ^ 
' - 1J la (j^i ^j^al IjlA j jijlj (Jj^ 
I^A (jj iLaa 11 lie. 

lie, (jj ?.!>UJI (jc- i^Aj jjt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Abdulhamid 
bin Ja'far] dari [Al Ala v 
bin Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari [Ubai bin 
Ka'ab] berkata: Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 'Allah 
tidak menurunkan 
(surat) di dalam Taurat 
ataupun di dalam Injil 
yang seperti induk al 
Qur'an (al Faatihah), dan 
ia adalah as Sab'ul 
Matsani (tujuh ayat yang 
diulang-ulang) ia juga 
(surat) yang dibagi 
antara Aku dan 
hambaKu dan bagi 
hambaKu apa yang ia 
minta." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







menceritakan kepada 
kami [Abdul aziz bin 
Muhammad] dari [Al 
Ala v bin Abdurrahman] 
dari [bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi mendatangi Ubay 
ketika dia sedang shalat 
dan bersabda 
sebagaimana hadits di 
atas dengan maknanya. 
Abu Isa berkata: Hadits 
Abdul aziz bin 
Muhammad lebih 
panjang dan lengkap. 
Hadits ini lebih shahih 
dari hadits Abdulhamid 
bin Ja'far seperti ini. 
Beberapa orang 
meriwayatkan dari Al 
Ala' bin Abdurrahman. 


3051 


^hnll e^Jft (jj Aa^I lllla 
<Jlli] (jc. (jLajiui (jj ^oixJi Ijlla 
(jjj| (jc. jjij (jC. gjlul ^1 (jj 
AjIc (^1^ (^J^l (ja£lLa (jj 
(jja-a^l ^llLuiil Ajj5 jilijij 
(Jj3 (jc- (Jla (jjlixj 1 jjlS lie- 

• >* 'i iAi * : i S '' 
CLyl (jc (jjiijij (jj ^jc. (J j j 

(jC. jJij (jC. ^1 (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir 
bin Sulaiman] dari [Laits 
bin Abu Sulaim] dari 
[Bisyr] dari [Anas bin 
Malik] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang 
firmanNya: "Maka demi 
Tuhanmu, kami pasti 
akan menanyai mereka 
semua, tentang apa yang 
telah mereka kerjakan 
dahulu." (Al Hijr: 92-93) 
beliau bersabda: 
"Tentang ucapan: LAA 
ILAAHA 

ILLALLAAH." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib. Kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Laits bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Sulaim. [Abdullah bin 
Idris] meriwayatkan dari 
[Laits bin Abu Sulaim] 
dari [Bisyr] dari [Anas] 
sepertinya dan ia tidak 
memarfu'kannya. 


3052 


Ijlla (Jj» a \ ill jj ^ka a Ijj ^ 
1 rt^i i uL\| )| jji i;>^l 

,Vit Tn ,j (jC 4 j lac (jC (_>uj^ 

<lul ji 1 jiil alLij iill 

1 j3 <&l JjJJ J^'Q "^P (j-ojAll 

Jll jjjAL^jill CiU^ (21] j (J jl 

(J jj J3j 4A.jll (_j-a <3jaj 

jj l (iS ^laJI (JaI (jc 
CiUV (2113 (J (jj 

(JAul jIIaII (Jll (jjOuljilAll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Ath Thayyib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mush'ab 
bin Sallam] dari [Amru 
bin Qais] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al ' 
Khudri] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Takutlah 
pada firasat orang 
nufmin karena 
sesungguhnya ia melihat 
dengan cahaya Allah." 
Lalu beliau membaca: 
"Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang-orang yang 
memperhatikan tanda- 
tanda." (Al Hijr: 75) Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
sanad ini. dan 
diriwayatkan dari 
sebagaian ahlul ilmi 
tentang penafsiran ay at 
ini: "Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda- 
tanda (kekuasaan Allah) 
bagi orang-orang yang 
memperhatikan tanda- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







tanda." Yaitu untuk yang 
menjelaskan tanda- 
tanda. 


3053 


pistil ^3^3 (j^ f"^ 1 ^- tjj 

<JIS j^r-. jtil in-, ivii 

^ilLuj Ajlc illl ^U.-l (J JJJJ 
1 HI 1^ ^\ &^JJi (j-G (_jju]^j ^iLu^j 

AJ^Ui L^i | p ill 

AU l^a-m (Jjl ajjtlt j (jJAill (jc 

V/ i tijr-. i u>ii 1 1* T„ 
ji * Ir. i'i.K j« ^'l dij.'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ashim] 
dari [Yahya Al Bakka v ] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Uinar] berkata: Aku 
mendengar [Umar bin Al 
Khaththab] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Empat 
(rakaat sunnah) sebelum 
zhuhur setelah matahari 
tergelincir dihitung 
seperti shalat akhir 
malam." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Tidaklah ada sesuatu 
pun melainkan 
memahasucikan Allah 
pada saat itu." Lalu 
beliau membaca: "Dan 
apakah mereka tidak 
memperhatikan segala 
sesuatu yang telah 
diciptakan Allah yang 
bayangannya berbolak- 
balik ke kanan dan ke 
kiri dalam keadaan sujud 
kepada Allah, sedang 
mereka berendah diri?" 
(An Nahl: 48) Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ali bin Ashim. 


3054 


(jj (jjLi^JI jUaC jjI lil^a 
^^jj jii (jj (J' iaall IlUa Cly^a. 

^LJJ^ll (jt A)JC (jj (^ tJijC (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Isa bin 
Ubaid] dari [Ar Rabi' bin 
Anas] dari [Abu Al 
Aliyah] berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[Ubai bin Ka'ab] 
berkata: Ketika terjadi 
perang Uhud yang 
diikuti enam puluh 
empat orang dari Anshar 
dan enam orang dari 
Muhajirin termasuk 



Hamzah, mereka (orang 
kafir) mencabik-cabik 
(jasad) mereka (orang 
mukmin). Lalu orang 
Anshar mengatakan: 
Kalaulah mereka 
melakukannya hal yang 
serupa terhadap kami 
satu hari nanti, pasti 
kami melakukan balasan 
yang lebih dari ini. 
(Ubayy) berkata: Dan 
pada hari terjadinya 
penaklukkan Makkah, 
Allah menurunkan: "Dan 
jika kamu memberikan 
balasan, maka balaslah 
dengan balasan yang 
sama dengan siksaan 
yang ditimpakan 
kepadamu. Akan tetapi 
jika kamu bersabar, 
sesungguhnya itulah 
yang lebih baik bagi 
orang-orang yang sabar." 
(AnNahl: 126) lalu 
seseorang mengatakan: 
Tidak ada lagi Quraisy 
setelah ini. kemudian 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bersabda: "Tahan diri 
kalian (untuk 
menyerang) kaum 
(Quraisy) kecuali empat 
(orang)." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 
dari hadits Ubai bin 
Ka'ab. 



3055 



I * la (j^JC- jjj 3 Hi la 

> , > 'of; „ i 

Lajl£ jia.1 <xjj dJll AjxjS <JlI 

(Jjlll dllaAi '"'*'■* 3a. 
^ la i a /ji I 4-^- >-^> 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Sa'id bin Al 
Musayyib] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ketika aku di 
Isra v kan aku 
dipertemukan dengan 
Musa -beliau 
menyebutkan ciri-cirinya 
aku kira beliau bersabda- 
badannya tinggi dan 
tidak gemuk, rambutnya 
bergelombang sepertinya 
ia lelaki dari Syamfah." 
Beliau bersabda: 'Aku 
juga dipertemukan 
dengan Isa -dia berkata: 
beliau menyebutkan ciri- 
cirinya- badannya 
sedang kulitnya merah 
(wajah dan rambutnya 
nya berair) seakan akan 
baru keluar dari kamar 
mandi. Aku juga melihat 
Ibrahim dan aku adalah 
putranya yang paling 
mirip dia, lalu aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







disuguhi dua bejana 
yang satu berisi susu dan 
yang lainnya berisi 
khamar, lantas aku ambil 
bejana yang berisi susu 
lalu kuminum. Setelah 
itu (dikatakan padaku): 
Engkau telah diberi 
petunjuk kepada fithrah, 
atau dengan redaksi 
'Engkau tidak 
menyelisihi fithrah, 
Sekiranya kau ambil 
khamar, berarti engkau 
telah menjerumuskan 
umatmu." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


3056 


Ij^jj^I alia (jj (J^a i J Ijj la 

iill (^glla ^ J ill Ml uij| (jc o51j3 
Ail (jl jjIU ^jji alia J AjIc 

(j^aSjla Jll kla A\ ^Jc £j5il 
CLu^a IjiA b uijr- jjl (Jllll jc 
(j-o 2] 2 j t_lJ^>C (jjoia 

l3' jj" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam ketika di Isra v kan, 
beliau diberi Buraq yang 
lengkap dengan tali 
(kendali) dan pelana, 
tetapi ia mempersulit 
beliau (tidak mau 
ditunggangi) lalu Jibril 
berkata padanya: 
Patutkah kamu lakukan 
ini pada Muhammad, 
padahal belum ada yang 
menunggangimu paling 
mulia disisi Allah selain 
Muhammad? Beliau 
bersabda: Lantas 
mengalirlah keringatnya. 
Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







gharib., kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdurrazzaq. 


3057 


- ~ a * " a a - - - - > ~ ' a a * 

A » i. ^il i j ij i-v (Jl5 jjii^ai\| 
Aj aJuj jT- a SI Aj Jj^ka 

Wa> '„«-. j,l SSI j ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Tumailah] dari [Az 
Zubair bin Junadah] dari 
[Ibnu Buraidah] dari 
[ayahnya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Saatkami 
tiba di Baitul Maqdis, 
Jibril berkata dengan 
jarinya lalu ia lubangi 
batu dan beliau 
pergunakan untuk 
menguatkan Buraq." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib.. 


3058 


(JjiC- < " ) ill! 1 Vi *w A_iii9 1 jj 
jjc. A-alui ^1 (jC. jAjll (jC. 

IjI j AjIjI jjc -Jb^pA 

I'n'ii 1 ii 7„,r-. j,l (jlogiM 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [al Laits] 
dari [Uqail] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Jabir bin 
Abdillah] bahwa 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Ketika 
Quraisy mendustakanku, 
aku berdiri di hijir ismail 
(dinding yang terletak di 
samping ka'bah) lalu 
Allah memperlihatkan 
Baitul Maqdis kepadaku 
lalu aku mulai 
menceritakan kepada 
mereka tentang tanda- 
tandanya sementara aku 
melihatnya." Abu Isa 
mengatakan bahwa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hadits ini hasan shahih. 


3059 


^J^jyul Ajj] alia J Ajlc Atll (_5-lj-a 

S^jajjjllj (jl3 (jj^Lall ' " Ljj J) <J 

m 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkenaan 
dengan firman: "Dan 
Kami tidak menjadikan 
mimpi yang telah Kami 
perlihatkan kepadamu, 
melainkan sebagai ujian 
bagi manusia" (QS. Al- 
Isra'; 60), itulah mimpi 
nyata yang diperlihatkan 
kepada nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam saat 
diisra v kan ke Baitul 
Maqdis, "Dan (begitu 
pula) pohon kayu yang 
terkutuk dalam Al 
Quf an." (Al Israa v : 60) 
maksudnya adalah 
pohon Zaqqum." Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


3060 


l> (^Jl i^_p i^J* 
AjIc Alii C5 -lj-a (jC-OJJjA 

"o - ^ '" £ « o f 9 B 

uj la o jaj j Ajic iiil ^ i . 
( Jc. Uiiik jf a (jj (^it lillij 
j£^3 (jiic-VI (jC- >n« (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Qurasi Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang 
firmanNya: "Dirikanlah 
shalat dari sesudah 
matahari tergelincir 
sampai gelap malam dan 
(dirikanlah pula shalat) 
subuh. Sesungguhnya 
shalat subuh itu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



disaksikan (oleh 
malaikat)." (Al Israa v : 
78) Beliau bersabda: 
"Disaksikan oleh para 
malaikat malam dan 
malaikat siang." Abu Isa 
berkata: Hadits hasan 
shahih. [Ali bin Mushir] 
meriwayatkan dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dan [Abu 
Sa'id] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al A'masy] lalu ia 
menyebut hadits serupa. 



3061 



(jC ^jJJl JM (^JJ Alii ^JJt U^)iil 
(jC 4jjI (jC £j.lLi]l (jt 

*LujI^j (J* :3 ^ S T*3 u'^." '3 

Jl (jjVin^ V^AJ 3ljJ (J? £^ 

IjlA ^-3 IjJ i^1jIj3 ljl£J liijl ^4^' 
3^1 I jj^ijl Jj^ 3 f*?^J CT^ 
Ualj cJ^ I^A (Jj-o ~^ ' " ci?-3 
4J Aijj ^ ^3 ^J"'.!^ 

AjLkLal ol j-ja LLu i_>4y ^1 

IjiA ^kii (j-o <diLj (jjljiia 
^^-iiUs Jll li^ llilj ^ ^4^' 

( L£ia Ji.j 3^ 0!^ iii 

t*u1^ IjlA ^ inir. jjS JliljlA 
^a^^j]| Ajc. ^jj (J U„i<ujil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[As Suddi] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berkenaan dengan 
ayat "(Ingatlah) suatu 
hari (yang di hari itu) 
Kami panggil tiap umat 
dengan pemimpinnya." 
(Al Israa v : 71) beliau 
bersabda: "Salah seorang 
diantara mereka 
dipanggil lalu diberikan 
kitabnya dari kanannya 
dan badannya dilebarkan 
menjadi enampuluh 
hasta, wajahnya menjadi 
putih berseri dan di atas 
kepalanya diletakkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mahkota dari permata 
yang berkilauan lalu 
menghampiri teman- 
temannya, mereka 
melihatnya dari 
kejauhan seraya berdo'a: 
ALLOOHUMMA 
I'TINAA BIHAADZAA 
WABAARIK LANAA 
FII HAADZAA 'Ya 
Allah berilah kami hal 
yang sama dan 
berkahilah kami 
dengannya, ' sampailah 
ia di depan mereka 
lantas berkata: 
Berbahagialah karena 
masing-masing kalian 
akan mendapat seperti 
ini sedangkan orang 
kafir; wajahnya 
menghitam, badannya 
dilebarkan enampuluh 
hasta seperti Adam, dan 
dipakaikan di atas 
kepalanya sebuah 
mahkota, lantas teman- 
temannya melihat dan 
berkata: NA'UUDZU 
BILLAAHI MIN 
SYARRI HAADZAA, 
ALLOOHUMMA LAA 
TA'TINAA 
BIHAADZAA 'Kami 
berlindung kepada Allah 
dari kejelekan hal ini, ya 
Allah janganlah Engkau 
berikan hal ini kepada 
kami.' Datanglah ia 
menghampiri mereka 
dan mereka mengatakan: 
Ya Allah, hinakanlah 
dia, tetapi ia berkata: 
Kiranya Allah 
menjauhkan kalian dari 
impian kalian, dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







masing-masing kalian 
seperti ini." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan gharib. 


3062 


(jc £J^j 1 Vi'i^ i-JJj^ lil^a 
4-ul (jc (^^alc-^ll ijjj (jj 3jIjs 

cjj^j Jillii Sjj^>a (^j! tjc. 

Jjlj jjA (_£^)9lc^]l Jjljj j i oa 
jAj M\\ ^JC- (jj -^jj clW LS^j'^l 
tlWJ^! LW \ ,f "' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Dawud bin Yazid Az 
Za'afiri] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda tentang 
firmanNya: "Mudah- 
mudahan Rabbmu 
mengangkat kamu ke 
tempat yang terpuji." (Al 
Israa v : 79) beliau pernah 
ditanya tentangnya dan 
menjawab: "yaitu 
syafaat." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 


3063 


(jljLji IjAla ^aC ^1 (jjl IjAia 
AALkii (jc- (jjl jc 
t i\A (jjl (jc. ^)*aA*Q ^gjl (jC 

(J ^jaII ^lc ^ILjj 

LiLaj jj'iuij 4jLa CLl^lj 
alia J Ajic Aill ^U^i ^jlll 

(ji£ oluIi (ji ^uii (jA jj 

j^^jj Lij (_^kll f.Lk la J&, j 

^)-aC jjl jc. 4u9j ^ la ■ a (juia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abi Najih] dari 
[Mujahid] dari [Abu 
Ma'mar] dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memasuki kota Makkah 
pada tahun (terjadinya) 
penaklukkan Makkah 
dan disekitar ka'bah 
terdapat tigaratus 
enampuluh patung, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam 

menghancurkannya 
dengan tongkat pendek 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







atau yang ada di 
tangannya -ia 
mengatakan dengan 
tongkat panjang- lalu 
bersabda "Yang benar 
telah datang dan yang 
batil telah lenyap." (Al 
Israa v : 81) "Kebenaran 
telah datang dan yang 
batil itu tidak akan 
memulai dan tidak (pula) 
akan mengulangi." 
(Saba : 49). Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ibnu Umar. 


3064 


CP CM L>*J$ CP 
(jlSlli (JjAjc (jc- 

£j ASjsj jiluJJ ^ u^'^* 

(Ja j AjIc ciJ^jja *jf g 11 ; 
Of J J*t>-Ij ti- 1 !- 3 

j , a , ' 1. , . t , 

^ la i a (j - aa L Lpa ^ > u if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Qabus 
bin Abu Dlabyan] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berada di Makkah 
lalu diperintahkan 
berhijrah lalu turun ayat 
padabeliau: "Ya 
Rabbku, masukkanlah 
aku di tempat yang 
terpuji dan keluarkanlah 
(pula) di tempat yang 
terpuji, dan berikanlah 
kepadaku dari sisi 
Engkau kekuasaan yang 
menolong." (Al Israa v : 
80) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


3065 


LjjS j (jj j— j Uj^a Alua Ijiiik 
(^jI (jj JjIj (jc. Sjj! J ^j] (jj 

(_)jAjC (jjl (jc 4J>^)£c (jc AiA 

\ '\ \ .**. \j ^U>r-. | (^jjjj^a ciilLslla 
(jc o Jlaa di=>.jll Ijsa JLLij 
£ JO-' tjc- ojllLia (Jla j^>ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Zakariya bin Abu 
Za v idah] dari [Dawud 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jC. jJlLlJj iiil (J jj^S 

I jiii %& vi ^Lii tj- pgj Uj 

Ijlk ^jjl ^aa SljjSlI ^jjl (ji) 


bin Abu Hind] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: kaum 
Quraisy berkata kepada 
seorang Yahudi: Berilah 
sesuatu yang bisa kami 
tanyakan pada lelaki ini 
(Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam)! 
Quraisy menjawab: 
Tanyakan padanya 
tentang ruh! lalu Allah 
menurunkan "Dan 
mereka bertanya 
kepadamu tentang ruh. 
Katakanlah: 'Ruh itu 
termasuk urusan Rabb- 
ku, dan tidaklah kamu 
diberi pengetahuan 
melainkan sedikit." (Al 
Israa v : 85) mereka 
(yahudi) mengatakan: 
Kami diberi banyak 
ilmu, dan siapapun yang 
diberi Taurat sungguh ia 
telah diberi banyak 
kebaikan. Lalu 
diturunkan "Sekiranya 
lautan menjadi tinta 
untuk (menulis) kalimat- 
kalimat Rabbku, 
sungguh habislah lautan 
itu sebelum habis 
(ditulis) kalimat-kalimat 
Rabbku, meskipun Kami 
datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula)." (Al 
Israa v : 108) Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 


3066 


UjJ^I g^jjii (jj ^jic UAla 
(JjiiC-VI (jC (_>ujjJ (jJ "IJC 

-Ijc (jc 4 aaSc (jc jsjaI^jJ (jc 
Ls lLa ^ J ill £i ^ i a «l ClliSlla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Khasyram] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata: Aku 
pernah berjalan bersama 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam di sebuah 
ladang di Madinah dan 
beliau bersandar pada 
batang kurma, kemudian 
sekelompok orang 



yahudi lewat, lalu 
sebagian mereka 
mengatakan: Maukah 
kalian menanyakan 
(sesuatu) padanya? yang 
lainnya menyahut: 
Sekiranya kalian 
bertanya padanya, pasti 
ia akan menjawab 
dengan sesuatu yang 
kalian benci. Mereka 
bertanya padanya (Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam): Wahai Abu Al 
Qasim, beritahukan 
kepada kami tentang 
ruh! kemudian 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berdiri 
sejenak dan 
mendongakkan 
kepalanya ke langit, dan 
aku tahu bahwa (saat itu) 
beliau mendapat wahyu 
sampai selesai lalu 
bersabda: "Dan mereka 
bertanya kepadamu 
tentang ruh. Katakanlah: 
"Ruh itu termasuk 
urusan Rabb-ku, dan 
tidaklah kamu diberi 
pengetahuan melainkan 
sedikit." (Al Israa v : 85) 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



shahih. 



3067 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] dan [Sulaiman 
bin Harb] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Aus bin 
Khalid] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Pada hari 
kiamat seluruh manusia 



akan dikumpulkan 
menjadi tiga golongan; 
satu golongan berjalan 
kaki, satu golongan 
berkendaraan, dan 
golongan terakhir 
(berjalan) dengan wajah 
mereka, " beliau ditanya: 
Bagaimana mereka 
berjalan dengan wajah 
mereka? Beliau 
menjawab: 
"Sesungguhnya Dzat 
yang (menjadikan 
mereka) berjalan dengan 
kakinya, berkuasa untuk 
menjadikan mereka 
berjalan dengan 
wajahnya. Ingat, 
sesungguhnya mereka 
melewati setiap tanjakan 
dan duri dengan wajah 
mereka." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. Dan 
telah diriwayatkan oleh 
[Wuhaib] dari [Ibnu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Thawus] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sesuatu dari 
hadits ini 


3068 


Jjjj Ljj-l^k jj-ii-a /o laa 1 Ijlla 
(J jjjj (Jlalla sik (jc (jc 

£fLj] alia j <jlc <&l ^jij-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Bahz bin 
Hakim] dari [bapaknya] 
dari [kakeknya] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 

"Sesungguhnya kalian 
akan dikumpulkan (pada 
hari kiamat) ada yang 
berjalan, berkendaraan, 
dan akan diseret di atas 
wajah kalian." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. 


3069 


A jj jIll ^JC. jC. 0^)-0 

AJ ciijlS ju (3 jiJ 1 j» «i« (jl aA& 

J j3 (jc- oVlLia alia j AjIc 
( _ s lLa £i\ (J jj-uj (JlaS ' " '1 \;; Cllljl 

'. -. - ' - i 1 I • - 
Vj AA&& jUaLi JJJ 

<LaLk -ijg-lll J in* « lj *SL}lc.j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud], 
[Yazid bin Harun] dan 
[Abu Al Walid], teksnya 
milik Yazid dan artinya 
sama, dari [Syu'bah] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
dari [Shafwan bin 
Assal], ada dua orang 
Yahudi, salah satunya 
berkata kepada 
temannya: Ikutlah 
bersamaku menghadap 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam ini, lalu kita 
tanyakan (sesuatu) 
padanya! ia menyahut: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Jll ^ iSlil ,Vg *n Vlij AjJA-jj 
(jl Via LalLii (jl 1 mj L»a 
,j J I jj V (jl iiil 3jl3 

IjlA ^ unr- jjI Jllj j&jll Uliki (jl 
la i a (J i aa L u^a 



Jangan katakan Nabi, 
karena ia memiliki 
empat mata dan ia 
mendengar saat engkau 
mengatakan Nabi. 
Keduanya datang kepada 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam dan 
menanyakan fiman 
Allah subhanahu 
wata'ala: "Dan 
sesungguhnya Kami 
telah memberikan 
kepada Musa sembilan 
buah mu'jizat yang 
nyata." (Allsraa v : 101) 
Rasululah menjawab: 
"Janganlah kalian 
mempersekutukan Allah 
dengan sesuatu pun, 
janganlah kalian berzina, 
membunuh jiwa yang 
Allah haramkan kecuali 
dengan hak, mencuri, 
mempelajari sihir, dan 
janganlah kamu 
membawa orang tak 
mempunyai kesalahan 
kepada penguasa dengan 
maksud agar si penguasa 
membunuhnya, 
mamakan riba, menuduh 
wanita baik-baik 
melakukan perzinahan, 
dan janganlah kalian lari 
dari peperangan - 
Syu'bah ragu- dan wajib 
atasmu untukmu wahai 
orang yahudi, janganlah 
melanggar hari sabtu." 
lalu keduanya mencium 
kedua tangan dan 
kakinya dan berikrar: 
Kami bersaksi bahwa 
engkau adalah seorang 
Nabi. Beliau bertanya: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Apa yang menghalangi 
kalian untuk masuk 
Islam?" mereka 
menjawab: 

Sesungguhnya Dawud 
pernah berdo'a keada 
Allah agar Allah 
senantiasa mengutus 
seorang Nabi dari 
keturunannya, dan kami 
takut jika kami masuk 
Islam kami akan 
dibunuh orang Yahudi. 
Abu Is a mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. 



3070 



V j 4j plk (jij <J_)jl (jij 
' - 1J la IjA ^ ■ i; ir- ^jjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Dawud] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dan ia 
tidak menyebut dari Ibnu 
Abbas, dan [Husyaim] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas]: 
"Janganlah engkau 
keraskan shalat (bacaan) 
mu." (Allsraa v : 110) ia 
berkata: (Ayat) ini turun 
di Makkah. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam apabila 
menyaringkan suaranya, 
orang-orang musyrik 
mencelanya (al Qur v an), 
Yang menurunkannya 
(Allah), dan yang 
membawanya (Jibril) 
maka Allah menurunkan 
"Janganlah engkau 
keraskan shalat 
(bacaanmu) " lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mereka mencela al 
Qur v an, Yang 
menurunkannya, dan 
yang 

membawanya. " Jangan 
(pula) engkau 
membacanya terlalu 
lirih." (Al Israa v : 110) 
sehingga tak terdengar 
dari (pendengaran) 
sahabatmu, 
perdengarkanlah al 
Qur v an kepada mereka 
sehingga mereka bisa 
menyimaknya. Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


3071 


Ljj dial aJj Vj i2jjjLLa4 

(J jjjjj ClJ^ *^J.''" U£ 
i ;i'uj^i\r>. Al V. ~ Al 

juLkLab u u hi (jlSa aSjoj 

<j e-L^. Aj^jl (j-aj U^^)^ 

iSifilLaj j'af" ^ j Ajjil Mil Jlaa 
(jc l^j (jl jail 1 jj > »fo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] tentang 
firmanNya: "Dan 
janganlah kamu 
mengeraskan suaramu 
dalam shalatmu dan 
janganlah pula 
merendahkannya dan 
carilah jalan tengah di 
antara kedua itu." (Al 
Israa v : 110) ia 
mengatakan: (Ayat) ini 
turun saat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam masih tinggal di 
Makkah. Jika beliau 
shalat bersama para 
sahabat beliau 
mengeraskan suaranya 
dan ketika musyrikin 
mendengarnya mereka 
mencela al Qur v an, Yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dilallj (jJjJa (jj jj (jc- J ja ill 
(J jj-aj u^'^*^ (j^^JI (jJ ^ ° ; ^a S 

cjjl Jla ^Jj dia V (Jla (_>*Jiill 
jl jail (jjjJ l)' J^W ' " 

jl a j ■ a Jlaa ^la ^a <Jla 1-<sj jj 

Aj3 ^U<-i Jll V tills 

S , ' , 

o^i.Vl ic-JJ J^'j ^''f^ 

' ■ Uadl illc. <] '« LajJ j 
^ la i a i aa CJJ^a 



menurunkannya (Allah), 
dan yang membawanya 
(Jibril). Allah berfirman 
kepada NabiNya: 
"Jangan engkau 
keraskan shalatmu, " 
maksudnya bacaanmu 
sehingga musyrikin 
mendengar dan mencela 
al Qur v an, jangan pula 
terlalu pelan sehingga 
sahabatmu (tidak 
mendengarnya) bacalah 
antara keduanya 
(sedang)." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 



3072 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mis'ar] dari [Ashim bin 
Abu An Najud] dari 
[Zirr bin Khubais] 
bekata: Saya bertanya 
kepada [Hudaifah bin 
Yaman]: Apakah 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam shalat 
di baitul maqdis? dia 
(Hudaifah) menjawab: 
Tidak. Aku berkata: Ya. 
Diaberkata: Kamu 
berkata demikian wahai 
botak, atas dasar apa 
kamu mengatakan hal 
itu? Aku katakan hal itu 
dengan al Qur v an yang 
ada (untuk 

menghukumi) di antara 
aku dan kamu. 
Hudzaifah berkata: 
Siapapun yang berhujjah 
dengan al Qur v an 
sungguh ia telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



beruntung. Sufyan 
berkata: Sungguh ia 
berhujjah dengan (alas an 
yang benar) atau ia 
mengatakan: Sungguh ia 
telah beruntung. Lalu ia 
(Zirr bin Hubaisy) 
membacakan "Maha 
Suci Allah, yang telah 
memperjalankan hamba- 
Nya pada suatu malam 
dari Masjidil Haram ke 
Masjidil Aqsha." (Al 
Israa v : 1) ia bertanya: 
Apakah engkau melihat 
beliau shalat di 
dalamnya? Aku 
menjawab: Tidak, 
seandainya beliau shalat 
di dalamnya, pasti hal itu 
akan diwajibkan 
sebagaimana 
diwajibkannya shalat di 
Masjidil Haram. 
Hudzaifah mengatakan 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam didatangi seekor 
hewan yang 
punggungnya panjang 
dan lebar dan 
langkahnya sejauh mata 
memandang dan selagi 
keduanya (Nabi dan 
Jibril) di atas punggung 
Buraq keduanya melihat 
surga, neraka, dan semua 
janji (peristiwa) akhirat. 
Lalu keduanya pulang ke 
tempat semula mereka 
pergi. Ia berkata: 
Mereka mengatakan 
bahwa beliau 
mengikatnya (buraq) 
karena khawatir lari 
meninggalkannya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jt " f ~ J ? — — ,j ^ 

^jlj ' ^ ^1 111 la 

JlUll .J 

alluj AjIc ill! J J^J 

Yj 4-olia]l ijy iil Iji 

^}aJ laaJl elj] (_SAiJj 3^ 



padahal sesungguhnya 
Dzat yang maha 
mengetahui hal ghaib 
(Allah) telah 
menjinakkannya. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 



3073 



',i! u jj! ciijl 9] ^ija ^il ■■ :1, 



jjjUa LLjj IjjjI (j^Jj 

La V] <ji£ l^A-o La ^liuj "Ulc. Jill 
I jjjl (j^lj Aljl (JJ^ (jt LgJ (Ja. 



(.jU Ajiaj ilU AjJill siA V! 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ali 
bin Zaid bin Jid'an] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Aku 
pemimpin anak cucu 
Adam pada hari kiamat 
dan itu bukannya aku 
membangga-banggakan 
diri, ditanganku ada 
bendera pujian, dan itu 
bukannya aku 
membangga-banggakan 
diri, dan tidaklah 
seorang nabi pun selain 
Adam kecuali berada di 
bawah benderaku saat 
itu, aku adalah orang 
pertama-tama yang bumi 
dibelah untukku, dan itu 
bukannya aku 
membangga-banggakan 
diri." Beliau bersabda: 
"Manusia mengalami 
tiga ketakutan (besar), 
mereka mendatangi 
Adam, mereka berkata: 
Engkau ayah kami 
Adam, berilah kami 
syafaat kepada Rabbku. 
Ia berkata: Aku 
melakukan suatu dosa, 
aku diturunkan ke bumi, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



datangilah Nuh. Mereka 
mendatangi Nuh, Nuh 
berkata: Sesungguhnya 
aku menyerukan suatu 
seruan kepada penduduk 
bumi lalu mereka 
dibinasakan, datangilah 
Ibrahim. Mereka 
mendatangi Ibrahim, 
Ibrahim berkata: Aku 
berdusta tiga kali - 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidak ada 
satu dustapun yang 
diucapkan Ibrahim 
melainkan dibolehkan 
demi agama Allah, " - 
Ibrahim berkata: 
Datangilah Musa. 
Mereka mendatangi 
Musa, Musa berkata: 
Aku dulu membunuh 
seseorang, datangilah 
Isa. Mereka mendatangi 
Isa, Isa berkata: 
Sesungguhnya aku 
disembah selain Allah, 
datangilah Muhammad. 
Mereka mendatangiku 
lalu aku pergi bersama 
mereka." Ibnu Jud'an 
berkata: Anas berkata: 
Sepertinya aku melihat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Aku meraih 
tali pintu surga lalu 
menggoyang- 
goyangnya. Dikatakan 
padaku: Siapa itu? Ada 
yang menjawab: 
Muhammad. Mereka 
membukakan untukku, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mereka menyambut lalu 
berkata: Selamat datang. 
Aku pun tersungkur 
sujud lalu Allah 
mewahyukan pujian dan 
sanjungan padaku. 
Dikatakan padaku: 
Angkatlah kepalamu, 
mintalah niscaya kau 
akan diberi, memberilah 
syafaat pasti kau akan 
diberi syafaat dan 
berkatalah niscaya ka 
didengar. Itulah temp at 
terpuji yang difirmankan 
Allah: 'Mudah-mudahan 
Rabb-mu mengangkat 
kamu ke tempat yang 
terpuji." (Al Israa v : 79) 
[Sufyan] berkata: Tidak 
ada yang diriwayatkan 
dari [Anas] selain kata- 
kata ini: Lalu aku meraih 
tali pintu surga lalu aku 
menggoyang- 
goyangnya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan. Sebagaian dari 
mereka meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu 
Nadlrah] dari [Ibnu 
Abbas] secara panjang 
lebar. 


3074 


(jj ^«-uJ (jc- jl-j-J^ (jJ jjaC (jc. 

L-laLLg ^tajjl (jl _jj yiSJI 

jv. jlS j.uitl i •> — l r 

(J jij ' (jj (^jI ("w ■»'■> Atll 

aAIc iiil ~ auI (J jjjj 

(JJlUll (CI (J'ui)l (Jjjl^ull [_JJ 

ill] <_i«i ^l&l IjI (Jlaa ^Ic.) 
Mil t^jtl AjJI jjj p i] 

(_£jIjc (j^i 1 jjt (jl AjIJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Sa'id bin Jubair] 
berkata: Aku berkata 
kepada [Ibnu Abbas] 
bahwa Naufan Al Bikali 
beranggapan bahwa 
Musa yang bersama 
Bani Israil bukanlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(Jll i21la 5c S j>4 jjjJ'V'^ 

4J <Jlll 4j J «j£a tlij 

(jjllajlj (jilajU gJ jfr 3 

aljlj jA (jlJaj\l (JjSLo u j2l 
ja^jj S_ja i^all I2il ( _ s i^ (jLuiJaJ 

'M ('A ■ n a) j (Jll J»^l (j JalluS 
(JlLa (jlS (^ji^ s-Lall Aj^>^ 4jc 
Ij^J^ ^ jail (jlSj (jjUall 



' la.1 La 



'Jfc! 



jaJ Uilic- Uai Jus! (Jll ^jlu 
glj tjUi liLaj IjiA Ujalu (j^s liial 

(jlfLall JjLi. ' ■ iLali 

J) Lujl il iuljl (Jll <U J-ol 

Loj tli jiJI dumj (jjll Loll 
sjiil (jLLlill VI k±L^\ 

(Jll Uic. jajSI ^ <iifui A=ljI j 

iSjll ^jj US Li ^jlu 

jjLLalj (Jll lLala3 LoAjUil ( _ s lc 

oLi^JI .jjr-. UfcAic ■ al l i^Hj 
(jjulft VI I 'J < lA jli L-Uj Vj 
Ull 4lo (J£i Cj jaJI (jl£j (Jll 
1 ■ oSi (Jll (jilt pLoJI Ajic jiai 

(_ji^a uall Lul LoA jLii 

alLiS I— IjJJ 4j1c ^ 7- i a a 

I <3J|Ll (JUS yjjl jjl Ajic- 

( _ r ul jj> (Jll ^jjul jJ> Ijl (Jll 

Lj (Jll gitj (Jll Jjul^lu] 

jIll ale, (j^l glc. ( _ s it ( _ r ul jJi 

Jlla aJJxj V <iiilc. ill glc. 

(j-al*j (jl ( _ s lc i^lajjl (Ja (^jjjjii 
jjl (Jll lluaj dlalc ULa 

I jji. <J laaj gl Us ( _ s lc j 'ir-t') 
l^jLLa ill) pLi (jl i l^lLi (Jll 

<f(jii i (s? ^rv j 

^jl mj 511 ( _ s i!ix2il (jll j ■ '— a ^ 
Aj« i211 ■ ill^a I ( _ s i^ s-^jj (jc 
Jj^aaJI (jllajll g*j (Jll IjSi 



Musa yang bersama 
Khadlir, ia (Ibnu Abbas) 
berkata: Musuh Allah 
telah berdusta, aku 
dengar [Ubai bin Ka'ab] 
berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda; "Musa 
berdiri di depan Bani 
Israil untuk berkhutbah 
lalu ditanya: Siapakah 
orang yang paling tinggi 
ilmunya?, dia menjawab: 
Akulah orang yang 
paling tinggi ilmunya. 
lalu Allah menegurnya 
karena ia tidak diberi 
ilmu, lalu mewahyukan 
kepadanya: Ada 
seseorang diantara 
hamba-hambaKu di 
pertemuan dua lautan ia 
lebih tinggi ilmunya 
darimu. Musa bertanya: 
Wahai Rabb, bagaimana 
caranya agar hamba bisa 
bertemu dengannya? 
Allah berfirman: 
Bawalah seekor ikan, 
jika ikannya lenyap 
maka disitulah 
tempatnya. Musa 
berangkat disertai 
pembantunya 
(muridnya) yaitu Yusya' 
bin Nun. Musa 
memasukkan seekor 
ikan kedalam sebuah 
keranjang lalu keduanya 
berangkat dengan 
berjalan kaki tatkala 
sampai di sebuah batu 
karang, keduanya 
tertidur, ikan itu 
bergerak-gerak dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Lti ^ \C* (jl 1 I Jd A 1 j 

^ALai^B 4 lifl i " I ^ 1 < " IjJafl ^ j-v il l 
j i iaa SI Ijjjia LaA_&Lai_j (jl 
Aiia (Jjj JJ«J LaA jLaaj 
^Ijll (j« Jl J. ^i-^l l 

( _ r ui jii <1 (Jlaa <c jja ^ • all 

(JllAaT- (J JJJtJ u jlaa 

^al L^IaI (_3j*jj LgjSjLa ^Sjlft'" 

t2jj] -J\ <Jli Ijil l\°;?n Cjia 

Jljj I jfLa <^*-a ^jKim'i (jl 
^^jaA i " u . - '< Laj ^jj^kljj 

lj-« ^kj=>- I CS J^l (j"? 

( _ s lc (jl ji* In; LaA I <ujj3 <iiaUI 
£i tlliij £5lc. lijj (J^lLlI 
4_J jj jj^aaJI ikU (jLakll 

<2ll 3al -3 j& \'J± &i iLk 

(jl (Jla Jj^l (j^s Aiil ajlAj 
iii UoJlXJ (jC- lilillli 

J (j^a djitL J5 ua) Lag 

(JaI Lul lil ^jik laOajli Ijic. 
jl \jM 1 '..U'1,,1 

Jlj jj I jl-1^. Ljj3 l-i^jS LaA jq;. >>; 

Jlla 3jLa iy=&Ai jl 

<1 JUa A-ollQ l:£A sJii JJ^aaJI 

Ujqj. >i; jLla ^Alliil j^—^j-a 

dlAijV jl IjjiajaJ ^aJj 

^^jjJ jl j3 IjlA Jll l^kl Ajic. 
aj La (_Jj^Ljj ^1 LajLlm t^lljj j 
(J^ujj (JlJ I Jfi-a 4jlt ^JajjjJ 
Alii ^ii. JJ aljjlj AjIc- Alii Aill 
^J^, ^1 (jl£ 4jl ljj.jjjl C5-^ 

(Jl5 LaA jlikl (j-o liilc (_>aij 
<jlc 2jI ^jii-a M J J^J <J^J 

jjQ. ^«r-. ^.Lk j (Jll (jl lul'l 

<dll (j/i i^lalc- j 1- «lr- (J^a^j 

jjSj^ajtll IjlA (_>^»ii La (Jia V] 
jjji. (jj Ajlu (JIIjLjII (jx 
U^J ' J^J LH^. (jjl (^iij (jlS^ 

LalJ I jij (jl^J 1 AjklLLa 



akhirnya jatuh ke laut 
lalu Allah menahan laju 
air sehingga menjadi 
(jembatan) seperti busur 
yang menjadi tempat 
bagi ikan itu untuk 
berenang, yang membuat 
Musa dan temannya 
terheran-heran. 
Keduanya berangkat 
kembali menghabiskan 
siang dan malamnya. 
Temannya lupa untuk 
mengingatkannya dan 
keesokan harinya 
berkatalah Musa kepada 
muridnya: "Bawalah 
kemari makanan kita; 
sesungguhnya kita telah 
merasa letih karena 
perjalanan kita ini." (Al 
Israa v : 62) ia tidak 
merasa letih sehingga ia 
sampai di tempat yang 
telah ditentukan itu 
temannya berkata: 
"Tahukah kamu tatkala 
kita mecari tempat 
berlindung di batu tadi, 
sesungguhnya aku lupa 
(menceritakan tentang) 
ikan itu dan tidak ada 
yang melupakan aku 
untuk menceritakannya 
kecuali syaitan dan ikan 
itu mengambil jalannya 
ke laut dengan cara yang 
aneh sekali. Musa 
berkata: Itulah (tempat) 
yang kita cari. Lalu 
keduanya kembali, 
mengikuti jejak mereka 
semula." (Al Israa v : 63- 
64) lalu keduanya 
mencari jejak mereka 
semula. (Sufyan) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




mengatakan: Orang- 
orang menyangka bahwa 
pada batu itu ada sumber 
kehidupan jika airnya 
menimpa sesuatu yang 
mati maka ia akan 
menjadi hidup, ia juga 
berkata: Ikan tersebut 
berasal dari air itu 
sehingga ketika tersiram 
airnya ia hidup (dan 
jatuh ke laut) mereka 
terus mengikuti jejak 
semula sehingga 
sampailah pada batu tadi 
dan melihat ada seorang 
lelaki yang tertutup 
pakaian lalu Musa 



mengucapkan salam 
padanya, ia (Khadlir) 
berkata: Bagaimana di 
negerimu ada salam? 
Musa berkata: Saya 
adalah Musa. Khadlir 
berkata: Musa bani 
Israil? Musa menjawab: 
Ya. Ia (Khadlir) berkata: 
Wahai Musa 
sesungguhnya engkau 
memiliki ilmu dari 
sekian banyak ilmu 
Allah yang diajarkan 
padamu dan tidak aku 
ketahui. Dan aku 
memiliki ilmu dari 
sekian banyak ilmu 
Allah yang diajarkan 
padaku dan tidak engkau 
ketahui. "Musa berkata 
kepada Khadlir: 
Bolehkah aku 
mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang 
benar di antara ilmu- 
ilmu yang telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



diajarkan kepadamu? 
Dia menjawab: 
Sesungguhnya kamu 
sekali-kali tidak akan 
sanggup sabar bersama 
aku. Dan bagaimana 
kamu dapat sabar atas 
sesuatu, yang kamu 
belum mempunyai 
pengetahuan yang cukup 
tentang hal itu? Musa 
berkata: Insya Allah 
kamu akan mendapati 
aku sebagai orang yang 
sabar, dan aku tidak 
akan menentangmu 
dalam sesuatu 
urusanpun. Dia berkata: 
Jika kamu mengikutiku, 
maka janganlah kamu 
menanyakan kepadaku 
tentang sesuatu apapun, 
sampai aku sendiri 
menerangkannya 
kepadamu." (Al Israa v : 
66-70) Musa menjawab: 
Ya. Lalu berangkatlah 
Musa bersama Khadlir 
dengan berjalan kaki di 
tepi laut, kemudian 
melintaslah sebuah 
perahu di depannya lalu 
keduanya meminta 
mereka (pemilik perahu) 
untuk mengantar 
keduanya, mereka 
mengenali Khidr lalu 
mengantarnya tanpa 
diberi upah lalu dengan 
sengaja Khidr mencabut 
salah satu papan perahu 
Musa berkata: Mengapa 
engkau lakukan ini pada 
satu kaum yang telah 
mengantar tanpa diberi 
upah?"Mengapa kamu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



melobangi perahu itu 
akibatnya kamu 
menenggelamkan 
penumpangnya? 
Sesungguhnya kamu 
telah berbuat sesuatu 
kesalahan yang besar. 
Dia (Khadlir) berkata: 
Bukankah aku telah 
berkata: Sesungguhnya 
kamu sekali-kali tidak 
akan sabar bersama 
dengan aku. Musa 
berkata: Janganlah kamu 
menghukum aku karena 
kelupaanku dan 
janganlah kamu 
membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam 
urusanku." (Al Israa v : 
71-73) kemudian 
keduanya keluar dari 
perahu dan ketika 
mereka berjalan di tepi 
pantai ada seorang anak 
yang sedang bermain 
dengan anak lainnya, 
lalu Khadlir memegang 
kepalanya dan 
membunuhnya. Musa 
berkata padanya: 
"Mengapa kamu 
membunuh jiwa yang 
bersih, bukan karena dia 
membunuh orang lain? 
Sesungguhnya kamu 
telah melakukan suatu 
yang mungkar." Khidhr 
berkata: "Bukankah 
sudah kukatakan 
kepadamu, bahwa 
sesungguhnya kamu 
tidak akan dapat sabar 
bersamaku?" (Al Israa": 
74-75) ia mengatakan: 
Ini lebih dahsyat dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang pertama."Musa 
berkata: 'Jika aku 
bertanya kepadamu 
tentang sesuatu sesudah 
(kali) ini, maka 
janganlah kamu 
memperbolehkan aku 
menyertaimu, 
sesungguhnya kamu 
sudah cukup 
memberikan uzur 
padaku." Maka 
keduanya berjalan; 
hingga tatkala keduanya 
sampai kepada 
penduduk suatu negeri, 
mereka minta dijamu 
kepada penduduk negeri 
itu, tetapi penduduk 
negeri itu tidak mau 
menjamu mereka, 
kemudian keduanya 
mendapatkan dalam 
negeri itu dinding rumah 
yang hampir roboh. (Al 
Israa v : 76-77) ia 
mengatakan: (Dinding 
itu) miring, Khadlir 
mengisyaratkan dengan 
tangannya begini "Maka 
(Khadlir) menegakkan 
dinding itu." (Al Israa v : 
77) lalu Musa berkata 
padanya: "(Kenapa 
engkau mau melakukan 
ini, padahal) mereka 
tidak menyambut kita 
sebagai tamu tidak pula 
memberi kita makanan?. 
Musa berkata: "Jikalau 
kamu mau, niscaya 
kamu mengambil upah 
untuk itu." Khadlir 
berkata: "Inilah 
perpisahan antara aku 
dengan kamu; kelak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



akan kuberitahukan 
kepadamu tujuan 
perbuatan-perbuatan 
yang kamu tidak dapat 
sabar terhadapnya." (Al 
Israa v : 77-78) Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Semoga Allah 
merahmati Musa, 
kalaulah ia adalah orang 
yang sabar, Allah akan 
mengisahkan berita- 
berita keduanya lebih 
banyak lagi kepada 
kita." Rasulullah juga 
bersabda: "Yang 
pertama, adalah sesuatu 
yang Musa lupakan, 
datanglah seekor burung 
dan hinggap si tepi 
perahu lalu mematuk 
(sesuatu) di laut. 
Berkatalah Khadlir 
kepadanya: Ilmuku dan 
ilmumu sama sekali 
tidak akan mengurangi 
ilmu Allah sebagaimana 
tidak akan berkurangnya 
laut karena (patukan) 
burung tadi." Sa'id bin 
Jubair mengatakan 
bahwa Ibnu Abbas 
membacakan: 
WAKAANAT 
AMAAMAHUM 
MALIKUN 
YA'KHUDZU 
KULLAH SAFIINATIN 
SHOOLIHATIN 
GHOSBAN (Dalam 
alquran bukan 
amaamahum tapi 
waro'ahum, dan tidak 
ada kata shaalihatin) 
yang artinya 'Dan di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



depan mereka ada 
seorang raja yang akan 
merampas perahu yang 
baik mereka secara 
paksa." Ia juga 
membacakan: "WA- 
AMMAL GHULAAMU 
FAKAANA 
KAAFIRON (Dalam 
redaksi alquran tidak ada 
redaksi kaafiron), yang 
maknanya; Adapun anak 
kecil (yang dibunuh) 
kelak ia akan menjadi 
orang kafir." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini adalah hasan 
shahih. [Az Zuhri] 
meriwayatkannya dari 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Ibnu Abbas] dari [Ubai 
bin Ka'ab] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Dan [Abu Ishaq 
Al Hamdani] 
meriwayatkannya dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dari [Ubai 
bin Ka'ab] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Abu Isa berkata: 
Aku mendengar [Abu 
Muzahim As 
Samarqandi] berkata: 
Aku mendengar [Ali bin 
Al Madini] berkata: Aku 
pergi haji dan aku tidak 
memiliki kepentingan 
selain untuk mendengar 
dari [Sufyan] 
menyebutkan khabar 
dalam hadits ini hingga 
aku mendengarnya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami [Amru bin Dinar], 
aku sebelumnya telah 
mendengar hadits ini 
dari Sufyan tapi ia tidak 
menyebutkan khabar 
Didalamnya. 


3075 


( jj] a AJjs ^jJI pull Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah Salm bin 
Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Jabbar bin 
Al Abbas Al Hamdani] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dari [Ubai 
bin Ka'ab] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
'Anak yang dibunuh 
Khadlir itu diciptakan 
sebagai orang kafir saat 
diciptakan." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih 
gharib. 


3076 


Ait lijik (^jjj jji (jj l-ii-la 
^aljoA ^jc- ^)-ftX-a Lj^)A^I (jl^)^)^ 

alia j AjIc iill ^U.-i Aill (3 J^J 

AaLj Cll jjAli j 1 l '— Aj C5 -lc. 

; m , ^ ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Sebab 
dinamakan Khidlir 
adalah karena ia duduk 
di atas tanah tandus 
putih lalu ada tanaman 
(khadhra') bergerak- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



( a i ajj (jj Aj^j (jc ^ImJa 

al (jt (Jj^a (jC ^jjlxiLall 

/Ljjl! (jC-s-lijill (jC. 

^Jc (jj (jlaa SI li!iAk4JLa3j 

(jj Ajjj (jc gj i oJa (jj aJjII ' " 
(jj jj (jc (, "'1 » L-a3l ■ jj 
Ia$j (J j^fLo (jc ^>J^ (jJ A}^ 
lAA ^ injC jjl tjlj sj^j Al \ I I 
1_1JJC 



gerak di bawahnya- 
Nama Khidir diambil 
dari dari Khadhra' 
tersebut-. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib. 



3077 



_1jA=l 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Muhammad bin Fudlail 
Al Jazari] dan lainnya, 
mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Yazid bin 
Yusuf Ash Shan'ani] dari 
[Makhlul] dari [Ummu 
Abi Darda v ] dari [Abu 
Ad Darda v ] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang 
firmanNya "Dan di 
bawahnya ada harta 
benda simpanan bagi 
mereka berdua." (Al 
Israa v : 82) beliau 
bersabda: "Emas dan 
perak." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Ali 
Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Yazid bin 
Yusuf Ash Shan'ani] dari 
[Yazid bin Yazid bin 
Jabir] dari [Makhul] 
dengan sanad ini 
sepertinya. Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berkata: Hadits ini hasan 
gharib. 



3078 



jllij l)J*)/ laalllj A^l j ^ 'it all 

AjIc Atll ^j-lj-a ^ J ill (jc'ojJjA 
(JS <j jjia-J (Jla ~Um1I ^ nluij 

( - , , ' °**, >. fi : " , s , 

^jik (jlS La iiilS iil aiixia 

^jlc. Jla (j^llll ^jic. 

?.Ui (jj lie 4i jSj-^';,,.a I 
(jjljiia eLailL) 4 li jaa a £^jj2 
^ \ njr- ^ajl (JliA^-a^aJ ^j-a IjfLxu 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan lainnya, maknanya 
sama sedangkan teksnya 
milik Ibnu Basyar, 
mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Abdul 
Malik] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Rafi'] dari hadits [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang dinding 
(yang dibangun 
Dzulqarnain) beliau 
bersabda: "Setiap hari 
mereka (Ya v juj dan 
Ma v juj) menggalinya, 
sehingga ketika dinding 
itu hampir mereka 
menembusnya, 
pemimpinnya 
mengatakan: Sekarang 
pulanglah kalian, karena 
esok hari kalian pasti 
bisa menembusnya! 
tetapi Allah 
mengembalikannya 
seperti semula. dan 
keesokan harinya, ketika 
Allah hendak mengutus 
mereka kepada manusia, 
pemimpin mereka 
berkata: Sekarang 
pulanglah kalian, karena 
esok hari kalian akan 
merobohkannya jika 
Allah menghendaki" ia 
mengucapkan insya 
Allah." Beliau bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Pulanglah mereka dan 
mendapatinya seperti 
keadaanya semula saat 
mereka tinggalkan lalu 
mereka merobohkannya 
dan menyerang orang- 
orang, lalu mereka 
meminum air dan 
berlarilah orang-orang 
menghindari mereka, 
mereka pun melepaskan 
anak panah ke langit dan 
seketika itu juga panah 
tersebut berlumuran 
darah. Lantas mereka 
berkata: "Kita telah 
menaklukan penduduk 
bumi dan menguasai 
yang berada di langit 
secara paksa." Lalu 
Allah mengirim ulat 
pada tengkuk mereka, 
demi Dzat yang jiwaku 
ada dalam tangannya, 
sesungguhnya hewan- 
hewan bumi menjadi 
gemuk, gesit dan sangat 
berterima kasih karena 
daging-daging mereka." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari sanad ini seperti ini. 


3079 


ji "iir. jr. . 'ilmjill 

LW' (j^ CS^' (jrfj^' J**^ 

Atll £-aa. lil tUj^j ^Uiij AjIc. 
^ (ji Alii (_JJSU Aj3 

(.ic-l iil (jli jjc. Ait (ja 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan lainnya, mereka 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr Al Bursani] dari 
[Abdul Hamid bin Ja'far] 
telah mengkhabarkan 
kepadaku [ayahku] dari 
[Ibnu Mina'] dari [Abu 
Sa'ad bin Abi Fadhalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







al Anshari] (ia adalah 
seorang sahabat) 
berkata: Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Ketika 
Allah mengumpulkan 
seluruh manusia pada 
hari kiamat (yaitu hari 
yang tiada keraguan 
didalamnya), ada yang 
memanggil-manggil: 
Orang yang 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu ketika 
melakukan suatu amalan 
yang dilakukan, silahkan 
meminta pahalanya 
kepada selain Allah, 
karena Allah adalah 
Dzat yang paling tidak 
membutuhkan sekutu." 
Abu Isa mengatakan 
bahwa hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Muhammad bin 
Bakru. 


3080 


> ' > s - , , ' Vvtl - »i 1 '.»* ' 

(jjjU tlikl U jji jii ^iLJI J 

Ija ^xjj^ii^ ^ > ii if- ^jjj (jl^ •iSj 
'""•■•■j' ~(J "-^1 \* J°1l -1' jl^ 

: - - *' - % -1-1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyuj] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Idris] dari 
[ayahnya] dari [Simak 
bin Harb] dari [Alqamah 
bin Wa il] dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengutusku ke 
Najran, mereka 
bertanya: Bukankah 
kalian membaca: "Hai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



saudara perempuan 
Harun." (Maryam: 28), 
dan antara Isa dan Musa 
terjalin kekerabatan 
yang sangat erat? — Aku 
tidak mengetahui 
jawabannya lalu aku 
kembali ke Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, aku 
memberitahukannya, 
beliau menjawab: "Apa 
kau tidak memberitahu 
mereka bahwa mereka 
biasa menyebut-nyebut 
nabi-nabi mereka dan 
orang-orang shalih 
sebelum mereka?." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Ibnu Idris. 



3081 



j i iaill Hi-la J^j laa.1 UjJLa 

<jt auI ^ Jaj laJI ~n» ui 
^Jjol (jijS Cllj-alU (^JJ 

<liJI JaS U jliilj AiiJI 
13a (jj3^)*j 3a (JI^js (jjjj^>Aia 

^kliajS Clljiil IjlA ^kj (jjl jliS 



Ml , 1* , , 

^ la i a ^j- aa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Isma'il Abu Al 
Mughirah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] radliallahu 
'anhu, ia berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membaca: "Dan berilah 
mereka peringatan 
tentang hari penyesalan." 
(Maryam: 39) beliau 
bersabda: "Kematian 
didatangkan seperti 
kambing kelabu hingga 
didirikan di di atas 
dinding antara surga dan 
neraka, lantas dikatakan: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Wahai penduduk surga. 
Mereka melihat dengan 
mendongak. Dikatakan: 
Apa kalian mengetahui 
ini? mereka menjawab: 
Ya, itu adalah kematian. 
Kematian dibaringkan 
lalu disembelih. Andai 
Allah tidak menetapkan 
kehidupan abadi dan 
kekekalan bagi 
penduduk surga, niscaya 
mereka meninggal 
karena terlalu senang, 
dan seandainya Allah 
tidak menetapkan 
kehidupan abadi dan 
kekekalan bagi 
penduduk neraka 
niscaya mereka mati 
karena terlalu sedih." 
Abu Isa berkata: hadits 
ini hasan shahih. 



3082 



UjJLa (jj Xtii I \ "''* 

(jlii2u \ Vi ^ ~s l^aa .a (jj (jiLa^JI 
UlSLo oUaijj aJjS ^ o3lja (jc. 
(jl^lLa (jj (jjijl liijli. Jll ulc 

(jc t_iUll ^jij (JIsAjijI jll pLaUl 

Atll ^j-lj-a ^ ; "I (jc ~n» lji ^1 
IjlA (^ inlf. jjl (JlJ alLij 4jlc 
oljj ^ la i a (j- I ^ 
^U>A j AjjjC j^jI (jj Sjxjjj 

(_)jij| (jc ojiua (jc a^Ij __ycj 

/Ljill (jc Aju^aaj^q (jj lillLa (jc 
Clu^a alLij 4j1c Alii ^U^i 
UAic IjlA j <U jiaj £rl jjLaII 



aji 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Qatadah] tentang 
firmanNya: "Dan kami 
Telah mengangkatnya ke 
martabat yang tinggi." 
(Maryam: 57) ia berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Malik] bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Ketika 
aku dimi'rajkan aku 
melihat Idris di langit ke 
empat." Abu Isa berkata: 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu Sa'id 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
[Sa'id bin AbuUrubah], 
[Hammad] dan lainnya 
meriwayatkannya dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dari [Malik bin 
Sha'sha'ah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam hadits isra' mi'raj 
secara lengkap dan 
menurut kami hadits ini 
ringkasannya. 



3083 



( _ s Jxj uiiAk liaa jj -iac Hi la 

'M fj\t^ M (3 jjujj (JlaJla (_>uIjc. 
(Jla ujjjj _>>^l "Jj_3^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Ubaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Dzarr] dari [ayahnya] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda kepada 
Jibril: "Apa yang 
menghalangimu untuk 
mengunjungi kami lebih 
sering dari biasanya?" 
lalu turun ayat ini: "Dan 
tidaklah kami (Jibril) 
Turun, kecuali dengan 
perintah Rabbmu." 
(Maryam: 64) hingga 
akhir ayat. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Umar 
bin Dzarr] sepertinya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^C. (JjjI^jjI ^c. ^jji^a (jj Jdll 
■^Aa (jlj (li^-J j^- «&l Jj^ (jc- 
A\\ _J^J (Jlill! ji^ii- ^ J» 

p jyj^ p lsj^' f^j^ 

;j ■ - U la liA J 1j j.'i' a£ 
^g^Lflll jc. A ;» t'n fi^j^j 

(^ ixLa '» 1 vi w <*a 

A in 1 " la 1 it.if ^jj J - * J 1 " 
Alii ^Jt (jC 0^)j> (jC (_£.lul]l (jC 

jjjiLaJ p Lgi JJ JlJ 
jli-i (jj llaa «a lll.la ^ lLac-U 
(jc £5^-0 (jJ (jia/)JI -IjC- UiiAk 
IjC. (Jlii 4 HaJ (_J-lLi]l (jc 4 Ja uS 
(JjjI^uiI (jl 4 w ui Cilia jjia/)JI 
jc. o^x (Jc. ^iuJI (jc. ^'u 1 !^ 
AjIc iill ts ii-a /^Jl (jc- -iJC 

<CJli IAaC- / gjSSj It jSj-o Villi 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[As Suddi] berkata: Aku 
pernah bertanya kepada 
[Murrah al Hamdany] 
tentang firman Allah 
"Dan tidak ada 
seorangpun dari padamu 
melainkan mendatangi 
neraka itu." (Maryam: 
71) lalu ia menceritakan 
padaku bahwa [Abdullah 
bin Mas'ud] 
mengisahkan kepada 
mereka, ia berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Manusia akan 
mendatangi neraka, 
kemudian ia melaluinya 
dikarenakan amalnya, 
adapun yang paling awal 
diantara mereka secepat 
kilat, lalu seperti angin, 
kemudian seperti larinya 
kuda, kemudian seperti 
seorang yang 
menunggangi 
tunggangan, kemudian 
seperti seseorang yang 
berlari, kemudian seperti 
(seseorang yang) 
berjalan." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan. Syu'bah 
meriwayatkannya dari 
As Suddi tapi tidak 
memarfu'kannya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [As Suddi] dari 
[Murrah] dari [Abdullah 
bin Mas'ud]: "Dan tidak 
ada seorangpun dari 
padamu melainkan 
mendatangi neraka itu." 
(Maryam: 71) iaberkata: 
Mereka mendatanginya 
lalu meninggalkannya 
berdasarkan amal-amal 
mereka. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Syu'bah] 
dari [As Suddi] 
sepertinya. 

Abdurrahman berkata: 
Aku berkata kepada 
Syu'bah bahwa Isra v il 
telah menceritakan 
kepadaku dari As Suddi 
dari Murrah dari 
Abdullah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Syu'bah berkata: 
Aku telah mendengarnya 
dari As Suddi secara 
marfu' tapi aku sengaja 
meninggalkannya. 


3085 


(Jj jj jxi\ 1 it'w 4jjj3 Ijjia. 
^JLLa ^jl (J 1^ i a S .a 

lie. iil (lt=J IS) <Jls 

1 jlaCj 1 jiil (JJ^JI (j) lJj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Jika 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





IjlA t^j-uJJC. jji JlL-bj^l (J 

jllp (jj Alii (jj 

^ <-^' & ^ 
AjIc auI (_5-1j-=> i^A^ (jc- *Ji3* 


Allah mencintai seorang 
hamba, Jibril dipanggil: 
Sesungguhya Aku 
mencintai si fulan maka 
cintailah ia) lalu ia 
(Jibril) berseru di langit, 
maka turunlah kecintaan 
untuknya di kalangan 
penduduk bumi. Itulah 
yang disebut dalam 
firman Allah: 
'Sesungguhnya orang- 
orang yang beriman dan 
beramal saleh, kelak 
Allah Yang Maha 
Pemurah akan 
menanamkan dalam 
(hati) mereka rasa kasih 
sayang.' (Maryam: 96) 
sedangkan jika Allah 
membenci seorang 
hamba dipanggillah 
Jibril (sesungguhnya 
Aku membenci si fulan) 
lalu Jibril berseru di 
langit kemudian turunlah 
kebencian itu ke bumi." 
Abu Is a) engatakan 
bahwa hadits ini hasan 
shahih. [Abdurrahman 
bin Abdullah bin Dinar] 
meriwayatkan dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti hadits ini. 


3086 


(jljLji Ijlla ^aC ^1 ^jjl iL^a 

j' (J^'^l I " , *"«-1 jS"' '"'jV' j' 
J lik oLijalsjl ^ mil (JjIj 

i21Ua J jl (Jill ^ Cilaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu Adl 
Dluha] dari [Masruq] 
berkata: Aku mendengar 
[Khabbab bin Al Arat] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata: Aku pernah 
mendatangi Al 'Ash bin 
Wa v il As Sahmi, aku 
menuntut hak padanya 
lalu ia mengatakan: Aku 
tidak akan 
memberikannya 
sehingga engkau kafir 
terhadap Muhammad. 
Aku katakan: Tidak, 
sampai kamu mati dan 
dibangkitkan. Ia berkata: 
Apakah aku akan mati 
dan dibangkitkan? Aku 
menjawab: Ya. Ia 
berkata: Sesungguhnya 
aku di hari akhirat nanti 
masih memiliki harta 
dan anak karena itu akan 
aku melunasi (hutang) 
mu. Maka turunlah 
(ayat): "Maka apakah 
kamu telah melihat 
orang yang kafir kepada 
ayat-ayat Kami dan ia 
mengatakan: 'Pasti aku 
akan diberi harta dan 
anak." (Maryam: 77) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] sepertinya. Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


3087 


^JLLa ujj^J (J liflt'i') j i lalll 

^^ij <iic. Alii 

U tjll p ^^ii Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Shalih bin Al 
Akhdlar] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Musayyib] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
sepulang Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dari Khaibar, 
beliau mengadakan 
perjalanan malam dan 
ketika rasa kantuk 
menyerang, beliau 
merundukkan (untanya) 
dan beliau turun untuk 
beristirahat lalu 
bersabda: "Wahai Bilal, 
berjaga-jagalah malam 
ini." kemudian Bilal 
shalat, setelah itu ia 
bersandar pada 
tunggangannya (unta) 



menunggu pagi 
(shubuh), ia pun 
diserang rasa kantuk dan 
akhirnya tertidur. Dan 
tidak ada yang 
membangunkan seorang 
pun diantara mereka, 
sedangkan yang pertama 
kali bangun adalah 
Rasulullah. Lalu beliau 
bersabda: "Hai Bilal!" 
Bilal menjawab: baginda 
lebih aku muliakan 
melebihi ayahku, say a 
diserang rasa kantuk 
(tertidur) sebagaimana 
yang engkau alami. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tuntunlah 
unta kalian" kemudian 
beliau menderumkan 
(untanya) Terus 
berwudhu, dan 
mendirikan shalat 
kemudian shalat 
sebagaimana shalatnya 
pada waktunya dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







pelan lalu beliau 
membaca: "Dirikanlah 
shalat untuk 
mengingatKu." 
(Thaahaa: 14) Abu Isa 
berkata: Hadits ini tidak 
terjaga. Diriwayatkan 
oleh beberapa orang dari 
ahli hadits dari Az Zuhri 
dari Sa'id bin Al 
Musayyib bahwa nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, mereka tidak 
menyebut dari Abu 
Hurairah. Shalih bin 
Abu Al Akhdlar 
dilemahkan dalam 
hadits. Yahya bin Sa'id 
Al Qaththan dan lainnya 
melemahkannya dari sisi 
hafalannya. 


3088 


(jjxjjl Aj3 (_£j#J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Darraj] dari [Abu Al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam beliau bersabda: 
"Al Wail adalah nama 
sebuah lembah di neraka 
Jahannam, orang kafir 
akan jatuh ke dalamnya 
selama empatpuluh 
musim sebelum ia 
mencapai dasarnya." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, kami tidak 
mengetahui 
kemarfu'annya kecuali 
dari hadits Ibnu Lahi'ah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



_jj lillLa (jc ,H ui _jj i"'M LuAi. 

(_5Jy (jjj jiii ^j>j (JIAjjjIc. 
Lj JUa ^iuij AjIc. auI ( _ ir L-a Zsf^ 

(jj£jiA-a J (jj (Jjjoij 



i2] _&jljk La ■ ■ lla^J Jli La 

513 ^ % 'A v iiik ' 

t^iac. jll ^jj ill jli 
dJika iijll t^llla <JlI c]liaall 

I jii Lai pLij Ajlcv <jjl ^jlLa 

Lu2j __>uij piaj !>U <iLjall ^jjj 

c&jll £J\H JUL gli (j]3 

J La (J _JJJJJ Lj J 

^jajlii (j^i I jji. Lyjj «Vj^J^ 

V S-y^^c- clu^a IjA (__. injr. 
(ja^^ll (j-a V) 

(jj Ai=J (_j3j ja^ u'jj^- Ltf 

LW (j-a=»-J^ (jc- (Jib^ 
CLyAkJI laA (jljjc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mujahid 
bin Musa Al Baghdadi] 
dan [Al Fadll bin Sahal 
Al A'raj Baghdadi] dan 
lainnya, mereka berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ghazwan Abu Nuh] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Malik 
bin Anas] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] bahwa 
seseorang duduk di 
depan Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
berkata: Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya saya 
memiliki dua orang 
budak mereka mendustai 
dan mengkhianati saya, 
mereka juga 
membangkang terhadap 
(perintah) saya, lalu saya 
umpat dan saya pukul 
mereka apakah saya 
berdosa kepada mereka? 
beliau menjawab 
"Pengkhianatan, 
pembangkangan, dan 
kedustaan mereka 
terhadapmu, juga 
hukumanmu atas 
mereka, semua itu ada 
perhitungannya. Jika 
hukumanmu sebanding 
dengan kesalahan 
mereka, maka impaslah 
urusanmu dengannya. 
Tapi jika hukumanmu 
lebih ringan dibanding 
kesalahan mereka, maka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kamu mendapat 
keutamaan. Namun jika 
hukuman yang kamu 
timpakan kepada mereka 
lebih berat dibanding 
kesalahan mereka, maka 
merekalah yang akan 
mendapat keutamaan 
darimu sebagai qishash." 
ia berkata; lalu 
menyesallah lelaki itu 
kemudian ia menangis 
dan berteriak lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidakkah 
engkau membaca kitab 
Allah: 'Kami akan 
memasang timbangan 
yang tepat pada hari 
kiamat, maka tiadalah 
seseorang dirugikan 
barang sedikitpun." (Al 
Anbiyaa": 47) lelaki itu 
berkata: Wahai 
Rasulullah, demi Allah, 
tidak ada sesuatu yang 
lebih baik bagi saya 
kecuali dengan 
memerdekakan mereka. 
Karena itu saksikanlah 
bahwa mereka semua 
saya merdekakan." Abu 
Isa mengatakan bahwa 
hadits ini gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Abdurrahman 
bin Ghazwan. [Ahmad 
bin Hambal] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abdurrahman bin 
Ghazwan] . 



3090 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya Al Umawi] telah 
menceritakan kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





1 jlA jjjS Alii 3j aJjSj (gikl 
^j] £p jjc (j* la) 
AjIc auI (_5-1j-=> i^A^ (jc- *Ji3* 

*' - '*- - V - 

^ la i a k j in "' i ^ i ii if*. 


[ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Ibrahim sama sekali 
tidak pernah berdusta 
dalam sesuatu pun 
kecuali dalam tiga 
perkara; (yaitu) 
ucapannya: Saya sakit, 
padahal tidak sakit. 
Ucapannya tentang 
Sarrah: Dia adalah 
saudariku. Dan 
ucapannya: Yang 
melakukannya 
(merobohkan patung- 
patung kecil) adalah 
(patung) yang paling 
besar ini." hadits ini 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Abu 
Hurairah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Hadits Ibnu 
Ishaq dari Abu Az Zinad 
dinilai gharib. Abu Is a 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 


3091 


3^13 ^jjl ^jj^-Sk ^jj c_iA jj 

^jc ^n"Sk ^jj ^"-m (jc- ^jl-ftxill 
^jiLa Jh\ (J JJJJ aliuls (JjAjC- (jjl 

Ul-ij LaS 1 j3 p V JC ol JC jil 
J) UjIc. 13c j a.\;» ') (jjli. (Jjl 
ijj ( _ 5 la^J (j-o (Uj! (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], [Wahab 
bin Jarir] dan [Abu 
Dawud] mereka berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Mughirah bin 
An Nu'man] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Abbas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berdiri 
untuk memberikan 
nasehat, beliau bersabda: 
"Hai manusia, 
sesungguhnya kalian 
akan dikumpulkan 
kepada Allah dalam 
keadaan telanjang dan 
belum dikhitan, " lalu 
beliau membaca: 
"Sebagaimana Kami 
telah memulai 
penciptaan pertama 
begitulah Kami akan 
mengulanginya itulah 



suatu janji yang pasti 
Kamitepati." (Al 
Anbiyaa v : 105) Orang 
yang pertama kali di beri 
pakaian pada hari itu 
adalah Ibrahim dan akan 
didatangkan sejumlah 
orang dari umatku 
mereka dimasukkan 
dalam golongan kiri 
(ahli neraka) lalu aku 
berdo'a: Wahai Rabb 
mereka semua adalah 
sahabatkku, lalu 
dijawab: Sesungguhnya 
kamu tidak tahu apa 
yang mereka buat-buat 
setelahmu. Lalu aku 
berdo'a sebagaimana 
yang diucapkan hamba 
shalih: Aku menjadi 
saksi atas mereka selagi 
aku bersama mereka 
namun tatkala Engkau 
wafatkan aku, 
Engkaulah yang 
mengawasi mereka dan 
Engkau Maha 
menyaksikan terhadap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



segala sesuatu. Jika 
Engkau siksa mereka 
maka sesungguhnya 
mereka adalah 
hambaMu.' (Al 
Masfidah: 117-118) lalu 
dijawab: Mereka 
senantiasa murtad 
sepeninggalmu." Abu Isa 
mengatakan bahwa 
hadits ini hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Mughirah bin 
An Nu'man] sepertinya. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 
[Sufyan Ats Tsauri] 
meriwayatkannya dari 
[Al Mughirah bin An 
Nu'man] sepertinya. Abu 
Isa berkata: Sepertinya 
ia menakwilkannya atas 
orang-orang murtad. 



3092 



Ljjl U Us] allaj Ajic Alii 

(J ji) -l jj (JlS I <U jjjjj 

u Jin jtiii d 



4jLo ^ l aj (Jll jUll t " 1» j Laj i_Jj 
Alii (J-a (J J-^J (3^3 (JjSjj 



Bismillaahirrahmaanirra 
hiim. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Jud'an] dari [Al Hasan] 
dari [Imran bin Hushain] 
saat turun ayat: "Hai 
manusia, bertakwalah 
kepada Tuhanmu; 
Sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat 
itu adalah suatu kejadian 
yang sangat besar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




(dahsyat), " hingga 
"Akan tetapi azab Allah 
itu sangat kerasnya." (Al 
Hajj: 1-2), ayat ini turun 
saat beliau berada dalam 
perjalanan. Beliau 
bertanya: "Tahukah 
kalian, hari apa itu?" 
mereka menjawab: Allah 
dan RasulNya lebih 
tahu. Beliau bersabda: 
"Itulah hari ketika Allah 
berfirman kepada Adam: 
Utuslah utusan-utusan 
ke neraka. Adam 
bertanya: Wahai Rabb, 
apa maksud utusan- 




•- < ? 'si® - ,i ' 
lift (JlaV £ I (jiiEll 3$ isj^ 



utusan ke nereka? Allah 
menjawab: 
sembilanratus 
sembilanpuluh sembilan 
orang masuk neraka 
sedangkan satu orang 
masuk surga." Kaum 
muslimin pun menangis 
lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Beramallah istiqomah, 
dan usahakanlah untuk 
benar, karena tidak ada 
kenabian pun melainkan 
jahiliyah pasti ada 
dihadapannya, lalu 
diambillah bilangan 
kejahiliyahan, bila 
selesai (itulah yang 
terbaik), dan bila tidak 
selesai disempurnakan 
dari kaum munafik. 
Tidaklah perumpamaan 
kalian dengan ummat- 
ummat lain kecuali 
seperti tanda yang ada di 
lengan binatang (unta) 
atau seperti tahi Mat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



uJ^J LilJa jLuaJ jj l^a a Lbja 

jjC ^1 jjj ^aUxA LliAk IjT i.i jjj 

(jc [jlua II (jc SjuS (jc- <&l 



disisi unta." Lalu beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
berharap kalian menjadi 
seperempat penghuni 
surga." Mereka 
bertakbir. Setelah itu 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku 
berharap kalian menjadi 
sepertiga penghuni 
surga." Mereka 
bertakbir. Imran berkata: 
Aku tidak tahu apakah 
beliau menyebut dua 
pertiga atau tidak. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 
Diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Al Hasan 
dari Imran bin Hushain 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 



3093 



,tSlla 



,«i alia j 4-jlc. Mil (^glLa (e^l 

Mil ^U^i <)Ill (J JJ-aj J.! 
^jjjj^/l ^jjj'Lgj Aj a alla^ J 4 jl& 

aJj]j I jiil (jjlill I^jI Ij 

i21]js ^aLi Uja AjAii Mil i_sIjc. 

<j| I ^JC-J rgJaall I jJa AjLkLal 

y jiajj Mil I jlla IJ\ 
Aja Ml cj^Ijj £jj <21l^ djla jiic-l 
CLuul ^jl Ij (3 jSjS 4jj 4jjUj3 ^j| 
CLixj Laj (_Jj Ij (J jiiS jllll Cj*j 
AjLo inn ' til (3^ (j^ (l! jUll 

J^ljJ jljjl ^9 (jj* 1 1) 1 j 4 * 1 1) ) j 

Li ^gji (»J^I J "''J* AiiJI 

(J <_jij l^ls ^K-^\ I jjjl 

(_^jj| alia j AjIc. Ml ^jij-a Ml 
IjjjjjIj I ^LaC-l (Jli <Aj>-i al ) 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Abu 
Abdullah] dari 
[Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Imran bin 
Hushain] berkata: Kami 
bersama nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dalam 
suatu perjalanan, 
(kecepatan) perjalanan 
para sahabat berbeda- 
beda lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengeraskan 
suara membaca kedua 
ayat ini: "Hai manusia, 
bertakwalah kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Tuhanmu; 
Sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat 
itu adalah suatu kejadian 
yang sangat besar 
(dahsyat), " hingga 
"Akan tetapi azab Allah 
itu sangat kerasnya." (Al 
Hajj: 1-2) saat 
mendengarnya, para 
sahabat mempercepat 



binatang tunggangan dan 
mereka tahu tentang 
berada dalam ucapan 
yang dibacakan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Beliau 
bertanya: "Tahukah 
kalian, hari apa itu?" 
mereka menjawab: Allah 
dan RasulNya lebih 
tahu. Beliau bersabda: 
"Itulah hari dimana 
Allah berfirman kepada 
Adam: utuslah utusan- 
utusan ke neraka. Adam 
bertanya: Wahai Rabb, 
apa itu utusan ke 
neraka? Allah 
menjawab: 
sembilanratus 
sembilanpuluh sembilan 
orang masuk neraka 
sedangkan satu orang 
masuk surga." Orang - 
orang ketika itu 
semuanya berputus asa 
hingga tidak ada yang 
menampakkan gigi 
serinya karena tertawa. 
Saat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihat kondisi 
sahabat, beliau bersabda: 
"Berbuatlah dan 
bergembiralah, demi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Dzat yang jiwa 
Muhammad berada 
ditanganNya, 
sesungguhnya kalian 
bersama bersama dua 
makhluk, tidaklah 
keduanya bersamaan 
dengan sesuatu 
melainkan pasti 
memperbanyaknya; 
Ya'juj dan Ma'juj dan 
keturunan Adam yang 
mati serta keturunan 
Iblis." Imran berkata: 
Mereka pun bergembira 
dengan sebagian hal 
yang mereka temukan. 
Beliau bersabda: 
"Berbuatlah dan 
bergembiralah, demi 
Dzat yang jiwa 
Muhammad berada 
ditanganNya, tidaklah 
kalian ditengah-tengah 
manusia melainkan 
seperti tahi Mat 
disebelah unta atau 
seperti tanda di lengan 
binatang ternak." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 



3094 



JJC J (Ju.,<uJ (jj .a QJ la 
(jj &\ ^JC- I jlll A^l j 

lie, (jc. t"°M (gjj^a Jls ^Jl isi 

l—ll^-ui (jjl (jc JLL (jj (j-a^^ll 
J^jll (jj ajjC (jj ^ (jC 

(JlUll JJJjll £W ^ 
alluj 4j1c Alii ^ll/i Atll (J juij 

(jjiiaJI '^4^1 
^gjAjll (jc CluAaJl IjlA jj 

^Ujij aAIc t^i-a (« ."^ (jc 
^ill (jc (j jA jll (jc (Jjac (jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ismail] 
dan lainnya, mereka 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Shalih] berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] dari 
[Abdurrahman bin 
Khalid] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
[Muhammad bin Urwah 
bin Az Zubair] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



— i — 4 ~ — 5 — m — i — 

^1 UjAk £J^j (jj jju °'" ' la 

(jC- (ji-aC-VI (jC- (^jjiill (jUiui 
j (jj Ijaujj (jc g \ . n ^ 

jj^ill £ j^' LiSHS jjAjc jjl jc 

(JlJ (j« alia J AjSc iill (_5-lj-a 

(jjjll (jjl JlxJ iil (J jj^ 
^^ic illl jjj I jJttlla jL^jlj jjlil 
j£j jjl (Jla3 AjVI JJ-^1 aAjLai 

^jc si jj ^3 j (jj-a^ < 

(j^- • j£ j L>i (j-^J^ 

aluLO (jC (jiiftcVl (jC (jLliwJ 
(jC JJfi. (jj 1j» ul (jC (jliaJI 

jJaJ si jj J3j (JjjIjC jjl jC 
(jC (JjIaC^I (jC (jLiLuJ (jC £ ^ I 
j-ii^. jj S Ui ■ 11 (jc ( jllajl l aljuaja 
(jjjllc jjl jc AjB jjjJj ^ILjj-a 



[Abdullah bin Az 
Zubair] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: 'Adanya 
disebut Baitul Atiq 
karena tidak ada seorang 
congkak pun yang 
menguasainya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Az 
Zuhri dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada ksmi [Al Laits] 
dari [Uqail] dari [Az 
Zuhri] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. 



3095 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dan 
[Ishaq bin Yusuf Al 
Azraq] dari [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Al A'masy] 
dari [Muslim Al Bathin] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata: Saat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam di usir dari 
Makkah, Abu Bakar 
berkata: Kalian 
mengusir nabi kalian, 
kalian benar-benar akan 
binasa. Lalu Allah Ta'ala 
menurunkan: "Telah 
diizinkan (berperang) 
bagi orang-orang yang 
diperangi, karena 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sesungguhnya mereka 
telah dianiaya. dan 
Sesungguhnya Allah, 
benar-benar Maha Kuasa 
menolong mereka itu." 
(Al Hajj: 39) lalu Abu 
Bakar berkata: Aku tahu 
sesungguhnya akan 
terjadi peperangan." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan. [Abdurrahamn 
bin Mahdi] dan lainnya 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Muslim Al 
Bathin] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dengan menyebut 
dari [Ibnu Abbas]. Bathr 
Yahidah juga 
meriwayatkannya dari 
[Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Muslim Al 
Bathin] dari [Sa'id bin 
Jubair] secara mursal 
tanpa menyebut dari 
Ibnu Abbas. 


3096 


J^jlll ^^>^l Ulilll JJf?. (jJ \1» ul 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad Az Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Muslim Al 
Bathin] dari [Sa'id bin 
Jubair] berkata: Saat 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam di usir dari 
Makkah, seseorang 
berkata: Mereka 
mengusir nabi mereka?. 
Lalu turunlah ay at: 
"Telah diizinkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(berperang) bagi orang- 
orang yang diperangi, 
karena sesungguhnya 
mereka telah dianiaya. 
dan Sesungguhnya 
Allah, benar-benar Maha 
Kuasa menolong mereka 
itu. (Yaitu) orang-orang 
yang telah diusir dari 
kampung halaman 
mereka tanpa alas an 
yang benar." (Al Hajj: 
39-40); nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dan 
para sahabat beliau. 



3097 



(jj ^JC- j ^jjijA (jj \ l^J 1^ 

.l^Jj ^ix-oll .l^lj ^J^C. j SAaa 
(jc- (jjlj jll ^JC- Ljjii. I jlll 

Cf- Is j*J^I Cf- (4^ l>^j^ 

Jll ^jlall Jue jj (ji^jJI 

i <aj ujlla^JI (jj 1 " la a i " 

iil ^jii-a (^jill (jlSLljA) Ait iil 

^ j3£ 4 g a j Ale ^ah) 

^3jj ^ Ijall j ■ «1 a 4ie 

liLalij liJlj ^4^1 J^J 

Liilt jjjj LjjjIj lia^^i 
ijta lie. I L '—jlj 

^ie <J_)^ ^'"j *&l ^U^i 

(j-a Clllil ^jjic. 

( _ g 2a (jji«j\JJI ^Jal Ij3 

jUI (jj < liiiAkjlil j^ic- 

- - - . ■ ' °'\> 
^jc Aj^j (jj ^yjjjj (je 

slia-aj aj^i aHui^I l-lgj l£J)& j^\ 

(j^i ^j-al IjlA u in_;r- jji (Jll 

(jj (j-^ ■ t J )» an) (JjVI cjjjAaJI 

jjj Aa^I <_SjJ (JjSj jji i-i )« 



(jc- pi jjll fie (je jiJAljj] (jJ 

.lie j-a ^.flii) ^ya j ^iuje ^ji (Jll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahay bin 
Musa], [Abdu bin 
Humaid] dan lainnya, 
maknanya sama, mereka 
beraka: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Yunus bin Sulaim] dari 
[Az Zuhri] dari [Urwah 
bin Az Zubair] dari 
[Abdurrahman bin Abd 
Al Qari] berkata: Aku 
mendengar [Umar bin Al 
Khaththab] radliallahu 
'anhu berkata: Bila turun 
wahyu kepada nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, didekat wajah 
beliau terdengar seperti 
dengungan lebah. Pada 
suatu hari, turun wahyu 
kepada beliau, kami 
diam sejenak, beliau 
terlihat gembira lalu 
menghadap kiblat dan 
berdoa: "Ya Allah, 
tambahilah kami dan 
jangan kurangi kami, 
muliakan kami dan 
jangan hinakan kami, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




berilah kami dan jangan 
cegah kami, kedepankan 
kami dan jangan 
kesampingkan kami, 
ridhailah kami dan 
ridhailah perbuatan- 
perbuatan kami." setelah 
itu nabi Shallallahu 



'alaihi wa Salam 
bersabda: "Sepuluh ayat 
diturunkan padaku, 
barangsiapa 
menunaikannya akan 
masuk surga." Beliau 
membaca: "Sungguhnya 
beruntung orang-orang 
yang beriman." Hingga 
sepuluh ayat. (Al 
Mu v minuun: 1). Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Aban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Yunus bin Sulaim] dari 
[Yunus bin Yazid] dari 
[Az Zuhri] dengan sanad 
ini sepertinya dengan 
makna matanya. Abu Isa 
berkata: Ini lebih shahih 
dari hadits pertama. Aku 
mendengar [Ishaq bin 
Manshur] berkata: 
[Ahmad bin Hambal], 
[Ali bin Al Madini] dan 
[Ishaq bin Ibrahim] 
meriwayatkan dari 
[Abdurrazzaq] dari 
[Yunus bin Sulaim] dari 
[Yunus bin Yazid] dari 
[Az Zuhri] hadits ini. 
Abu Isa berkata: Dan 
orang yang dulu 
mendengar dari 
Abdurrazzaq, mereka 
hanya menyebut dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jc oJLia (jc- lji (jt oJlljc. (jj 
(jl^lc- jIll ^jJaj lillLa (jj jjjij! 
^jil! Cliii JjJaill dlij ^J_>^' 
l^ijl (jl^j ^ij^j Ajle u^'^* 
^jj C Lb ai Ail jLi (jj ilijlaJI 
tlull t_ljC- '" AjL-al jij 
ilLij AjIc auI (J juij 

(Jjl AiijLk (jc ^jjjjiJ dillaS 

jj^JI ' ■ ^; (jjj Clljjj-aj 

/Lilll (Jill «.lc.lll jj 

AjjLk al U ilinj AjIc- Alii ^U^i 

lilLl (jlj Aji. Aji. Lgjl 

IgJaAji jl j Ai^JI SjJJ ^jjjjJjill j 



Yunus bin Yazid dan 
sebagaiannya tidak 
menyebutnya. Hadits 
yang menyebut dari 
Yunus bin Yazid lebih 
shahih. Abdurrazzaq 
mungkin menyebut 
Yunus bin Yazid dalam 
hadits ini dan mungkin 
tidak. Bila ia tidak 
menyebut Yunus berarti 
haditsnya mursal. 



3098 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu 
bahwa Ar Rubayyi' binti 
An Nadir mendatangi 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam dan putranya, 
Al Harits bin Suraqah, 
saat perang Badar 
terkena panah yang 
menyasar, ia mendatangi 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam laku 
berkata: Beritahukanlah 
padaku tentang Haritsah, 
bila ia mendapat 
kebaikan, aku akan 
mengharap pahala dan 
bersabar, bila tidak 
mendapat kebaikan, aku 
akan bersungguh- 
sungguh dalam berdoa. 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: "Hai 
Ummu Haritsah, 
sesungguhnya dalam 
surga itu ada surga lagi 
(surge bertingkat- 
tingkat) dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sesungguhnya putramu 
mendapatkan Firdaus 
tertinggi, dan Firdaus 
adalah bukit surga, 
tengah-tengah surga dan 
surga terbaik." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Anas. 


3099 


(jUiui Lula jie ^1 (jjl Hi,la 
lie (jc- (Jji-a (jj lillLa LuSk 

C_lAj (jj ^ 3t -" i (jj (j-^J^ 

( T^ua alLjjj *Liic- aIiI 1 ' 
alia j AjIc ^U.-! Ai)l (J jjjj 
La (jjJjJ (jJ^J a^A (jt 
A-i-ojLc- dllU AJ^j ^ 1 jj£j Ijjl 
J^ 11 (jjJjxuJ (jjAll 
(jjALall dlil Li V (Jls (jjiijAaJj 
(jjlLaJj ^ i a i (jjAll a^£lj 

(jjtjLuij (jjill La Jjsj 

jji jji-vj\l lir. (jr. t*nw\| 

AjIc. Atll ( _ s i-a i« (jc- SjJjA 
I^A j^-J aim J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin 
Mighwal] dari 
[Abdurrahman bin Sa'id 
bin Wahab Al Hamdani] 
bahwa [Aisyah], istri 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, berkata: Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tentang 
ayat ini: "Dan orang- 
orang yang memberikan 
apa yang Rabb mereka 
berikan, dengan hati 
yang takut, " (Al 
Mu'minuun: 60) Aisyah 
bertanya: Apa mereka 
orang-orang yang 
meminum khamar dan 
mencuri? Beliau 
menjawab: Bukan, 
wahai putri Ash Shiddiq, 
tapi mereka adalah 
orang-orang yang puasa, 
shalat dan bersedekah, 
mereka takut kalau 
amalan mereka tidak 
diterima. Mereka itulah 
orang yang bersegera 
dalam kebaikan." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







juga diriwayatkan dari 
[Abdurrahman bin Sa'id] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah] dan nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti ini. 


3100 


^j] jjc. p^UI tjjl (jC- ^la_i 
(j«jjJaJI 1j» uj ^1 (jc- SI 
(JlJ ( iiuij AjIc 'Jh\ 1-5 l*-a (^J^l 
Aj^uj (JlJ (j_caJl£ Lgj3 j»A j 

C5 li, ajIUJI 4Jia2u j aliia jUll 

Jl^^L, (_j jliaj ts 2a. JLjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Sa'id bin Yazid Abu 
Syuja'] dari [Abu As 
Samah] dari [Abu Al 
Hutsaim] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Muka 
mereka dibakar api 
neraka, dan mereka di 
dalam neraka itu dalam 
keadaan cacat." (Al 
Mu v minuun: 104) beliau 
bersabda: "Neraka 
memanggangnya hingga 
bibir atasnya terkelupas 
hingga ke tengah 
kepalanya dan bibir 
bawahnya menjulur 
hingga mengenai 
pusarnya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib. 


3101 


^jj 111 la lixa (jj ^jc. Ill la 
(jj auI 1JJC. (jc oJlUc (jj 

/jKHS jr-. <t ill jr-. i i» A 
Al^>i ^1 (jj Jjj-o Aj Jill (J=>.J 

^ ^^ui^l (J?^J ^-t>-J u^j 

(Jil AjjAaII (^jjlj (-5 ^a ASLi 
LgJ Jlaj ASSn (^ij ol^Jol CllilSij 
(jlS AjJ j Aj Ai].lLa ClljlSj (jUt 
AXaaJ AiLa (_^jILjI (j-a ^-^J ic. j 

aJj] ^ ASLo Jajl ji. (j-a Ia3 a 
(jUt dlplaj (JlJ o^aii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
dari [Ubaidullah bin Al 
Akhnas] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Amru bin 
Syua'ib] dari [ayahnya] 
dari [kakeknya] berkata: 
Seseorang bernama 
Murtsad bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



IjjII Mil ija. (jjljc. U dla Jli 
AjjLij ^ '» jj3 tjla ^fil^uil (J aaJ 

'"'3^'"'* "LiAiLlI clAlLij 

I j11j3 I jiils ( _ s Ja. 

t!aa j j I jjLS i-jc Aill 

(j^J 4jliaJ ( _ s JaiLa 
ja.3VI t'ng'il (^Sa. 
<LaJ cjlaLkl 4jc cAfiia 

AjIc Mil ^gHa (J jj-aj ' " u3 3 

Mil ^jii-a Mil J jjjj i^nirtU lIUc- 
1 lj .Ti ^ \r-. alfl ^llaj A_lic- 

4\ i££ V jjljll cJ^ 

V Ajjl^ll j <£j ,M j) 43jl j 

(ji j vi r^5'3 
jt j v*i f& V ^ijsi 

VI 1 ;^5''J ^ ^LPj 4^_>&° 

V c_sj^>c- (jj^ia. * "'j la 13a ^ l jijr- 
4a.j]| IjA (j« VI Aijaj 



Murtsad, ia adalah 
seseorang yang pemah 
menggendong seorang 
tawanan dari Makkah 
hingga ke Madinah. 
Ketika itu ia mempunyai 
teman seorang pelacur di 
Makkah bernama Anaq. 
Martsad kemudian 
meminta seseorang 
diantara tawanan 
Makkah untuk 
menggendongnya. Ia 
berkata: Aku pun datang 
hingga sampai ke 
naungan salah satu 
kebun Makkah di malam 
purnama. Anaq datang 
lalu melihat gelapnya 
naungan di tepi kebun. 
Saat ia tiba di 
hadapanku, ia 
mengenaliku, ia 
bertanya: Martsadkah 
ini? Aku menjawab: Iya, 
aku Martsad. Anaq 
berkata: Selamat datang, 
mari menginap ditempat 
kami malam ini. ia 
berkata: Aku berkata: 
Hai Anaq, sekarang 
Allah telah 
mengharamkan zina. 
Anaq kontan berteriak: 
"Wahai pemilik tenda, 
orang inilah yang 
membawa tawanan- 
tawanan kalian. Ia 
berkata: Delapan orang 
menguntitku, aku 
menempuh kawasan 
Khandamah hingga 
sampai ke salah satu 
gua. Aku masuk lalu 
mereka tiba hingga 
berdiri di atas kepalaku. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Mereka kencing, 
kencing mereka 
mengenaiku dan mereka 
dibutakan Allah hingga 
tidak bisa melihatku. 
Setelah itu mereka 
kembali dan aku pun 
kembali ke temanku, aku 
menggendongnya, 
kebetulan ia adalah 
orang yang berat, aku 
menggendongnya hingga 
sampai rumput idzkhir, 
aku melepas tali 
pengikatnya yang 
kebetulan tali tersebut 
besar. Kemudian aku 
mengendongnya dan ia 
cukup menjadikanku 
kelelahan, hingga 
akhirnya aku tiba di 
Madinah. Aku 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana kalau saya 
menikahi si Anaq? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam diam 
tidak menjawab apa pun 
hingga turunlah ayat: 
"Laki-laki yang berzina 
tidak mengawini 
melainkan perempuan 
yang berzina, atau 
perempuan yang 
musyrik; dan perempuan 
yang berzina tidak 
dikawini melainkan oleh 
laki-laki yang berzina 
atau laki-laki musyrik, 
dan yang demikian itu 
diharamkan atas orang- 
orang yang mukmin." 
(An Nuur: 3) Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jlh'ilm jj e^jft 1 Vi ^LjA 1 n ' ■*» 
jl ajlui [_JI jj lillall ^Jt jc 

jC JJJa. jj \l» LU jC 

jj (_ a ^j, Sjlil jijc. 

Li ciijjji Lia 1 ''j.' (33^ 

(J jii < _ S JI (jj^ j-? tluSi J j3l 

Ajlc- diijulula jic. (jj <&l ij& 

ili. Li (_Ja.il jjl (Jlsa 
3* iSla cjkia <j*La la.lL V! <2L 
Lj cJaa (jaj <c.jijj (jj jSa « 
(jjijl (jUc-!>liAll jia.j]l ^jc. LjI 

jl ^xj Alii jla J i " (JLa3 I a^ijj 

(Jj (j!>U lilJj jc. JLLu ji (Jjl 
<ulc. 2jI ^ji-a ^jjll ^ (j^i 
j] Clyl jl auI J jjuij Ij (Jlsa alLij 

4 uiala ^jic- 4jI jJol Uia.1 jl 

jJaL jl ^ '■ ■ -i ■ I tjS 

_p>l (_jic- dlSLi dl£Ll jjj ajja 

'M ^ji-a (^jill ciAlaS JLa 
3*j jLS Uala 4 laj lla alLij AjIc 

is AAt i2lillui (eill jl (JLaa ^j 
CiUVI eii iiil (Jjjla Aj Clylijl 

VI *I.3$jS jSj ^Jj f^ljjl 

Lc-ia (JLa CjLjVI ts Ja. • aajl 

c_ll.}C. jl ajja-lj a jSjj 
V jLaa SjaVl j? jj*l 

CLu^S Li (jjaJb '* J cS^il j 
I g lac j j ol^}i]Lj (^jjj 1 (folic 

lilll t—ilic- jl Ia jlilj La jSij 



Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Wahai 
Martsad, wanita pezina 
hanya menikahi wanita 
pezina dan pezina wanita 
hanya menikahi lelaki 
pezina atau lelaki 
musyrik, jangan nikahi 
dia." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib, 
kami hanya mengetahui 
hadits ini melalui sanad 
ini. 



3102 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari [Abdul 
Malik bin Abu 
Sulaiman] dari [Sa'ad 
bin Jubair] berkata: Aku 
ditanya tentang suami- 
istri yang bersumpah 
li'an dimasa 

kepemimpinan Mush'ab 
bin Az Zubair, apakah 
keduanya dipisah, aku 
tidak tahu apa yang 
harus aku ucapkan lalu 
aku beranjak dari 
tempatku menuju 
kediaman [Abdullah bin 
Ulnar], aku meminta izin 
masuk. Dikatakan 
kepadaku: la tengah 
istirahat siang. Ibnu 
Umar mendengar 
perkataanku lalu Ibnu 
Jubair berkata padaku: 
Silahkan masuk, kau 
datang pasti ada perlu. 
Sa'ad berkata: Aku 
masuk, ternyata ia 
tengah berbaring di atas 
alas pelana binatang 
tunggangan. Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




berkata: Wahai Abu 
Abdurrahman, suami- 
istri yang bersumpah 
lian, apakah keduanya 
dipisah? Ia menjawab: 
Subhaanallaah, tentu iya. 
Orang pertama yang 
menanyakan hal itu 
adalah fulan bin fulan. Ia 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu berkata: 



Wahai Rasulullah, 
bagaimana menurut 
baginda, andai salah 
seorang diantara kami 
melihat istrinya 
melakukan zina, apa 
yang harus ia lakukan? 
Bila ia berbicara, ia 
mengutarakan kasus 
yang besar, tapi bila 
diam, ia pun 
mendiamkan kasus yang 
besar. Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam diam 
tidak menjawab. Setelah 
itu ia mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan berkata: 
kasus yang aku tanyakan 
itu menimpaku. Lalu 
Allah menurunkan ayat- 
ayat dalam surat An 
Nuur: "Dan orang-orang 
yang menuduh isterinya 
(berzina), padahal 
mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi 
selain diri mereka 
sendiri." (An Nuur: 6) 
hingga akhir ayat-ayat 
ini. Ibnu Umar berkata: 
Beliau memanggil orang 
itu, membacakan ayat- 
ayat itu padanya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menasehati, 
mengingatkan dan 
memberitahunya bahwa 
siksa dunia lebih ringan 
dari siksa akhirat. Orang 
itu berkata: Demi Yang 
mengutus baginda 
dengan kebenaran, aku 
tidak berdusta atasnya. 
Setelah itu nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengulang hal 
serupa pada istrinya, 
menasehati, 
mengingatkan dan 
memberitahunya bahwa 
siksa dunia lebih ringan 
dari siksa akhirat. 
Istrinya berkata: Tidak, 
demi Yang mengutus 
baginda dengan 
kebenaran, ia tidak 
benar. Lalu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam memulai dari 
yang lelaki lalu ia 
bersaksi empat kali atas 
nama Allah bahwa ia 
benar dan yang 
kelimanya adalah laknat 
Allah atasnya bila ia 
dusta. Setelah itu 
dilanjutkan istrinya, ia 
bersaksi empat kali atas 
nama Allah bahwa ia 
dusta dan yang kelima 
adalah siksa Allah 
atasnya bila suaminya 
benar. Setelah itu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memisahkan keduanya. 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Sahal bin 
Sa'id. Abu Is a berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ujii jLjjJ jj a Ijjik 
jl Lia (jj ^UiA 111 la t_$^ 
jLuAjc (jjl jc 4_ij5ic '""^ 
Ait 4jI jJal t_iiS Alii (jj (J!>1& 
alinj 4jIc Alii ^U^i /L lul 
(Jjjjj tJlaS ^1 i all (jj lilij^ij 
4-JJj]l iiLij Ajlc M ( _ s ij-a <Ull 

Uikl (jlj ill ill J jlij Lj 

4-JjJI (_^u-alLI <j°l jJal ^^ic 

AjIc alll ^jJj-a <Ull J JJ^J tJ*^j 

,j lai Vlj ^lull 

(jl jjjlj (Jj-jLLal ,_il (JjiJlj ■ 

(jjijj jjiiij <X>^ 

VI ilAjJi j£j jL^kljjl 
4jji«LL]Ij jijj j^—i^. I jS3 ~^ i aajj 
(j-o (j^ j) ^J^ r - ijl S ilaC jl 
f^l| i_a jLajla Jli j^l LaSI 
ijjji ill ^ILij 4j1c iill (_5-lj-a 

Alii (Jj lJ$a ilia UUJ 1 a^jSl 

^luJJ A^jft AUl u ^Jillj Ml^ 

La£ikl (J I ilxJ ill jl Jjij 

dboli ^J l_JJU 1 'A n (J^a L-ljlS 

I lit tliM lila di^Iis 

(j-o jjlS (jl LjAlc Alii tl C (jl 

diLi^jj dAsEa (jaut (jjl (JUa 

V Clillaa £a*jjlu jl llUa ts 2a. 

(Jlaa j»j^l J^ - *" 

ilLij AjIc *&l (_5-lj-a (« ."^ 

4j CllpLi. jU Ia jj ■ ajl 

^Jii jjiilVI ^jLui uj j* ^ 

pbaa-i all (jJ lilijjoJ jjalLJI 
(j-o ^ i La V j] <iic. jIll 

Ujlj l^ <3=>-j jc- ill 

CluAa 1.14 ^ ^ njr. jjl (JlajUi 
j-o *L^j]l I^A (j-a C—lJjC. (jlu^ 

I^Sa j jU_Ok (jj ^UioA c^jjtia 

IjA jj i ala (jj jUiC. (_^jj 
(jjl jc- Sjijic- jc CLyAkJI 
4j1c ijl (^Ha ^ ; ill jc (JjiUc 
4-ojSc jc ^-ijjl fll J^3J 
(jjl jc 4j3 j^Aj jilj ilLijii 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Hassan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa Hilal bin 
Umaiyah menuduh 
istrinya berzina dengan 
Syarik bin As Sahma v di 
hadapan nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Harus kau 
ajukan bukti, bila tidak, 
punggungmu akan 
dihukum cambuk." Hilal 
berkata: Wahai 
Rasulullah, bila salah 
seorang dari kami 
melihat seseorang 
berada di atas istrinya, 
masihkah perlu bukti? 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Harus 
mengajukan bukti, bila 
tidak, punggungmu akan 
dihukum cambuk." Hilal 
berkata: Demi Yang 
mengutus baginda 
dengan kebenaran, 
sesungguhnya aku benar, 
sungguh akan turun 
(wahyu) berkenaan 
denganku yang 
membebaskan 
punggungku dari 
hukuman had. Lalu 
turun ayat: "Dan orang- 
orang yang menuduh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




isterinya (berzina), 
padahal mereka tidak 
ada mempunyai saksi- 
saksi selain diri mereka 
sendiri." (An Nuur: 6) 
beliau membaca hingga: 
"Dan (sumpah) yang 
kelima: bahwa laknat 
Allah atasnya jika 
suaminya itu termasuk 
orang-orang yang 
benar." (An Nuur: 9) 
Ibnu Umar berkata: Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam pergi lalu 
mengirim utusan untuk 
menemui keduanya. 
Hilal bin Umaiyah 
berdiri lalu bersaksi, 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
Sesungguhnya Allah 
mengetahui bahwa salah 
satu dari kalian berdua 
musti ada yang dusta, 
adakah diantara kalian 
berdua yang mau 
bertaubat?" istri Hilal 
berdiri lalu bersaksi, saat 
bersaksi yang kelima 
bahwa laknat Allah 
atasnya jika suaminya 
itu termasuk orang- 
orang yang benar, 
mereka berkata padanya: 
Wanita ini rupanya 
memang mengharuskan 
laknat datang. Ibnu 
Abbas berkata: Istri 
Hilal melambat dan 
menundukkan kepala 
hingga kami mengira ia 
akan menarik ucapannya 
lalu ia berkata: Aku 
tidak akan membongkar 
aib kaumku seharian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







penuh. Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Lihatlah ia, 
bila ia melahirkan (bayi) 
bermata lebar, pantatnya 
lebar dan betisnya besar 
berarti anaknya Syuraik 
bin As Sahma\ Dan 
ternyata ia melahirkan 
anak seperti itu. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Andai 
bukan karena keputusan 
Allah 'azza wajalla yang 
telah berlalu tentu masih 
ada kasus yang 
menggantung antara 
kami dan dia." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari sanad ini dari 
hadits Hisyam bin 
Hasan. Seperti itulah 
[Abbad bin Manshur] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. [Ayyub] 
meriwayatkannya dari 
[Ikrimah] secara mursal 
dan tidak menyebut dari 
Ibnu Abbas. 


3104 


Lalillii 4 l'ji'iIc. (jc- ^1 ^jlil 

Loj (j-o j£i 
^ I jjjjjI Li! jUi 

* ? \ ' ' " e' s V * - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
telah mengkhabarkan 
kepadaku [ayahku] dari 
[Aisyah] berkata: Saat 
perihalku disebut 
sedemikian rupa dan aku 
tidak mengetahuinya, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berdiri 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



U J Jpjl Jlas Ait 2il ' 

jl ill cJ. 



J** J 




s-lLii Lola <j t"i«lr- 

^ L3J ' " ua3 ^ la 1 " a (_>ji*j 

~ la I a a (J-"^J ' °* Ajjliill 

/ j 1 u ^| ^| 1 ^ 1 j " UQQ L^j'^^jjla 

<cilliill ciijiic. a lilLl 

LfeJ^feljlfl ? r li . a ^JjJJtj < ill 03 

I ^1 L3J CiSa 
^1 (J Cilia liLa V) La ^jIj 
CujjJI J ciijaia Cilia ui 



Mj a«j clla Ija (jlS ja3 1 - iiS 
t^jjl jlS) (^^j CuLkj M 

Ala £jll fl AJ 

Cilia j 3 I !AJa 

alia j AjIc- auI ( _ s i-a (J jl jJ 
(Jlujla ^jjl Cuj ( _Cluiji 

Cilk3a jlSlI CiLLaa ^iiill 

La ^Jk\ Cillaa I jsj Cmll 
LgjjfLia clll XiLj U lilj £L> 
3* 1 jiLa CujjJI LgJ CjSi3 

Ajli \j Cilia (_Ca (i-L La 1 * La ^Lu 

Lalil <iil3 Ala (jLill liljic. (-iaa 

(J^j jjc »1 ima sl^al Culfi 

1 ^ \ V ^1 ^j'll^ J , %1 1 ^ 1 1 ^ 1 

La L^la ^Lu ^Ll I jla 1 fed J^3 

<u ^Ic. ja3 1 " Cilia ^Ca ^1j 
A\\ (3 j1j3 1 " Cilia ^1 

ZJu Cilia allaj - ^ll 

^Li ji^ '"'";^;3 Ci_j w'uilj 

I jij Cmll j3^ 3*3 <_sd> l " a 
CiJll l^jUi La ^JiV (Jlia J jia 
1 ^ jt 2j cS^ll 1 \ '■> \) 

dllc. ClLial Jlia oIjjc. Cbjalia 

lilijj Cuckj VI Ajjj Ij 



berkhutbah 
dihadapanku, beliau 
membaca kalimat 
syahadat dan bertahmid 
dengan tahmid yang 
layak bagiNya, setelah 
itu beliau bersabda: 
"Hadirin semua, berilah 
aku saran-saran tentang 
orang-orang yang 
menuduhkan keburukan 
pada keluargaku 
(maksud beliau 'Aisyah), 
demi Allah aku tidak 
mengetahui suatu 
keburukan pun atas 
keluargaku, dan mereka 
tuduhkan keburukan 
kepada orang yang demi 
Allah aku tidak 
mengetahui suatu 
keburukan pun atasnya 
(maksud beliau Shafwan 
bin Mu'aththal). Ia 
(Shafwan) tidak masuk 
rumahku sama sekali 
melainkan aku ada dan 
tidaklah aku pergi dalam 
suatu perjalanan 
melainkan ia (Shfawan) 
pergi berasamaku. Sa'ad 
bin Mu'adz radliallahu 
'anhu berdiri lalu 
berkata: Wahai 
Rasulullah, izinkan aku 
menebas leher mereka. 
Seseorang dari bani 
Khajraj lantas berdiri, 
yang ibu Hassan bin 
Tsabit berasal dari 
kabilah orang tersebut, 
ia berkata: "Kau dusta, 
demi Allah, bila meraka 
dari Aus, tentu tidak kau 
tebas leher-leher 
mereka." Hingga nyaris 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



£jLjl3 (JSjj alia J Ajlc Jill 

La ^iilj V ClJlaa Ls iijLk ^pc. 

t " * \\ K \ ^ \ \ 1 ^jc. 1 < 

(3^1j3 oLill Ji-ii ( _ s ii- J5jJ 
lA^Jljlj 1 frj 'JT- 1 *- jl l^j j_; «■> 
t _ g -3, "i l t — ■ ^ (Jlaa ^ i a La] (j'-**; 
jilLij 4jle iiil (_jJ-La <&l (Jj-^J 

.j l -v 1) a t *\1 <U 4_J 1 * 1 1 ^ U>Q ■ J j ^'i-^ 
La Vj Ljjic- ClLalc. La Jii\ 
l—lAJllI ( _ s ic £jLLall jilxj 

.jiilj J 1 a^li (JLal Jj3 <_j.a1I 
Clllll Ja3 ^jiljl La 

<&l (Jjfui I $m u5 Jjia <u!ijlc. 

jaia (_£Aic (^Ijjl ^JJ-alj ciilla 

ijl {}jL>j c£i ^jli. VI 

LS \La J3j ^Knj 4jlt Alii C5 -lLa 

aiLlj <jlc AUl ( _ ? lLa i^. 

Alii jA LaJ AjIc ^jjjlj Alii ~U-s j 

L Lai Jla 

^jjj i " i M U, j( Cliajla 

(jc. <j^j]i (Jjii iii (jil ^iii J] 

(j-a oljJal dlpLi. Cllll! ojUc 
i_iU1L 4_uJLk <CA j jL-aT^I 
oI__)a1I ajlA (j-a ' " ilia 

Atll (J JJ^J JaC- j3 lilii jfijlJ (jl 
(^Jl i'io^U allaj «Ljlc 'M ^jii-a 

(3 j3l IjLaa Jl! 4j=J Cliiaa 

ciiil! AjjltJ ciiiaa ^1 (_yll diMi 

Luaj ^ Lala ClJll IjLa J j3l 



(jil jiilj Lai ciila AJaI 3* L»j 

'i» *<3 iiiij 3*ji ^ <«j] ^ ciiia 

(c«i\jJ iSlli La Aa^LLal (_j| 
ClJ^uSlj alalSj ^al (_J a£ lie 

Ciiia ia ciila (jilj f^Jji^ 

Lgj] (jl j^i Jiii »j (eji iiii j 

jil j ^Ij L^jjdij (^jic- Aj Clis-L J5 
Cllill !iia ^3 (J ia.1 La 

j^al |Lla C-ijiaj ajbul diLiAulj 
JlJ (jj^ ' jj LI V] <j!c 

( _ s ic- (jlajluiJI illlj J!' ~* 

cJ jj' J Cilia (jjLuaj La 



terjadi suatu keburukan 
antara Aus dan Khajraj 
di masjid dan aku tidak 
mengetahuinya. Sore 
harinya, dan masih hari 
itu juga, aku (Aisyah) 
pergi untuk suatu 
keperluan bersama 
Ummu Misthah, rupanya 
ia terpeleset lalu berkata: 
Celakalah Misthah. Aku 
berkata padanya: Hai 
ibu, kau mencela 
anakmu? Ia diam lalu 
terpeleset lagi, ia 
berkata: Celakalah 
Misthah, lalu aku 
membentaknya, aku 
berkata padanya: Hai 
ibu, kau mencela 
anakmu. Ia berkata: 
Demi Allah, aku tidak 
mencelanya kecuali 
berkenaan dengan kasus 
mu. Aku bertanya: 
Tentang apa? Ia 
menjawab lalu 
membeberkan 
masalahnya padaku. Aku 
bertanya: Sudah terjadi? 
Ia menjawab: Ya, demi 
Allah. Aku kembali 
pulang ke rumah, 
seolah-olah keperluan 
yang aku tuju tidak ada 
artinya, aku tidak 
mendapatkannya sedikit 
atau banyak, aku 
terserang panas. Aku 
berkata kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam: 
Pulangkan aku ke rumah 
ayahku. Beliau 
mengirimku bersama 
seorang budak, aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



alia j *Ulc iill J^<-l Alii (J JAJJ 
(^jjj 4-ic. ^ij3 1 liS ' a3 4jC.Lul (j^l 

J Jlaa lilac. * - iiS li iiil diisi 

V iilj V djlaa AjJI ^-ajii cslj^ 

La^A^kl V J fll»a,l V j 4jS] 1 jsl 

111 j Ijja. V] l^j ^ l^ij^j 

.jjc. (jaliAll j diAii (jj (jlLi^j 
i«i3l jA j JjiLj (jjl ^j] (jj M 

jj^ J ^ * iaa j^p ^Lwj^juij (jl^ 
4 u->j jA m JjjS JjJ 

siA JUj iiil Jjii <*sIjj 
^£L cpaaJI I Jj V'j 4$l 

Ul (_«J AjVI ja.1 ^ilillj 
C5^J^' jJ 'j 2 -^ p' 

VI <1j3 Jj Lalalba ill 
Alii j l£l Aill ji*J (jl (Jjjaj 
<Ullj Jj jSLj jjI (Jll gja.J JjSC- 

^aij (jl la u ul Ljjj U 
jjl JUxILaJ Laj Jilt j 



^ la i a i oa 



^iaxJaj tjJ O^Ji *l JJ -^J 

(jc- c5 J* jJI tjc- ^'j Jt£ J 
(jj jjJ ulj JJJ^ll (jj OJJC 



4 in 'lie- (jC Jill IjC (jj jil luSj 



masuk rumah lalu aku 
lihat Ummu Ruman 
tengah berada di bawah 
sementara Abu Bakar 
berada di atas rumah 
tengah membaca (al- 
Qur v an). Ibuku bertanya: 
Ada apa kau datang, 
wahai putriku? Aisyah 
berkata: Lalu aku 
memberitahukan kisah 
itu padanya ternyata ia 
belum mendengar 
seperti yang telah aku 
dengar. Ia berkata: 
Wahai putriku, 
ringankan kondisimu 
karena sesungguhnya 
demi Allah amat jarang 
sekali seorang wanita 
cantik yang diperistri 
seseorang yang punya 
madu dan ia cintai 
melainkan mereka akan 
hasud padanya dan 
dituduh bermacam- 
macam. Ternyata ia 
belum mendengar 
seperti yang aku dengar. 
Aisyah berkata: Aku 
bertanya: Apa ayahku 
sudah mengetahuinya? 
Ia menjawab: Ya. Aku 
bertanya: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam juga? Ia 
menjawab: Ya. Aku 
sedih dan menangis 
hingga Abu Bakar 
mendengar suaraku saat 
ia berada di atas rumah 
membaca (al-Qur v an). 
Abu Bakar turun lalu 
bertanya kepada ibuku: 
Ada apa dia? Ia 
menjawab: Ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendengar berita yang 
disebut-sebut berkenaan 
dengan masalahnya. Abu 
Bakar berlinangan air 
mata lalu berkata: Aku 
bersumpah untukmu 
wahai putriku kecuali 
kau kembali ke 
rumahmu. Aku kembali 
dan Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam telah sampai. 
Beliau bertanya kepada 
pelayanku tentang aku, 
pelayanku menjawab: 
Tidak, demi Allah aku 
tidak mengetahui 
keburukan padanya 
selain ia tidur hingga ada 
kambing masuk lalu 
memakan ragi adonan 
roti atau ragienya. 
Sebagaian sahabat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membentaknya lalu 
berkata: Benarkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, hingga 
mereka mencelanya. Ia 
berkata: Subhaanallaah, 
demi Allah aku tidak 
mengetahui kondisinya 
kecuali seperti yang 
diketahui tukang emas 
atas emas lantak. Berita 
bohong ini pun terdengar 
oleh orang yang 
dituduhkan padanya 
(Shafwan) lalu ia 
berkata: Subhaanallaah, 
demi Allah aku sama 
sekali tidak pernah 
membuka pakaian 
wanita. Aisyah berkata: 
Ia (Shafwan) mati syahid 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



di jalan Allah. Aisyah 
berkata: Kedua orang 
tuaku berada di dekatku, 
mereka tetap berada di 
dekatku hingga 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam masuk 
dan beliau usai shalat 
ashar. Kedua orang 
tuaku mengelilingku dari 
kanan dan kiri, nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam membaca 
syahadat dan bertahmid 
seperti yang layak 
bagiNya, setelah itu 
beliau bersabda: "Wahai 
Aisyah, bila kau 
melakukan suatu 
keburukan atau berbuat 
zhalim, bertaubatlah 
kepada Allah karena 
Allah menerima taubat 
hamba-hambaNya. " 
Aisyah berkata: Seorang 
wanita Anshar datang 
dan tengah duduk di 
pintu, aku berkata: Apa 
kau tidak malu pada 
wanita ini dengan 
menyebut sesuatu. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
kemudian memberikan 
nasehat lalu aku 
menoleh ke ayahku, aku 
berkata: Jawab dia. Abu 
Bakar bertanya: Apa 
yang harus aku katakan? 
Aku menoleh ke ibuku, 
aku berkata: Jawab dia. 
Ummu Misthah 
bertanya: Apa yang 
harus aku katakan? Saat 
keduanya tidak 
menjawab, aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



membaca syahadat, aku 
bertahmid dan memuji 
dengan pujian yang patut 
baginya, selanjutnya aku 
berkata: Ingatlah, demi 
Allah bila aku katakan 
pada kalian bahwa aku 
tidak melakukannya, 
Allah tahu bahwa aku 
benar tapi itu tidak ada 
gunanya bagi kalian, 
kalian sudah bicara 
(macam-macam) dan 
hati kalian telah terasuki. 
Bila pun aku 
mengatakan aku telah 
melakukannya, Allah 
tahu bahwa aku tidak 
melakukannya, kalian 
pasti akan mengatakan 
bahwa ia telah mengakui 
perbuatannya, demi 
Allah tidak memiliki 
perumpamaan antara aku 
dan kalian. Aisyah 
melanjutkan: Aku 
mencari nama Ya'qub, 
tapi aku tidak mampu 
menyebutnya selain Abu 
Yusuf saat berkata: 
"Maka kesabaran yang 
baik Itulah 

(kesabaranku) dan Allah 
sajalah yang dimohon 
pertolongan-Nya 
terhadap apa yang kamu 
ceritakan." (Yuusuf: 18) 
Aisyah meneruskan: 
Saat itu juga diturunkan 
wahyu pada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, kami diam lalu 
wahyu diangkat dari 
beliau, kami mengetahui 
kebahagiaan diwajah 
beliau, beliau mengusap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dahi dan bersabda: 
"Khabar gembira wahai 
Aisyah, Allah telah 
menurunkan 
pembebasanmu (berita 
kesucianmu)." Aisyah 
berkata: Saat itu aku 
sangat marah sekali. 
Kedua orang tuaku 
berkata: Hampirilah 
beliau. Aku berkata: 
Tidak, demi Allah aku 
tidak akan menghampiri 
beliau, aku tidak 
memujinya dan tidak 
juga kalian berdua, tapi 
aku memuji Allah yang 
telah menurunkan berita 
kesucianku yang telah 
kalian sama dengarkan, 
tidak kalian ingkari dan 
juga tidak kalian rubah. 
Aisyah berkata: Zainab 
binti Jahsy dijaga Allah 
karena agamanya, ia 
tidak mengucapkan kata- 
kata selain kebaikan, 
sementara saudaranya, 
Hamnah, ia binasa 
bersama yang lainnya. 
Dan yang turut 
membicarakan khabar 
bohong (issue dusta) itu 
adalah Misthah, Hassan 
bin Tsabit dan si 
munafik, Abdullah bin 
Ubai bin Salul, dialah 
yang memimpin dan 
memprovokasinya, 
dialah yang menanggung 
dosanya diantara 
mereka, dia bersama 
Hamnah. Aisyah 
meneruskan: Abu Bakar 
bersumpah tidak akan 
memberi apa pun pada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Misthah selamanya lalu 
Allah menurunkan ayat 
ini: "Dan janganlah 
orang-orang yang 
mempunyai kelebihan 
dan kelapangan di antara 
kamu bersumpah untuk 

tidak memberi " 

Hingga akhir ayat (An 
Nuur: 22) maksudnya 
Abu Bakar untuk 
memberi (bantuan) pada 
kerabat, orang-orang 
miskin dan muhajirin di 
jalan Allah. Yang 
dimaksudkan adalah 
Misthah, hingga 
firmanNya: 'Apakah 
kamu tidak ingin bahwa 
Allah mengampunimu? 
dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (An Nuur: 
22) Abu Bakar berkata: 
Ya, demi Allah wahai 
Rabb kami, kami ingin 
Engkau mengampuni 
kami. Abu Bakar 
kembali melakukan 
seperti yang dilakukan 
semula (memberi infak 
untuk Mistah). Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih dari hadits 
Hisyam bin Urwah. 
[Yunus bin Yazid], 
[Ma'mar] dan lainnya 
juga meriwayatkannya 
dari [Az Zuhri] dari 
[Urwah bin Az Zubair], 
[Sa'id bin Al Musayyib], 
[Alqamah bin Waqqash 
Al Laitsi] dan 
[Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Aisyah] 
yang lebih panjang dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







lebih lengkap dari hadits 
Hisyam bin Urwah. 


3105 


(jijj (jj Aa=J> (jC ^JlC ^1 

jc jSLj ^1 (jj Atll ijc. (jc 
J jj 1 ISHj Ajijlc- (jc a jac 

lillj jSjtf Jjlall C5 ic jiLij 4jIc 

jjl^jj jil J jj Ula (jljall 

(JliiAAk 1 _jjjjJa3 is! jolj 

vf' - - - \-- 

jl li-sli 1*11.W j.n S/l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] dari [Muhammad 
bin Ishaq] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar] dari [Umrah] dari 
[Aisyah] berkata: Saat 
turun (ayat) berita 
kesucianku, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berdiri di atas 
mimbar, menyebutkan 
hal itu dan beliau 
membaca al-Qur'an. Saat 
turun (ayat), beliau 
memerintahkan dua 
lelaki dan seorang 
perempuan agar dijatuhi 
hukuman. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Muhammad bin 
Ishaq. 


3106 


-Ijc In'-, jljij ju Ixa « 1 Vi ' -. 
ji 1J i a Ijj (jj (j-a^.^11 

auI .Ijc (jc (Jjj^^ij (jj j jac 

t—ijjili ^i jii <J jLij u diiiil 

ji Jll p cJa (Jll 

j7„i l*IV>li 1 li (Jl'(i<jli 

jllij (jj ^aa a lli^a t_y^)C 

(C^jQ (jj (j-4^^)]l ^jc. lij ^ 

^jj, ,ajja (jc. (jl i a UJ la 

auI ^jc. (jc (Jjj^^ij (jj jjit 

alia J AjIc Jill ^ iul (jc 

1*11 >li 1 7„,r-. j,l jjlS4\*.«< 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Washil] dari [Abu 
Wa v il] dari [Amru bin 
Syurahbil] dari 
[Abdullah] berkata: Aku 
berkata: Wahai 
Rasulullah, dosa apa 
yang paling besar? 
Beliau menjawab: "Kau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



membuat tandingan 
untuk Allah padahal la 
menciptakanmu." Ia 
berkata: Aku bertanya: 
Lalu apa? Belia 
menjawab: "Kau 
membunuh anakmu 
karena khawatir makan 
bersamamu." Ia berkata: 
Aku bertanya: Lalu apa? 
Belia menjawab: "Kau 
berzina dengan istri 
tetanggamu." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa v il] dari [Amru bin 
Syurahbil] dari 
[Abdullah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 



3107 



A \n u5 ujAa j jjl £JJjll 

(JjIj ^\ (jc- (-J-J^VI (Jj-alj (jc- 

(jlj di3 alii ^ (j-a j\ CA* a 

(^iii (3^1 ljj^j ^! 

j>i jj Vj (jj=^lj VI ail] ^ji. 
AJsUall ^jj jiJI AS i ir. I T'-j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Ar Rabi' 
Abu Zaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Washil Al Ahdab] dari 
[Abu Wa v il] dari 
[Abdullah] berkata: Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam: Dosa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




karena khawatir makan 



bersamamu atau dari 
makananmu dan kau 
berzina dengan istri 



apa yang paling besar? 
Beliau menjawab: "Kau 
membuat tandingan 
untuk Allah padahal la 



menciptakanmu, kau 
membunuh anakmu 



tetanggamu." Abdullah 



berkata: Beliau 
membaca ayat ini: "Dan 
orang-orang yang tidak 
menyembah ilah lain 
beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang 
benar, dan tidak berzina, 
barang siapa yang 
melakukan yang 
demikian itu, niscaya dia 
mendapat (pembalasan) 
dosa(nya)." (Al Furqaan: 
69) Abu Isa berkata: 
Hadits Sufyan dari 
Manshur dan Al A'masy 
lebih shahih dari hadits 
Washil karena ia 
menambah seseorang 
dalam sanadnya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Washil] dari [Abu 
Wa v il] dari [Abdullah] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sepertinya. Abu Isa 
berkata: Seperti ini 
Syu'bah meriwayatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari Washil dari Wa v il 
dari Abdullah tanpa 
menyebut Amru bin 
Syurahbil. 



3108 



^C. ^jc oj^c ^aUiA 

s^a cJjj UM1 ^ijix. 

<Lolali U ^-ilia-all JJC. ClAJ 

jjc. ^^jj Ij l*a ^- CliL 
Lu2i ^ ^LSJ iMil V (ffjl 

^jc. A-jjI ^)C. a^^)C. ^jc. 
^jC, <Lljl (jC. aj^C- ^ ^aU-dA ^jc- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Asy'ats Ahmad bin Al 
Miqdam Al Ijli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdurrahman Ath 
Thufawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] berkata: 
Saat turun ayat ini: "Dan 
berilah peringatan 
kepada kerabat- 
kerabatmu yang 
terdekat." (Asy 
Syu'araa : 214) 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Wahai 
Shafiyah binti Abdul 
Muthallib, hai Fathimah 
binti Muhammad, hai 
bani Abdul Muthallib, 
sesungguhnya aku tidak 
berkuasa apa pun untuk 
kalian dari siksa Allah, 
(adapun masalah harta) 
silahkan mintalah 
hartaku semaumu." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. Seperti itu 
[Waki'] dan lainnya 
meriwayatkan dari 
[Hisyam dari Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] seperti hadits 
Muhammad bin 
Abdurrahman Ath 
Thufawi. Sebagaian dari 
mereka meriwayatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari Hisyam bin Urwah 
dari ayahnya dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal 
tanpa menyebut dari 
Aisyah. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Ali dan Ibnu Abbas. 



3109 



<alL 

jijlj Clil_)j UallUi c?^ 

Lij j5 alluj Ajlc jSlI ^U.-! Alii 

J in* a lj (Jlaa j (J^aaj 
V ^ill jlill f^Lij] I jjlijl 
lj Ulj I jlia jil (J-a ISl lillil 
I j-iijl ■—alio ±c ^^jj j uaa a 

jjl (Jlll^Jiljj I » V'l ■ a 1 ^j 
^ la i a j i aa t^JJ^a IjA ^-uf- 
(j-o l_sjxj 4-^j>ll I^A j^i i-JjjC. 
uj.la <al3a ^^—^ ■ *'j la 
(jj ' . Uai uj J^a. jj (^jic 

JJ-aC jj lilLttll ijC (jC jl j&La 

aAIc iiil ^U^i ^ ilil (jc Sjjja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakariya bin Adi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Amru 
Ar Raqqi] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Musa bin Thalhah] dari 
[Abu Hurairah] berkata: 
Saat turun (ayat): "Dan 
berilah peringatan 
kepada kerabat- 
kerabatmu yang 
terdekat." (Asy 
Syu'araa : 214) 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
mengumpulkan kaum 
Quraisy, beliau 
menyebut secara khusus 
dan umum, beliau 
bersabda: "Wahai 
sekalian kaum Quraisy, 
selamatkanlah diri kalian 
dari neraka karena 
sesungguhnya aku tidak 
memiliki kuasa 
membahayakan atau 
memberi manfaat atas 
diri kalian dari Allah, 
wahai sekalian bani 
Abdu Manaf, 
selamatkanlah diri kalian 
dari neraka karena 
sesungguhnya aku tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



memiliki kuasa 
membahayakan atau 
memberi manfaat atas 
diri kalian dari Allah, 
wahai sekalian bani 
Qushai, selamatkanlah 
diri kalian dari neraka 
karena sesungguhnya 
aku tidak memiliki kuasa 
membahayakan atau 
memberi manfaat atas 
diri kalian, wahai 
sekalian bani Abdul 
Muthallib, 

selamatkanlah diri kalian 
dari neraka karena 
sesungguhnya aku tidak 
memiliki kuasa 
membahayakan atau 
memberi manfaat atas 
diri kalian, wahai 
Fathimah binti 
Muhammad, 
selamatkanlah dirimu 
dari neraka karena 
sesungguhnya aku tidak 
memiliki kuasa 
membahayakan atau 
memberi manfaat atas 
dirimu, sesungguhnya 
engkau memiliki 
kekerabatan yang akan 
aku sambung 
semestinya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari jalur 
sanad yang diketahui 
eari hadits Musa bin 
Thalhah ini. telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bin 
Shafwan] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 
[Musa bin Thalhah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



[Abu Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam sepertinya secara 
makna. 



3110 



liiiAk j (Jj auI lie, liiiii. 
(jj 4J>lLi3 (jc i_SjC (jc j jjl 
LaUIs (_gj» i* VI Uj^k jjA j 
^-j a j (JJJjSVI tilj'jj i«tv J^jlj 

(j« £9j9 ts^ ^ j»J"*ll 

lj L_slii .IjC ( _ s li lj (Jls3 4jjLa 

IjlA (^ in_;r- jjl (JlaALkliLa 

(j-o 4-^jll (j- 0 MiJ^ ' la 

ol jj J3j ( _ r ui ji ^1 

(jj 4-alLi9 (jc. L_fljC jc 3^ 1 «ajt-j 

4j1c <&l (_5-lj-a ^ J ill jc jjA j 

(jc 4_i9 J^Aj ^Llj ^Ujj-g ^i^J 

4_j dlj£l j ^j«al jA j ^tjijji (^jl 

j-o jaj ^ala (J ttJiml jj .a 

^jjijA ^jl cLu^A 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zaid] dari 
[Auf] dari [Qasamah bin 
Zuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Asy'ari] 
berkata: Saat turun 
(ayat): "Danberilah 
peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang 
terdekat." (Asy 
Syu'araa : 214), 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menyumbat telinga 
dengan jari-jari lalu 
melantangkan suaranya, 
beliau bersabda: "Wahai 
Bani Manaf, Pagi ini ayo 
kita berkumpul" (Kata- 
kata yang diucapkan saat 
sesuatu yang besar 
terjadi agar orang-orang 
berkumpul dan bersiap- 
siap menghadapinya, 
pent.) Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib melalui 
sanad ini dari hadits Abu 
Musa. Sebagaian lainnya 
meriwayatkan hadits ini 
dari Auf dari Qasamah 
bin Zuhair dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam secara mursal 
tanpa menyebut dari 
Abu Musa. Ini lebih 
shahih. Aku 
menyebutkannya pada 
Muhammad bin Isma'il 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tapi ia tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Abu Musa. 



3111 



^JJ Hi la lixa jj jjc Ill la 
jC. A (jj jUaa. jc. djIjc. (jj 

ill JjLij (jjojJjA ^1 (jc. 

L-aC. j jLojiuj ^aj'La. 

(JaI (j! ^jik J^^l 

Ij IaIa (Jj^jS jj» " 'T - .^ jlj^JI 

(Jjijj jil£ Ij IaIa ulijj Cyy* 
U la* tlljsjj Cyj*> ^ 1^* 
t*u1^ lift ^ inir. jjI Jlljili 
I jA <_5 jj j3 j ^-IJJC- (j"ta. 
^jjjll (jt SjJjA ^1 (jc- lilsjAaJI 
IjlA JJC (j-o ^JJ 4'J C ' u^'^* 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Aus bin 
Khalid] dari [Abu 
Hurairah] nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: " (Pada 
hari kiamat nanti), akan 
muncul binatang yang 
membawa stempel 
Sulaiman dan tongkat 
Musa, ia menerangkan 
wajah orang imfmin dan 
memberi tanda pada 
hidung orang kafir 
dengan stempel hingga 
para pemilik meja 
makan berkumpul lalu ia 
(sebagian dari mereka 
pada yang lain) berkata: 
"Ini orang mu v min", 
namun ia mendapat 
jawaban "Kalau itu 
orang kafir." Yang lain 
juga berkata: "Ini orang 
nufmin", yang lain 
menolak dengan berkata: 
"Oh, Itu orang kafir." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan gharib. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari Abu Hurairah dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam melalui sanad 
lain yang menyebut 
binatang bumi. Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Abu Umamah dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Hudzaifah bin Asid. 



3112 



JlaUJi <jt 2jI ^ l^ij ojjjA ,^1 

^ ill VI aJI V Ja AlxJ 
jl VjJ Jli 4-iUall ^jj 

La (j| (J%j3 Lgj ^jjxj 
Clu-Ia IjsA ^ <nr. jjI JIS iUij 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Yazid bin 
Kaisan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim Al Asyja'i] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda kepada 
paman beliau: " 
Ucapkan: LAA 
ILAAHA ILLALLAAH, 
dengannya aku akan 
bersaksi untuk 
membelamu pada hari 
kiamat." Ia menjawab: 
Andai kaum Quraisy 
tidak mencelaku bahwa 
yang mendorongku 
untuk mengucapkannya 
hanyalah ketakutan, 
pasti aku akan 
membuatmu senang 
dengan (mengucapkan) 
nya. Lalu Allah 'azza 
wajalla menurunkan 
ayat: "Sesungguhnya 
kamu tidak akan dap at 
memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah 
memberi petunjuk 
kepada orang yang 
dikehendaki-Nya, dan 
Allah lebih mengetahui 
orang-orang yang mau 
menerima petunjuk." (Al 
Qashash: 56) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



UEi. Via 

(Jl! S-l^i- (JJ till <u <i (jC- 4 ji uS 



mengetahuinya dari 
hadits Yazid bin Kaisan. 



3113 



ciJ^Vla jxiLi (jc. 
,>in al ciillij <Laa j£jia ciiljl 

I jjlSa (Jla jaSj jl tli 
liLajj o3a cJjia Ula 

^ la 1 a ^j- aa t u.^ IJA ^ > njr- 



Bismillaahirrahmaanirra 
hiim. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Simak bin Harb] 
berkata: Aku mendengar 
[Mush'ab bin Sa'ad] 
menceritakan dari 
[ayahnya, Sa'ad] berkata: 
Empat ayat diturunkan 
berkenaan denganku. Ia 
menyebutkan kisah, 
Ummu Sa'ad berkata: 
Bukankah Allah 
memerintahkan berbuat 
baik, demi Allah aku 
tidak akan memakan apa 
pun dan tidak meminum 
apa pun hingga aku mati 
atau kau harus kufur. 
Mush'ab berkata: Bila 
mereka hendak 
memberinya makan, 
mereka membuka 
mulutnya lalu turunlah 
ayat ini: "Dan kami 
wajibkan manusia 
(berbuat) kebaikan 
kepada dua orang ibu- 
bapaknya dan jika 
keduanya memaksamu 
untuk mempersekutukan 
Aku dengan sesuatu 
yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







itu maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya. 
Hanya kepadaKu-lah 
kembalimu, lalu Aku 
kabarkan kepadamu apa 
yang telah kamu 
kerjakan." (Al 
Ankabuut: 8) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3114 


is a$ luSI jfL] (jj Atll Ait j <ilU 
jjc. Sjji-La (jJ gjLk jC. 

Jill ( _ s i-a ^ ; jll (jiiili |»l (jt 
^ (jjJUj 4jj3 (.3 alia J Ajlc 
(JjjiL; 1 (Jls jViall a£Lp\i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Abdullah bin Bakr As 
Sahmi] dari [Hatim bin 
Abu Shaghirah] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Abu Shalih] dari 
[Ummu Hanf] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang 
fimranNya: "Dan 
mengerjakan 
kemungkaran di tempat- 
tempat pertemuanmu?" 
(Al Ankabuut: 29) beliau 
bersabda: "Mereka 
melempari penduduk 
dengan batu-batu kecil 
dan mencemoohnya." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hatim bin Abu 
Shaghirah dari Simak. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaim bin 
Akhdlar] dari [Hatim bin 
Abu Shaghirah] dengan 
sanad ini sepertinya. 


3115 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





A air- jjl .JLk ^ 1 *'i ' -s 

M ^jc- (jj aill luc (jc 
(J^wjj (jl i u1 jc (jjl (jc 4 jjc (jj 
(Jla 4jIc Sll Jj-a 

»' ;*?-»'' i £ - " - 
' "J r - j 1 """ ' " A "" r " 

' ' a '? ' „ > 0 ^ ' 0 i 
(jjl (jt Aill AnC (jc (_£jA^ 


kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid Ibnu Atsmah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman Al 
Juhami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Syihab Az 
Zuhri] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda kepada Abu 
Bakar tentang jaminan 
ayat: (saat turun ayat) 
ALIF LAAM MUM 
GHULIBATIRRUUM: 
"Apa engkau tidak 
memprediksikan wahai 
Abu Bakar, 

sesungguhnya bidh'u itu 
adalah antara tiga hingga 
sembilan." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini dari hadits Az Zuhri 
dari Ubaidullah dari 
Ibnu Abbas. 


3116 


fa ^Ja^ a 11 <Jc (jj i <aj Ll] la 
(jc. (jLAiLuj (jj ^)-<ux-a]l Ll] la 
(jc (JjIacVI (jL<uluJ jc AjjI 

jl£ LaIIIj (jl jc S jUr. 
Jc Cj^Ji ££j 
(jjMjAll i21]js i_±kcla (j^jL? 
J] £ jjll Clnlc jjl cJjia 

^jjil (jjlajill £- jia 
Ijsa ^ unr- jjI (JLtuijla Jc 

j^ ' j'""- 
Jc. jj j. aj 1 j3 IjlSi ^A-jil 
i Clljic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[ayahnya] dari 
[Sulaiman Al A'masy] 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] berkata: Saat 
perang Badar, Romawi 
mengalahkan Persia, 
orang-orang nuf min 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



heran akan hal itu lalu 
turun: "Alif laam Miim, 
telah dikalahkan bangsa 
Romawi" hingga 
firmanNya: 

"Bergembiralah orang- 
orang yang beriman, 
karena pertolongan 
Allah." (ArRuum: 1-5) 
Abu Sa'id berkata: 
Orang-orang miTmin 
pun bergembira atas 
kemenangan Romawi 
atas Persia. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari jalur sanad 
ini. Nashr bin Ali 
membaca: 

GHALABATIR RUUM 
(bukan GHULIBAT 
sekalipun dalam teks 
aseli GHULIBAT). 



3117 



CP is jj^' CP Is 

Lai JlJ ^Lu^ 4^ C5^ a ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Amru] dari [Abu Ishaq 
Al Fazari] dari [Sufyan 
Ats Tsauri] dari [Habib 
bin Abu Umrah] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] tentang 
firman Allah Ta'ala, 
"Alif laam Miim. Telah 
dikalahkan bangsa 
Rumawi. Di negeri yang 
terdekat." (ArRuum: 1- 
3) ia berkata: 
GHULIBAT dan 
GHALABAT. Kaum 
musyrik senang terhadap 
kemenangan Persia atas 
Romawi karena kaum 
musyrikin dan orang- 
orang Persia adalah para 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




penyembah berhala, 
sedangkan kaum 
muslimin senang atas 
kemenangan Romawi 
terhadap Persia karena 
mereka ahli kitab. 
Mereka sampaikan hal 
ini kepada Abu Bakar 



lalu Abu Bakar 
memberitahukannya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Ingat, sesungguhnya 
mereka (Persia) akan 
kalah." Kemudian Abu 
Bakar 

memberitahukannya 
kepada mereka. Mereka 
berkata: Tentukan suatu 
waktu, bila kami 
menang kami 
mendapatkan ini dan itu 
dan bila kalian menang 
kalian mendapatkan ini 
dan itu. Abu Bakar 
menentukan batas waktu 
lima tahun tapi mereka 
(Romawi) Tidak juga 
menang lalu mereka 
memberitahukan hal itu 
kepada nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam, beliau 
bersabda: "Apa kau tidak 
memprediksikan (waktu) 
nya sebawahnya (kurang 
dari sepuluh)?" Abu 
Bakar berkata: 
Menurutku sepuluh 
(tahun). Abu Sa'id 
berkata: Bidl'u adalah 
bilangan kurang dari 
sepuluh. Abu Sa'id 
berkata: Kemudian 
Romawi menang setelah 
itu, itulah firman Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ta'alaa: "Alif laam 
Miim. Telah dikalahkan 
bangsa Rumawi" hingga 
firmanNya: "Karena 
pertolongan Allah. Dia 
menolong siapa yang 
dikehendakiNya." (Ar 
Ruum: 1-5) Sufyan 
berkata: Aku mendengar 
mereka (Romawi) 
mengalahkan Persia saat 
terjadi perang Badar. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sufyan Ats Tsauri 
dari Habib bin Abu 
Umrah. 



3118 



a ' a , " ' a ^ a ' a J 

^jj (_>ujl5 ClijlSLa ^* ■ 

JUj ^iil lilli t^ij s-iIj^ 

■ -LaJi ClljlSj ^Li^^ll 

I jjjjj] jsAIjJj ja^j^ L>"J^ JJS"^ 1 

Ajt Alii ^jJaj (Jjj-lLa]! jjl 

^jj Ilm x 1 aJ ^9 
^IjfJi (3j3 i^llj) ^ Jll 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abi Az Zinad] dari 
[Abu Az Zinad] dari 
[Urwah bin Az Zubair] 
dari [Niyar bin Mukram 
Al Aslami] berkata: Saat 
turun: "Alif laam Miim. 
Telah dikalahkan bangsa 
Rumawi. Di negeri yang 
terdekat dan mereka 
sesudah dikalahkan itu 
akan menang. Dalam 
beberapa tahun lagi."(Ar 
Ruum: 1-4) saat ayat ini 
turun, Persia berhasil 
mengalahkan Romawi 
sementara kaum 
muslimin menyukai 
kemenangan Romawi 
atas Persia karena kaum 
muslimin dan Romawi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




sama-sama ahli kitab. 
Berkenaan dengan hal 
itu Allah berfirman: 
"Karena pertolongan 
Allah, dia menolong 
siapa yang 

dikehendakiNya. dan 
dialah Maha Perkasa lagi 
Penyayang." (Ar Ruum: 
5) kaum Quraisy 
menyukai kemenangan 
Persia karena mereka 
dan orang-orang Persia 
sama-sama bukan ahli 
kitab dan tidak percaya 
pada hari kebangkitan. 
Saat Allah Ta'ala 



menurunkan ayat ini, 
Abu Bakar Ash Shiddiq 
radliallahu 'anhu keluar 
dan berteriak di berbagai 
penjuru Makkah: "Alif 
laam Miim. Telah 
dikalahkan bangsa 
Rumawi. Di negeri yang 
terdekat dan mereka 
sesudah dikalahkan itu 
akan menang. Dalam 
beberapa tahun lagi."(Ar 
Ruum: 1-4) Beberapa 
kalangan Quraisy 
berkata kepada Abu 
Bakar: Itu antara kami 
dan kalian, temanmu 
(Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam) 
mengira bahwa Romawi 
dan mengalahkan Persia 
dalam beberapa tahun, 
mari kita taruhan 
mengenai hal itu. Abu 
Bakar menjawab: Mari. 
Itu terjadi sebelum 
diharamkannya taruhan. 
Abu Bakar dan kaum 
musyrikin taruhan, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mereka sama 
meletakkan taruhan. 
Mereka berkata kepada 
Abu Bakar: Berapa 
batasan bidl'u -tiga 
hingga sembilan tahun- 
sebutkan jumlah 
tepatnya. Niyar berkata: 
Mereka menyebut enam 
tahun diantara mereka. 
Kemudian enam tahun 
berlalu tapi Romawi 
tidak kunjung menang 
hingga kaum musyrikin 
mengambil taruhan Abu 
Bakar. Saat masuk tahun 
ketujuh, Romawi 
menang atas Persia, 
kaum muslimin mencela 
Abu Bakar karena 
menyebut enam tahun 
karena Allah Ta'ala 
berfirman: "Dalam 
beberapa tahun." Dan 
saat itulah banyak orang 
masuk Islam. Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
shahih hasan gharib dari 
hadits Niyar bin 
Mukram, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdurrahman bin 
Abu Az Zinad. 


3119 


^jc- (jj ^xujlall ^jc Jy jj (jj 

V Jll ( iiuij AjIc. Alii ^jlla ^ill 

(jA jjlijj 'Vj dllijall IjaJfi 
ojUlJ ^ jji. ^3 (JA J-<J*J 

(jjllll (j-oj o^A Ajic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakru bin 
Mudhalr] dari 
[Ubaidullah bin Zahr] 
dari [Ali bin Yazid] dari 
[Al Qasim bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Umamah] dari 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Janganlah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(J ttJLml 


kalian menjual budak- 
budak wanita penyanyi, 
jangan membelinya dan 
jangan ajari mereka, 
tidak ada kebaikan 
dalam 

memperdagangkan 
mereka dan harga 
mereka haram." 
Berkenaan dengan hal 
seperti ini, ayat berikut 
turun: "Dan di antara 
manusia (ada) orang 
yang mempergunakan 
perkataan yang tidak 
berguna untuk 
menyesatkan (manusia) 
dari jalan Allah." Hingga 
akhir ayat. (Luqman: 6) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib, hanya 
diriwayatkan dari hadits 
Al Qasim dari Abu 
Umamah. Al Qasim 
perawi tsiqah dan Ali 
bin Yazid dilemahkan 
dalam hadits. 
Muhammad bin Isma'il 
mengatakan seperti itu. 


3120 


jUiijl ^ ciJ_)j all 


Bismillaahirrahmaanirra 
hiim. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Abu 
Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abdullah Al Uwaisi] 
dari [Sulaiman bin Bilal] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Anas bin Malik] 
bahwa ayat ini: 
"Lambung mereka jauh 
dari tempat tidurnya." 
(As Sajdah: 16) Turun 
berkenaan dengan 
menunggu shalat yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







disebut al 'atamah (shalat 
isyak). Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
sanad ini. 


3121 


cp £jpy\ cp d & 

<Ull Aj ^LuojjjA (^Ji 
'*'•■*»« (jjsl CIjIJj (j!ic 

^ p , j .'^ i ( ^ \c. ^\->-^ 

ill jc. ill <_1j£ (J i2Uj 

?j3 (j? f*^ yj 3 *' ^ L>"^ 

(ji.i-v i"°u1-s. lliv .iiir. jil 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
sampai kepada nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
'Allah Ta'ala berfirman: 
'Aku telah menyiapkan 
sesuatu yang belum 
pernah dilihat mata, 
belum pernah didengar 
telinga dan tidak pernah 
terlintas dibenak 
manusia untuk hamba- 
hambaKu yang shalih.' 
Pembenarnya ada 
didalam kitab Allah 
'azza wajalla: "Tak 
seorangpun mengetahui 
berbagai nikmat yang 
menanti, yang indah 
dipandang sebagai 
balasan bagi mereka, 
atas apa yang mereka 
kerjakan." (As Sajdah: 
17) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 


3122 


j— — 0-5 — j ^ — - — 5 ? — — — ^j- ^ 

j ' la jj 1 a j U (jc- 

^Jl 4jt9jJ " '1 (.s^ AjsliS 
(JjSj alLij AjIc iill 

^-jjll <kjl JaI tljj (J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mutharrif bin Tharif] 
dan [Abdul Malik yaitu 
Ibnu Abjar] keduanya 
mendengar [Asy Sya'bi], 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




ia berkata: Aku 
mendengar [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
menceritakan di atas 
mimbar, ia 
menyambungkan 
(ucapannya) sampai nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, ia berkata: "Musa 
'alaihis salam bertanya 
kepada Rabbnya: Wahai 
Rabb, siapakah penghuni 
surga yang tingkatnya 
paling rendah? Rabbnya 
menjawab: Seseorang 
yang datang setelah 



seluruh penghuni surga 
masuk surga, dikatakan 
padanya: Masuklah 
surga. Orang itu berkata: 
Bagaimana aku masuk 
surga sementara mereka 
telah menempati tempat- 
tempat mereka dan 
mengambil jatah 
mereka. Dikatakan 
padanya: Maukah kamu 
memiliki apa yang 
dimiliki salah satu raja 
dunia? Ia menjawab: Ya, 
wahai Rabb, aku mau. 
Dikatakan padanya: 
Sesungguhnya ini 
milikmu, sepertinya, 
sepertinya dan 
sepertinya. Orang itu 
berkata: Aku rela, wahai 
Rabb. Dikatakan 
padanya: Ini dan sepuluh 
kali sepertinya menjadi 
milikmu. Orang itu 
berkata: Aku rela, wahai 
Rabb. Dikatakan 
padanya: Selain itu, kau 
mendapatkan apa yang 
diinginkan jiwamu dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dipandang nikmat 
matamu." Abu Isa 
berkata: Hasan shahih. 
Sebagaian dari mereka 
meriwayatkan hadits ini 
dari Asy Sya'bi dari Al 
Mughirah tapi ia tidak 
memarfu'kannya. Dan 
yang marfu' lebih 
shahih. 



3123 



(ji^^ll Alt (jj Alii Alt UliAk 
LuAa ^jl jiJI AtLLa Ijjiil 

La (Ji.J jt ^ Jj^ dljljl luLiC 

^ ^l! Jl! iaUaj ^jit Li 4i ji. 

LajJ ilLjj 4jlt Alii 

JLsS jU-^a ^jiLaj 

VI ^j«-a (jjlLaj (JjaII (jjaaLiAll 
Lilaj a£» < Uli (jjjlS aJ jl (_g jj 

iill J»7» La illl J jjU a 



Jl! oj^j j liiAk t_>ujjj 

(jjoi^ i uA^ IA& ^ . i'jr- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sha'id Al Harrani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Qabus bin 
Abu Dlabyan] bahwa 
[ayahnya] telah 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata: 
Kami berkata kepada 
[Ibnu Abbas]: Tahukah 
kamu firman Allah 'azza 
wajalla: "Allah sekali- 
kali tidak menjadikan 
bagi seseorang dua buah 
hati dalam rongganya." 
(Al Ahzaab: 4) apa 
maksudnya? Ibnu Abbas 
menjawab: Pada suatu 
hari, nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam shalat 
lalu terlintas sesuatu 
dibenak beliau, orang- 
orang munafik yang 
shalat bersama beliau 
berkata: Apa kau tidak 
lihat, ia memiliki dua 
hati, satu hati bersama 
kalian dan satu hati 
bersama mereka. Lalu 
Allah menurunkan 
(ayat): 'Allah sekali-kali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tidak menjadikan bagi 
seseorang dua buah hati 
dalam rongganya." (Al 
Ahzaab: 4), Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ahmad bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
sepertinya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan. 



3124 



^jj jjliiluj liljllill (jj dh\ 

(JlalU 

^] Aj I ' <j ^ i ,i J, '-■"ill jjj jjajl 

Jlas /Jo jjfia illuj 'M 

j Lil Ait ■ " UC -.Ujij AjIc alll 
(j-o AaJ ^jj Sill u^'^* 

Jjlia iaj (jji Ul=J aI=JI ^jjJ 

Is J'" 1 "* dJla3 Aiijj 

(ji * ^ *■ "* * j V- iil I j^aIc- Li 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah Al 
Mubarak] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sulaiman bin Al 
Mughirah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata: 
pamanku, Anas bin An 
Nadir berkata: namaku 
tidak henti-henti disebut- 
sebut tidak turut perang 
Badar bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Hal itu 
membuat hatiku sesak. 
Lalu aku katakan dalam 
hati: Perang pertama 
yang dihadiri Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tidak aku ikuti?. 
Ingatlah, demi Allah, 
seandainya Allah 
memperlihatkanku suatu 
peperangan bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
setelahnya, Allah akan 
melihat apa yang akan 
aku lakukan. Anas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berkata: la segan 
mengatakan selainnya. 
Lalu ia turut serta dalam 
perang Uhud bersama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pada 
tahun berikutnya. Ia 
disambut Sa'ad bin 
Mu'adz, ia berkata: Hai 
Abu Amru, mana orang 
yang berkata: Duhai bau 
surga, aku menciumnya 
dibalik Uhud?. Ia pun 
langsung berperang 
hingga terbunuh. 
Ditubuhnya terdapat 
delapanpuluh sekian 
tebasan pedang, tusukan 
dan tancapan panah. 
Bibiku, Ar Rubayyi' 
binti An Nadir berkata: 
Aku tidak mengenalinya 
kecuali dari ujung-ujung 
jarinya. Lalu turun ayat 
ini: "Di antara orang- 
orang mukmin itu ada 
orang-orang yang 
menepati apa yang Telah 
mereka janjikan kepada 
Allah; Maka di antara 
mereka ada yang gugur. 
dan di antara mereka ada 
(pula) yang menunggu- 
nunggu dan mereka 
tidak merubah 
(janjinya)." (Al Ahzaab: 
23) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 



3125 



4JaC (jl^lli (jj jc 
Jjl jc Cue Jlla jjj JIjS jc 

'M ^U^i M (3 jLij AJjla JS 

illl (jll (jj^jinall jiluij 4jlc 
-ljj jlS lila ^jj-al ' L£ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Humaid 
Ath Thawil] dari [Anas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




bin Malik] bahwa 
pamannya absen dalam 
peperangan Badar, ia 
berkata: Aku absen 
dalam perang pertama 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
melawan orang-orang 
musyrik, bila Allah 
menyertakanku dalam 
peperangan (berikutnya) 
melawan kaum 
musyrikin, sungguh 
Allah akan mengetahui 



apa yang akan aku 
lakukan. Saat perang 
Uhud kaum muslimin 
kocar-kacir, maka ia 
berkata: Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
membebaskan diriku 
padamu dari yang 
dibawa oleh mereka - 
maksudnya kaum 
musyrikin- dan aku 
memohon ampunan 
padamu dari yang 
mereka lakukan - 
maksudnya para 
sahabatnya. Ia maju lalu 
ia ditemui Sa'ad, Sa'ad 
berkata: Saudaraku, 
yang aku lakukan 
bersamamu, aku tidak 
mampu untuk melalukan 
yang ia lakukan. 
Ternyata ditubuhnya 
terdapat delapanpuluh 
sekian tebasan pedang, 
tusukan tombak dan 
tancapan panah. Kami 
mengatakan berkenaan 
dengannya dan para 
sahabatnya turun (ayat): 
"Maka di antara mereka 
ada yang gugur. dan di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







antara mereka ada (pula) 
yang menunggu-nunggu 
dan mereka tidak 
merubah (janjinya)." (Al 
Ahzaab: 23) Yazid 
berkata: Maksudnya ayat 
tersebut. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Nama pamannya 
adalah Anas bin An 
Nadir. 


3126 


(J jjjj dJli ciilka 

A ^ j\l Ua> j/> V/l 2',jU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Quddus bin Muhammad 
Al Aththar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Ashim] 
dari [Ishaq bin Yahya 
bin Thalhah] dari [Musa 
bin Thalhah] berkata: 
Aku mengunjungi 
[Mu'awiyah], ia berkata: 
Maukah kau aku beri 
khabar gembira? Aku 
menjawab: Ya. Ia 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Thalhah 
termasuk orang yang 
gugur." Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Mu'awiyah 
melalui sanad ini. hadits 
ini hanya diriwayatkan 
dari Musa bin Thalhah 
dari ayahnya. 


3127 


^jj (_>ujjJ lijii. j5i lilla 
(j jj jlaj V 1 jjlSj * '**• *' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
dari [Thalhah bin 
Yahya] dari [Musa] dan 
[Isa bin Thalhah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ji>i4. i il n * \r.j 1-v mill i il i 

(jit (JjlLJI (jjl (Jla ^Ij^ij aAc- 


[ayah mereka berdua] 
bahwa para sahabat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berkata 
kepada seorang badui 
jahil: Tanyakan pada 
beliau tentang orang 
yang gugur, siapakah 
dia? Mereka tidak berani 
bertanya pada beliau, 
mereka amat 
menghormati dan segan 
pada beliau. Si badui 
bertanya pada beliau lalu 
beliau berpaling. badui 
bertanya lagi lalu beliau 
berpaling, ia bertanya 
lagi lalu beliau 
berpaling. Aku datang 
dari pintu masjid dan 
aku mengenakan baju 
hijau, saat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihatku, beliau 
bertanya: "Mana yang 
bertanya tentang orang 
yang gugur tadi?" si 
badui menjawab: Saya, 
wahai Rasulullah. Beliau 
bersabda: "Dia 
(Thalhah) Termasuk 
orang yang gugur." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Yunus bin 
Bukair. 


3128 


i) jj (jj L>ujjJ (jC. J-aC. (jj 

AjIc iiil ^U^i auI (J jjjj j-ol 
(jl ale J3j Clilla t^ljjji {g^auLu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
dari [Yunus bin Yazid] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Aisyah] radliallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




'anhaa, berkata: Saat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
diperintahkan untuk 
memilih istri-istri beliau, 
beliau memulai dariku, 
beliau berkata: Hai 
Aisyah, aku 

mengingatkan suatu hal 
padamu, jangan terburu- 
buru hingga kau 
meminta izin pada kedua 
orang tuamu. Aisyah 



berkata: Beliau tahu 
bahwa kedua orang 
tuaku tidak akan 
memerintahkanku untuk 
berpisah dengan beliau. 
Setelah itu beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Ta'ala berfirman: 'Hai 
nabi, Katakanlah kepada 
isteri-isterimu: 'Jika 
kamu sekalian 
mengingini kehidupan 
dunia dan perhiasannya, 
maka marilah" hingga 
firmanNya: 'Bagi siapa 
yang berbuat baik 
diantaramu pahala yang 
besar." (Al Ahzaab: 28- 
29) aku bertanya: Untuk 
apa aku meminta izin 
kepada kedua orang 
tuaku, aku 

menginginkan Allah, 
rasulNya dan negeri 
akhirat. Selanjutnya para 
istri nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
melakukan seperti yang 
aku lakukan. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga 
diriwayatkan dari [Az 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] Radliyallaahu 
'anhaa. 



3129 



/^j laa a 111 la 4_uj9 Ll] i^. 
l-JJJJ 4 alui ^1 jj jit (jC 

llilii ^Li3 <j1c. iil ^glla /LjSII 

Cujl JaI j_)jii.jj| aV. CjAjJ 

4 iaj i <i ^al du l fl ljj^-^j aA j^ la ^ 

• it- i * ' ' - »f 
j-o UJjjC- < SJAa. IAA i njr- jjl 

(jc p1 lac ■ . u la jj^i Aj^jII laA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Sulaiman bin Al 
Ashbahani] dari [Yahya 
bin Ubaid] dari [AthcT 
bin Abu Rabah] dari 
[Umar bin Abu 
Salamah] anak didik 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, berkata: Saat 
ayat ini turun kepada 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam: 

"Sesungguhnya Allah 
bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari 
kamu, hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu 
sebersih-bersihnya." (Al 
Ahzaab: 33) Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berada di rumah 
Ummu Salamah, beliau 
memanggil Fathimah, 
Hasan dan Husain lalu 
mengenakan pakaian 
pada mereka sementara 
Ali berada di belakang 
beliau lalu beliau juga 
mengenakan pakaian 
untuknya. Setelah itu 
beliau berdoa: 
"ALLOOHUMMA 
HAA'ULAAI AHLU 
BAITII, FAADZHIB 
ANHUM ARRIJSA 
WATOHHIRHUM 
TAHTHIIRON "Ya 
Allah, mereka adalah 
ahlul baitku, maka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hilangkanlah dosa dari 
mereka dan bersihkanlah 
mereka sebersih- 
bersihnya." Ummu 
Salamah bertanya: Aku 
bersama mereka nabi 
Allah? beliau menjawab: 
"Engkau berada 
ditempatmu dan engkau 
berada di atas kebaikan." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini gharib melalui sanad 
ini dari hadits AthcT dari 
Umar bin Abu Salamah. 


3130 


(JlJ 1 Jig i-i' j^J^JaJj Clyjll (JaI 
Aijaj Laj) lAA (j^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ali bin Zaid] dari 
[Anas bin Malik], 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
melewati depan pintu 
Fathimah selama enam 
bulan. Saat hendak 
shalat fajar, beliau 
menegur: "Shalat wahai 
ahlul bait, 'sesungguhnya 
Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari 
kamu, hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu 
sebersih-bersihnya." (Al 
Ahzaab: 33) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib melalui sanad ini, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hammad bin 
Salamah. Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



AjlA Lj^)iil (JJ ts^~ 

<2ujLc. (jt ^ Ja i nil (jc AiA 

(3 jJill3 I 3 "*- Ml ^ iJaj 

LajLS ilia j AjIc- Mil ^U.-i Mil 

AjV oAA ^»j5L] ^^^jll (j^> Lllli 
Ajlo Mil iij| (Cilj J jii it j 
AjIc Cliaajlj ^iLui^Lj ( _ s -i*J 

(>UJI (_g uiVij A_jJlJ-a Ml Li liLuij 
4Jj3 oLIiLj (jl (jjij Mlj 
(J ^wJJ (jl j V jxii Alii ^)Jal (jl^ j 
Ua] alLij <ulc. Mil (^glla Ml 
<jj| 4 bla ^ j j!i l^jlli Lg^.j jj 
Ul Ala a (jlS Li JLij Mil ijj^ 

jlll (J J^i^) U^J L) -0 

*&l (J^jjjj u^j u.:.:. 

jA j slijj jaij^j 4_iie Mil (_gljla 
jLLa (^ji^ Jlula jji i a 

Mil £j jjta a (jj ajJ AJ lJLsj 

Mil Ait talaal jA ff^d p>> j£-AI 

( a£jlji.La Ia^IjI I 1j (jli 
(jjla (Jj-a (j^s f^'j-^j o^aJI 
Ale JaLuial jA (jila ji.1 (j^j 

Iaa ^ unr- jjI jLalitl Ls jxj Mil 

- l , , » - ' , < • r. a - ' i 

A jIA (jt (C jj A3 ^-SJ^C- ' ■ u ^ 

tl£ ^ <,?•' 

Us!il£ aJLij <j1c Ml ^/'^ 

AjVI oAA ^»j5L] ^^^jll (j^l Lilki 

AjIo Ml (cili J jii a) j 
jjj »j t_i^kll Iaa AjIc. ciiiaulj 

(jj Ml Aat i211aj LjjA=l AJ jlaj 
(jj *dll Aac- LiiAa. ^ijSlI ^Llbj 



berkata: Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Abu Al Hamra\ Ma'qil 
bin Yasar dan Ummu 
Salamah. 



3131 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Dawud bin Az 
Zibriqan] dari [Dawud 
bin Abu Hind] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Aisyah] 
Radliyallaahu 'anhaa 
berkata: Andai 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menyembunyikan suatu 
wahyu, tentu beliau 
menyembunyikan ayat 
ini: "Dan (ingatlah), 
ketika kamu berkata 
kepada orang yang Allah 
telah melimpahkan 
nikmat kepadanya" yaitu 
dengan Islam "Dan 
kamu (juga) Telah 
memberi nikmat 
kepadanya" yaitu dengan 
melepas lalu kau 
melepasnya "Tahanlah 
terus isterimu dan 
bertakwalah kepada 
Allah, sedang kamu 
menyembunyikan di 
dalam hatimu apa yang 
Allah akan 
menyatakannya, dan 
kamu takut kepada 
manusia, sedang Allah- 
lah yang lebih berhak 
untuk kamu takuti" 
sampai firmanNya: "Dan 
adalah ketetapan Allah 
itu pasti terjadi." (Al 
Ahzaab: 37) Saat beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menikahinya (Zaenab, 
mantan istri Zaid, pent.) 
mereka berkata: la 
menikahi istri anaknya. 
Lalu Allah Ta'ala 
menurunkan: 
"Muhammad itu sekali- 
kali bukanlah bapak dari 
seorang laki-laki di 
antara kamu, tetapi dia 
adalah Rasulullah dan 
penutup nabi-nabi." (Al 
Ahzaab: 40) Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam mengadopsinya 
saat masih kecil. Ia 
tinggal bersama beliau 
hingga besar, ia disebut 
Zaid bin Muhammad, 
lalu Allah menurunkan 
(ayat): "Panggilah 
mereka (anak-anak 
angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak- 
bapak mereka; itulah 
yang lebih adil pada sisi 
Allah, dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak- 
bapak mereka, maka 
(panggilah mereka 
sebagai) saudara- 
saudaramu seagama dan 
maula-maulamu" (Al 
Ahzaab: 5) fulan maula 
fulan dan fulan saudara 
fulan, itu lebih adil disisi 
Allah." Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari [Dawud bin Abu 
Hind] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah] berkata: Andai 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam 

menyembunyikan suatu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wahyu, pastilah beliau 
menyembunyikan ayat 
ini: "Dan (ingatlah), 
ketika kamu berkata 
kepada orang yang Allah 
telah melimpahkan 
nikmat kepadanya dan 
kamu (juga) telah 
memberi nikmat 
kepadanya." (Al Ahzaab: 
37) Tapi ia tidak 
meriwayatkan secara 
lengkap. Telah 
menceritakan kepada 
kami demikian itu 
[Abdullah bin Wadldlah 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Dawud bin 
Abu Hind]. 


3132 


AiA ^1 (jj Jjljl (jc- (_J^C- ^1 
(Jc. (Jjj^jjjii Jc. ZM Jc. 
(jiS jl2lLa 1 '» '"*- <&l (V^aj "Lijlc. 
Uajlfi ailaj AjIc 2ll ^U<-i ^JjJI 

AjVI O^A ^ijfi] ^^^jll (J« UAki 

<jic. iiii iiji (cili j jii it j 

'»«'- jji 4jic- ("iSii'llj 
^ la ■ a (j. t u.^ IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] dari [Dawud bin 
Abu Hind] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] 
Radliyallaahu 'anhaa, 
berkata: Andai nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menyembunyikan 
suatu wahyu, pastilah 
beliau menyembunyikan 
ayat ini: "Dan (ingatlah), 
ketika kamu berkata 
kepada orang yang Allah 
telah melimpahkan 
nikmat kepadanya dan 
kamu (juga) Telah 
memberi nikmat 
kepadanya." (Al Ahzaab: 
37) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3133 


— ~ — — — f \i ~T£ 5 — 7~Z- — 

^ ir*. ^jj i \ j 3 * i 1 1a A j ij3 1 1a 

jCAj U£ Lallij ^)-aC (jjl (jC |JLui 
laa a (jjl i) j V] Ajjla. (jj j 
^IjV fA jcil (jl jail J jj cr^ 
^ unr- jjl Jla <&l Aic Jaiuiil jA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Abdurrahman] dari 
[Musa bin Uqbah] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
berkata: Kami tidak 
memanggil Zaid bin 
Haritsah selain Zaid bin 
Muhammad hingga 
turun (ayat) al-Qur v an: 
"Panggilah mereka 
(anak-anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; 
itulah yang lebih adil 
pada sisi Allah." (Al 
Ahzaab: 5) 


3134 


Is J' ^1 4c jii (jj j"" 1 - 11 Hila 
Jljljl (jc <Uaalc (jj <Ualuii 1 * la 
( _ s ,q'iu«.j.!i!l j-olc (jc AiA ^jjl (jJ 
i' ^ ^ (jlS La (Ja.j jc (Jj3 
(jlS La Jli ^1L>J (>> ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Qaza'ah Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Maslamah 
bin Alqamah] dari 
[Dawud bin Abu Hind] 
dari [Amir Asy Sya'bi] 
tentang firman Allah 
'azza wajalla: 
"Muhammad itu sekali- 
kali bukanlah bapak dari 
seorang laki-laki di 
antara kamu, tetapi dia 
adalah Rasulullah dan 
penutup nabi-nabi." (Al 
Ahzaab: 40) ia berkata: 
Tidak ada anak laki- 
lakinya yang terus hidup 
bersamanya ditengah- 
tengah kalian. 


3135 


laa a liiAa. la^aa (jj AlC liiAa. 

(jj (jLaAuj Uiiii JJJ^ (jJ 
^al (jC *La^)£c (jC (j i i (jC 
^jill Cliii Ujjfc jlLaj'i 1 ojLaC 

La Cillaa aWj AjIc iil ( _ s iLa 
Laj JL>^J V! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ciil^ia e-^-kij (j^)5ijij pLLull 

^jjia^kll j CllLailc-cJI j 

M^jr. ju.N lAA 


menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Katsir] dari [Hushain] 
dari [Ikrimah] dari 
[Ummu Umarah Al 
Anshariyyah] ia 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu berkata: Aku 
tidak mengetahui segala 
sesuatu melainkan 
diperuntukkan kaum 
lelaki, dan setahuku 
kaum wanita tidak 
disebut sama sekali, lalu 
turunlah ay at ini: 
"Sesungguhnya laki-laki 
dan perempuan yang 
muslim, laki-laki dan 
perempuan yang 
mukmin." (Al Ahzaab: 
35) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib, 
kami hanya mengetahui 
hadits ini dari sanad ini. 


3136 


AljJall S-ijc (jj Y*l-*\ llila 
(jC CjjU (jC j (jj jLai. IjjSi. 
s^A Clijj LaM (jjiiS 

iiil La liluiij (gi^jj 

iil ^jii-a j^jllt jLl3 ^ALaJj 4jlc 

IjlA ^ injr- (Jlajill (jjlj 
^ la i a j i oa CJJ^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabyi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata: Saat 
turun ayat ini: "Sedang 
kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa 
yang Allah akan 
menyatakannya, dan 
kamu takut kepada 
manusia." (Al Ahzaab: 
37) berkenaan dengan 
Zainab binti Jahsy. Zaid 
datang mengadu dan 
berkeinginan untuk 
mencerainya lalu 
meminta izin kepada 
nabi Shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wa Salam, beliau lalu 
bersabda: "Tahanlah 
terus isterimu dan 
bertakwalah kepada 
Allah." (Al Ahzaab: 37) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 


3137 


laa a Mi la jjjaa (jj Aac Hj la 

j (Jj jUlL IjjAa. J'"— all (jj 
oaA Clil jjJUi (jjijl (jc- diAli (jc 
Uala (jjia a C ujj ^ 

J jij aUnj AjIc Alii iglt-a Jj,. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Fadll] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Tsabit] dari 
[Anas] berkata: Ayat ini 
turun berkenaan dengan 
Zainab bin Jahsy: "Maka 
tatkala Zaid Telah 
mengakhiri keperluan 
terhadap Istrinya 
(menceraikannya), kami 
kawinkan kamu dengan 
dia." (Al Ahzaab: 37) 
Anas berkata: Zainab 
membangga-banggakan 
dirinya diantara istri-istri 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, ia berkata: 
Kalian hanya dinikahkan 
oleh keluarga kalian, 
sedangkan aku 
dinikahkan oleh Allah 
dari atas tujuh langit. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 


3138 


^ *~ir-. 1 jj *w ^ i<aa (jj ^ ic 1 jj 
(jC (^Jjl^)^] (JC- ( w 5- WJ ^J - ' 1 (JJ ^ill 
^al JC. ^JU-fl ^jl (jC (_£jLJI 

i'iu4'tlS i i\l U il 1*111 « \\\ 

allilj Ajic illl (J _JJJJ 
i - *l\\^ 1 JJ^i i'i'i'I "*3tl 

i-iI'i'ij 3liir. Al '.141 I ^ 31",,^', 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israeli] dari 
[As Suddi] dari [Abu 
Shalih] dari [Ummu 
Hani v binti Abu Thalib] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



J^kU iSSj^ll CJCuj 

jjil £a cM aj^I ^jili l^lij 



berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam meminangku lalu 
aku meminta maaf 
kepada beliau, beliau 
pun menerima 
permintaan maafku lalu 
Allah Ta'ala 

menurunkan (ayat): "Hai 
nabi, sesungguhnya 
Kami telah 

menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang 
telah kamu berikan mas 
kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki 
yang termasuk apa yang 
kamu peroleh dalam 
peperangan yang 
dikaruniakan Allah 
untukmu, dan (demikian 
pula) anak-anak 
perempuan dari saudara 
laki-laki bapakmu, anak- 
anak perempuan dari 
saudara perempuan 
bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara 
laki-laki ibumu dan 
anak-anak perempuan 
dari saudara perempuan 
ibumu yang turut hijrah 
bersama kamu dan 
perempuan mukmin 
yang menyerahkan 
dirinya kepada nabi." 
(Al Ahzaab: 50) ia 
berkata: Aku tidak 
dihalalkan untuk beliau 
karena aku tidak 
berhijrah, aku termasuk 
wanita-wanita yang 
dibebaskan. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih, kami hanya 
mengetahuinya dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sanad ini dari hadits As 
Suddi. 



3139 



.lit (jc ^ jj LiiSk ^jc. UiiSk 

(_>jiIjc (jjl Jli Jli ' . ijujja 

CllLLojjJill (j-a (jlS Li VI eLLuill 

L>? LW^ cJ- 2 ? Li' ^ L>? 
Li VI £)A *' ■ c.1 jrljjl 

aSjLjSi auI (J^lj tall aj dl£La 
^jl Aj-gJj-o ol jJal j CllLLajj-all 

f j^-j if'r 

Jli ajLulVI JJC- (jjj dlb 

a * . - s / *> j i 

ill *J& L^fg jii j ^^ilii 

LLa iSIL aj ' " iSJ i Li j JjA J_J^I 

JlipLluill t. aLllai (j^s lilljl 

juji ■ lu la li* ^ . i; ;r- ^ji 

^jj Ai^l Jli ^l^)^-J 

Jjia. (jj lit I (jc j5iij jjlaa SI 
lLaaJl ^JC- '"'"'J^; JjAj V Jli 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh] dari 
[Abdul Hamid bin 
Bahram] dari [Syahr bin 
Hausyab] berkata: [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu 
berkata: nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam dilarang 
(menikahi) berbagai 
jenis wanita kecuali 
wanita-wanita mu v min 
yang berhijrah. Allah 
berfirman: "Tidakhalal 
bagimu mengawini 
perempuan-perempuan 
sesudah itu dan tidak 
boleh (pula) mengganti 
mereka dengan isteri- 
isteri (yang lain), 
meskipun kecantikannya 
menarik hatimu kecuali 
perempuan- perempuan 
(hamba sahaya) yang 
kamu miliki." (Al 
Ahzaab: 52) "Dan 
perempuan mukmin 
yang menyerahkan 
dirinya kepada nabi." 
(Al Ahzaab: 50) dan 
wanita-wanita yang 
beragama selain Islam 
diharamkan bagi beliau. 
Setelah itu Ibnu Abbas 
membaca: "Barangsiapa 
yang kafir sesudah 
beriman (tidak 
menerima hukum- 
hukum Islam) maka 
hapuslah amalannya dan 
ia di hari kiamat 
termasuk orang-orang 
merugi." (Al Maa v idah: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



5) Allah berfirman: "Hai 
nabi, sesungguhnya 
Kami telah 

menghalalkan bagimu 
isteri- isterimu yang 
telah kamu berikan mas 
kawinnya dan hamba 
sahaya yang kamu miliki 
yang termasuk apa yang 
kamu peroleh dalam 
peperangan yang 
dikaruniakan Allah 
untukmu, dan (demikian 
pula) anak-anak 
perempuan dari saudara 
laki-laki bapakmu, anak- 
anak perempuan dari 
saudara perempuan 
bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara 
laki-laki ibumu dan 
anak-anak perempuan 
dari saudara perempuan 
ibumu yang turut hijrah 
bersama kamu dan 
perempuan mukmin 
yang menyerahkan 
dirinya kepada nabi 
kalau nabi mau 
mengawininya, sebagai 
pengkhususan bagimu, 
bukan untuk semua 
orang mukmin." (Al 
Ahzaab: 50) Selain 
wanita-wanita tersebut 
diharamkan oleh Allah 
(bagi nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam). Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdulhamid bin 
Bahram. Ia berkata: Aku 
mendengar Ahmad bin 
Al Hasan menyebutkan 
dari Ahmad bin Hambal, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ia berkata: Hadits 
Abdulhamid bin Bahram 
dari Syahr bin Hausyab 
tidak apa-apa. 


3140 


(jljLu lilla jaC ^jI jjjl liiiik 

(_gja alia j AjSo iill ( _ s -lj-a *&l 
IjlA (^unr. jjl JllilLlill 4j QJ\ 
^ la i a i aa I -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru] 
dari [AthcT] berkata: 
[Aisyah] berkata: 
Tidaklah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam meninggal hingga 
wanita-wanita dihalalkan 
bagi beliau. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3141 


i_lLj (^li alia j AjIc Alii t^^lj-a 
£j3 lAAic tali l^j (J^^)^ ™'S™ 

1 jlui <JJJj ^jijJ ^jj^jlj (3=>~^ 

IjiA (!>1 jiJ lJ jii ^ tlyl 

jjl (J llAa-aJI 4j1 Clil^ja 

«. J '» - - J, - l f ' 

' "J r - (j'""" ' ^ "" r - 
^ la i a ^ j^yiC- j 4_^jj]l 1 ^A ^j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asyhal bin Hatim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Aun] 
dari [Amru bin Sa'id] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata: Aku pernah 
berada di dekat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu beliau 
mendatangi pintu 
seorang wanita yang 
beliau nikahi ternyata 
wanita itu bersama 
kaum, beliau pergi lalu 
menuntaskan keperluan, 
beliau tertahan lalu 
kembali ke wanita itu 
dan di dekatnya ada 
kaum, beliau pergi lalu 
menuntaskan keperluan, 
beliau kembali dan 
mereka telah keluar. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(J_yoij ?? jjjlll <JC Alii ^jJaj 
gjl ■ a a] ^jjal i " i» i l ^ £J13 4JaL 

AJ (3a3 allaj AjIc- Alii t^j-lj-a 

^!iLll iiljjii ^3 ^jj iiiyj ligj 

U iL i21J IjlA jl (3 jSJj 

^ ILi dual (jij uiiij uitij 
jic- (jjiiV Clila <Jll dual jj-oj 

Alii ^U^i <&l (J JJ-aj J (J^J 
(Jll JJjll CjIa (JjijI jiUiij AjIc 

S^ J .'<'<•*. i\ a 1 jua 4 u& *Cill 

AjIj LLo (jlLul cJS (JSljlj o^iic- 

Ltf?- f ' JH^' '^J Ltf?- 

i aMjU jL^ia (Jala, J (Jli ClliSj 



Beliau masuk lalu 
menurunkan hijab antara 
aku dan beliau. Lalu aku 
menyebutkan hal itu 
kepada Thalhah, ia 
berkata: Bila ucapanmu 
benar, sungguh akan 
turun (wahyu) mengenai 
hal itu. Lalu turunlah 
ayat hijab. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib melalui sanad ini. 
Amru bin Sa'id disebut 
Al Asia'. 



3142 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman Adl Dluba'i] 
dari [Al Ja'd bin 
Utsman] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu, 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam menikah lalu 
menggauli istri beliau. 
Ibuku, Ummu Sulaim, 
membuat hais (makanan 
yang terbuat dari kurma, 
tepung dan samin, pent.) 
lalu diletakkan di bejana 
kecil, ia berkata: Hai 
Anas, bawalah ini untuk 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
katakan pada beliau: 
Ibuku mengirim ini 
untuk baginda, ia 
menyampaikan salam 
dan berkata bahwa ini 
sedikit untuk baginda 
dari kami wahai 
Rasulullah. Anas 
berkata: Aku pun 
membawanya untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ilLij AjIc auI ^gHa (J jxji'j 
jjLJI ^^a^jl (jJ^ (^"J 

lis («i (jJli. 1^1 j c]^-^j 

^ic- ^Ji^ '"'.'l: 

(jAuijlluii Vj Ij^uiila La 

<j*i1 jil iiaJl ^ ^aJ J] 

^LLa Jdll (J^juj^j e-LLu 3a 
IjlA ^ unr- jjI Jliiiuij AjSc alll 
II j ^* la i a ^j- aa L U.la 
jlip (jjl jA (Jlij (jl «'V- 

5 ' * 2 e - ? ^ £ , s « 

<U jA j (_£jj-aJ (jLaJC- IjI (j^Jj 
4ic- <_SjJ tllj.laJl (Jil Ait 



Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, aku 
berkata: Ibuku 
menyampaikan salam 
untuk baginda dan 
berkata: Ini sedikit untuk 
baginda dari kami. 
beliau bersabda: 
Letakkan. Setelah itu 
beliau bersabda: 
Pergilah lalu panggilkan 
fulan, fulan, fulan dan 
orang yang kau temui. 
Beliau menyebut nama 
beberapa orang. Anas 
berkata: Aku 
mengundang orang- 
orang yang beliau sebut 
dan orang yang aku 
temui. Ia (Ibnu Utsman) 
berkata: Aku bertanya 
kepada Anas: Berapa 
jumlah mereka? Anas 
menjawab: Kurang lebih 
tiga ratus. Anas berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda kepadaku: "Hai 
Anas, ambillah wadah." 
Orang- orang masuk 
hingga halaman dan 
kamar penuh sesak lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Hendaklah 
duduk melingkar 
sepuluh orang sepuluh 
orang dan hendaklah 
masing-masing makan 
yang ada didekatnya." 
Anas berkata: Mereka 
makan hingga kenyang. 
Sekelompok keluar dan 
sekelompok lain masuk 
hingga mereka semua 
makan lalu beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bersabda kepadaku: "Hai 
Anas, angkatlah." Aku 
mengangkat, aku tidak 
tahu apakah 
(makanannya) lebih 
banyak saat aku 
meletakkan ataukah saat 
aku mengangkatnya. 
Ada beberapa kelompok 
orang duduk berbincang- 
bincang di rumah 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
sementara Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tengah duduk dan 
istri beliau memalingkan 
wajahnya ke tembok, 
mereka memberatkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam keluar 
dan mengucapkan salam 
kepada istri-istri beliau. 
Setelah itu beliau 
kembali, saat mereka 
melihat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam kembali, mereka 
mengira bahwa mereka 
telah memberatkan 
beliau. Mereka pun 
bergegas ke pintu lalu 
keluar semua. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam datang lalu 
menutupi tabir dan 
masuk sementara aku 
duduk di kamar. Tidak 
lama kemudian beliau 
keluar menemui dan 
ayat-ayat ini diturunkan. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam keluar 
lalu membacanya untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



para sahabat: "Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah- 
rumah nabi kecuali bila 
kamu diizinkan untuk 
makan dengan tidak 
menunggu -nunggu 
waktu masak 
(makanannya), tetapi 
jika kamu diundang 
maka masuklah dan bila 
kamu selesai makan, 
keluarlah kamu tanpa 
asyik memperpanjang 
percakapan. 
Sesungguhnya yang 
demikian itu akan 
mengganggu nabi." (Al 
Ahzaab: 53) Al Ja'du 
berkata: Anas berkata: 
Aku adalah orang yang 
paling dulu tahu ayat- 
ayat ini dan istri-istri 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
dihijabi. Abu Is a 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Al Ja'du bin 
Utsman disebut Ibnu 
Dinar, kuniahnya Abu 
Utsman Bashri. Ia tsiqah 
menurut ahli hadits. 
Yunus bin Ubaid, 
Syu'bah dan Hammad 
bin Zaid meriwayatkan 
darinya. 



3143 



jj (j^l (jc. jli (jf. gjjjii 
^jjjlll "Uc. Jill ^ i 't-i 'j lillLo 

talial^ alia j <jlc 2jI ^jli-a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Ismail bin Mujalid] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Bayan] 
dari [Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, 
berkata: "Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





e uL Ji #33 ji Sfi ^i 

clyAkll [jj sul (jjjJau jjc 

« ' f . ' ' " -jj - 

(jl 1 1 l"°tl 1-v (j^v 1 lljr. (j.n-v 

Ija (jiul (jc diju iSjj'j 


Salam menggauli salah 
seorang istri beliau lalu 
mengutusku, aku lalu 
mengundang kaum 
untuk makan, saat 
mereka makan dan 
keluar, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam pergi ke arah 
kediaman Aisyah, beliau 
melihat dua orang 
tengah duduk, beliau 
kembali. Kedua orang 
itu pun pergi lalu Allah 
'azza wajalla 
menurunkan: "Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah- 
rumah nabi kecuali bila 
kamu diizinkan untuk 
makan dengan tidak 
menunggu-nunggu 
waktu masak 
(makanannya)." (Al 
Ahzaab: 53) dalam 
hadits ini ada kisahnya. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib dari 
hadits Bayan. [Tsabit] 
meriwayatkan hadits ini 
secara lengkap dari 
[Anas]. 


3144 


j^g-ud ^-a (jj (J^a ■ J llj 
IjjSi. (ja-a Ujik ^ jl LajVl 
-IjC (jj ajii j (jc (_)jijl (jj lillli 
Atll 1JC. (jj l*a a (jl all <&l 
(jj A)jl \""- J (_5jLLajVI Ajj (jJ 

piiii ^ji (ji£ ^jji 

Jj» mifl ^jl (jC fl^)J^.I S^l h^ll J 

M (} jL'j UljVla AjI (^jlLajVl 

(j^jj ^iLij aJc auI ^ 
<1 (Jlaa SjiUc (jj ~i4 ui (jjila ^ 

/glLaj (jl illl Ijj-oI H ui (jj JAkij 

Jis \r^, r i°<4 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nu'aim bin 
Abdullah Al Mujmir] 
bahwa [Muhammad bin 
Abdullah bin Zaid Al 
Anshari] dan Abdullah 
bin Zaid yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




memimpikan adzan 
shalat memberitahunya 
dari [Abu Mas'ud Al 
Anshari] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
mendatangi kami saat 
kami di majlis Sa'ad bin 
Ubadah lalu Basyir bin 
Sa'ad berkata pada 
beliau: Allah 
memerintahkan kami 
untuk mendoakan 
baginda, lalu bagaimana 



(cara) kami mendoakan 
baginda. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam diam hingga kami 
berharap (andai) dia 
tidak bertanya. Setelah 
itu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Ucapkan: 
ALLOOHUMMA 
SHOLLI ALAA 
MUHAMMAD, 
WAALAA AALI 
MUHAMMAD, 
KAMAA SHOLLAITA 
ALAA IBROOHIIMA 
WAALAA AALI 
IBROOHIIMA 
WABAARIK ALAA 
MUHAMMAD 
WAALAA AALI 
MUHAMMAD 
KAMAA BAAROKTA 
ALAA IBROOHIIMA 
WAALAA AALI 
IBROOHIIMA 
FILAALAMIINA 
INNAKA HAMIIDUN 
MAJIID "Ya Allah, 
limpahkan kesejahteraan 
kepada Muhammad dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



keluarga Muhammad 
seperti Kau 
melimpahkan 
kesejahteraan kepada 
Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim, berkahilah 
Muhammad dan 
keluarga Muhammad 
seperti Engkau 
memberkahi Ibrahim 
dan keluarga Ibrahim 
dalam seluruh alam, 
sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi 
Luhur, dan salam seperti 
yang telah diajarkan 
pada kalian." Dalam hal 
ini ada hadits serupa dari 
Ali, Abu Humaid, Ka'ab 
bin Ujrah, Thalhah bin 
Ubaidullah, Abu Sa'id, 
Zaid bin Kharijah dan 
disebut Ibnu Jariyah. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 



3145 



£ JJ UJ^. JjjA^i AiC- 1 "vW 

La I jllaj (JJjI^lo] ( _ s ij (j^i aljl 
■ ■ UC jj<a VI jjlill! IjlA ^JJ ■ "J 
La] j a^pl l-aljj L-^^W 0 T* 
jl iljl 3=>-J jp ^ll L)jj ^1 
AjIc (^jjjjJi (jjj I jlla LLa Aj^)JJ 

Lala (Jui'ir.l a ( _ s ic AjUii 

ji> Aili 4jjJJ lie. jT- a II 
(JjSj cjaLaj J?-"*-^ C lliai olLaC 

es^ J^- 4^Ls2 t^JJ _ 

if^! LS^ Of J** (J) CS*""' 
uUje Sjl j3 

^lij (Jli (jjljij I LLa «l^'j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
dari [Auf] dari [Al 
Hasan], [Muhammad] 
dan [Khilas] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bahwa Musa 
'alaihis salam adalah 
orang yang amat pemalu 
dan menutup, tidak ada 
kulitnya yang terlihat 
sedikit pun karena malu. 
Lalu Bani Israel 
menyakitinya, mereka 
berkata: Tidaklah ia 
mengenakan penutup 
seperti ini kecuali pasti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




karena cacat yang ada 
pada kulitnya, mungkin 
belang, cacat atau 



penyakit lain. Allah 
'azza wajalla hendak 




membebaskan Musa dari 
ucapan mereka. Pada 
suatu hari, Musa 'alaihis 
salam menyendiri, ia 
meletakkan bajunya di 



atas batu lalu mandi, 
seusai mandi, Musa 



menghampiri bajunya 
untuk diambil, ternyata 
batu itu membawa pergi 
bajunya lalu Musa 
mengambil tongkatnya 
kemudian mencari batu 
itu seraya berkata: 
Bajuku, hai batu, bajuku, 
hai batu. Hingga ia 
sampai ke sekumpulan 
orang dari Bani Israil, 
mereka melihatnya 
dalam keadaan telanjang 
dan ia adalah manusia 
yang paling baik bentuk 
fisiknya. Allah 
membebaskannya dari 
ucapan-ucapan mereka." 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Batu itu 
berhenti lalu Musa 
mengambil bajunya dan 
mengenakannya lalu ia 
memukul batu itu 
dengan tongkatnya. 
Demi Allah di batu itu 
ada bekas akibat pukulan 
tongkatnya sebanyak 
tiga, empat atau lima 
bekas. Itulah firman 
Allah Ta'ala: 'Hai orang- 
orang yang beriman, 
janganlah kamu menjadi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



seperti orang-orang yang 
menyakiti Musa; maka 
Allah membersihkannya 
dari tuduhan-tuduhan 
yang mereka katakan. 
dan adalah dia seorang 
yang mempunyai 
kedudukan terhormat di 
sisi Allah." (Al Ahzaab: 
59) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 
Hadits ini juga 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Abu 
Hurairah dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Dalam hal ini ada 
hadits serupa dari Anas 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. 



3146 



sAit (j-o '"'7- j'' Lala ^^ilj 
jjiAi ^ilkill (Jai La ( _ s ic. (JLLu 

jl (_>-a^ LaLj Lo3 ^ i} _J J,Ji _) 

Ual3 ^i-olc.3 (jUjiC-3 f ^ 
lii-ia -« La (jjill (JUi jLajl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dan [Abdu bin 
Humaid] keduanya 
berkata: Telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al Hasan bin Al Hakam 
An Nakha'i] berkata: 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Sabrah 
An Nakha'i] dari 
[Farwah bin Musaik Al 
Muradi] berkata: Aku 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu berkata: 
Wahai Rasulullah, 
bolehkah aku 
memerangi diantara 
yang lari dengan orang 
terus maju diantara 
mereka. Beliau 
mengijinkanku untuk 
memerangi mereka dan 
menunjukku sebagai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



o^e. jj! Ip. lli ^ jjj^l^jj pemimpin. Saat aku 
^Lj ajSc &l ^jilfl ^lll 5c meninggalkan beliau, 
tS"^ ^ is^r -W' ^ beliau bertanya 
s-yjt mengenaiku, apa yang 

dilakukan Al Ghuthaifi, 
beliau diberitahu bahwa 
aku telah berangkat 
dimalam hari. Lalu 
beliau mengirim utusan 
untuk mencari jejakku 
lalu utusan itu 
menyuruhku kembali, 
aku mendatangi beliau 
saat bersama dengan 
beberapa sahabat beliau. 
Beliau bersabda: 
"Serulah kaum(mu), 
yang masuk Islam 
terimalah dan yang tidak 
masuk Islam, jangan 
terburu-buru hingga kau 
diberitahu. Farwah 
berkata: Surat Saba' 
diturunkan lalu 
seseorang berkata: 
Wahai Rasulullah, apa 
itu Saba', negerikah atau 
seorang wanitakah? 
Beliau menjawab: 
"Bukan negeri atau 
seorang wanita, tapi ia 
adalah seorang lelaki 
yang melahirkan sepuluh 
anak berbangsa arab. 
Enam diantara mereka 
menuju ke arah kanan 
(Yaman) sedangkan 
keempat lainnya menuju 
ke arah kiri. Mereka 
yang berjalan ke arah 
kiri adalah Lakhm, 
Judzam, Ghassan dan 
Amilah sedangkan yang 
mengharap berkah 
adalah Azd, Asy'ari, 
Himyar, Kindah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Madzhij dan Anmar." 
Seseorang bertanya: 
Siapa itu Anmar? Beliau 
menjawab: "Orang- 
orang yang diantaranya 
Khats'am dan Bajilah." 
Ini diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 


3147 


- y~ *~» — 3 — ~ — 5 7 — ~ ,j 3 

(jUala Hi la ^1 (jjl 111 la 

I g 11 N A \ ji\ \ 'i m I g'i-s. 'l-vl 1 

* - * % - - ' *'«t * 

m 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Ikrimah] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Bila 
Allah telah menetapkan 
suatu hal di langit, para 
malaikat mengepak- 
ngepakkan sayap karena 
tunduk pada firman-Nya 
seperti rantai di atas batu 
besar halus. 'Sehingga 
apabila telah dihilangkan 
ketakutan dari hati 
mereka, mereka berkata: 
Apakah yang telah 
difirmankan oleh Rabb- 
mu? mereka menjawab: 
'(Perkataan) yang benar, 
' dan Dia-lah yang Maha 
Tinggi lagi Maha 
Besar." (Saba : 23) 
Beliau bersabda: "Dan 
setan, sebagian berada 
diatas bagian lain." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 


3148 


A "^'-"■^ a 11 (^-Ic. ^jj i <aj 111 la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(-i t_>JLk ^Kiij ajIc. ill L5 ii-a 

I jlla s>ajjij l^j 4j1aL=JI (J IjiA 

Jjj jl aJ lac ClijJy (J jii Ufi 

iil ^jii-a J JJ^J (3^3 

CjjaI 4_j (^JJ ^ alia j Ajlc. 

tLaUl ajlA !^\\ ^ lit /ill ^Lu 

Jl! Jll IjLa Ai-jlLlI s-LaLlI 

(JS (J* I j;Vilm_; ^ j^LiS 
JaI jiill ^ljJ ^jJ^ s-LaLi 

' aJaS^Jj Liill tLaldl 

Clu^a Ija t <nr. jjI (jlij jAj jjj 
l^A ^ '"^ ' a i 

(J^ J* 3^1 L)C- "^aJ l 

J^Sia alLij -uSo iil (^glla 

/ j hn-\ I I <^1\ 1 ii *w Mn latja 1 6 i 

^c-ljj^l Ujik 



menceritakan kepada 
kami [Abdul A'laa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ali bin 
Husain] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Saat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam duduk 
bersama beberapa 
sahabat beliau, ada 
bintang dilemparkan lalu 
bersinar, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bertanya: "Apa 
komentar kalian untuk 
(hal) seperti ini dimasa 
jahiliyah saat kalian 
melihatnya?" mereka 
menjawab: "Dulu kami 
mengatakan ada orang 
besar meninggal atau 
calon orang besar lahir. 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Sebenarnya 
ia tidak dilemparkan 
karena kematian 
seseorang atau 
kehidupan seseorang, 
tapi Rabb kita 'azza 
wajalla bila memutuskan 
suatu hal, para malaikat 
pemikul 'arsy bertasbih 
lalu penghuni langit 
setelah mereka bertasbih 
lalu para penghuni langit 
setelah mereka bertasbih 
hingga tasbih sampai ke 
langit ini, penghuni 
langit keenam bertanya 
kepada penghuni langit 
ketujuh: Apa yang 
difirmankan Rabb 
kalian? Lalu mereka 
memberitahukannya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







setelah itu penghuni 
setiap langit bertanya 
hingga kabar sampai ke 
penghuni langit 
terendah. Setan-setan 
mencuri dengar lalu 
mereka dilempari, lantas 
mereka 

meny amp aikanny a 
kepada wali-wali 
mereka. Yang mereka 
bawa itu benar, tapi 
mereka merubah dan 
menambah-nambahi. " 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahi. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari Az Zuhri dari Ali 
bin Al Husain dari Ibnu 
Abbas dari [beberapa 
orang Anshar], mereka 
berkata: Kami pernah 
berada di dekat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu Ibnu Abbas 
menyebut hadits serupa 
dengan maknanya. Telah 
menceritakan kepada 
kami seperti itu [Al 
Husain bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i]. 


3149 


iLa a uS^a Vis j'"-^ (jJ AiiJij 
^ Jla Ajl ,i^J Aill C5 l-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] dan 
[Muhammad bin Basyar] 
keduanya berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





<L^.j^]l I^A (j*G 


Walid bin Al Aizar] ia 
mendengar [seseorang 
dari Tsaqif] 
menceritakan dari 
[seseorang dari Kinanah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda 
tentang ay at ini: 
"Kemudian Kitab itu 
kami wariskan kepada 
orang-orang yang kami 
pilih di antara hamba- 
hamba kami, lalu di 
antara mereka ada yang 
menganiaya diri mereka 
sendiri dan di antara 
mereka ada yang 
pertengahan dan diantara 
mereka ada (pula) yang 
lebih dahulu berbuat 
kebaikan." (Faathir: 32) 
beliau bersabda: 
"Mereka semua 
tingkatannya sama, 
mereka semua di surga." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari sanad ini. 


3150 


It.JjU jj ^ 1 jj 
jYI ■ ° i ajj (jj (ja i a] lijAa 

ls^ CP is jj^l U^" 1 CP 

^1 jjc. o^aj ^1 (jC. jUilu 
<a1Li jjj djlSlla l^j ^ 11 Aa la 

» i-ilj'ii ^ — . . t i ij'i 11 

' . '3 ts-^ J**^ Cp^ , 

£\\ (J j^i'j cJlaS ^aAjUilj 1 La 

^Sjliil (jj alia j AjIc Alii t^jll-a 

i*<oi Jill jfcjvi 

(_JJj°'H i^iil-v j^ i ujr. (j'«-^ 

^g.1» tall l_aj^)Ia jA jl A i a _Jjlj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Wazir 
Al Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf 
Al Azraq] dari [Sufyan 
Ats Tsauri] dari [Abu 
Sufyan] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] berkata: Bani 
Salamah ada di tepi 
Madinah, mereka ingin 
pindah di dekat masjid 
lalu ay at ini turun: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jc a-ull ^ijAl^jl (jc (ji-acVI 

Jlalll jj (-jI (jc 

(juSu'MI I - Ijl C tjf^ ^ ' 

AjIc 'M ts ii-a ^Joll djlia (jJLk 
(' 1ft jj (jjl jj Ljl I_j C^jii^ aiulj 
ale I <] >UJJ J iill ■ - lli (JlS 

^ji (jjULiia 4 ift jj Ijjla Jla 

(jjj^ia uA\ 

^Ua!ia dua Cliii. (ja ^atlial l^J 

i^lljij I ja £j Jla l^jji-o (j« 
Silja (J iSBij Jla l$J JtilA 

ilu-Ia IjlA ^ unr- jjI (Jli^ill ^jc 



"Sesungguhnya Kami 
menghidupkan orang- 
orang mati dan kami 
menuliskan apa yang 
telah mereka kerjakan 
dan bekas-bekas yang 
mereka tinggalkan." 
(Yaasiin: 12) Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Jejak- 
jejak (kaki) kalian 
dicatat, karena itu jangan 
pindah." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib dari hadits Ats 
Tsauri. Abu Sufyan 
adalah Tharif As Sa'di. 



3151 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 
At Taimi] dari [ayahnya] 
dari [Abu Dzarr] 
berkata: Aku masuk 
masjid saat matahari 
terbenam sementara nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tengah duduk lalu 
beliau bertanya: 
"Tahukah kamu wahai 
Abu Dzarr, kemana 
matahari pergi?" ia 
berkata: Aku menjawab: 
Allah dan rasulNya lebih 
tahu. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ia pergi 
lalu meminta ijin untuk 
sujud, ia diijinkan dan 
seolah-olah dikatakan 
padanya: Terbitlah dari 
tempat kau datang. Lalu 
ia terbit dari tempat 
terbenamnya." Beliau 
membaca: "Dan itulah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







tempat menetapnya." Itu 
terdapat dalam bacaan 
Abdullah. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3152 


A\ J jjjj (JLuLa lillLi jjjijl 

ijj la ja^-o jlS VI f/JS Lc-5 
(jjj AijLaj V 4j Li jV <iUaJI 
Jbl J^a 1 ja ^Lij 34-j Lc-5 
tjjlj'uiii jL^-i) jsaj (J^j _jc 

jj| (Jla (jj^LaLij V 1£1 L« 

*' ; t - r- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Al Dlabyi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir bin Sulaiman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Laits bin 
Abu Sulaim] dari [Bisyr] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
mengajak kepada 
sesuatu melainkan pada 
hari kiamat dia 
diberhentikan pada suatu 
tempat yang selalu ia 
diami dan tidak ia 
tinggalkan. Walaupun ia 
hanya mengajak kepada 
satu orang. Kemudian 
beliau membacakan 
firman Allah 'azza 
wajalla: "Dan tahanlah 
mereka (di tempat 
perhentian) karena 
Sesungguhnya mereka 
akan ditanya." (Ash 
Shaaffaat: 24) Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib. 


3153 


Ailjjll li^il (jj cr^" ^ ^ 

( _ s lLa Alii (J JJ-^J ' >— laLS 

JLij <&l Jja (jc. ilLij AjJc. iil 
jjS JlaLall (jjjoic Jla jjAjjj 

■» '-.%- r- ' - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[seseorang] dari [Abu Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Aliyah] dari [Ubai bin 
Ka'ab] berkata: Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tentang 
firman Allah Ta'ala: 
"Dan kami utus dia 
kepada seratus ribu 
orang atau lebih." (Ash 
Shaaffaat: 147) beliau 
bersabda: "Duapuluh 
ribu." Abu Isa berkata: 
Hadits ini gharib. 


3154 


uj la A «'ir- /ol JLa. (jj Laa < 

* " ii1 3 (J^j '".i r - jjI JUiiaUj 
* - iaj (Jlijj frliillj eUlL 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid bin Atsmah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Basyir] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Samurah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tentang firman 
Allah: "Dan kami 
jadikan anak cucunya 
orang-orang yang 
melanjutkan keturunan." 
(Ash Shaaffaat: 77) 
beliau bersabda: "Ham, 
Sam dan Yafits." Abu 
Isa berkata: Dikatakan: 
Yaafit dan Yaafits, juga 
dikatakan: Yafits. Hadits 
ini has an gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Sa'id bin 
Basyir. 


3155 


Jiaatll jsliLi O o lij.la 
^jj (jC. £Jjj (jj Aljj 

AjIc Alii (^glla ^jJjll t jCaj«ui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari [Sa'id bin Abu 
Urubah] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Samurah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Sam bapak bangsa arab, 
Ham bapak bangsa 
Habasy (Etiopia, Afrika) 
dan Yafits bapak bangsa 
Romawi (Eropa)." 



3156 



jjl LiiAk Vll A=J j ^jix-all Alii. 
(jjiieVI (jc (jLiiui LuAa Ai^l 

(jjl ^4 \"*- <Jll j^j (jc- 

' ■ lH Ja jjl Jja^oJll ^jjAj& 

*' -~ j^Jjll opLkj (J%j3 Aj«.lij 
AlC j ^llaj <ilc. j&| 

(Jll i2Lij3 (j-o Ajjj La i_ff^ clw' ^ 
(jjAi oA^lj 4jJ£ - 3 La Ajjl 

SAvlj A-alS Jll <JJ=JI -f 

I j3 j3 Lo Jll Si*.! j <-aK tJLa 
Li Lyj I jSlla ill V) tfj V 

(jJ o^i.VI <Lall ,j Ia$j 1 M aii) 

3j jSaII (^j jtjisij ok> (ji jili 

1.' j ) 1 ')» a i a La 

j jll jiLii vi I!* J] sjiVi 

^ la i a i oa C^JjAa lAfc ^-ujc- 
jUaLi (Je, Al*lo (jj t5 iLj cSjjj 
j CLuAaJl |A4 jzJi jjiic-VI (jc- 
jIaij LuAa SjLaC (jj J JLl 
(jUiui (jc Aa in (jj j^j Lii la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] dan [Abdu 
bin Humaid], maknanya 
sama, keduanya berkata: 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Yahya], 
berkata Abdu yaitu Ibnu 
Abbad, dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] berkata: Abu 
Thalib sakit lalu orang- 
orang Quraisy 
mendatanginya dan nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam juga 

mendatanginya. Didekat 
Abu Thalib ada tempat 
duduk seseorang, lalu 
Abu Jahal berdiri agar 
menghalangi beliau, 
mereka melaporkannya 
kepada Abu Thalib, Abu 
Thalib berkata: "Wahai 
keponakanku, kau ada 
perlu dengan kaummu? 
Beliau menjawab: 
Sesungguhnya aku 
menginginkan satu 
kalimat mereka yang 
dijadikan agama oleh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bangsa arab, dan orang 
ajam (non arab) akan 
membayar jizyah kepada 
mereka." Abu Thalib 
bertanya: Satu kalimat? 
Beliau menjawab: "Satu 
kalimat." Beliau 
bersabda: "Wahai 
paman, ucapkan: LAA 
ELAAHA ILLALLAAH, 
" lalu mereka berkata: 
Tuhan yang Esa?, "Kami 
tidak pernah mendengar 
hal Ini dalam agama 
yang terakhir, Ini 
(mengesakan Allah), 
tidak lain hanyalah 
(dusta) yang diada- 
adakan." (Shaad: 7) Ibnu 
Abbas berkata: 
Berkenaan dengan 
mereka, turunlah ay at: 
"Shaad, demi Al Qur v an 
yang mempunyai 
keagungan. Sebenarnya 
orang-orang kafir itu 
(berada) dalam 
kesombongan dan 
permusuhan yang 
sengit." Hingga firman- 
Nya: "Kami tidak pernah 
mendengar hal Ini dalam 
agama yang terakhir; Ini 
(mengesakan Allah), 
tidak lain hanyalah 
(dusta) yang diada- 
adakan." (Shaad: 1-7) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. Yahya 
bin Sa'id meriwayatkan 
dari Sufyan dari Al 
A'masy seperti hadits 
ini. Yahya bin Imarah 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bundar] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan] sepertinya 
dari [Al A'masy] . 



3157 



(jj .llC. j ' ■ LUjji (jj A il i n LujLa 
(jC (jjl jjll ^JC- Luii. Vll -^-a=>. 

(jC L_ljjl (jC JAjU 

*&l J jj^j (JLalls (_>uIjc. (jjl (jc 

<Jjill ^Ijl jiluj^ ^ tS^- 3 

j»Lli]l [J (Jll 4 un-%1 (Jla ojjj-a 

(Jla jl ^jJj (jjj Ia 5jj '"'^f j 

Lj dJll (>ajVl [J Li) OljLiUl 

CjI jlkSl ^ JLl ^ cJa 
,i->Uaill ^ ClAill CliljLaillj 

Jc ^ I* ill j CllljiLall ^aj 

^■ULIj cjLcLi^l Jl glil'Vl 

(J*3 (jij ajlSLill (J £ jjJaj\!l 
jJa»J CllLij (_>"Lc lilljl 

(3^3 CjjlLa bj Lj (Jlsjj 

CjlJ^Jl cJii'^Ll J] ^1 

(jj^LLiill l. lvj dil jSiill 

•,°u,«1a 4ija (2taU»j iijl lil j 
CllLkjjJIj (Jll (jjiiii JJC lijjlj 

gliLlI fULlj e !Ll! £Usij 
JLiiUj <jilllj jilL j 

^l (jjj I J3j (_g '"JC jjI 

Ija (.a (_>uIjc. (jjjj <j!^a 
(jc Sjilja «ljj JSj iLLj dyAkll 

^iLLllI (jj JLk (Jc 
(jj| (jc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] dan [Abdu 
bin Humaid] keduanya 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Ibnu Abbas] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Rabbku 
Tabaraka wa Ta'ala 
mendatangiku tadi 
malam dalam wujud 
yang paling indah -Ibnu 
Abbas berkata: 
Menurutku beliau 
bersabda: Dalam mimpi- 
lalu berfirman: 'Hai 
Muhammad, tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi." Beliau 
bersabda: "Aku 
menjawab: "Tidak. lalu 
Ia meletakkan 
tanganNya di atas 
pundakku hingga aku 
merasakan dinginnya 
diantara dadaku -atau 
beliau bersabda: 
dileherku- lalu aku 
mengetahui yang ada 
dilangit dan dibumi. Ia 
bertanya: 'hai 
Muhammad, tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi? ' Aku 
menjawab: Ya, tentang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



penebus (dosa) dan 
penebus (dosa) adalah 
berdiam diri di masjid 
setelah shalat, berjalan 
dengan kaki menuju 
(shalat) jamaah, 
menyempurnakan 
wudhu pada saat tidak 
disukai. Barangsiapa 
hidup seperti itu, ia 
hidup dengan baik, mati 
dalam kebaikan dan ia 
(terbebas) dari 
kesalahannya seperti 
saat dilahirkan ibunya. 
Ia bertanya: 'Hai 
Muhammad, bila kau 
berdoa, ucapkan: 
ALLAHUMMA INNI 
AS V ALUKA FI'LAL 
KHAIRAAT WA 
TARKAL 

MUNKARAAT WA 
HUBBAL MAS AAKHN 
WA IDZA ARADTA BI 
IBAADIKA 
FITNATAN 
FAQBIDLNI ILAKA 
GHARA MAFTUNN.' 
(Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
meminta-Mu berbuat 
kebaikan, meninggalkan 
kemungkaran, mencintai 
orang-orang miskin dan 
bila Engkau 
menghendaki suatu 
fitnah pada hamba- 
hambaMu, wafatkan aku 
kepadaMu dalam 
keadaan tidak terkena 
fitnah) dan beliau 
bersabda; 'Dan 
ketinggian derajat 
diperoleh dengan cara 
menyebarkan salam, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



memberi makan, dan 
shalat malam ketika 
orang-orang tidur." Abu 
Isa berkata: Mereka 
menyebut [seseorang] 
dalam hadits ini antara 
[Abu Qilabah] dan [Ibnu 
Abbas]. Dan [Qatadah] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Khalid bin Al Lajlaj] 
dari [Ibnu Abbas]. 



3158 



'Ajua \ Vi ' -s jUjaJ (jj lla A ulla 
Sitjl (jC (^jl ^lift (jj 

(jj JLL jc. Aj!ia ^1 (jc. 

cJa JiVl kill '- : ^'< -4 31 

jjj oAj £jJaj3 (_£ jj! V lljj 
l_JjjLa]lj (jj inall jjj La <"<M»q 

i_sj diSjjJ Clilaa Ala « U (jLaa 

^ji «. pULijj ClllcLaaJI 
AsLj S^l i-all jUaijl j CIsIa jjfLall 
(jilc. (j^-llc. JaSlaJ (jJo j o^U-all 
(j-o (jl^ j fJ^^ dlLa j J^P^l 
jji J il 4jjJj ^JjjA 

(_jU1I ^3 (Jli <a.jJI |Sa j-o 

(jAa.j]| -^-"J L^f?" (j^ 

dyAaJI IjlA jj A3j ilLjj Ajic 
^jiSI (jc. (JJa. jj jlUJi jc. 
JlJj <U jiaj alLij AjSc. iill ^lla 

CjjI ji Uajj cJaiiluiLa I'luii 
^js (JUa^jjla (jLill ^ ^j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Qatadah] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Khalid bin Al Lajlaj] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Rabbiku mendatangiku 
dalam wujud yang 
paling indah lalu 
berfirman: 'Hai 
Muhammad, ' aku 
menjawab: Baik, Rabb. 
Ia bertanya: 'Tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi? ' Beliau 
menjawab: Rabb aku 
tidak tahu.' Lalu Ia 
meletakkan tanganNya 
di atas pundakku hingga 
aku merasakan 
dinginnya diantara 
dadaku lalu aku 
mengetahui yang ada 
ditimur dan dibarat. Ia 
bertanya: 'Hai 
Muhammad, ' aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jc Alii ^jc jjj a i ia^ 7- 111 la 



menjawab: Baik, Rabb. 
Ia bertanya: 'Tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi? ' Aku 
menjawab: Tentang 
ketinggian derajat, 
penebus (dosa), 
melangkahkan kaki 
menuju (shalat) jamaah, 
menyempurnakan 
wudhu pada saat tidak 
disukai, menunggu 
shalat setelah shalat, 
barangsiapa hidup 
seperti itu, ia hidup 
dengan baik, mati dalam 
kebaikan dan ia 
(terbebas) dari 
kesalahannya seperti 
saat dilahirkan ibunya." 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini has an gharib dari 
sanad ini. Dalam hal ini 
ada hadits serupa dari 
Mu'adz bin Jabal dan 
Abdurrahman bin A v isy 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
dari Mu'adz bin Jabal 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam secara 
lengkap, beliau 
bersabda: "Aku 
mengantuk lalu tertidur, 
aku melihat Rabbku 
dalam wujud yang 
paling indah kemudian 
bertanya, Apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi?" 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^ \C~ ^jC. ^hjji ^jl ^jC. ^a^LLl 
4jl fg «aail ^jlllc. (jj (j-aa/)ll 
^■aLkj (jJ lillLa (jt AjJla. 

Lit 4lc Alii ^ Jaj 

^^la. raLJI iiL^a jc oIac. till j 

^ILij <ule iiil ^U^i *&l J jjjj 
lc-5 plu Lais Aj!>lLa jjt-'j 
aSal r^.^ ^^Jt u] JUa aj^i^j 
Ul Jls p HiS) (j^l p^i US 

'"*- 'l. La a£jAa.l ^jl 
(Jjlll (j^i oIjJlII 
J jA9 La tllllLaj ( " II T>i jj3 

dilla! tills •>* ^ a U rjlaa S i 
(jit VI jLall »j9 Jls Cij 

Jla U^Jll iL>J g;>ii V cis 

^ijS (Jlij t_lj lilul tllSS 1* ^ « Lj 

cJs jiVl kill fcaSij 
A *)« tills (JA Li Jls tlil jlisll 
tja jkil3 oLiUkil Jl e iilVi 

tllljolLall A*j A^LuiaII 

tllUo j^)5Lajl (. jjJajijl ^Liuilj 

e iilii ^uLj (LI ^ p (jii 
jiiu IrsHaiij p&ii 

(_j| ^1 3s diui Jls ^Uj (^illllj 
il^3 tliljjaJI i^lfcil 
(jlj (jj^Ua-all t- ia.j tlil jSIaII 

tllJSjl Ijljj ( _ s lia.jjj J ^iiu 
(jjjii JJC- (^jSjjS ^jS AiliS 
tilla-i /ji t-lvj tMla t^llLuil 
(Jlj i^La t_i jii Jit ' -la j 

iLuij aJc jii ^il (J^jj^j 

tJlsUo jilaj lA jjjjJlls (ja. Ljjl 
^uia. ' - 1J la ^ ■ ii ;r- 
(Jjx^luiI l^a .a till joi ^ la i a 
tly^a. IjlA jLaS tly^aJI IjlA (jc. 
^j^l I AA (JlS j ^ ^ ■ r\ ^j-"^ 
^jC. aLqLa ^jj Ail ^11 < llj 



kepada kami [Mu'adz 
bin Hanf Al Yasykuri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Jahdlam 
bin Abdullah] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Zaid bin Sallam] 
dari [Abu Sallam] dari 
[Abdurrahman bin Ayisy 
Al Hadlrami] bahwa ia 
telah menceritakan 
kepadanya dari [Malik bi 
Yakhamir As Saksaki] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
radliallahu 'anhu 
berkata: "Pada suatu 
pagi, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tertahan dari kami 
untuk shalat shubuh 
hingga hampir saja kami 
melihat matahari, beliau 
keluar dengan cepat lalu 
shalat diiqamati, 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam shalat 
dan mempercepatnya, 
saat salam beliau 
memanggil dengan suara 
keras, beliau bersabda 
pada kami: "Tetaplah di 
shaf-shaf kalian seperti 
ini." Setelah itu beliau 
meninggalkan kami lalu 
bersabda "Ingat, 
sesungguhnya aku akan 
memberitahukan kepada 
kalian apa yang 
menahanku dari kalian 
pagi ini. Di sebagian 
malam aku bangun lalu 
wudhu dan shalat 
semampuku, saat shalat 
aku mengantuk hingga 
tertidur. Tiba-tiba aku 
berada dihadapan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Rabbku Tabaraka wa 
Ta'ala dalam wujud yang 
paling indah lalu 
bertanya: Hai 
Muhammad, ' aku 
menjawab: Baik, Rabb. 
Ia bertanya: 'Tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi? ' Beliau 
menjawab: Rabb aku 
tidak tahu.' Ia 
mengucapkan tiga kali, 
aku melihatNya lalu Ia 
meletakkan tanganNya 
di atas pundakku hingga 



aku merasakan 
dinginnya ujung-ujung 
jariNya diantara dadaku 
lalu segala sesuatu 
terlihat jelas olehku dan 
aku mengetahui. Ia 
bertanya: 'Hai 
Muhammad, ' aku 
menjawab: Baik, Rabb. 
Ia bertanya: 'Tahukah 
kamu apa yang 
diperdebatkan malaikat 
tertinggi? ' Aku 
menjawab: Tentang 
Penebus (dosa). Ia 
bertanya: Apa itu? Aku 
menjawab: 
Melangkahkan kaki 
menuju (shalat) jamaah, 
duduk dimasjid setelah 
shalat, menyempurnakan 
wudhu pada saat tidak 
disukai, ' lalu Ia 
berfirman seperti yang 
aku ucapkan: Memberi 
makan, melunakkan 
kata-kata, shalat di 
malam hari saat orang- 
orang tidur.' Ia 
berfirman: Mintalah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ucapkan: 

ALLAHUMMA INNI 
AS V ALUKA FI'LAL 
KHAIRAAT WA 
TARKAL 

MUNKARAAT WA 
HUBBAL MASAAKIIN 
WA AN TAGHFIRALII 
WA TARHAMNII WA 
IDZA ARADTA BI 
IBAADIKA 
FITNATAN 
FAQBIDLNI ILAKA 
GHARA MAFTUNN 
AS^ALUK HUBBAKJA 
WA HUBBA MAN 
YUHIBBUKA WA 
HUBBA AMALIN 
YUQARRIBU ILA 
HUBBIKA.' (Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
meminta-Mu berbuat 
kebaikan, meninggalkan 
kemungkaran, mencintai 
orang-orang miskin, 
ampunilah aku dan 
rahmatilah aku, bila 
Engkau menghendaki 
suatu fitnah pada hamba- 
hambaMu, wafatkan aku 
kepadaMu dalam 
keadaan tidak terkena 
fitnah, aku mengharap 
cintaMu, cintanya orang 
yang mencintaiMu, cinta 
pada amalan yang 
mendekatkanku pada 
cintaMu). Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya itu 
benar, pelajarilah, " 
mereka mempelajarinya. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. Aku 
bertanya kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Muhammad bin Isma'il 
tentang hadits ini, ia 
menjawab: Hadits ini 
hasan shahih. Abu Isa 
berkata: Ini lebih shahih 
dari hadits Al Walid ibn 
Muslim dari 
Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir. Abu Isa 
berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Lajlaj] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Ayisy 
Al Hadlrami] berkata: 
Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, ia 
menyebut hadits ini dan 
hadits ini tidak terjaga. 
Seperti itu Al Walid 
menyebut dalam 
haditsnya dari 
Abdurrahman bin Ayisy, 
ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam. [Bisyr bin Bakr] 
meriwayatkan dari 
[Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir] hadits ini 
dengan sanad ini dari 
[Abdurrahman bin 
Ayisy] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan hadits ini 
lebih shahih. 
Abdurrahman bin Ayisy 
tidak mendengar dari 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam. 



3160 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





i IViv'i ^jl< C5 a *J' 


kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Alqamah] dari 
[Yahya bin 
Abdurrahman bin 
Hathib] dari [Abdullah 
bin Az Zubair] dari 
[ayahnya] berkata: Saat 
turun (ayat): "Kemudian 
kamu pada hari kiamat 
akan berbantah-bantah 
di hadapan Rabbmu." 
(Az Zumar: 31) Az 
Zubair berkata: Wahai 
Rasulullah, apakah 
berbantah-bantah an 
terulang lagi setelah 
terjadi diantara kami di 
dunia? Beliau 
menjawab: "Ya." Ia 
berkata: Kalau begitu 
masalahnya sangat berat. 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 


3161 


jllk 1 Vi s -. .iLaa (jj -iac- Lij la 
S-i^a. (jj (jLiuluij (J5lA (jj 
1 * la 1 jlli (J * j a (jj ^1 t- a j 
(jC dlAj jC 4 aim (jj ilJLa. 
( w\ p| ^ ■ nl (jc t Luj^a (jj ' " 

7 1« , ,,a")l ts ic 1 jS^uil (jJ^ll 
^)S*J illl (jj Alii (j-a 1 j lajaj 

(jC dlJU ''"''J^ (j« VI <i^)3lj 

is a f a fi *V ' , '} * ' ^ s a f a 

4 J jl LajVl A alia ^Ij 4jjlLajVI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Habban bin Hilal], 
[Sulaiman bin Harb] dan 
[Hajjaj bin Minhal], 
mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Asma v binti Yazid] 
berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membaca: "Katakanlah: 
'Hai hamba-hamba-Ku 
yang malampaui batas 
terhadap diri mereka 
sendiri, janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Allah. Sesungguhnya 
Allah mengampuni 
dosa-dosa semuanya." 
(Az Zumar: 53) dan 
Allah tidak peduli. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan gharib, kami 
hanya mengetahuinya 
dari hadits Tsabit dari 
Syahr bin Hausyab. 
Syahr bin Hausyab 
meriwayatkan dari 
Ummu Salamah Al 
Anshariyah. Ummu 
Salamah Al Anshariyah 
adalah Asma v binti 
Yazid. 



3162 



uJ^J Hl-la ji2u (jJ l^aa a UliAk 

alia ^Jj " \j* m (jj 

jC. ^jjIaC-VI jl «Q " ' J^jj-a-La 

iiil jl ila ^ U (JUa alLij AjIc- 

^lj i aj L5 ic Clll jl ajbjill tilmJaj 
tjUaJlj £Jj-a) ^jit (jAi-ajVlj 
^jj-aj ( _ s it (Jjj^laJlj i al ^^jit 

,'s.L rli AU-Jl a| gjb)S 

^^Ja. ^-"J ^J 1 - ^ u 

iil I jjia L*j (Jlii ii^ljj cjij 



^ la i a 



liiia. .Ija in (Jj yJiJ liLla. 
^j^ox-a-Lo jc. a1 jJ (J illafl 
^JC. (jt 5 IjjC (jC ^aJAl^jJ (jt 
Sll ^glla /LjSII iSla la3 <Jll ill 

(jjuia. ■ - U la ^ . i; ir- ^jl 
^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Manshur] dan 
[Sulaiman Al A'masy] 
dari [Ibrahim] dari 
[Abidah] dari [Abdullah] 
berkata: Seorang Yahudi 
mendatangi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu berkata: Hai 
Muhammad, 
sesungguhnya Allah 
menahan langit dengan 
satu jari, bumi dengan 
satu jari, gunung dengan 
satu jari, para makhluk 
dengan satu jari lalu 
berfirman: Akulah Raja. 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam tertawa hingga 
terlihat gigi geraham 
beliau, beliau bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah 
dengan pengagungan 
yang semestinya padahal 
bumi seluruhnya dalam 
genggaman-Nya pada 
hari kiamat dan langit 
digulung dengan tangan 
kananNya. Maha Suci 
Tuhan dan Maha Tinggi 
dia dari apa yang mereka 
persekutukan." (Az 
Zumar: 67) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fudlail bin 
Iyadl] dari [Manshur] 
dari [Ibrahim] dari 
[Abidah] dari [Abdullah] 
bekata: Nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam tertawa 
karena kagum dan 
memebenarkan. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3163 


Ls ii-a <U^3 jiiliij 4jlc. 

- - ^ s ' s e °'' * s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ash Shalt] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kudainah] 
dari [Atho v bin As Sa'ib] 
dari [Abu Adl Dluha] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata: Seorang Yahudi 
melintasi nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam lalu nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





il i*nW A 4j, 1 7 

4_^j]l L>* ^! L)^?~ 

^ jj (jjaJajjjj ^jj Laa ^ CllJI j 


Shallallahu 'alaihi wa 
Salam berkata padanya: 
"Hai Yahudi, 
berceritalah kepada 
kami." si Yahudi 
berkata: Apa yang kau 
ucapkan wahai Abu Al 
Qasim bila Allah 
meletakkan langit di jari 
ini, bumi di jari ini, air 
di jari ini, gunung di jari 
ini dan seluruh makhluk 


di jari ini. Abu Ja'far 
Muhammad bin Ash 
Shalt berisyarat dengan 
jari kelingking terlebih 
dahulu lalu diteruskan 
hingga ke jari jempol 
lalu Allah menurunkan: 
"Dan mereka tidak 
mengagungkan Allah 
dengan pengagungan 
yang semestinya." (Az 
Zumar: 67) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib shahih, kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Ibnu Abbas 
kecuali melalui sanad 
ini. Abu Kunaidah 
namanya Yahya bin Al 
Muhallab. Abu Isa 
berkata: Aku melihat 
[Muhammad bin Isma'il] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Al Hasan bin 
Syuja'] dari [Muhammad 
bin Ash Shalt]. 


3164 


^ *r-. 1 jj *w j, ^jj ^jjxjj 1 j^j *w 
jNj A T.iVir-. ( jc- liljllill dill 
'Aj2»r. il ^ji i in-v jjr. \».» 

(JjI (JLa (JLa ^kU>i 

V Cllii a ' » a Ai'm La (_£ jiiLuAjC 

aiil (J jiaj ciilLLu Lgil a ui'ilc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Anbasah 
bin Sa'id] dari [Habib 
bin Abu Amrah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Mujahid] berkata: [Ibnu 
Abbas] bertanya: 
Tahukah kau seberapa 
luasnya jahanam? Aku 
menjawab: Tidak. Ibnu 
Abbas berkata: Ya, kau 
tidak tahu. Telah 
menceritakan kepadaku 
[Aisyah] bahwa ia 
bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tentang 
firmanNya: "Padahal 
bumi seluruhnya dalam 
genggamanNya pada 
hari kiamat dan langit 
digulung dengan tangan 
kananNya." (Az Zumar: 
67) Aisyah bertanya: 
Saat itu manusia dimana 
wahai Rasulullah? beliau 
menjawab: "Di atas 
iembatan jahanam." 
Dalam hadits ini ada 
kisahnya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib melalui 
sanad ini. 


3165 


^jiill J& AiA (jJ Jjlj (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Dawud bin Abu Hind] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Masruq] dari [Aisyah] 
ia berkata: Wahai 
Rasulullah, "Padahal 
bumi seluruhnya dalam 
genggamanNya pada 
hari kiamat dan langit 
digulung dengan tangan 
kananNya." (Az Zumar: 
67) Saat itu orang-orang 
nufmin dimana? beliau 
menjawab: "Di atas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jULya Ijlla jaC ^1 (jjl Ijlla 
^ijill 4jIiC (jc i a j U i> jjc. 

aluJj AjIc Alii ^U.-i Atll (3 J^J 

^frf?- cr^J UJ^' UJ^' 

^jjojjj (jl Ia2 i 3 AjLajuj ^ * i al^g 
(jjalijiall (Jll ^iiiS 

jll aiil (J jjjj U J jij ■ ijSa 

jjI iJllljKjj Jil ^jlc (jUiL 
si jj (jj-u^ < iaa ^ i air. 

(jC «LuaC (jc LLajl (ji-acVI 

' )T i i' ^jl 



jembatan wahai Aisyah." 
Hadits ini hasan shahih. 



3166 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mutharrif] dari 
[Athiyah Al Aufi] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Bagaimana aku merasa 
bahagia sementara 
(malaikat) peniup 
sangkakala telah 
memasukkan sangkakala 
ke mulut, telah 
menundukkan dahinya 
dan menyiapkan 
pendengarannya menanti 
perintah peniupan untuk 
meniup?." Orang-orang 
muslim bertanya: Apa 
yang harus kami 
ucapkan wahai 
Rasulullah? beliau 
menjawab: "Ucapkan: 
HASBUNALLAAH 
WAN NI'MAL 
WAKILL 

TAWAKKALNAA 
ALALLAAH 
RABBIN AA." 
(Cukuplah Allah bagi 
kami dan sebaik-baik 
penolong, kami 
bertawakkal kepada 
Allah Rabb kami) 
mungkin Sufyan 
berkata: ALALLAAHI 
TAWAKKALNAA 
(kepada Allah saja kami 
bertawakkal). Abu Isa 
berkata: Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hasan. [Al A'masy] juga 
meriwayatkan dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id]. 


3167 


l lll-s. 1 I ill jjm-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Aslam Al 
Ijli] dari [Bisyr bin 
Syughaf] dari [Abdullah 
bin Amru] radliallahu 
'anhumaa, ia berkata: 
Seorang badui berkata: 
Wahai Rasulullah, 
apakah maksud istilah 
As Shur itu? Beliau 
menjawab: "Tanduk 
yang ditiup." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sulaiman At 
Taimi. 


3168 


(jj o^jc- LjliAi. ujj j£ Ujik 
V AjjAaII (jjmj ^jj^j (Jlalla 

^jiLa auI (J jjjj (Jls3 pltij AjIc 

jjjy^all ^ijj ^i^j 4j1c. iiil 

*'.*&>.£' ; > j . .• 

^ij Alii pLi (ji V) (_>ia^n 

^jjj^'j j»a tali <_s3^' ^ 
^lolj ^ajl !ia (jijill 

(j-oj jil ^ illml (jx-a (jl^ ^1 CS"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata: Seorang Yahudi 
di pasar Madinah 
berkata: Tidak, demi 
Yang memilih Musa atas 
seluruh manusia. Abu 
Hurairah berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





1*1, .\i \\\ '..«-. j'1 jra',\< Voi 

Ml - & ~ - 

^ la i a ^J-""' 


Seorang Anshar 
mengangkat tangannya 
lalu menampar, ia 
berkata: Kau 
mengatakan itu 
sementara ditengah- 
tengah kita ada nabi 
Allah Shallallahu 'alaihi 
wa Salam. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Dan 
ditiuplah sangkakala, 
Maka matilah siapa yang 
di langit dan di bumi 
kecuali siapa yang 
dikehendaki Allah. 
Kemudian ditiup 
sangkakala itu sekali lagi 
Maka tiba-tiba mereka 
berdiri menunggu 
(putusannya masing- 
masing)." (Az Zumar: 
68), aku adalah orang 
pertama yang 
mengangkat kepala, 
ternyata Musa 
memegangi salah satu 
tiang Arsy, aku tidak 
tahu apakah ia 
mengangat kepalanya 
sebelumku ataukah 
termasuk yang 
dikecualikan Allah 
(tidak mati) dan 
barangsiapa mengatakan 
aku lebih baik dari 
Yunus bin Mata berarti 
ia dusta." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3169 




Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] dan 
lainnya, mereka berkata: 
Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ill IjJ^i (jl £5LJ (jl ^lii cS-^-i 

1 j-vi^i'i jji i'vl ^jlj 1 11! Ij'ji" 

1 jiuVi (jl ^»£J (jjj lil Ijjsiujj 

(jl l£j (jlj lil 1 

aJ^s iSllia I2jI 1 jLiIjj ^1 1 

U j^jjjjI ^1 <UaJI lillij JUj 
U \ njr- _jjl tjlj (j^jliaj a J LaJ 
IjlA OJJC- j lSIjIIaII (jjl (_SJJJ 


[Abdurrazzaq] telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Ats Tsauri] telah 
mengkhabarkan 
kepadaku [Abu Ishaq] 
bahwa [Al Aghar Abu 
Muslim] telah 
menceritakan kepadanya 
dari [Abu Sa'id] dan 
[Abu Hurairah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Penyeru menyerukan: 
Sesungguhnya kalian 
hidup dan tidak mati 
selamanya, kalian sehat 
dan tidak sakit 
selamanya, kalian muda 
dan tidak tua selamanya, 
kalian bersenang-senang 
dan tidak akan bersedih 
selamanya. Itulah 
firman-Nya: "Dan Itulah 
surga yang diwariskan 
kepada kamu disebabkan 
amal-amal yang dahulu 
kamu kerjakan." (Az 
Zukhruuf: 72) Abu Isa 
berkata: Ibnu Al 
Mubarak dan lainnya 
meriwayatkan hadits ini 
dari Ats Tsauri tapi tidak 
memarfu'kannya. 


3170 


■ lljAa jLuU (jJ « 1 n ' -s 
(j^ jifl i u IjJ la (_^^Ji (jj (j-a^.^11 
(jC. (JjIaC.^1^5 J^j-axo (jC. 
(jLoJtill (jC. ^ ^^j. la i ^jc. 

" /ill i*»«,«llS jh'i ji 

jA e.lc.^11 JjA) AjIc. <Ull 

jC.il ^\'J (Jlij Ij5 /xi oiUaJI 
jjjji^'ii.n jji^\l jjl Xn\ i \-v'ii,.l 

a (jj^ ^jjljc (jc. 
IjlA u unr- jjl (Jll (jj^)i.lji 
^ la i a (j i oa CJJ^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Dzarr] 
dari [Yusai' Al 
Hadlrami] dari [An 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Nu'man bin Basyir] 
berkata: Aku mendengar 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: 
"Doa adalah ibadah" 
kemudian beliau 
membaca: "Dan Rabbmu 
berfirman: 'Berdoalah 
kepadaKu, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang- 
orang yang 
menyombongkan diri 
dari menyembahKu akan 
masuk neraka Jahannam 
dalam keadaan hina 
dina." (Al Mu min: 60) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. 



3171 



(jc (juajbU III la ^aC 

^jl ^jC' lAlaJa ^jc a La 

aj aJaVlj J j» mla ^jjl ^jc. ^yiSLA 

(jLLSjS Clmll Ait 

/•lis ;,i 

La^ ill! J jjli Hjaai b] 



(jlua. ■ - u la IjlA ^ 1 njr. (Jls 



^ la i a 



Bismillaahirrahmaanirra 
hiim. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Manshur] dari 
[Mujahid] dari [Abu 
Ma'mar] dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata: Tiga 
orang berseteru didekat 
baitullah, dua orang 
Quraisy dan seorang 
Tsaqafi, atau dua orang 
Tsaqafi dan satu orang 
Quraisy, pemahaman 
hati mereka sedikit 
sedang lemak perut 
mereka banyak. Salah 
seorang diantara mereka 
berkata: Apa kalian tidak 
tahu bahwa Allah 
mendengar yang kalian 
katakan? Yang lain 
berkata: la mendengar 
bila kita katakan dengan 
keras dan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendengar bila kita 
lirihkan. Yang lain 
berkata: Bila la 
mendengar saat kita 
berbicara keras, la juga 
mendengar saat kita 
berbicara lirih. Lalu 
Allah menurunkan: 
"Kamu sekali-sekali 
tidak dapat bersembunyi 
dari kesaksian 
pendengaran, 
penglihatan dan kulitmu 
kepadamu." (Fushshilat: 
22-23) Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 



3172 



Jjjj (jj (jia/jJI ^nc. jjc 
jllullj I Jl'u i' a i " ) \\\ -i-sc 

al ilkj (^iii jl (jLiiii el jlkj 

^aujj auI (jl (JjjjI ^aAAkl (Jlaa 
Ij] ill jlVl Jlla & liilS 

|Ll Ijjj 4 » <Li n Ujljjj-ai U*3j 
(Jlaa m_1 ■>] liiljjj-al ^3^>j 

AjLqjjj llili (jl ^)a.VI 

i2Uj djjiia ill Sjc Jlaa aJ£ 

3 jjll ^llaj Ajlc. 'M Jla 
^ (jl (jj^jjliujj jIll 
Lajl " ja^jlt 

(j^i ali Ajj5 jla. 

IjlA ^ unr. jjl tjl3 (jj__)jjjLLll 
I ii ^ la i a (j - aa L u.la 
£J^j liiSk (jiUt (jj J jAa-o 
(jc (ji-at^/l (jt (jUsLi Hi la 
(jj <_JA j (jc- ^i-ftC- (jJ ojUftC. 
ojaj Alii ^JC- (jc 4j<JJJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Umarah 
bin Umair] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] berkata: 
[Abdullah] berkata: Aku 
pernah berlindung 
dibalik kain ka'bah lalu 
tiga orang datang, lemak 
perut mereka banyak 
tapi pemahaman hati 
mereka sedikit, satu 
orang Quraisy dan dua 
menantu laki-laki tsaqif - 
-atau satu orang Tsaqif 
dan dua menantu laki- 
laki quraisy—, mereka 
mengucapkan kata-kata 
yang tidak aku fahami. 
Salah seorang diantara 
mereka berkata: Apa 
kalian tidak tahu bahwa 
Allah mendengar yang 
kalian katakan? Yang 
lain berkata: la 
mendengar bila kita 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







katakan dengan keras 
dan tidak mendengar 
bila tidak kita keraskan. 
Yang lain berkata: Bila 
la mendengar 
sebagiannya, la 
mendengar seluruhnya. 
Abdullah berkata: Aku 
laporkan hal itu kepada 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam Lalu Allah 
menurunkan: "Kamu 
sekali-sekali tidak dap at 
menutup-nutupi ketika 
pendengaran, 
penglihatan dan kulitmu 
bersaksi kepadamu" 
hingga firman-Nya: 
"Maka jadilah kamu 
termasuk orang-orang 
yang merugi" 
(Fushshilat: 22-23) Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahmud bin 
Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Umarah 
bin Umair] dari [Wahab 
bin Rabi'ah] dari 
[Abdullah] sepertinya. 


3173 


c?^ clw ' " ^ ^ 

- a- **' - ' * f " 

vf * t * - - t - I 1 '" - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 
Amru bin Ali Al Fallas] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah Salm bin 
Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail bin Abu 
Hazm Al Qutha'i] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Cp- (j^t <_SJJ JjiJ & J J $ 

Atll ( _ s ii-a ^jjlll (jC- AjVI si* 

j-at j (^Ij <iic. 

1 j^l fldjjjl ^ la ia 1 ,r ~- Aill ^ i laj 


kami [Tsabit Al Bunani] 
dari [Anas bin Malik] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
membaca: 

"Sesungguhnya orang- 
orang yang mengatakan: 
'Rabb kami ialah Allah' 
Kemudian mereka 
meneguhkan pendirian 
mereka." (Fushshilat: 
30) beliau bersabda: 
Orang-orang 
mengatakan (berikrar 
dengan kalimat 
tersebut), lalu sebagian 
besar dari mereka kufur, 
maka Barangsiapa yang 
istiqomah meninggal di 
atas (ikrar kalimat) itu 
maka ia termasuk orang 
meneguhkan 
pendiriannya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
sanad ini. Aku 
mendengar Abu Zur'ah 
berkata: Affan 
meriwayatkan suatu 
hadits dari Amru bin Ali 
dan dalam ayat ini 
diriwayatkan makna 
istaqaamu dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, Abu Bakar dan 
Umar radliallahu 
'anhumaa. 


3174 


iJaa .a llj la jllij ^ Ijj la 
ojlA (jajjiut (jjl (Jlui (Jli ILijUa 

iul (_5-1j-=> < (Jl <j^j^ ^Hf? 1 

(Jjiljt (jjl (JUi aiulj Ajlc- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Mahammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(j- 0 °~ ... 3 csA^ ^* ^ jL-aJ (jl V] 

JJC- (j-? cSjJ ^3 ' ^ 


dari [Abdul Malik bin 
Maisarah] berkata: Aku 
mendengar [Thawus] 
berkata: [Ibnu Abbas] 
ditanya tentang ay at ini: 
"Katakanlah: Aku tidak 
meminta kepadamu 
sesuatu upahpun atas 
seruanku kecuali kasih 
sayang dalam 
kekeluargaan." (Asy 
Syuuraa: 23) Sa'id bin 
Jubair berkata: maksud 
kekeluargaan yang 
dimaksud adalah 
kekerabatan keluarga 
Muhammad Shallallahu 
'alaihi wa Salam. Ibnu 
Abbas berkata: tidak 
sadarkah engkau bahwa 
tidaklah ada keturunan 
dari Quraisy melainkan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
memiliki kekerabatan 
dengan mereka?. Ia 
(Sa'id) berkata: Kecuali 
bila kau menyambung 
kekerabatan antara aku 
dan kalian. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Hadits ini juga 
diriwayatkan melalui 
sanad lain dari Ibnu 
Abbas. 


3175 


/^j Alii s i ir- lijja ^j-alc (jj 

Cilia o3jj ^1 (jj 5c 

a 3*3 A_j3 

(Jll ^Jj jl£ jl ^jJI sjl j ^ 

^ 3A |jjj (—IjJLall^ <_ll j»JI 

jal (j!iL| Ij ^ii laaJl Clilaa (jlUiii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Ashim] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Al 
Wazi'] berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[seorang guru] dari bani 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Murrah, ia berkata: Aku 
datang ke Kufah lalu aku 
diberitahu tentang [Bilal 
bin Abu Buradah], aku 
berkata: Sesungguhnya 
dalam dirinya terdapat 
pelajaran. Lalu aku 
mendatanginya saat ia 
tertahan dirumahnya 
yang ia bangun. Ia 
berkata: Ternyata segala 
sesuatunya telah berubah 
karena siksaan atau 
serangan dan ia tengah 



berada di dalam 
keterhinadinaan yang tak 
ada harganya, aku 
berkata: Alhamdulillaah, 
hai Bilal aku melihatmu 
saat melintasi kami, kau 
menutupi hidungmu 
bukan karena debu 
sementara kau tengah 
berada dalam kondisimu 
saat ini. Bilal bertanya: 
Kau dari mana? Aku 
menjawab: Dari bani 
Murrah bin Abbas. Bilal 
berkata: Maukah aku 
menceritakan padamu 
suatu hadits, mudah- 
mudahan Allah 
membuatmu bermanfaat 
karenanya?. Aku 
berkata: Okey, Sebutkan 
saja. Ia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku, Abu Burdah] 
dari [ayahnya, Abu 
Musa] bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Tidaklah suatu musibah 
menimpa seorang 
hamba, lebih besar atau 
lebih kecil darinya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



melainkan karena dosa, 
dan yang dimaafkan 
Allah lebih banyak." Ia 
berkata: Dan beliau 
membaca: "Dan apa saja 
musibah yang menimpa 
kamu Maka adalah 
disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu 
sendiri, dan Allah 
memaafkan sebagian 
besar (dari kesalahan- 
kesalahanmu)." (Asy 
Syuuraa: 30) Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya melalui 
sanad ini. 



3176 



alia j AjIc auI (^git-a (J J-^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi] dan 
[Ya'la bin Ubaid] dari 
[Hajjaj bin Dinar] dari 
[Abu Ghalib] dari [Abu 
Umamah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidaklah 
suatu kaum tersesat 
setelah mendapat 
petunjuk yang ada pada 
mereka melainkan 
karena mereka suka 
berbantah-bantahan. " 
Kemudian beliau 
membaca ayat ini: 
"Mereka tidak 
memberikan 
perumpamaan itu 
kepadamu melainkan 
dengan maksud 
membantah saja, 
sebenarnya mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah kaum yang suka 
bertengkar." (Az 
Zukhruuf: 58) Abu Is a 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Hajjaj bin Dinar. 
Hajjaj tsiqah mendekati 
hadits. Abu Ghalib 
namanya Hazawwar. 



3177 



^jaIjj] (jj AYeM AjC. 

(J^j iliJla (jjjjjii (jc Cliikj 
j a£ Llala (j) Jlla Jll ^JC. J] 

jlaSJI ui«; ii.Ua jLLill 

Jla (»l^jJI 4 ''J » S (j^ijill iiijj 
Jll ij (jjlai I jSj a (jlSj L. '— «j 

4_i d^la pJLi lie. aSakl <Jiui li] 

(Jlui Ijljj 4j ^>±-Lila Jla 

(jla ilc.1 ilil dJ^la ^ lie. 

V/ lie. (Jiui I jl CJ^'J^ (j-? 

'M (jla pel alii Jjii jl llu 
iSlLil U 3a AjjjJ Jla' JUu 

(j-o Ul Laj (j-° 4-lic. 

iill ^U^i A)jl (J JJ-aj (jl (jjijSjiSI 

^jjel a^ill Jla Ajle IjLaxiuil 

(J^ lllLaa,U Aaui ^J^Lli 
(Jll^ Ajj-allJ 5 jliJI I jKI ^jik 
£^>^i J*T»J Jla ^iUaaJI LaAAkl 
oljU (jlLJI ^ Jjjj S (_H=jVl (j-o 

iSL^a (jl Jlla (jUaLi jjI 
aJ^sJ ligi (Jli^y 'M £ola I j£1a 

(j^i (j^*^ fit ift > nil (^Ij 
(Jla ^Jl tlll^C. IjlA (jJiUll ^ 

(Jja (jjloji ul c_iljbt!l Uc- 
lia < -ia o^i.VI t_ilic. ' 

(jii j (jiLiiij ^1 jiij 4 ■* m> 

^jj ^jjxj jlll j ^ Iujc . jjI Jla 

(jui-s lilpa IjlA 3 cJla J^i 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Ibrahim Al Juddi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dan [Manshur] 
keduanya mendengar 
[Abu Adl Dluha] 
menceritakan dari 
[Masruq] berkata: 
Seseorang mendatangi 
[Abdullah] lalu berkata: 
Seorang bercerita, ia 
berkata: Sesungguhnya 
asap akan muncul dari 
bumi lalu melenyapkan 
pendengaran orang- 
orang kafir dan 
mencabut nyawa orang 
nuf min seperti kondisi 
selesma. Masruq 
berkata: Ia marah, 
tadinya bersandar 
kemudian duduk, setelah 
itu berkata: Bila salah 
seorang dari kalian 
ditanya sesuatu yang ia 
tahu, beritahulah - 
Manshur berkata: 
Hendaklah 
memberitahukannya- 
dan bila ditanya tentang 
sesuatu yang tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




diketahui, hendaklah 
mengucapkan: Allahu 
a'lam, karena termasuk 
ilmu seseorang bila 
ditanya sesuatu yang 
tidak diketahui adalah 
dengan mengucapkan: 
Allahu a'lam karena 
Allah Ta'ala berfirman 
kepada nabiNya: 
"Katakanlah (hai 
Muhammad): "Aku tidak 
meminta upah 
sedikitpun padamu atas 
dakwahku dan bukanlah 
aku termasuk orang- 
orang yang mengada- 
adakan." (Shaad: 86) 
saat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihat kaum 
Quraisy durhaka, beliau 
berdoa: 

ALLOOHUMMA 
AINNNII ALAIHIM 
BISAB'I KASAB'I 
YUUSUF "Ya Allah, 
tolonglah aku atas 
mereka dengan 
kelaparan seperti 
kelaparannya Yusuf" 
lalu mereka diserang 
kemarau. Kemarau 
menyerang segala 
sesuatu hingga mereka 
makan kulit dan bangkai 
-salah seorang 
mengatakan: tulang- 
kemudian keluarlah 
seperti asap (dukhan) 
dari tanah lalu Abu 
Sufyan mendatangi 
beliau, ia berkata: 
Sesungguhnya kaummu 
telah binasa, berdoalah 
kepada Allah untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kebaikan mereka. Ia 
berkata: Ini sesuai 
firmanNya: "Maka 
tunggulah hari ketika 
langit membawa asap 
(dukhan) yang nyata. 
Yang meliputi manusia. 
inilah azab yang pedih." 
(AdDukhaan: 10-11) 
Manshur berkata: Ini 
sesuai firmanNya: " 
(Mereka berdoa): "Ya 
Rabb kami, 

lenyapkanlah dari kami 
azab itu. Sesungguhnya 
kami akan beriman." 
(AdDukhaan: 10-11) 
apakah adzab akhirat 
sudah dilenyapkan? 
Siksaan, Lizam 
(kebinasaan) dan asap 
telah berlalu. Salah 
seorang dari mereka 
berkata: Terbelahnya 
Bulan. Yang lain 
berkata: Kekalahan 
Romawi. Abu Is a 
berkata: Lizam adalah 
korban perang Badar. 
Hadits ini hasan shahih. 



3178 



ljj,jj> <Jl±j^>^. (jj [jjlta SI Uj,la 
a.^nr- (jj ^uij-a (jc £J^j 
lillLa (jj (_)jijl (jC (jljl (jj in jj 
AjIc *A\ Jk*a M l) jlaj tJlaSll 
(jljlj VI (j-QjJ-o L) -0 ^ ^ * "-3 
(J^jj <1aC i» i »aj <_ilj 

4jIc Ij£j CllU A^jj 4io 

IjlA ^injr. jjl (Jll (jjjiaii 

Lc ja^i <a^)»j i '-j-ij^c ■ . u •>■>■ 

(jj ^xjj^-gj I JA (j-a Vj 

(^jjjlljjl (jUI (jj jjj oJJJC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Musa 
bin Ubaidah] dari [Yazid 
bin Aban] dari [Anas bin 
Malik] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang imTmin 
melainkan memiliki dua 
pintu, satu pintu untuk 
naiknya amal dan pintu 
lainnya untuk turunnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



.lie. (jc. Sua-a jjl 
(jj jS\\ Sac. (s-^I (jjl (jc jJ-aC 
^jc. ili. jl ajc iijl LalHi ^jilu 
La (jLalic. a! Jlaa g^L* (jJ ^ 

(^-^ ^ \ ,f "' 
jlS Ail (jallll 1^1 Jlia (jjjlil! 

(j-oli aJ!Lo ( _ s it (JjjI jauJ 

^jill (_£-l£J V iil (j) jaJ^)j5iiull j 

<&L ^giS 3a /La ciJ jjj (jialUall 
^LsIjj <ua Jjj ^jdl 15a jlSAt 

s jiiii ji (J=>.jli i^a ^ iii iiii 

(j VjJaJi o j alb! (jl ^dlljj 

t flj . n /j \ . j a K i Si ^SjI^i^ 
I jiial I jllaa jla <-iUall »jj 

^JC. ^jc. (jl (jj l_ uj ol j^j 



rizki. Saat ia meninggal, 
kedua pintu 
menangisinya, itulah 
firman Allah 'azza 
wajalla: 'Maka langit dan 
bumi tidak menangisi 
mereka dan merekapun 
tidak diberi tangguh." 
(Ad Dukhaan: 29) Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari sanad ini. 
musa bin Ubaidah dan 
Yazid bin Aban Ar 
Raqasyi dilemahkan 
dalam hadits. 



3179 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Sa'id Al Kindi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Muhayyah] 
dari [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Ibnu Akhi 
Abdullah bin Salam] 
berkata: Saat Utsman 
diburu untuk dibunuh, 
[Abdullah bin Salam] 
datang lalu Utsman 
bertanya padanya: Ada 
perlu apa kau datang? Ia 
menjawab: Aku datang 
untuk menolongmu. 
Utsman berkata: 
Temuilah orang-orang 
lalu usirlah mereka 
dariku karena kau diluar 
itu lebih baik bagiku dari 
pada kau didalam. 
Abdullah bin Salam 
keluar menemui orang- 
orang lalu berkata: 
Wahai sekalian manusia, 
dulu dimasa jahiliyah 
aku bernama fulan lalu 
Rasulullah Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



'alaihi wa Salam 
memberiku nama 
Abdullah, berkenaan 
denganku turun 
beberapa ay at kitab 
Allah, berkenaan 
dengankulah ayat ini 
turun: "Dan seorang 
saksi bani israil 
menyatakan kesaksian 
semisalnya dan ia 
beriman, namun kalian 
malah menyombongkan 
diri, sesungguhnya Allah 
tidak memberi petunjuk 
orang-orang yang zhalim 
(QS. Al-Ahqaf 10) Dan 
diturunkan karenaku, 
ayat; "Katakanlah: 
'Cukuplah Allah dan 
orang yang memiliki 
pengetahuan tentang al 
kitab menjadi saksi 
antara aku dan kamu 
sekalian." (Al Israa v : 
96), sesungguhnya Allah 
memiliki pedang yang 
disarungkan sehingga 
tidak menebas kalian, 
para malaikat telah 
melindungi kalian di 
negeri kalian. Inilah 
pesan-pesan yang 
karenanya nabi kalian 
turun. Takutlah kalian 
kepada Allah dari 
membunuh nabi ini, 
Takutlah kalian kepada 
Allah dari membunuh 
nabi ini, demi Allah jika 
kalian membunuhnya 
niscaya para malaikat 
akan menghilangkan 
perlindungan terhadap 
kalian, dan pedang Allah 
yang dahulunya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







disarungkan akan 
dihunus untuk kalian, 
dan tidak akan 
disarungkan lagi hingga 
hari kiamat. Akhirnya 
mereka berkata: 
Bunuhlah si Yahudi dan 
bunuhlah Utsman. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib. [Syu'aib bin 
Shafwan] 

meriwayatkannya dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari [Ibnu 
Muhammad bin 
Abdullah bin Salam] 
dari [kakeknya, 
Abdullah bin Salam]. 


3180 


JjjjVI (jJ (jAa/>ll jjc- UjJa 
^jj l^aa .a Ijj la (_£^)j«ajll j^jJaC. 
^.LlaC. ^jc. ^LJ^)a. ^jjl (jc. AjLijj 

Ajlc. "M ^U^i ^_ull (jlSulla 
jjjlj tjjal 4 La a (.jlj U) alia j 
Clllla 4jc. (^Jj-u ' " ' J la a Ijli 

LaS Alii <_j jjI li) Jlia aJ Cilia 
Llbjlt ojlj UJa JUj Jla 

IjlA u unr- jjI (Jll ujkiii 

* - - » ' - 
gj i aa I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad Abu Amru Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Juraij] dari [AthcT] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anhaa berkata: Bila nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melihat awan 
yang dikiranya akan 
membawa hujan, beliau 
mondar-mandir (karena 
gelisah atau takut) dan 
bila awan sudah benar- 
benar menurunkan 
hujan, ketakutan dan 
kekhawatiran itu pun 
hilang. Aisyah berkata: 
Aku bertanya kepada 
beliau lalu beliau 
menjawab: "Aku tidak 
tahu, mungkin itu seperti 
yang difirmankan Allah 
Ta'ala: 'Maka tatkala 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mereka melihat azab itu 
berupa awan yang 
menuju ke lembah- 
lembah mereka, 
berkatalah mereka: 
"Inilah awan yang akan 
menurunkan hujan 
kepada kami, bahkan 
itulah siksa yang kalian 
minta disegerakan, yaitu 
angin yang berisi siksa 
yang pedih." (Al 
Ahqaaf: 24) Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
hasan. 



3181 



(jc. Jjl J (jc. iiJA (jj (J laLiiml 
L_L^j^3 (J^ 3& Alii j J u>LQ 



<Jj1 Cilj oUiiial ia (jil^ 1=J 

1 ^ i dAj All] ua ) I &Jfl Aj ^ 

aJ I jjSia Jli il^ Jjii 

jljlj ^ jIjI IjIjU (jllajU 

31^11 o_j!ILij ^ w uill Jla jL^jl jjj 

^ ^sj AjIc. jSjj -Uii-. 

Jlia ' ale- Ajjj jl ojx^ 

alluj AjIc iill <&l (3 J^J 

« - **- - i. 1 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Ismail bin 
Ibrahim] dari [Dawud] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Alqamah] berkata: Aku 
bertanya kepada [Ibnu 
Mas'ud radliallahu 
'anhu] apakah ada 
seorang diantara kalian 
menemani nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dimalam beliau 
didatangi jin? Ia 
menjawab: Tidak ada 
seorang pun dari kami 
yang menemani beliau 
tapi pada suatu malam 
kami kehilangan beliau 
saat beliau di Makkah, 
kami mengatakan beliau 
diculik atau 
diterbangkan oleh jin 
dan sekehendaknya 
diperlakukannya. Kami 
pun menginap dengan 
malam terburuk yang 
dilalui suatu kaum 
hingga pagi hari atau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^jc. ^j-a*-o 



dipermulaan pagi, beliau 
datang dari arah Hira. 
Alqamah berkata: 
Mereka menceritakan 
kondisi mereka pada 
beliau lalu beliau 
bersabda: "Penyerujin 
mendatangiku lalu aku 
mendatangi mereka, aku 
membacakan (al-Qur v an) 
pada mereka, " beliau 
pergi lalu 

memperlihatkan jejak- 
jejak mereka dan sisa- 
sisa perapian mereka. 
Asy Sya' bi berkata: Jin- 
jin tersebut meminta 
perbekalan kepada 
beliau dan mereka 
berasal dari jin jazirah 
arab, beliau bersabda: 
"Semua tulang yang 
disebut nama Allah 
atasnya yang ada 
ditangan-tangan kalian 
lebih banyak 
mendatangkan daging 
(sekalipunnampak 
tulang) dan setiap 
kotoran hewan atau 
makanan hewan kalian." 
Setelah itu Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Karena itu jangan 
beristinja v dengan 
keduanya (tulang dan 
kotoran hewan) karena 
keduanya itu adalah 
perbekalan saudara- 
saudara kalian, jin." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



alLlJ Ajlc. Alii / -jlSl 

ilLuj <jlc AUl ^glla f. i ill (jC 

a ' Si , Js (j * ^ - 



menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu: "Dan 
mohonlah ampunan bagi 
dosamu dan bagi (dosa) 
orang-orang mukmin, 
laki-laki dan 
perempuan." 
(Muhammad: 19) nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Sesungguhnya aku 
meminta ampun kepada 
Allah dalam sehari 
sebanyak tujuhpuluh 
kali." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan shahih. 
Diriwayatkan dari Abu 
Hurairah juga dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku 
meminta ampun kepada 
Allah dalam sehari 
sebanyak seratus kali." 
Diriwayatkan melalui 
sanad lain dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, "Sesungguhnya 
aku meminta ampun 
kepada Allah dalam 
sehari sebanyak seratus 
kali." [Muhammad bin 
Amru] juga 
meriwayatkannya dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] . 



3183 



■lie. (jj e!/UJI jjc. 4_i).lall 
ojjjA L5 j\ (jC (jC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





<ulc 'M ^ji-a M l] jLj ^ftjlts 

IjJjjj (jjj ^-j^/l ajlA l-ajj |*1^>J 
l^jjjfLj V ^jjc. Uij3 (J 
Jls Uj J jjjjjij (jij 1 j"ls ^aSlliuil 
4j1c "ill *&l (J S 'j^'— * 

IjlA (J < j« j IjlA "Ua^Sj I^A 

LLiajl (jj *dll jjC. J 

(ji^jll 


kami [Abdurrazzaq] 
telah mengkhabarkan 
kepada kami [seorang 
guru dari penduduk 
Madinah] dari [Al Ala v 
bin Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam pada 
suatu hari membaca ayat 
ini: "Danjikakamu 
berpaling niscaya dia 
akan mengganti (kamu) 
dengan kaum yang lain; 
dan mereka tidak akan 
seperti kamu ini." 
(Muhammad: 38) 
mereka bertanya: Siapa 
gerangan yang 
mengganti kami? Abu 
Hurairah berkata: 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
menepuk pundak 
Salman lalu bersabda: 
"Ini dan kaumnya, ini 
dan kaumnya." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib dalam sanadnya 
diperbincangkan. 
[Abdullah bin Ja'far] 
juga meriwayatkan 
hadits ini dari [Al Ala v 
bin Abdurrahman] . 


3184 


uijii (jj u^-jj* 

Atll -JJC liiijli (jj (Jja « 1 a] 

(jj ?!/UJI (jC- ^l=U (jj JS«J5l (jj 

(jc AjjI (jc (j«^» j\ll JlJC 
(j-o (jjilj (Jlllls <jl 0 JJjA 
iill (_5-lj-a <&l (J J^J ' . ' "1 
(jjo jIll (J J^^) f^^J <jic. 
UaSjJ (j) 2*1 J^i eVj^A 

i * ' t * C ' ' i a t o 

UjIIaI I^jjSj a! Uj IjJ jjIlu! 
(J^wjj < . J (jLftlwj (j^j (J^S 
^Lij AjIc auI ^U^i aill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

memberitakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far bin Najih] dari 
[Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



A lie, auI ( _ s ij-a auI l! J^J S- 1 ^^^ 33 
IjlA (JlSj (jUalui Aia alia j 

1«jr . jjI (jUlujU (j^s JL=>-J 

J J T~ (JJ ^JC- (jc gja i 
auI Ajc 1 Vi Ajla (jj j-ixJ uj la 



Hurairah] berkata: 
Beberapa sahabat 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam berkata: 
Wahai Rasulullah, siapa 
gerangan mereka yang 
bila kami berpaling akan 
menggantikan kami itu 
kemudian mereka tidak 
seperti kami? Abu 
Hurairah berkata: 
Salman berada di 
sebelah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau menepuk 
betis Salman dan 
bersabda: "Ini dan para 
sahabatnya, demi Dzat 
yang jiwaku berada 
ditanganNya, demi Allah 
bila keimanan digantung 
di gugusan bintang 
pastilah akan didapatkan 
oleh orang-orang dari 
Persia." Abu Isa berkata: 
Abdullah bin Ja'far bin 
Najih adalah ayah Ali 
bin Al Madini. Ali bin 
Hujr banyak 
meriwayatkan dari 
Abdullah bin Ja'far. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] hadits 
ini dari [Isma'il bin Ja'far 
bin Najih] dari 
[Abdullah bin Ja'far] dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ja'far] dari [Al Ala v ] 
sepertinya hanya saja ia 
berkata: Digantungkan 
di gugusan bintang. 



3185 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj (illLo LiiAi. A air- (jjl JLk (jj 
Ajn\ (jC ^ilull ^JJ j (jt (JJljl 

Clilaj Cilia jj3 ( _ s j1=lIj dlSjaj 

(iijj^ c-jLklil pj| U i21ij i23M£j 
illuj aAIc iiil ^U^i Aiil J jjjj 

Jll (jl lIJ% 04 (23aLLl 

LkjLLa <"'»"■" jl La9 

U (Jlaa ^Ijjj AjIc. *M ^jii-a 

L^io J (jl ' lla.] Li 'ijjLi a \\\\\ 
LlLja ul (jjikuJI Ajic dalla La 
|JA ^^nr. jj| Jllliiii Lkjj (211 

(2llLa ^jc. i ^ 3 a\ 



kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
bin Atsmah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [ayahnya] berkata: 
Aku mendengar [Umar 
bin Al Khaththab] 
radliallahu 'anhu 
berkata: Kami pernah 
bersama Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dalam salah satu 
perjalanan beliau, aku 
berbicara dengan 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam tapi 
beliau diam, aku 
berbicara tapi beliau 
diam, aku berbicara dan 
beliau tetap diam lalu 
aku menggerakkan 
tungganganku lalu aku 
menyingkir, aku berkata: 
Huss kamu wahai Ibnu 
Al Khaththab, kau 
mendesak Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam tiga kali, dan 
semua itu beliau tidak 
menggubrismu?, pasti 
akan turun (ayat) al- 
Qur'an berkenaan 
denganmu!. Ia berkata: 
Tidak lama kemudian 
aku mendengar 
seseorang 
meneriakkanku. Ia 
berkata: Lalu aku 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Wahai Ibnu Al 
Khaththab, 
sesungguhnya telah 
diturunkan surat ini 
padaku pada malam ini, 
aku lebih menyukainya 
dari yang disinari 
matahari (dunia): 
'Sesungguhnya Kami 
telah memberikan 
kepadamu kemenangan 
yang nyata." (Al Fath: 1) 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih gharib. 
Sebagaian dari mereka 
meriwayatkannya secara 
mursal dari Malik. 



3186 



*\ if. 1 JJ la ^ baa ^JJ ll& Lu.la 

( _ s Ic Cllljjlll 4it ill! ^ iJaj (_>aji 
alia J Ajlt ( _ s i-a ^ J ill 

ja.u Uaj iSLjji ^iaj La iiil 

i - J 111 (Jlla Ajjj la II (j^i A»7»^a 

^jit La-a <y I L. laj <jl (^^^ic- 

Mil (_si-a (^4ll ^'j^ p lPO^' 

1 'j*'^ l^allsa a^jlc» alm jg ^jlc» 

,211 Mil 

Loj (3*sj IjLaa (3*sj liLa 

(jjllajJJI t3aAil AjIc Clll^ja 
(j-a dlUa CllLLajJJIj 

(jui-s t^lpa IjlA (Jla 1 <u lac 
^ £L-aa-a ^jC. <Li9 j ^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Qatadah] 
dari [Anas] radliallahu 
'anhu berkata: Turun 
(ayat) kepada nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam: "Supaya Allah 
memberi ampunan 
kepadamu terhadap 
dosamu yang telah lalu 
dan yang akan datang." 
(Al Fath: 2) sepulangnya 
dari Hudaibiyah. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: "Telah 
turun ayat padaku yang 
lebih aku sukai daripada 
apa yang ada di atas 
bumi." Setelah itu nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam membacakannya 
kepada mereka, mereka 
berkata: Bergembiralah 
wahai Rasulullah, Allah 
telah menjelaskan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kepada baginda apa yang 
akan dilakukan terhadap 
baginda, lalu apa 
gerangan yang akan 
dilakukan terhadap 
kami? lalu turun ay at: 
"Supaya dia 
memasukkan orang- 
orang mukmin laki-laki 
dan perempuan ke dalam 
surga yang mengalir di 
bawahnya sungai- 
sungai, " sampai 
firmanNya: 
"Keberuntungan yang 
besar." (QS. Alfath 5), 
Abu Isa berkata: Hadits 
ini hasan shahih. Dalam 
hal ini ada hadits serupa 
dari Mujamma' bin 
Jariyah. 


3187 


(jj jUak Ijiiik clW ' " 
Atll ( _ s -lj-a (J JJ-a J 1 

i&j ptli^all a5LLa Vir. - Vitl 
1.1^1 IjA^li s^jliij (jl (jjAi^W 

' »S (CAll jA j Alii U jjU ^>nj 

>— ula Iaa inir. jj| JLmjV! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Harb] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Tsabit] dari [Anas], ada 
delapan puluh orang 
menyerang Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dan para sahabat 
beliau dari gunung 
Tan'im saat shalat 
shubuh, mereka ingin 
membunuh beliau, 
mereka akhirnya 
tertangkap lalu 
dibebaskan Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam kemudian Allah 
menurunkan (ayat): 
"Dan Dia-lah yang 
menahan tangan mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari (membinasakan) 
kamu dan (menahan) 
Tangan kamu dari 
(membinasakan) 
mereka." Dan seterusnya 
(Al Fath: 24) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3188 


'SJ' "*.'^ Ah. jj^ (jj jLi^JI 

A u5 (jc ' . Lua (jj (jUsLi Ujik 
(jj (Jjilall (jc 4jjI (jc JJjJ (jc 

VI <Jl V tJll (_s3^]l ajJS 

ji ji„-v\l j.n S/l Ir. j'ji 

jc Ac jj Ul ciillLjj Jla Ac 

I^A (> V] 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Qaza'ah Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Habib] dari [Syu'bah] 
dari [Tsuwair] dari 
[ayahnya] dari [Ath 
Thufail bin Ubai bin 
Ka'ab] dari [ayahnya] 
dari nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam: "Dan 
Allah mewajibkan 
kepada mereka kalimat 
takwa." Beliau bersabda: 
kalimat takwa 
maksudnya "LAA 
ILAAHA 

ILLALLAAH." Abu Isa 
berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari hadits Al 
Hasan bin Qaza'ah. Abu 
Isa berkata: Aku 
bertanya kepada Abu 
Zur'ah tentang hadits ini, 
ia tidak kemarfu'annya 
kecuali melalui sanad 
ini. 


3189 


ijjJLa "Ml jj ^ 1 '* w 

(jj ^aU l^ik (Jj* a l jiI (jj (Jijji 

/ - Vi'l-s ^a-a^JI (Jja?. (jJ ^>iC 

<jlc 2jI ^glla (^jlll ^jic 

*d)l J jjujj Ij j^j jjI lJuS ^Iuij 

V J-aC (Jlaa A-oj3 ^jic AlaxliLiI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu v amal bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




kami [Nafi' bin Umar 
bin Jamil Al Jumahi] 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Abi 
Malikah] berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Az 
Zubair] bahwa Al Aqra' 
bin Habis mendatangi 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam lalu Abu 
Bakar berkata: Wahai 
Rasulullah, pekerjakan 
dia atas kaumnya. Umar 
berkata: Jangan 
pekerjakan dia wahai 



Rasulullah. keduanya 
berbincang-bincang 
didekat nabi Shallallahu 
'alaihi wa Salam hingga 
suara mereka berdua 
mengeras lalu Abu 
Bakar berkata kepada 
Umar: Kau hanya ingin 
menyelisihiku. Umar 
berkata: Aku tidak 
bermaksud menyelisimu. 
Al Aqra' berkata: Lalu 
ayat ini turun: "Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu meninggikan 
suaramu melebihi suara 
nabi." (Al Hujuraat: 2) 
setelah itu bila Umar 
berbicara didekat nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, kata-katanya 
tidak terdengar hingga 
beliau menanyakannya. 
Ia berkata: Ibnu Az 
Zubair tidak menyebut 
kakeknya, yaitu Abu 
Bakar. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 
Sebagian dari mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







meriwayatkannya dari 
Ibnu Abi Malikah secara 
mursal dan tidak disebut 
dari Abdullah bin Az 
Zubair. 


3190 


^jjui (jj (J' iaall 1-il.la Cllj^a. 

is? Of- $j u^^l Op 
ufSjJ^- e'j^l Op ls^I 

eljj (j-a i21jjJiuj (jjill (jj Ajj5 

' >' * f . * of ' r . s 
dJla (jjla*j V £a ji&i CiljiAll 

(jj M J ji^j Ij Jlaa 3=0 ^ 

£pa glii (^ii (jt j gj j c5-^=>- 

ilLjj AjIc. Mil ^ji-a 

1 "j^- (j'"^ '""^^ ' ^ a L?°i"' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 
Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Musa] dari [Al Husain 
bin Waqid] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Bara v bin 
Azib] tentang 
fimranNya: 
"Sesungguhnya orang- 
orang yang memanggil 
kamu dari luar 
kamar(mu) kebanyakan 
mereka tidak mengerti." 
(Al Hujuraat: 4) Al 
Barra v berkata: 
Seseorang berdiri lalu 
berkata: Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya pujianku 
adalah hiasan dan 
celaanku adalah aib. 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam bersabda: "Itu 
Allah." Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib. 


3191 


(ja i "j (jj Alii -Ijc Hi la 

lilla (S^j ajll (_£ jail 
4 uj (jc (fl J^)^ ' . ^ ^J^) 
(Jll AiA (jj Jljljl (jc 

^jya Aj^IjII^ (jtiliVI <S 

(Jla (jl o'«t1 1 $ > <a» n 

- > - * f »" < * - ' % ' ' 
a^ix^. ^jl ^ la i a (j i aa t lj^a. 

■la lu jjl j ^JjLLajl 4 ilia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ishaq Al Jauhari Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zaid] teman 
Al Harawi, dari 
[Syu'bah] dari [Dawud 
bin Abu Hind] berkata: 
Aku mendengar [Asy 
Sya'bi] menceritakan 
dari [Abu Jabirah bin 
Adl Dlahhak] berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





uJ^J jjI 1 * la AJlI t_$^y*aj 
(J i aaJall (jj __>j!j lilla i ila (jj 
^iill (jc. AiA (jJ Jjlj (jc. 

ij-v 'l tA\ -v i >i\l jjl^jll-v il jjr. 
jj.u-v l"°ll1-v ).^4l m«i jll (JU 


Seseorang dari kami 
memiliki dua atau tiga 
nama lalu dipanggil 
dengan salah satunya 
dan mungkin ia tidak 
suka. Abu Jabirah 
berkata: Lalu ayat ini 
turun: "Danjangan 
memanggil dengan 
gelaran yang 
mengandung ejekan 
(keburukan)." (Al 
Hujuraat: 11) Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. Abu Jabirah 
adalah saudara Tsabit 
bin Adl Dlahhak bin 
Khalifah Al Anshari. 
Abu Zaid Sa'id bin Ar 
Rabi', teman Al Harawi, 
adalah orang Bashrah 
tsiqah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah 
Yahya bin Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Al 
Mufadldlal] dari [Dawud 
bin Abu Hind] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abu Jabirah 
bin Adl Dlahhak] 
sepertinya. Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih. 


3192 


■la l ii jji 1 jalll ojjJaj (jc. 

« , , \ / ,t/ , ' <1 

J"'^ ' » W 1 1& i„ ir. jll 

^» T« jji i-v i i"i\l ... ." 'i i.Mi\I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
dari [Al Mustamir bin 
Ar Rayyan] dari [Abu 
Nadlrah] berkata: [Abu 
Sa'id Al Khudri] 
membaca: "Dan 
Ketahuilah olehmu 
bahwa di kalanganmu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



if-..*' r.^' 



ada Rasulullah, kalau ia 
menuruti kemauanmu 
dalam beberapa urusan 
benar-benarlah kamu 
mendapat kesusahan." 
(Al Hujuraat: 7) lantas 
bagaimana dengan 
kalian saat ini? Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib. Ali bin Al 
Madini berkata: Aku 
bertanya kepada Yahya 
bin Sa'id Al Qaththan 
tentang Al Mustamir bin 
Ar Rayyan, ia 
menjawab: Tsiqah. 



3193 



Alt LijJ^I J?-^ (jj CS^" * ^ 

(jj auI Ujik jjj <&l 

*dll (J jjjij (jl jit (jjl jt jlijj 
(jjiuSI C Uaa alia j "Ljlc Mil ^U^i 

(jjaLall Ljjjl Ij (Jlaa ^!ia ^jj 

Ajjc. -v V. i_iA jl AS Mil (jj 

(jjiliSlj Mil C5 lt (jjA / jIjj j^Aij 
t_il jj Mil (ji^-j ^ >4 
^iiiu. \1\ q&\ i^jj u iii (jil 

Ijj)* tVi af£l jjj-a J ^jjjl J J^J (j-G 
Ait Is^jvi (jj I j3jUj] Jj^J 

Jla jjja ^jIc Mil (jj £Slaj| Mil 
V S-yjc- I aA (^ uijr. jjl 

(jj Alii Ait (j* 4i jaj 

lAk (j/i Vj jit clw' L) t J^i"- 1 
' '''■"J (jJ ^III Ait j A^jll 

fl JJC j (jJa-a (jJ ^J"* 3 ^ Q * ' ^ 
(^it jJlj jA J9»?» (jj <dll Alt j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

mengkhabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
berkhutbah saat 
penaklukkan Makkah, 
beliau bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sesungguhnya Allah 
telah menghilangkan 
kebanggaan jahiliyah 
dan pengagungan 
terhadap nenek 
moyangnya dari kalian. 
Manusia terbagi dua; 
baik, bertakwa, mulia 
bagi Allah dan keji, 
sengsara, hina bagi 
Allah. Manusia adalah 
anak cucu Adam dan 
Allah menciptakan 
Adam dari tanah. Allah 
berfirman: "Hai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







manusia, sesungguhnya 
kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal- 
mengenal. 

Sesungguhnya orang 
yang paling mulia 
diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Mengenal." 
(Al Hujuraat: 13) Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdullah bin 
Dinar dari Ibnu Umar 
dari jalur sanad ini. 
Abdullah bin Ja'far 
dilemahkan oleh Yahya 
bin Ma'in dan lainnya. 
Abdullah bin Ja'far 
adalah ayah Ali bin Al 
Madini. Abu Isa berkata: 
Dalam hal ini ada hadits 
serupa dari Abu 
Hurairah dan Ibnu 
Abbas. 


3194 


(J^-u l>j (J i <ai]| Ijj la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Sahl Al A'raj Al 
Baghdadi] dan lainnya, 
mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] dari 
[Sallam bin Abu Muthi'] 
dari [Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samurah] 
dari nabi Shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'alaihi wa Salam 
bersabda: "Kebanggaan 
diperoleh karena harta, 
dan kemuliaan diperoleh 
karena takwa." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib dari hadits 
Samurah, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Sallam bin Abu 
Muthi'. 


3195 


cs-^ fy 3* of <J* Jj^j 

(J jiia AJiJia S jail I— 1J l^jj ^ l iaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
bahwa nabi Allah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: 
"Jahanam senantiasa 
berkata: 'Masihkah ada 
tambahan?" (Qaaf: 30) 
hingga Rabbul Tzzah 
meletakkan kakiNya 
didalamnya, jahanam 
berkata: Cukup, cukup 
demi kemuliaanMu. 
Sebagaiannya dihimpun 
pada yang lain." Abu Isa 
berkata: Hadits ini hasan 
shahih gharib melalui 
sanad ini dari Abu 
Hurairah. 


3196 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Sallam] 
dari [Ashim bin Abu An 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



C5 iLa M (3 jIji'j Cilia aLc. Aalj 

Jll jit ial^ Li} alllj AjIo iil 

lilt J) <"<w°;„ jjAJI ls \c. dilaa 
^jlc. cJjia 5Lja ciiixj dilaaij Li! 

SI alalia AjjULi ^jj 
Ajjj 2^>^ p ^j\5jl_^aJI Alic. j 

°£ Ji\ Jlla Sj^i £J% 

jAuiV V j Ajjlili (_uaJ^il 

'"'''< Li t^Iio ^Ls A_pLaLa 

AjjLLa ^jj AjLq (JjjJ j 4 Ifllax 

^i__)3 slaLi (^lll j"'' SI aJ jS iVn 
jAlia.1 aJ Jjaa CiUKui a] 
aJ (JjSs (jg-i* ilijLJI jLikli 
jLc. (j-? j^j V lliij I^Lij Uii. 

j^jc (Jj^JJ ^ Ail J^'^j 

jjiaJI sii jia VI ?j!jil i>? 

liSLijl j] Ijl £j gjLaJI Alii, (J _j*j 

(j^> Li SI ^J^l \"y» " 

gj ^'^»7> VI AjIc Cliil e^jjui 

<_Sjj -^j ts^r Jr (JLwjVI 

g^Lui (jc ClyAaJI IjlA AaJj JJC- 

bp- lWj l£ AjalSI 

Aj (Jlijj (jLuia (jj CLijLkJI 
^jj jjc, I »^ ju jj (jj ClijLaJI 
LuAa ■ . 'I la (jj Aij lijAa. .' ;i-\ 

(_£jaj]l ^jl ijS i " (^JJ ^iLul 
^1 (jj jL-aLt Lilla jAiill 

I ill AaliiSI (ilLkia AAjAiSI CiiA9 

£J3u blj 

( _ s iLa Alii (Jjjjij (JJJ 1 ' "" 

(jaliSI (jLua Li Cilia jlLij AjIc iiil 

CjjAaJI jSA9 LjAj (j^aLill 
(jj (jLilui ■ - U la (j-a l^aj Aj jiaj 
Aj cJ^ij (J^ sLii-ij A lijc. 
LLiajl (jLLia. (jj ClljLaJI 



Najud] dari [Abu Wa il] 
dari [seorang bani 
Rabi'ah] berkata: Aku 
tiba di Madinah lalu 
bertamu ke kediaman 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam, aku 
menyebutkan utusan 'Ad 
didekat beliau, aku 
berkata: Aku berlindung 
kepada Allah menjadi 
seperti utusan Ad. Lalu 
Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa Salam 
bertanya: Apa itu utusan 
Ad?" aku menjawab: 
baginda bertanya kepada 
orang yang tepat. 
Sesungguhnya kaum Ad 
ketika tertimpa kemarau, 
mereka mengutus Qail 
lalu ia singgah di tempat 
Bakr bin Mu'awiyah, 
Bakr kemudian 
menjamunya dengan 
minuman khamar, dan 
dua penyanyi wanita 
dihadirkan agar 
bernyanyi untuknya. 
Setelah itu ia (Qail) 
pergi menuju gunung 
Mahrah, ia berdoa: Ya 
Allah, sesungguhnya aku 
tidak mendatangiMu 
untuk orang sakit 
sehingga aku 
mengobatinya, bukan 
untuk seorang tawanan 
lalu aku menebusnya, 
berilah hambaMu 
minum yang belum Kau 
beri minum, dan juga 
berilah minum Bakr bin 
Mu'awiyah yang 
bersamanya, sebagai 
ujud terima kasih Qail 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



atas khamar yang 
diberikan untuknya. Tiga 
awan kemudian 
mendatangi Qail, dan 
dikatakan padanya: 
"Pilihlah salah satunya." 
Qail rupanya memilih 
yang hitam diantaranya. 
Dikatakan kepada Qail: 
Ambillah awal itu, itulah 
awan yang membakar 
habis semua benda, ia 
tidak membiarkan 
seorang pun dari kaum 
'Ad. Dan ada berita 
bahwa angin tidak 
dikirim untuk mereka 
kecuali seukuran 
lingkaran ini, yaitu 
lingkaran cincin. Lalu ia 
membaca: "Danjuga 
pada (kisah) Aad ketika 
kami kirimkan kepada 
mereka angin yang 
membinasakan. Angin 
itu tidak membiarkan 
satupun yang dilaluinya, 
melainkan dijadikannya 
seperti serbuk." (Adz 
Dzaariyaat: 41-42) Abu 
Isa berkata: Beberapa 
orang meriwayatkan 
hadits ini dari Sallam 
Abu Al Mundzir dari 
Ashim bin Abu An 
Najud dari Abu Wa v il 
dari Al Harit bin Hassan 
dan dikatakan Al Harits 
bin Yazid. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Salam bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Sulaiman An Nahwi 
Abu Al Mundzir] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin Abu 
An Najud] dari [Abu 
Wa v il] dari [Al Harits 
bin Yazid Al Bakri] 
berkata: Aku datang di 
Madinah lalu masuk 
masjid ternyata penuh 
sesak dengan orang, 
disana ada bendera- 
bendera hitam berkibar 
dan Bilal tengah 
mengalungkan pedang di 
hadapan Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, aku bertanya: 
Apa apa dengan orang- 
orang itu? Mereka 
menjawab: Beliau 
hendak mengutus Amru 
bin Al Ash ke suatu 
arah. Lalu ia menyebut 
hadits secara lengkap 
seperti hadits Sufyan bin 
Uyainah dengan 
maknanya. Ia juga 
disebut Al Harits bin 
Hassan. 



3197 



^jj (jjA*jjj (jc. (J^'^ q (jj li&a .a 
(j» Lal'ir- (jjl (jc (jc l_JJ^£ 

^>4ill (1]j3 (jlja£jll jLp) 
Atj (jlii£_)ll J ja mil jUaIj 
lluAa IjlA / j-kJJJC jjI (JlajjaLal! 
(j-o VI lc j3^)i Ai jaj V C^J^ 
(jj lLa a < . Li la j-o 

j£ (jj (jjAiij (jc (Jjl^a 

(jC. (Ju„fl,uil (jj .0 CjjL-c j 

Lagjl c_Li^S (jj (jjA*j^jj lika ^ 
AlC AaiJjj LagJjiil La (Jll (Jjj jl 
(jj auI AlC ClllLujj (Jll J 
A& (jc (j-<L^^)]l AlC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Risydin 
bin Kuraib] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam bersabda: " Yang 
dimaksud shalat setelah 
berlalunya bintang 
adalah dua rakaat 
sebelum fajar dan yang 
dimaksud salat seusai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sujud adalah dua rakaat 
setelah maghrib." Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya marfu' 
kecuali dari sanad ini 
dari hadits Muhammad 
bin Fudlail dari Risydin 
bin Kuraib. Aku 
bertanya kepada 
Muhammad bin Isma'il 
tentang Muhammad dan 
Risydin bin Kuraib, 
mana diantara keduanya 
yang lebih tsiqah, ia 
menjawab: Keduanya 
berdekatan dan 
Muhammad menurutku 
lebih kuat. Abu Isa 
berkata: Akujuga 
bertanya Abdullah bin 
Abdurrahman tentang 
hal ini, ia menjawab: 
Keduanya berdekatan 
dan Risydin bin Kuraib 
lebih kuat menurutku. 
Abu Isa berkata: 
Menurutku yang benar 
seperti yang dikatakan 
Abu Muhammad. 
Risydin lebih kuat dari 
Muhammad dan lebih 
dahulu. Risydin 
berjumpa dengan Ibnu 
Abbas dan melihatnya. 


3198 


Aill ^Jt (jt 'ijyn (jt ■ « J ■ ^ 

(JU gViMI 4 >\f. 

aj^cxa ^ajjl^c^ ^jJacI j \ i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Malik bin Mighwal] 
dari [Thalhah bin 
Musharrif] dari [Murrah] 
dari [Abdullah] berkata: 
Saat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jjjl (JUl jj2j jib 1 j^^iij ^ 

( ■ 1ft j C^ JP iJ 3° ' " 

g*i"n UjAlj Jji-o (jJ lillLa JJC- 
(jjj3 LaJ |L^J ale. V (jjl^JI ale. 

^ la i a ^j^'^> 


Salam sampai Shidratul 
Muntaha, beliau 
bersabda: "Kesanalah 
berakhirnya sesuatu 
yang naik dari bumi dan 
yang turun dari atas." 
Lalu Allah memberi 
beliau tiga hal disana 
yang belum pernah 
diberikan kepada 
seorang nabi pun 
sebelum beliau; shalat 
lima waktu diwajibkan 
atas beliau, beiau diberi 
penutup-penutup surat al 
Baqarah dan dosa-dosa 
besar diampuni untuk 
ummatnya selama tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu pun." 
Ibnu Mas'ud berkata: 
"Ketika Sidratil Muntaha 
diliputi oleh sesuatu 
yang meliputinya." (An 
Najm: 16) ia berkata: 
Sidrah berada dilangit 
keenam. Sufyan berkata: 
Hamparan dari emas. Ia 
berisyarat dengan 
tangannya lalu 
menggoyang- 
goyangnya. Selain Malik 
bin Mighwal berkata: 
Disanalah berakhirnya 
ilmu makhluk, mereka 
tidak mengetahui apa 
yang ada diatasnya. Abu 
Isa berkata: Hadits ini 
hasan shahih. 


3199 


(Jll A itjoMi LuSi. jaljaJI (jJ 
AJj3 (jC (j' 1 '.;."" (JJ jj Ml '" 

j) jjjLj^a t_ila (jl^a O^j 

(jljjaj^ii (jjl ^^jiJ (Jill (^^1 

allaj "Ljlc. illl (^glLa ^."^ 
(Jlaa.Ua 4jLo '"*'■■' <lj 


Telah mengkhabarkan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ja i a L-1JJC 



(jUiui Hi la ^1 ^jjI 111 la 

,^1 (Jli a l' M I (Jc. Jla-a (Jc. 

JliaJI 4ijLa. (^jia. jSa 

Jlaa aJllA jli Uj (JjIjc. (Jj! Jlaa 

^__^^a-a ^-^j-a j l^a la /up 

(Jli ^jjli^-a l<La a ^jjli^-a 
<2ijlc- ^^it < Ilia la Jjj^uii 

dila <_g j» uj 4J i— ia i",u i'i^K' 

Cllljl (jx ia! till ja I^jjj 
LLo Ujjj jl Ajj I laa < 

kjjsW aJac.1 ila duill (3 jij} 
(JlaaaVI lui ^a £^i=»- AjLo dim 

Cjj.la.jj ' "'J la SI IjlA jiilc j 
JLLi dliJa. 



kami [Asy Syaibani] 
berkata: Aku bertanya 
kepada [Zirr bin 
Hubaisy] tentang firman 
Allah 'azza wajalla: 
"Maka jadilah dia dekat 
(pada Muhammad 
sejarak) dua ujung busur 
panah atau lebih dekat 
(lagi)." (An Najm: 9) ia 
menjawab: Telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Mas'ud] bahwa 
nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam melihat Jibril, 
ia memiliki enam ratus 
sayap. Abu Isa berkata: 
Hadits ini hasan gharib 
shahih. 



3200 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] berkata: Ibnu 
Abbas bertemu Ka'ab di 
Arafah lalu bertanya 
tentang sesuatu 
kemudian ia bertakbir 
hingga gunung 
menyahutnya. Ibnu 
Abbas berkata: 
Sesungguhnya kami 
adalah bani Hasyim. 
Ka'ab berkata: 
Sesungguhnya Allah 
membagi kesempatan 
untuk melihat-Nya dan 
berbicara dengan-Nya 
antara Muhammad dan 
Musa. Allah berbicara 
dengan Musa dua kali 
dan Muhammad 
melihatnya dua kali. 
[Masruq] berkata: Lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



aku bertamu ke 
kediaman [Aisyah], aku 
bertanya: Apakah 
Muhammad melihat 
Rabbnya? Aisyah 
menjawab: Kau 
membicarakan sesuatu 
yang membuat bulu 
kuduku merinding. Aku 
berkata: Tenang. Setelah 
itu aku membaca: 
"Sesungguhnya dia telah 
melihat sebahagian 
tanda-tanda (kekuasaan) 
Rabb yang paling besar." 
(An Najm: 18) Aisyah 
bertanya: Kamu 
kemana? Itu hanya 
Jibril. Barangsiapa 
memberitahumu bahwa 
Muhammad melihat 
Rabbnya atau 
menyembunyikan 
sesuatu yang 
diperintahkan atau 
mengetahui lima (hal) 
yang difirmankan Allah 
Ta'ala: "Sesungguhnya 
Allah, hanya pada sisi- 
Nya sajalah pengetahuan 
tentang hari kiamat; dan 
Dia-lah yang 
menurunkan hujan, " 
(Luqman: 34) berarti ia 
berdusta besar, beliau 
hanya melihat Jibril, 
beliau hanya melihat 
wujud (aslinya) dua kali, 
sekali saat berada di 
Sidratul Muntaha dan 
sekali lagi saat berada di 
Jiyad (tempat dibagian 
bawah Makkah, pent.) ia 
memiliki enamratus 
sayap yang menutupi 
ufuk. Abu Isa berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Dawud bin Abu Hind] 
meriwayatkan dari [Asy 
Sya'bi] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] dari nabi 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam seperti hadits ini 
dan hadits Dawud lebih 
pendek dari hadits 
Mujalid. 


3201 


(jc <Laj5Le jjt (jljl (jj gSa 11 

jjl J«''';'j'« AjjI (Jlij sjjj 
' "J r - (j' n ~" ' 11 A "" r " 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Amr bin 
Nabhan bin Shafwan Al 
Bashri Ats Tsaqafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Katsir 
Al Anbari Abu 
Ghassan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salm bin Ja'far] 
dari [Al Hakam bin 
Aban] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas], ia 
berkata; Muhammad 
telah melihat Tuhannya. 
Saya katakana; 
Bukankah Allah telah 
berfirman "Dia tidak 
dapat dicapai oleh 
penglihatan mata, 
sedang Dia dapat 
melihat segala yang 
kelihatan; dan Dialah 
Yang Maha Halus lagi 
Maha Mengetahui." (QS. 
AL-an'am 103), Huss 
kamu, maksud ayat itu 
apabila Allah 
menampakkan diri 
dengan cahayaNya yang 
merupakan cahayaNya. 
Ia berkata; dan ia 
(Muhammad) diberi 
kesempatan melihat 
Allah sebanyak dua kali. 
Abu Isa berkata; hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ini adalah hadits hasan 
gharib dari sisi ini. 


3202 


(jj laa « Ll] la ^1 Qj la 

^c. 4 iaL a ^jl ^jC- ^o^j-aC. 
AJ jj slj .la] 3 ^ Jj^ • 
^ nMI ojAui Ait (_5^>i.l 

IjsA ^ unr. jjI (Jlaiiuij AjIc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Amr] dari [Abu 
Salamah] dari [Ibnu 
Abbas] mengenai firman 
Allah: "Dan 
sesungguhnya 
Muhammad telah 
melihat Jibril itu (dalam 
rupanya yang asli) pada 
waktu yang lain, (yaitu) 
di Sidratil Muntaha" 
(QS. Nnajm 13-14) 
"Lalu dia menyampaikan 
kepada hambaNya 
(Muhammad) apa yang 
telah Allah wahyukan." 
(QS. ANnajm; 10) 
"Maka jadilah dia dekat 
(pada Muhammad 
sejarak) dua ujung busur 
panah atau lebih dekat 
(lagi)." (QS. Annajm9), 
Ibnu Abbas berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
melihatNya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 


3203 


^ *r-. 1 W *w ^ &a ^jj ^ ic 1 Vi w 
jjIj 4J> jj ^1 ^ Jl 

La JUi (jalx (jjl (jC <La^}fic 

slj Jli j La il^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dan [Ibnu Abu Rizmah] 
serta [Abu Nu'aim] dari 
[Israil] dari [Simak] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Abbas], ia berkomentar 
tentang ayat; "Hatinya 
tidak mendustakan apa 
yang telah dilihatnya." 
(QS. ANnajm 11), Ia 
berkata; ia melihatNya 
dengan hatinya. Abu Isa 
berkata; hadits hasan. 


3204 


Ujja (j5ijc (jj i^aa a uSja 
ijjj (jc- (jjJ^A Aij^J 

- a * - 9 * 'a a ' 

o5U3 (jc (_gjiui'ill ^jaI^jjJ (jj 

dilalla (jjiii (jj auI ij& (jc 

Uac Jlaa ajILLJ *lluj AjIc 2il 
3a AJlLiS dill aJLLu ■••"< 

IjsA ^ uijr. jji JlaAljl ^\ 
(j i aa 1 -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] serta 
[Yazid bin Harun] dari 
[Yazid bin Ibrahim At 
Tustari] dari [Qatadah] 
dari [Abdullah bin 
Syaqiq], ia berkata; aku 
berkata kepada [Abu 
Dzar] seandainya aku 
bertemu dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam niscaya aku 
bertanya kepadnya. Ia 
berkata; mengenai 
apakah engkau 
bertanya? Aku berkata; 
aku bertanya kepadanya; 
apakah Muhammad 
melihat Tuhannya? Ia 
berkata; sungguh aku 
telah bertanya kepada 
beliau dan beliau 
berkata; Itu hanyalah 
cahaya, bagaimana 
mungkin aku 
melihatNya? Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 


3205 


«U jj ^-jl (jjlj ^j-ulji (jJ M 

(jc- lj^-" 1 ! cs^' tj^ i^lyA Cf- 

Atll -}JC (jc (jJ (jia/)ll JJC 

' f - f -*5*ra f 

ls'j (3^ ls'j ^ -^3^' Sr 1 ^ ^ 
alluj AjIc ill! ^U.-i Aill (3 J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] serta [Ibnu Abu 
Rizmah] dari [Israil] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jjl J '-"jV^J »1 ajjJI (jjj Li 



[Abu Ishaq] dari [Abdur 
Rahman bin Yazid] dari 
[Abdullah], mengenai 
ayat; "Hatinya tidak 
mendustakan apa yang 
telahdilihatnya." (QS. 
ANnajm 1 1), la berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
Jibril memakai perhiasan 
dari permadani yang 
telah memenuhi antara 
langit dan bumi. Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3206 



Izj ' "*.'^ (jl-oJt (^jj laa I uj la 

ill ^La ^il (Jla Jll pill V*1 
^glll jfijH (jj ^Ijjj 

^ la i a i aa L u^a IJA ^ > njr- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Utsman Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Zakariya 
bin Ishaq] dari [ Amr bin 
Dinar] dari [AthcT] dari 
[Ibnu Abbas] mengenai 
ayat: "(Yaitu) orang- 
orang yang menjauhi 
dosa-dosa besar dan 
perbuatan keji yang 
selain dari kesalahan- 
kesalahan kecil." (QS. 
Annajm 32), la berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, apabila engkau 
mengampuni maka 
Engkau banyak 
mengampuni, siapakah 
hamba yang tidak pernah 
melakukan dosa-dosa 
kecil?" Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Zakariya bin 
Ishaq. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3207 


gj| (jC. j-aa^ ^1 (jC. fJAljjJ 
LallJla AjC- Alii ^jJaj J j» ijia 

^iall (Jjiijli jilj^j 4j1c 

J:f^ l>° j3 

iil ^jij-a <&l (3 jluj IjS JUS 4j ji 
^ la 1 a 1 aa < -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Ali bin 
Mushir] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Abu Ma'mar] dari 
[Ibnu Mas'ud radliallahu 
'anhu], ia berkata; ketika 
kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di Mina, 
kemudian bulan terbelah 
menjadi dua belah, 
sebelah dari balik 
gunung dan sebelah di 
depan gunung. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
kami; saksikanlah! yaitu 
telah dekat datangnya 
hari kiamat dan telah 
terbelah bulan. (QS. 
Alqomar 1), Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3208 


Clijjjal Clil^ia (jjj^ 

4jj3 JJ j-akll J <c.LUl 

^Jjl (JlijAlj (JjiJ .fll HI ^ ^J"^ 1 M 

^ la i a ^j- aa t lj^a. ^ > a if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas], ia 
berkata; penduduk 
Mekkah meminta satu 
tanda kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
bulan terbelah di 
Mekkah dua kali. 
Kemudian turunlah ayat: 
"Telah dekat datang hari 
kiamat dan telah terbelah 
bulan Dan jika mereka 
(orang-orang musyrikin) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







melihat suatu tanda 
(mukjizat), mereka 
berpaling dan berkata: 
"(Ini adalah) sihir yang 
terus menerus." (QS. 
Alqomar 1-2). 


3209 


(jljLji IjAla ^aC ^1 (jjl Ijlla 
.Ikla-a (jc. ?c la j ^jl (jjl (jc. 
> nifl jjl jc. ^oa*q ^jl (jc 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Abu Najih] dari 
[Mujahid] dari [Abu 
Ma'mar] dari [Ibnu 
Mas'ud], ia berkata; 
bulan terbelah pada 
zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
kami: "Saksikanlah." 


3210 


(jjlaj^la j-aC (jjl (jt 1^1 a * 
^iLa A)jl (J^j-uj 1^ & C5"^ 
jil (3 (J^ -iKnj 4jJC. 2jl 
(Jill j \j uil jjluj Ajic iill 
^ la i a j' aa < lj^a. IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dari 
[Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; bulan terbelah 
pada zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau berkata: 
"Saksikanlah." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3211 


^aa ^ UliAk lyia /o -ijc UliAk 
^^ija. (jj lAa a jiuu (jc. 

^ikll (Jjiij^/Ui AjjI (jt »» (jj 

IjlA ( _ 5 ic- (jj!ia^)3 jlLa ( _ s Ja. ^ilaj 
1 jllla (JjaJI IjlA ^jlc- j (Ji?J! 
J_p] ~* i <a»J (JljaS Ida a u^a ■ " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^jc. *Lijl ^jc. aa ^jj ^>4f^ (JJ 


Katsir] dari [Hushain] 
dari [Muhammad bin 
Jubair bin Muth'im] dari 
[ayahnya], ia berkata; 
telah terbelah bulan pada 
zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam hingga 
menjadi dua belah di 
atas gunung ini. 
Kemudian orang-orang 
kafir berkata; 
Muhammad telah 
menyihir kita. Kemudian 
sebagian mereka 
berkata; Pun seandainya 
ia menyihir kita namun 
ia tidak mampu menyihir 
seluruh manusia. Abu 
Isa berkata; sebagian 
para ulama telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Hushain] dari 
[Jubair bin Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya yaitu Jubair 
bin Muth'im] seperti itu. 


3212 


~ — T 3Ti o — 2 ~p — 4 

.0 ^jC. (Ju„A,uil (JJ ^lj^3 

AjIc Alii t^-f^ L)J tt*-ataJ 
^jj ClJ^ja jiall ^ alia J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] serta [Abu Bakr 
Bundar] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari [Ziyad 
bin Isma'il] dari 
[Muhammad bin Abbad 
bin Ja'far Al Makhzumi] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; orang-orang 
musyrik Quraisy datang 
berdebat dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
takdir, kemudian 
turunlah ayat: (Ingatlah) 
pada hari mereka diseret 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ke neraka atas muka 
mereka. (Dikatakan 
kepada mereka): 
"Rasakanlah sentuhan 
api neraka!" 
Sesungguhnya Kami 
menciptakan segala 
sesuatu menurut ukuran 
(takdir). (QS. Alqomar 
48-49). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 



3213 



( _ s ic- aiulj Ajlc iil ^ji^-a 

jja j (jlS (Jii. (jjl djla « 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdur 
Rahman bin Waqid Abu 
Muslim As Sa'di] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
radliallahu 'anhu], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui para 
sahabatnya dan 
membacakan kepada 
mereka surat Ar Rahman 
dari awal hingga akhir, 
kemudian mereka 
terdiam. Lalu beliau 
berkata; sungguh aku 
telah membacakannya 
kepada jin pada malam 
kedatangan jin dan 
mereka lebih baik 
jawabannya daripada 
kalian. Aku setiap kali 
membaca FirmanNya: 
"Maka nikmat Tuhan 
kamu yang manakah 
yang kamu dustakan?" 
(QS. Arrahman 16 dan 
seterusnya), Mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengatakan; "laa, 
bisyai'in min ni'amika 
robbanaa nukadzdzibu 
falakal hamdu.'Tidak, 
kami tidak mendustakan 
sedikitpun 

kenikmatanMu wahai 
Tuhan kami. Segala puji 
bagiMu. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Walid bin 
Muslim dari Zuhair bin 
Muhammad. Ibnu 
Hanbal berkata; 
sepertinya Zuhair bin 
Muhammad yang berada 
di Syam bukan Zuhair 
yang menjadi sumber 
periwayatan hadits di 
Irak, sepertinya ia adalah 
orang lain. Mereka 
membalikkan namanya 
karena mereka 
riwayatkan hadits-hadits 
munkar darinya. Dan 
aku mendengar 
Muhammad bin Isma'il 
Al Bukhari berkata; 
penduduk Syam 
meriwayatkan dari 
Zuhair bin Muhammad 
hadits-hadits munkar 
sementara penduduk 
Irak meriwayatkan 
darinya hadits-hadits 
yang shahih. 



3214 



(^jUaJ Clinic I iil JjSj 



Bismillahirrahmanirrahi 
m. Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] serta [Abdur 
Rahim bin Sulaiman] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




dari [Muhammad bin 
'Amr], ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Allah berfirman: 'Aku 
telah mempersiapkan 
bagi para hambaku yang 
shalih, apa yang belum 
pernah dilihat mata, 



belum pernah didengar 
telinga, dan tidak 
terlintas dalam hati 
manusia." Apabila kalian 
kehendaki maka 
bacalah: "Tak 
seorangpun mengetahui 
berbagai nikmat yang 
dirahasiakan bagi 
mereka, yang indah 
dipandang sebagai 
balasan bagi mereka, 
atas apa yang mereka 
kerjakan." (QS. 
Assajdah 17), Di Surga 
terdapat pohon yang 
mana seorang 
pengendara berjalan di 
bawah naungannya 
selama seratus tahun 
tidak mampu 
menyeberanginya. 
Apabila kalian 
menghendaki maka 
bacalah: "Dan naungan 
yang terbentang luas" 
(QS. Alwaqi'ah 30), Dan 
tempat cemeti di Surga 
lebih baik daripada 
dunia dan seisinya. 
Apabila kalian 
menghendaki maka 
bacalah: "Barangsiapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dijauhkan dari neraka 
dan dimasukkan ke 
dalam syurga, maka 
sungguh ia telah 
beruntung. Kehidupan 
dunia itu tidak lain 
hanyalah kesenangan 
yang memperdayakan." 
(QS. Ali'Imran 185), 
Abu Isa berkata: hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 


3215 


alluj AjIc Alii ^U^i (^jlll (jLuijl 

V e ^ ^ 441511 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya di Surga 
terdapat pohon yang jika 
seorang pengendara 
berjalan di bawah 
naungannya selama 
seratus tahun tidak 
mampu 

menyeberanginya. 
Apabila kalian 
menghendaki maka 
bacalah: "Dan naungan 
yang terbentang luas dan 
air yang tercurah" (QS. 
Alwaqi'ah 30-31). Abu 
Isa berkata; ini adalah 
hadits hasan shahih, dan 
di dalam bab tersebut 
dari Abu Sa'id. 


3216 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'd] 
dari [Amr bin Al Harits] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





f.\ a-oill (jjj LiS Lgclljjl 
1 afr^j La ajunij L-^J^J 
^ ir- jjl (JULaLc. <jLa J"' 1 '*- 

J i (Jll j jj.liij ' "'J la 

frl it'nW jjj LiS LgC-LiijIj 

ClLkjJllI ^ 4£- jj jill 

(JS (jjj L« ciiLijjJIj 

^a^jVlj c-LaLJI (jlJ LaS 


dari [Darraj] dari [Abu 
Al Haitsam] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri 
radliallahu 'anhu] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
firmanNya: "Dan kasur- 
kasur yang tebal lagi 
empuk."(QS. Alwaqi'ah 
34), Beliau berkata: 
"Tingginya seperti 
antara langit dan bumi, 
dan perjalanan antara 
keduanya selama lima 
ratus tahun." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Risydin. Dan 
sebagian ahli ilmu 
berkata; makna hadits ini 
adalah tingginya seperti 
jarak antara langit dan 
bumi. Beliau bersabda: 
"Tinggi kasur-kasur 
yang tebal dan empuk di 
dalam beberapa tingkat 
dan jarak antara setiap 
dua tingkat seperti antara 
langit dan bumi." 


3217 


Ljlla jj 1 LiiAk 
(JjjIjjjI LiUa Ixa « (jj jjjj^a 11 
.Ije. L5 j\ jc. ( _ s ic > il ^JC- (jC. 

AjIc. A«l ^jl-a l] jj^J JLalll 

(jjljii ^jSi Jli (Jjj^Sj 

liS -a ijj liSj liS £ jij Ljjlii 

^2 o ~ . i ^ 1* - 

" «J» i 1 i 1 1 jr. jj i 
JiMjiul j.« S/l Ir.j^ji 

Ajc. (_5jjj1I (jUiui al jjj 

4jl9jJ £jj fij^j ^Ac- jC ^aLjiII 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari [Abdul 
A'la] dari [Abu Abdur 
Rahman] dari [Ali 
radliallahu 'anhu], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
mengenai ayat: "Kamu 
mengganti rezki (yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Allah berikan) dengan 
mendustakan Allah." 
(QS. Alwaqi'ah 82), 
Beliau bersabda, maksud 
ayat tersebut: "Ujud 
syukur kalian dengan 
cara mengatakan; kami 
diberi hujan karena 
bintang ini dan ini." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib shahih, kami 
tidak mengetahuinya 
sebagai hadits marfu' 
kecuali dari hadits Israil. 
Dan hadits tersebut 
diriwayatkan oleh 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abdul A'la] dari [Abu 
Abdur Rahman As 
Sulami] dari [Ali] seperti 
itu dan ia tidak 
memarfu'kannya. 


3218 


(jj (jjLiaJI jLaC. jjI Qj^a 
LjjJLa (_j jj_J-all ^cl^iJI Clli^)^ 
QC- b, njr- (jj ^juj^j-o (jC. AJ^j 
alii (^aj (jc- U^' j5 

iil ^jii-a J (Jlalta Ait 

(jAlilijl Ul <1j3 alLij Ajlc 
^^iUl <"ll 1*1 all (j-a (jl (Jll g.1 ui'll 
\ u)«r. jM ax. Uilll ^ji (jS 

(.A '..if. ji| £]1S 1 "»^J 

(j-o VI It j3^>i Ai jaj V s-y^- 

^tji^Aj a 1 (jj ^tjiyA CJJi^A 

AjSUjIi (jUi (jj jjj o^jjc. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ammar Al Husain bin 
Huraits Al Khuza'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Musa 
bin 'Ubaidah] dari 
[Yazid bin Aban] dari 
[Anas radliallahu 'anhu], 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
mengenai firmanNya: 
"Sesungguhnya Kami 
menciptakan mereka 
(bidadari-bidadari) 
dengan langsung." (QS. 
Alwaqi'ah 35), Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya wanita- 
wanita yang diciptakan 
di dunia menjadi wanita- 
wanita tua yang matanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sering mengeluarkan air 
mata dan kotor." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. Kami 
tidak mengetahuinya 
sebagai hadits marfu' 
kecuali dari hadits Musa 
bin 'Ubaidah, sementara 
Musa bin 'Ubaidah dan 
Yazid bin Aban Ar 
Raqasyi adalah dua 
orang yang didha'ifkan 
dalam hadits. 



3219 



(jj AjjULi <_1J _jjl Ujia. 

(_g". I J ^jl (jC (j1 J Ljj (jC. ^aLiiuA 
(Jlii (JjAjC (jjl (jC <La^)5ic (jC 
U^ic Atll iJaj jjl (Jtii 

1UJ uS (Jll ■ " U Jl5 jil (J JJulJ 

ic j Cj51Lija1I j Ajialjll j j jA 
(jlaj ijS (juSu'MI IjIjj (jjUl Luj 
(jj^i^ * - ij la !.iA u \ njr- ^jI 
(jjl (j-a <3^)«j V ^-IJ^C 

LSJJJ **-?-J^' L>° X' (J"^ 1 
(jc CLyAkll IjlA ^jl 1/1 (jj ^Ic 
j^aj 4 £ia ^1 (jc J;-" i "I ^1 
(jc (3=^1 ^1 (jc cSjjj I^A 

(j« s-^jjji 'ajjjiAA ^1 
(jc (jlUc (jj jij jjl <_£jjj 

(jc <U j5Lc (jc (3=^[ ts^l 
■ - \; la jaj ^.1..: j 4 Mo ill 
^pjj jLlj (ja i al ^1 (jc (jliiki 
lillij lijAa. (_>uuc (jjl (jc 
jjl UJ la (_£ j^>jJI ^-iljjJI (jj ^LjiIa 
t_^^. (jj jSj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Syaiban] 
dari [Abu Ishaq] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; Abu 
Bakr radliallahu 'anhu 
berkata; wahai 
Rasulullah, aku telah 
beruban. Beliau 
bersabda: "Aku telah 
dibuat beruban oleh 
Surat Hud, Al Waqi'ah, 
Al Mursalat, Amma 
yatasaa aluun, serta 
idzasysyamsu 
kuwwirat." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Ibnu Abbas 
kecuali dari sisi ini. Dan 
[Ali bin Shalih] telah 
meriwayatkan haidits ini 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abu Juhaifah] seperti 
ini. Dan telah 
diriwayatkan dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Maisarah] sebagian dari 
hadits ini secara mursal. 
Dan [Abu Bakr bin 
'Ayyasy] telah 
meriwayatkan dari [Abu 
Ishaq] dari [Dcrimah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
hadits Syaiban dari Abu 
Ishaq dan ia tidak 
menyebutkan padanya 
dari Ibnu Abbas; telah 
menceritakan hal 
tersebut kepada kami 
[Hasyim bin Al Walid 
Al Harawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr 
Ayyasy]. 



3220 



(jjijjj Qj la I A^l j ^ it a\\ 
IjlA Jll ^1 aJ jlx'jj Alii I 

3a ijli <j jtAj aj j i*3 

iiil \ jlla U (Jjj^j 

t fl^aflS ia ^ J-o J l^^Q-v ^ t a'q , n 
l^iLj aSLj ^ (jjj^i (3* (3^ 

^Sjjj Jla ^ I aJ auI I jlla 
I jllI lillj (j^ ^ (Jjj^ (3* t3^ 

(jj j3 (jli (Jlj ( ilc. I Aj jaj j j iill 
a^jjmifl 1 ^ ^ (jje-LoLj 
^jj-u ^c. AuLj AjLg (j"^ 

Lci£ (jjg.1 gist (3^ (j-AJ Clll^ol iojai 
(3& (31j s-LaUl (JJJ 

auI I jlla i21]js (j^ L« Ojj^j 
i2Uj (jl^ (3^ J^JJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdu bin 
Humaid] dan orang lain 
tidak hanya satu 
sementara maknanya 
adalah satu, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban bin 
Abdur Rahman] dari 
[Qatadah], ia berkata; 
telah bercerita [Al 
Hasan] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
ketika Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang duduk 
bersama para 
sahabatnya, tiba-tiba 
datang awan kepada 
mereka. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Apakah kalian tahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^XJ »1 O^^)*^^ 

(jjj^J (JA (Jls aJ (jj^LaLill (jjj 
UJ' ^.l)' ^f 1 ^ ^ C5"^" AjLo 

Clu^a IjlA Lujc. jjI (Jla -Luc 
AA (j^i i-JjjC- 

- *?': - "' , • »- 

t— UjaJl IjlA jjaJI (JaI O^xli 
M ^ic. ^jic. JajA Lijj I jllla 



apakah ini?" Kemudian 
mereka berkata; Allah 
dan rasulNya lebih tahu. 
Beliau berkata: "Ini 
adalah awan, ini adalah 
mendung yang akan 
menyirami bumi, Allah 
tabaraka wa ta'ala 
menggiringnya kepada 
suatu kaum yang tidak 
bersyukur kepadaNya 
dan tidak berdoa 
kepadaNya." Beliau 
bersabda: "Tahukah 
kalian apa yang ada di 
atas kalian?" mereka 
berkata; Allah dan 
RasulNya lebih tahu. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya itu 
adalah raqi' (nama langit 
dunia) yaitu atap yang 
dijaga, serta gelombang 
yang tertahan." 
Kemudian beliau 
bersabda: "Tahukah 
engkau berapa jarak 
antara kalian dan langit 
tersebut?" mereka 
berkata; Allah dan 
rasulNya lebih 
mengetahui. Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya di atas 
hal itu terdapat dua 
langit, jarak diantara 
keduanya adalah 
perjalanan lima ratus 
tahun." Hingga beliau 
menyebutkan tujuh 
langit, jarak antara setiap 
dua langit seperti jarak 
antara langit dan bumi. 
Kemudian beliau 
bersabda: "Tahukah 
kalian apa di atas hal 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tersebut?" Mereka 
berkata; Allah dan 
RasulNya lebih 
mengetahui. Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya di atas 
hal tersebut terdapat 
'Arsy dan diantara Arsy 
dan langit setelah itu 
adalah jarak antara dua 
langit." Kemudian beliau 
bersabda: "Tahukah 
kalian apa yang ada di 
bawah kalian?" Mereka 
berkata; Allah dan 
RasulNya lebih tahu. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya di 
bawah kalian adalah 
bumi." Kemudian beliau 
bersabda: "Tahukah 
kalian apa yang ada di 
bawah hal tersebtu?" 
mereka berkata; Allah 
dan RasulNya lebih 
tahu. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya dibawah 
bumi terdapat bumi lain, 
di antara keduanya 
berjarak perjalanan lima 
ratus tahun." Hingga 
beliau menyebutkan 
tujuh bumi, jarak antara 
setiap dua bumi adalah 
perjalanan lima ratus 
tahun. Kemudian beliau 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwa Muhammad di 
tanganNya, seandainya 
kalian mengulurkan tali 
kepada seeorang ke 
tanah yang paling 
bawah, niscaya akan 
turun di atas Allah." 
Kemudian beliau 
membacakan ayat: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Dialah Yang Awal dan 
Yang Akhir Yang Zhahir 
dan Yang Bathin; dan 
Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu." (QS. 
Alhadid 3) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib dari sisi 
ini. Ia berkata; dan 
diriwayatkan dari Ayyub 
dan Yunus bin 'Ubaid 
serta Ali bin Zaid 
mereka berkata; Al 
Hasan tidak mendengar 
dari Abu Hurairah. Dan 
sebagian ahli ilmu 
mentafsirkan hadits ini, 
mereka berkata; 
sesungguhnya tali 
tersebut turun di atas 
ilmu Allah, kemampuan 
dan kekuasaanNya. Ilmu 
Allah, kemampuan serta 
kekuasaanNya ada di 
segala tempat dan Dia 
berada di atas 'Arsy 
sebagaimana yang telah 
Dia sebutkan di dalam 
KitabNya. 



3221 



' a ^jj A ialud ^)C. ^jl-LoJ 

^] La ^La^ (j-a diiijl 

(jl_ija-aj Uala (_£ JJt *^-SjJ 

Lgj-a C_llx-ai ^jl ^j-a ^jLwa-aj 
Ail Clllj Ikj LaJJJS ^.y^ 
^3 ^ jlk ffijjall 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] serta [Al Hasan 
bin Ali Al Hulwani] 
maknanya adalah satu. 
Mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Muhammad bin 
Amr bin AthcT] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Salamah bin 
Shakhr Al Anshari], ia 
berkata; aku adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



a jjiia alLij AjIc illl ^gHa 

(J*aj V <uilj V I jllsa <_5 jib 
jl ji ja iLa l)jjj u' <— sj^" 

1 iilo ^ q \ \ a \ 1 a ^ ^j2a j AjIo 
^llali dijl t . ift jl (j^Jj Ia jlc- 

ClyjU Cja»jal (Ji! i211 Ijj La 
(211 jj Cjjl (Jlaa <_£ jia. Ajjja.ll 

Cila i21Ijj cjjl i21Ijj IjI ciiia 
Li! cjia illl cA\ (Jla illl. IjI 
■JlL Iji j^ila I j IjI U j lillli 
(jjjc. I Jla lillll jjLLa ^la ijl 

^^iLic AjiiLa '"'.'j''— 8 (Jli ^J 

^aJLj i21j*j («j3!j V ■ - ilia csjjj 
jjjjg ui ^.^1 Jla Ia jjc- lillil V 

^j;! La] (Jftj (J J*"J ^ '"'^ 

^jllj Cjia 1 lla I a " jJJ ■ a -» lata 
a^ft 1 Vi\ ll \ Vi < ^ j-v \ \ j C^Ijxj 

tl ia jl Jla £l2ic. L\l La ^ ulL j 

(JJjj ^jjj Aa jj-a (— laLLa 

^fe -» U U iSSjS I l^ai jlla aJ jaa 

(j*'iml (jjJhliLd (jJJ^J li»»u j l^J-a 

(Jla (2UUc ^jic. j ojjILij 
dilij < " ilia (_s-^j5 c'it^. ja 

(_j! jl! ijjjij (jjjJall j»£ lie 

iiil ^'^* (Jj^j •^ £ - '"'^f 33 

J jii ASjjIIj AjLjjiII ^iluj AjIc 

Ia jiaja ^Jl Ia jiaila ^SffiiLaj 

(juia. ' -JJ la lift iajf- jj! 
^1 jLLlI jj jLajL " Laa ^ (Jla 
j - ^ i a jj A jaluj j-a (_£jjc. ^<uni 
(Jlijj j-^. . ^ jjj A al l ji (Jliij 
jjC t . i\jl| ^a j ja-i-a jj jLaluj 
(jujl ol jJal (^Aj ' ^ Aj^aa. 
ClLalLall jj 



seorang laki-laki yang 
diberi kemampuan untuk 
melakukan jima' yang 
tidak diberikan kepada 
orang selainku. 
Kemudian setelah Bulan 
Ramadhan masuk, aku 
menzhihar isteriku 
hingga Bulan Ramadhan 
selesai agar aku tidak 
menggaulinya pada 
malam hari. Kemudian 
aku melakukan hal 
tersebut berturut-turut 
hingga mendapati siang 
hari sementara aku tidak 
mampu untuk 
meninggalkan. 
Kemudian tatkala ia 
melayaniku pada suatu 
malam tiba-tiba 
tersingkap sesuatu 
darinya, lalu aku 
menggaulinya. 
Kemudian pada saat pagi 
hari aku pergi kepada 
kaumku dan 
mengabarkan beritaku 
kepada mereka. Aku 
katakan; Ayo pergilah 
bersamaku kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga 
aku beritahukan 
perkaraku kepada beliau. 
Kemudian mereka 
berkata; Tidak, demi 
Allah, kami tidak akan 
melakukannya. Kami 
khawatir akan turun Al 
Qur'an mengenai kami 
atau Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbicara 
mengenai kami yang 
aibnya tetap ada pada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kami. Akan tetapi 
pergilah kamu dan 
lakukan sekehendakmu. 
Kemudian aku keluar 
dan mendatangi 
Rasulullah serta 
memberitahukan 
mengenai beritaku. Lalu 
beliau berkata: "Apakah 
engkau melakukannya?" 
Aku katakan; saya 
melakukannya. Beliau 
berkata: 'Apakah 
engkau melakukannya?" 
Aku mengatakan; saya 
melakukannya. Beliau 
berkata: 'Apakah 
engkau melakukannya?" 
Aku mengatakan; saya 
melakukannya. Ini saya, 
maka tegakkanlah 
hukuman Allah 
kepadaku, karena 
sesungguhnya aku akan 
bersabar untuk itu. 
Beliau berkata: 
"Bebaskanbudak!" 
Salamah bin Shakhr 
berkata; lalu aku 
menepuk permukaan 
leherku dengan 
tanganku. Kemudian aku 
katakan; "Tidak, demi 
Dzat yang mengutusmu 
dengan kebaikan, aku 
tidak memiliki, selain itu 
sajalah." Beliau berkata: 
"Berpuasalah dua 
bulan!" Aku katakan; 
wahai Rasulullah, 
Bukankah yang 
menimpaku tak lain 
kecuali terjadi ketika 
berpuasa?. Beliau 
berkata: "Berilah makan 
enam puluh orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



miskin!" aku katakan; 
demi Dzat yang 
mengutusmu dengan 
kebenaran, sungguh 
kami bermalam dalam 
keadaan tidak memiliki 
makanan. Beliau 
berkata: "Kalau begitu, 
sana pergilah kepada 
penjaga Shadaqah Bani 
Zuraiq, suruh ia 
memberi untukmu dan 
berilah makan enam 
puluh orang miskin satu 
wasaq kurma, kemudian 
gunakan sisanya untuk 
membantu dirimu dan 
keluargamu." Salamah 
bin Shakhr berkata; 
kemudian aku kembali 
kepada kaumku dan 
mengatakan; aku telah 
mendapatkan 
kesempitan dan 
komentar-komentar yang 
buruk di sisi kalian, 
sebaliknya kudapatkan 
di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kelapangan 
serta berkah. Beliau 
memerintahkan agar aku 
diberi sedekah kalian, 
maka serahkan sedekah 
tersebut kepadaku. 
Kemudian mereka 
menyerahkannya 
kepadaku. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 
Muhammad berkata; 
Sulaiman bin Yasar 
menurutku tidak 
mendengar dari Salamah 
bin Shakhr. Ia berkata; 
ada yang mengatakan; ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah Salamah bin 
Shakhr ada yang 
mengatakan; Salman bin 
Shakhr. Dan dalam bab 
tersebut dari Khaulah 
binti Tsa'labah, ia adalah 
isteri Aus bin Ash 
Shamit. 



3222 



Jll ^jlliaJ V Cilia I jlilJ 

Jla <i jiikj V ciila jlip ' tLaja 
liA jJ t2jj] Jla 'ojj*i ciila ^£a 
(jjj I jiiaii (jl IjflLjill ciiljia Jla 
Jla ciilaiLa ^Ij^j Is'^i 
Jla4JaVl sja (Jc- ^iil ^jja 

l_Jjje U-^^ ' "'J ^ I^A 
(j-o SjJJUbU (jjj (.^j*^ m 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah Al Asyja'i] 
dari [Ats Tsauri] dari 
[Utsman bin Al 
Mughirah Ats Tsaqafi] 
dari [Salim bin Abu Al 
Ja'd] dari [Ali bin 
Alqamah Al Anmari] 
dari [Ali bin Abu 
Thalib], ia berkata; 
tatkala turun ayat: "Hai 
orang-orang beriman, 
apabila kamu 
mengadakan 
pembicaraan khusus 
dengan Rasul hendaklah 
kamu mengeluarkan 
sedekah (kepada orang 
miskin) sebelum 
pembicaraan itu." 
(QS.Almujadilah 12), 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Bagaimana pendapatmu 
dengan satu dinar?" Saya 
katakan; mereka tidak 
akan mampu. Beliau 
berkata: "Setengah 
dinar?" saya katakan; 
mereka tidak akan 
mampu. Beliau berkata: 
"Berapa?" Saya katakan; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







seberat satu biji gandum. 
Beliau mengatakan: 
"Sungguh engkau adalah 
orang yang remeh 
temeh." Ali berkata; 
kemudian turunlah ay at: 
"Apakah kamu takut 
akan (menjadi miskin) 
karena kamu 
memberikan sedekah 
sebelum mengadakan 
pembicaraan dengan 
Rasul? Maka jika kamu 
tiada memperbuatnya 
dan Allah telah memberi 
taubat kepadamu maka 
dirikanlah shalat, 
tunaikanlah zakat, 
taatlah kepada Allah dan 
Rasul-Nya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan." 
(QS. Almujadilah 13), 
Ali berkata; karenaku 
Allah memberikan 
keringanan kepada umat 
ini. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, 
sesungguhnya kami 
mengetahuinya dari sisi 
ini. Sedangkan makna 
perkataannya; sya'irah 
yaitu seberat satu biji 
gandum dari emas. Abu 
Al Ja'd namanya adalah 
Rafi'. 


3223 


auI 1 jlla IjiA U (Jjj^j (3* 

(JlJ Alii ^jj lj alia ale.) <] _JJ-UJJ 

sjlj iSSj lis <kJ3 V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] dari 
[Syaiban] dari [Qatadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
Malik] bahwa seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Ulc. auI (j-^a (^fi CP 

-l^ki a^jlo alia I jl <21]j lj& nlljl 

Uj i^l^ii. i21 jiU> lilj Jla ciila 

IjlA ui_;r. jji Jll Alii 4-j lillkj II 



Yahudi datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam serta para 
sahabatnya kemudian 
mengatakan; As Saamu 
'alaikum. Kemudian 
orang-orang menjawab. 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Tahukah 
kalian apa yang ia 
katakan ini?" Mereka 
berkata; Allah dan 
RasulNya lebih 
mengetahui wahai Nabi 
Allah. Beliau berkata: 
"Tidak, akan tetapi ia 
mengatakan demikian 
dan demikian, tolong 
ringkuslah si yahudi itu 
kepadaku." Kemudian 
mereka pun meringkus si 
yahudi dan diseret ke 
hadapan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Beliau 
menginterogasinya 
dengan bertanya: 
'Apakah engkau 
mengatakan; As Saamu 
'alaikum?" (kematian 
untuk kalian)? Ia 
berkata; ya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata di saat 
itu: "Apabila salah 
seorang dari ahli kitab 
mengucapkan salam 
kepada kalian maka 
katakan; 'alaika maa 
qulta." (bahkan untuk 
mu yang kau ucapkan 
itu) Beliau membaca 
ayat: "Dan apabila 
mereka datang 
kepadamu, mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengucapkan salam 
kepadamu dengan 
memberi salam yang 
bukan ditentukan Allah 
untukmu." (QS. 
Almujadilah 8), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3224 


1 ^ A)jl ^ i '^^J ^)JftC. (jjl (jC. 
Ajlt Atll A>jl (J J^J (jj^)^^ 

^j'jij <&l (jjjjs L^J j'-^il 

IjlA ^ unr- jjl Jlii (jjluiUll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar radliallahu 
'anhuma], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membakar pohon kurma 
Bani An Nazhir, dan 
menebanginya dan 
pohon tersebut ada di Al 
Buwairah. Kemudian 
Allah menurunkan ayat: 
'Apa saja yang kamu 
tebang dari pohon kurma 
(milik orang-orang kafir) 
atau yang kamu biarkan 
(tumbuh) berdiri di atas 
pokoknya, maka (semua 
itu) adalah dengan izin 
Allah; dan karena Dia 
hendak memberikan 
kehinaan kepada orang- 
orang fasik." (QS. 
Alhasyr 5), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3225 


gllaia (jj (jllc- liiiii. ^jl^ac^il 

Luik ( - it jr. (jj — Ujik 

*d)l (Jj3 a i "1 jc. (jjl (jc jjj^ 
(Jla i^J j,^il C5 it A-ajla Ia j aS^jj 

/j <'q. J a\l ^g^a^Ij ^la ill Ajjill 

ijla ^a^jjL .r\ (j^i pit jl^jjjjl (Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad Az 
Za'farani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



~i liLii (Jiill I jj^Ij 

^aA jjlua 

4j1c Alii ^U^i auI (J jjjj ^j" *"*''* 
(j-o 1 '» La3 LajS ul (Ja ^Ij-JJ 

jjj (j-a USjj Laja Liilt (Ja j 

jj-o aJ«ia3 La iiil (J jjli 

( _ s lc <-ajla Ia j < la j' jl AjJ 

liA »inr. jJl (JIMj^I LgJjLal 

(Sj^JJ ^-4^*" (j ' ' ' V 
j aia (jc ' "\; la SI IjlA i 
^1 (jj ■ . u±a (jc. ( - il jr. (jj 
!>U/>a 



(__>jAjc. ^jjl 3c 4j9 jSij ^aJj 

8 - Jl 8 ' 0 ■- ' 8 - f 0 

aluJJ 4Ji& A)jl ^ U^i ^ All ^jC 
> " ); \\ IjlA (Jj» « l ul (jj ^aa a 



Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Habib bin Abu 
'Amrah] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] mengenai firman 
Allah 'azza wajalla: 
'Apa saja yang kamu 
tebang dari pohon kurma 
(milik orang-orang kafir) 
atau yang kamu biarkan 
(tumbuh) berdiri di atas 
pokoknya, maka (semua 
itu) adalah dengan izin 
Allah; dan karena Dia 
hendak memberikan 
kehinaan kepada orang- 
orang fasik." 
(QS.Alhasyr 5), Beliau 
bersabda: Maksud 
Allinah adalah pohon 
kurma. Dan maksud 
untuk menghinakan 
orang-orang fasik 
ialah'Tara sahabat 
menurunkan mereka dari 
benteng-benteng 
mereka." Ibnu Abbas 
berkata; dan mereka 
diperintahkan agar 
memotong pohon kurma. 
Kemudian mereka 
merasa ragu, lalu orang- 
orang muslim berkata; 
kami telah memotong 
sebagian dan 
membiarkan sebagian, 
sungguh kami akan 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; apakah 
kami mendapatkan 
pahala pada apa yang 
telah kami tebang? Dan 
apakah kami 
mendapatkan dosa atas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



apa yang kami biarkan? 
Kemudian Allah ta'ala 
menurunkan ayat: "Apa 
saja yang kamu tebang 
dari pohon kurma (milik 
orang-orang kafir) atau 
yang kamu biarkan 
(tumbuh) berdiri di atas 
pokoknya, maka (semua 
itu) adalah dengan izin 
Allah; dan karena Dia 
hendak memberikan 
kehinaan kepada orang- 
orang fasik." 
(QS.Alhasyr 5), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, dan 
sebagian mereka 
meriwayatkan hadits ini 
dari Hafsh bin Ghiyats 
dari Habib bin Abu 
Amrah dari Sa'id bin 
Jubair secara mursal, 
dan belum menyebutkan 
padanya dari Ibnu 
Abbas. Telah 
menceritakan kepadaku 
hal tersebut [Abdullah 
bin Abdur Rahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Mu'awiyah] dari [Hafsh 
bin Ghiyats] dari [Habib 
bin Abu Amrah] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal. 
Abu Isa berkata; 
Muhammad bin Isma'il 
telah menyebutkan 
dariku. 



3226 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki 1 ] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tilVir. La ' aljalj ^J^J ^13^' 

- ; - '- ; 1. - 1 • - 
^ la 1 a ^j- aa t u.^ IJA 



jjc. N jjjl jA l^aa < (jj 

ilLij AjIc Alii iclt-a (J^J^J 

a £ 0 " a 0 ° "a * - S 

<Lwajj I jjIj I jiOajl (Jlaa 

■ ■ 'I j£ Lji-a 'j» la LjjS (jli ^^a- 
Lik^ka 4j J jjla Lj-La ojAaJ 

UJaa ^lalaSl j ^pJ tall Al^jjW 

is 3La La Cllllla <_llj£JI l _ s ^.jiJl 

i_iu£]l ^ja j^-'^ ulaa i_iu£ jj^i 
(j^ ^2a jA,U (JlJ il il jMl (jjalil jl 
Jh\ J <j UjjU (Jla lg . .-lUr. 

(j^l jA lili alLij <jit iiil ( _ s i-a 



[Fudhail bin Ghazwan] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
seorang laki-laki dari 
kalangan anshar 
bermalam dengan 
kedatangan seorang 
tamu sementara ia tidak 
memiliki makanan 
kecuali makanan untuk 
anak-anaknya. 
Kemudian ia berkata 
kepada isterinya; 
tidurkan anak-anak 
tersebut, dan matikan 
lampu serta hidangkan 
apa yang engkau miliki 
kepada tamu tersebut. 
Kemudian turunlah ayat 
ini: "Dan mereka 
mengutamakan (orang- 
orang Muhajirin), atas 
diri mereka sendiri, 
sekalipun mereka dalam 
kesusahan." (QS. 
Alhasyr ayat 9), hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3227 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[ Amr bin Dinar] dari 
[Al Hasan bin 
Muhammad yaitu Al 
Hanafiyyah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Rafi'], ia berkata; saya 
mendengar [Ali bin Abu 
Thalib] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mengutus kami yaitu 
saya, Az Zubair, dan Al 
Miqdad bin Al Aswad. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ilLij Ajlc. iill ^j-lj-a ^ J ill ^ol 
t^Ii-a ^jJo (jl^J 1 g ' a^JI (j-o (j^l 

* . lilli ^^jjjli il '"'.V"-'* 

Ajt Alii ^ JaJ i . <1 1-4. 11 ^jj ^jic. 
Jjjc l_J^)jJal Alii (J jjuJJ lj csf^ 

La9 Ij^j ^ ud -15 Ajl a 1 ui j 
JaI ^jlc. ^JLl M cJil i^ljjJlj 

^jjl ClySj JSSj j^yaC (JllojjLill 
^1 gj ^ Lull (Jlij £3lj 
?r . ,-1 jj-'i* 1 ' ' - 'j la IjlA i—JUa 

auI 1jc (jj ^>jli.j Cfi- 

I^A j=J CLuAkll liA 2 inr. 
1JC. ^jjl (jt Uliajl JJ 



Beliau berkata: "Pergilah 
hingga kalian sampai di 
lokasi yang namanya 
Raudhah Khakh, karena 
sesungguhnya padanya 
terdapat seorang wanita 
yang membawa sepucuk 
surat lalu ambillah 
darinya dan datangkan 
kepadaku." Kemudian 
kami keluar dan kuda 
kami berlari kencang 
hingga kami sampai 
pada Raudhah Khah, dan 
ternyata kami 
menjumpai seorang 
wanita, lalu kami 
mengatakan; keluarkan 
surat tersebut! 
Kemudian wanita 
tersebut mengatakan; 
aku tidak membawa 
surat. Lalu kami 
mengatakan; sungguh 
engkau mengeluarkan 
surat tersebut atau 
engkau melepas 
pakaianmu ! Ali berkata; 
kemudian wanita 
tersebut mengeluarkan 
surat tersebut dari 
rambut kepangnya 
(Sanggul, gelung). Ali 
berkata; kemudian kami 
meringkus wanita itu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan ternyata 
surat tersebut dari 
Hathib bin Abu Balta'ah 
kepada orang-orang 
musyrik di Mekkah, ia 
mengabarkan kepada 
mereka sebagian urusan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



beliau berkata: "Apa ini 
wahai Hathib?" Hathib 
berkata; jangan terburu 
menghukumku wahai 
Rasulullah! 
Sesungguhnya dahulu 
aku adalah orang yang 
tinggal di antara orang- 
orang Quraisy dan bukan 
dari cucu keturunan 
mereka, sementara 
orang-orang yang 
bersamamu dari 
kalangan muhajirin 
memiliki kerabat yang 
dengan kekerabatan 
tersebut mereka 
melindungi keluarga dan 
harta mereka di Mekkah. 
Dan aku ingin, disaat 
aku tidak memiliki nasab 
pada mereka ini, untuk 
memberi suatu jasa yang 
dengannya mereka dapat 
mempertahankan 
hubungan 

kekerabatanku, dan aku 
melakukan hal itu bukan 
lantaran aku kafir serta 
keluar dari agamaku dan 
bukan lantaran ridha 
dengan kekafiran setelah 
datangnya Islam. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: ia 
benar. Lalu Umar bin Al 
Khathab radliallahu 
'anhu berkata; biarkan 
aku memenggal leher 
orang munafik ini wahai 
Rasulullah! Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Sesungguhnya ia telah 
mengikuti perang Badr, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tahukah kamu 
kemungkinan Allah 
telah melihat kepada 
Ahli Badr dan berkata: 
"Lakukan sesuka kalian, 
sungguh Aku telah 
mengampuni dosa 
kalian?." Ali berkata; 
kemudian turunlah surat 
ini mengenai Hathib bin 
Abu Balta'ah: "Hai 
orang-orang yang 
beriman, janganlah 
kamu mengambil 
musuh-Ku dan 
musuhmu menjadi 
teman-teman setia." (QS. 
Almumtahanah 1), Amr 
berkata; setahuku, Ibnu 
Abu Rafi' adalah 
sekretaris Ali bin Abu 
Thalib. Hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, dan 
padanya dari Umar dan 
Jabir bin Abdullah, dan 
tidak hanya satu orang 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari Sufyan 
bin 'Uyainah seperti ini. 
Dan mereka 
menyebutkan dengan 
redaksi ini: sungguh 
akan engkau keluarkan 
surat tersebut atau 
engkau lepas 
pakaianmu! Dan telah 
diriwayatkan juga dari 
[Abu Abdur Rahman As 
Sulami] dari [Ali] seperti 
hadits ini, sebagian 
mereka menyebutkan 
padanya: sungguh 
engkau mengeluarkan 
surat tersebut atau kami 
akan melucuti 
pakaianmu. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3228 


>/ 6 <* B^ B ' S ' 

alluj AjIc iill ^U.-i Alii (J y-x'j 

IS] ill Jii ^1 tftfb VI 

*dll (J JJ^J A) CllLii La Jli 4jjI 
Vj ol jil JJ alLij 4jlc. iil ^ji-a 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah], ia berkata; 
tidaklah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menguji 
kecuali dengan ayat 
yang telah Allah 
firmankan yaitu: 
"Apabila telah datang 
kepadamu para wanita 
mukmin yang 
membai'atmu...." (QS. 
Almumtahanah 12), 
[Ma'mar] berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya], ia berkata; 
tangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
menyentuh tangan 
seorang wanita kecuali 
wanita yang beliau 
miliki akadnya 
(isterinya). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3229 


^ajl 1 JJ 1a 1 1 ^jj 1 '***- 1 JJ ^ 
auI ajc- (jj Jj jj Ijjik jajaj 

(j 1 JS (J* 1 ^ n.*\| 

XI lVi'i^-v (JU 1 Unj-v 

(j-o Si jJal <Jj1 LajVl 

V (^jJI lis jji-all IjlA La o^LijJI 

V [}* i^'u^iij J I UJ ^yi-nj 

^^jj (jl <&l (J^jjjj L dila (j^jj 

Vj (_5^C- <_5-lc- (^jJaj^l .J3 (j!>la 

Vj (j^jLwaS JaJ ^jl jkla (j^jLwaS 
Jjjj ^C-LjJI (^ji^ ojJp t^r^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin 
Abdullah Asy Syaibani], 
ia berkata; saya 
mendengar [Syahr bin 
Hausyab] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ummu Salamah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Aj Sij VI Sl^ol OJAJljll (j« 

4 j Lac ^1 (jc- 4j3j t_ y^)C (jjji^ 
(jj -IjC (Jla 1 jj ""- Alii ^jJaj 

(jSuill (jj Clljj 



3 s - > its*- ; jr _; 



(jj 4 a3 l ji l^^a 
(_jjii3 Uliik ^jjlj^all ' a i a jj (jj 
^UUI (jj 'jt^i\ (jc LW 



Al Anshariyyah] 
berkata; seorang wanita 
berujar kepada 
Rasulullah; 'Apakah 
kebajikan yang tidak 
layak untuk kami 
durhakai? Beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian menangis dengan 
meratap." Akukatakan; 
"Wahai Rasulullah, Bani 
Fulan telah ikut serta 
meratap atas kematian 
pamanku, dan aku harus 
membalas budi baik 
mereka. Rupanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m menolak 
permohonanku, 
kemudian aku 
mendatangi beliau 
beberapa kali, lalu beliau 
mengizinkanku untuk 
membalas mereka, dan 
tidak melakukan ratapan 
lagi setelah membalas 
mereka, tidak pula atas 
selain pamanku hingga 
saat ini. Tidak ada 
seorang wanitapun 
selainku melainkan ia 
telah melakukan ratapan. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib. Dan padanya 
dari Ummu Athiyyah 
radliallahu 'anha. Abdu 
bin Humaid berkata; 
Ummu Salamah Al 
Anshariyyah adalah 
Asma v binti Yazid bin 
As Sakan. 



3230 



Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syu'aib] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





' o ' * ' '* r * 
ClllLojAll £S«.Li Ijlj <_5-^-*J 

ClijlS Jla jjA jjaJ&l 3 Clil^a.l£_i 
Mil g^U^i ^ . Cllili. lij si^all 
La *&lLi 1 ^bI^j ajj aLoi A-iic- 
La (^jj (>a*J (j? <— "^J 3 - 

JlagJ jjj^j Mi W*- ^] '"'f J 4- 

* : %' • - ' *f 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin Ar Rabi'] 
dari [Al Agharr bin Ash 
Shabbah] dari [Khalifah 
bin Hushain] dari [Abu 
Nashr] dari [Ibnu Abbas] 
mengenai firman Allah 
ta'ala: "Apabila datang 
berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan 
yang beriman, maka 
hendaklah kamu uji 
(keimanan) 
mereka."(QS. 
Almumtahanah 10), la 
berkata; seorang wanita 
apabila datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk masuk 
Islam beliau 
menyumpahnya dengan 
nama Allah untuk 
mengatakan; aku tidak 
akan keluar (rumah) 
hanya karena kemarahan 
suamiku, aku tidak 
keluar rumah kecuali 
karena alas an mencintai 
Allah dan RasulNya. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib. 


3231 


(ji^jll ^JC- (jj Alii ^JC. Lu^k 

(—AaJLal jj^i iJjallll ^5liu 
ilLij <j1c Mil (J ^a^J 

jLac-Vl ^I>u jJ Lto lijSljja 
Mil J jiU oULutl Mil i_ikl 

Clllj-aLill (J La All ^fui (J-*J 

1 jiil (JjjJI t*$ Lj ^aJI 
Mil ^JC- (jll (jjlaiii V La (jjl jii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdur Rahman] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
dari [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abdullah bin Salam], ia 
berkata; kami beberapa 
orang dari sahabat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian kami saling 
berbincang-bincang, 
kami berkata; Duh 
seandainya kami 
mengetahui amalan 
apakah yang paling 
dicintai Allah ta'ala 
niscaya kami akan 
mengamalkannya. 
Kemudian Allah ta'ala 
menurunkan ayat: 
"Telah bertasbih kepada 
Allah apa saja yang ada 
di langit dan apa saja 
yang ada di bumi; dan 



Dia-lah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. Wahai orang- 
orang yang beriman, 
kenapakah kamu 
mengatakan sesuatu 
yang tidak kamu 
kerjakan? Amat besar 
kebencian di sisi Allah 
bahwa kamu 
mengatakan apa-apa 
yang tidak kamu 
kerjakan. (QS. Ashshaff; 
1-2), Abdullah berkata; 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

membacakannya kepada 
kami. Abu Salamah 
berkata; kemudian Ibnu 
Salam membacakannya 
kepada kami. Yahya 
berkata; kemudian Abu 
Salamah 

membacakannya kepada 
kami. Ibnu Katsir 
berkata; kemudian Al 
Auza'i membacakannya 
kepada kami dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ajc Ijjj^I J^^ (jJ tj^- IjJAi. 

(J jjuij lie. U£Jll »JJjA 
Cll] jjl (JJ^ (^^J Ajlc ^ u^'^* 
Lais Uk!>lja <«Jttaj| ajjjyu 
ff^ lji=Jj La] ^j-a (JiJ^-'j 

jii AJiKj ill lii iji^Jj ^ (jjiii 

£jjaj3 (JlJ lilS ^.uijlall (jLalLij 
^Unj AjIc iill (J JJJJ 

0A11 

lW JJ%^J* (j-? <34»-J 'UjLuJ 
ii j3 (JJ JJJJ <^Aa Ajj 
Alt Jj-a •ULui AJujiI I'ljiti jjlj 
jjl (Jll 4A) (^jAa * llaJa jjj 
lie. j ^-yjt *— ij-la Ia* ^ unr- 

AaJI 

(j! (jt iJliiAkll IjlA jj AS j 



Muhammad 

membacakannya kepada 
kami. Abdullah berkata; 
kemudian Ibnu Katsir 
membacakannya kepada 
kami. Abu Isa berkata; 
Muhammad bin Katsir 
telah diselisihi dalam 
sanad hadits ini dari Al 
Auza'i. dan [Ibnu Al 
Mubarak] telah 
meriwayatkan dari [Al 
Auza'i] dari [Yahya bin 
Abu Katsir] dari [Hilal 
bin Abu Maimunah] dari 
[AthcT bin Yasar] dari 
[Abdullah bin Salam] 
atau dari [Abu Salamah] 
dari [Abdullah bin 
Salam]. Dan [Al Walid 
bin Muslim] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Al Auza'i] seperti 
riwayat Muhammad bin 
Katsir. 



3232 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far] telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsaur bin Zaid Ad Dili] 
dari [Abu Al Ghaits] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; kami berada di 
sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika telah 
diturunkan Surat Al 
Jumu'ah, kemudian 
beliau membacanya. 
Tatkala beliau telah 
sampai pada perkataan: 
"Dan (juga) kepada 
kaum yang lain dari 
mereka yang belum 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berhubungan dengan 
mereka. Dan Dia-lah 
Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana." (QS. 
Aljumah 3), Seorang 
laki-laki berkata; wahai 
Rasulullah, siapakah 
mereka yang belum 
berhubungan dengan 
kita? Kemudian beliau 
tidak menjawab 
sementara Salman Al 
Farisi bersama kami. 
Abu Hurairah berkata; 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
tangannya kepada 
Salman dan berkata: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
ada di tanganNya, 
seandainya keimanan itu 
berada di gugusan 
bintang, niscaya akan 
diambil oleh orang- 
orang. Diantara mereka 
adalah Tsaur bin Zaid 
Madani, dan Tsaur bin 
Yazid Syami, Abu Al 
Ghaits namanya adalah 
Salim mantan budak 
Abdullah bin Muthi' 
Madani, yang ia adalah 
orang yang tsiqah." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib, dan 
Abdullah bin Ja'far 
adalah ayah Ali bin Al 
Madini, ia telah 
didha'ifkan oleh Yahya 
bin Ma'in. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari selain sisi 
ini. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3233 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hushain] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir], ia berkata; ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
pada hari Jum'at dengan 
berdiri, tiba-tiba 
rombongan unta 
Madinah yang 
membawa barang 
datang, kemudian para 



sahabat bersegera 
menyambutnya hingga 
tidak ada yang tinggal 
kecuali dua belas orang, 
diantara mereka adalah 
Abu Bakr, serta Umar. 
Dan turunlah ayat: "Dan 
apabila mereka melihat 
perniagaan atau 
permainan, mereka 
bubar untuk menuju 
kepadanya dan mereka 
tinggalkan kamu sedang 
berdiri (berkhutbah)." 
(QS. Aljumah 11), Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hushain] 
dari [Salim bin Abu Al 
Ja'd] dari [Jabir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Abu Isa berkata; ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah hadits hasan 
shahih. 



3234 



auI ^jc tlla aLj l _ 5 -ac- i-a CllAlla 

i • " J « f 

<&l J jjjj Ait (j-i jc I jSajj V 

tfrLa ^C^/l ;ja j3 AAjAall 
j£a9 ^J«J liUj Clj5iA9 £)iVl 
Alii ^ylla ^ J 113 ls mC. lillj 
ijjl ^lin ^/'^ c^f^-AS iLj 

Alt pLij 4j1c. iil ^ALa 

Sll ^jiLa .ail J J^"J tff^^ ' 



iii C5 i-a ^iii (U jijj litis (ji 

iil (J^^ lAbLaj alluj AjIc 

lA4 ^ unr- jjl jlaSaA-a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israil] dari 
[Abu Ishaq] dari [Zaid 
bin Arqam], ia berkata; 
saya bersama pamanku, 
kemudian saya 
mendengar Abdullah bin 
Ubai bin Salul berkata 
kepada para sahabatnya; 
janganlah kamu 
memberikan 
perbelanjaan kepada 
orang-orang (Muhajirin) 
yang ada disisi 
Rasulullah hingga 
mereka bubar 
(meninggalkan 
Rasulullah). 
Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke 
Madinah, benar-benar 
orang yang kuat akan 
mengusir orang-orang 
yang lemah dari 
padanya. (QS. 
Almunafiqun 7-8), 
Kemudian aku 
bertahukan hal tersebut 
kepada pamanku dan 
pamanku 

memberitahukan hal 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggilku 
lalu aku menceritakan 
hal tersebut kepada 
beliau. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



1 uo \ jj 1a 1 ^jj jj& 1 jj *w 

^jC. (Jjjl^)jujl ^jC. ^g-wj^ii (jj Jdll 



'alaihi wasallam 
mengirim utusan kepada 
Abdullah bin Ubai serta 
para sahabatnya. Lalu 
mereka bersumpah 
bahwa mereka tidak 
mengatakannya. Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendustaiku, dan malah 
mempercayainya 
(Ubbay), sehingga ada 
sesuatu yang 
membuatku terpukul 
yang tidak menimpaku 
sebelumnya. Kemudian 
aku duduk di rumah, lalu 
pamanku berkata; 
engkau tidak 
menghendaki kecuali 
agar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mendustakanmu serta 
memurkaimu. Lalu 
Allah ta'ala menurunkan 
ayat: "Apabila telah 
datang orang-orang 
munafik...." (QS. 
Almunafiqun. 1), 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengirim 
utusan kepadaku dan 
membacakan ayat 
tersebut kemudian 
berkata; sesungguhnya 
Allah telah 

membenarkanmu. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



aiiuj Ajit ill (J J^J 

l_ll^)tVI (j-a (_>ul-il LuLa (j"J 

m'j^^I lj^j ^ 

iUua ^jl^tVI (jjljys ^jl a Lai 

a a ^j^a. (J* a ijg (_ua^o^JI 

ij-? J^ AjLLLal 

aLoj t _ r i.jl3 Ijjljtl jl LajVl 
^tAj (jl ^-IJ'n'il 4jiiL 

£3j3 «.La]l (J^aUa ^JJjli 
Lgj (1 ijTVi a <iluia ^jl^tVI 
Alt ^l! >A % IsJ' LajVl 

sjjila (jjaaliill JJ j <^jI (jj *&l 

Alt tl b xj AjLkjLal (j-o (jlSj 

^jic. I jsijj V Jl! p y ill 

I jjJaail ls A2l Jh\ J^&jjjj Ait (j-a 
jlll (_5-ij-a j3ll J^cajj^j UJ^J' ^ ? 

lac. JUi9 g l * al l lie alla j A it 

^ < Alt (j-a 1^ r%iQ )| 

I jl ill 

3* j£Ul! gUlaL llaaJa I jjll 
jjj] 4jLa_i-aV Jls gJ oAit (j-aj 
(j^^Lil 4AjAaJI J J Lka. J 
Ulj Ajj Jl! JiVl L^ia jtVl 

ill ^ji-a il J JJ^J t — *Jj 
^jl (jj *llll Alt CAt ainl alljij 
jjil! (jBajl! ^j-at tll_jji.t! 
pluj 4jlt ill ( -5 it-a Alii J jjjj 
ill <_ s ALa <&l J jjjj jLijl! 
Jl! illj ' alai alia j 4jlt 
<jlt ill (^glLa il J jjoij AJALai 

J jLij illiia Jl VI ClJljl La JU! 
liljASj aluij 4jlt il C5 lLa ill 
(j-o <^lt <3-! (jjilluill j 

1 <UJj3 Jl! Akl ^git gj La ^jJI 

ill jai ailuj Ajlt ill ^ U^i ill 
Jli La! ^fLj iiU^a^ ^ij 
UjAll igk Alkll Ujj J (jl ^^ujj 

Jl! U Jll! (j-^J jij Ui Jl p 

Ajit ill ^jij-a ill J jLi'j ilU 
Ail VI lipj J Jl! La Cilia ^Lij 



kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israil] dari 
[As Suddi] dari [Abu 
Sa'd Al Azdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Arqam], 
ia berkata; kami 
berperang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
terdapat beberapa orang 
badui yang bersama 
kami, kemudian kami 
bersegera menuju 
kepada sebuah air, 
sementara orang- orang 
badui mendahului kami 
mendatangi air tersebut, 
dan seorang badui 
mendahului para 
sahabatnya. Kemudian ia 
memenuhi telaga 
tersebut dan meletakkan 
bebatuan disekitarnya, 
dan meletakkan 
tumpukan kulit di 
atasnya hingga para 
sahabatnya datang. Zaid 
bin Arqam berkata; 
kemudian seorang laki- 
laki anshar mendatangi 
orang badui tersebut dan 
mengendorkan tali 
kendali untanya agar 
dapat minum, namun 
orang badui tersebut 
enggan untuk 
membiarkannya lalu ia 
menyingkirkan bebatuan 
yang ada di sekitar air, 
kemudian orang badui 
tersebut mengangkat 
kayu dan memukulkan 
ke kepala orang anshar 
tersebut, sehingga 
melukainya. Kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



<U Cilia j-ic 1 1j _>^jI Jlaa 

liklLai lila jij JjS (Jia 



ia datang kepada 
Abdullah bin Ubai 
pemimpin orang-orang 
munafik yang dahulunya 
ia adalah termasuk 
diantara sahabatnya, lalu 
orang tersebut 
memberitahukan 
kasusnya. Maka 
Abdullah bin Ubai 
marah kemudian ia 
berkata; janganlah kamu 
memberikan 
perbelanjaan kepada 
orang-orang yang ada 
disisi Rasulullah hingga 
mereka bubar 
(meninggalkan 
Rasulullah) (yang ia 
maksud adalah orang- 
orang badui). Mereka 
menghadiri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika makan 
kemudian Abdullah 
berkata; apabila mereka 
telah bubar dari sisi 
Muhammad maka 
datanglah kepada 
Muhammad dengan 
membawa makanan 
hingga ia dan orang 
yang bersamanya 
makan. Kemudian 
Abdullah bin Ubbay 
berkata kepada para 
sahabatnya; 

Sesungguhnya jika kita 
telah kembali ke 
Madinah, benar-benar 
orang yang kuat akan 
mengusir orang-orang 
yang lemah dari 
padanya. Zaid berkata; 
ketika itu aku 
membonceng Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mendengar Abdullah bin 
Ubai, kemudian aku 
memberitahukan kepada 
pamanku, lalu ia pergi 
dan mengabarkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengirim utusan 
kepadanya (Ubbay) 
kemudian ia bersumpah 
dan mengingkari hal 
tersebut. Zaid berkata; 
kemudian pamanku 
datang kepadaku dan 
berkata; engkau tidak 
menginginkan kecuali 
agar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam serta orang- 
orang muslim memurkai 
dan mendustakanmu. 
Zaid berkata; kemudian 
aku merasa sedih yang 
tidak dirasakan oleh 
seorangpun. Ia berkata; 
ketika aku berjalan 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan aku telah 
mengantuk karena rasa 
sedih. Tiba-tiba 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
kepadaku dan menjewer 
telingaku dan tertawa di 
hadapanku, dan aku 
tidak suka jika 
kegembiraanku ketika 
itu ditukar dengan hidup 
kekal di dunia, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kemudian Abu Bakr 
menjumpaiku, dan 
berkata; apa yang 
dikatakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kepadamu? 
Aku katakan; beliau 
tidak mengatakan 
apapun kepadaku, hanya 
saja beliau memijit 
telingaku dan tertawa di 
hadapanku seraya 
berkata; bergembiralah. 
Kemudian Umar 
menemuiku dan aku 
katakan kepadanya 
seperti perkataanku 
kepada Abu Bakr. 
Kemudian setelah pagi 
hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca surat 
Al Munafiqun. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3236 



^£iJI jjc. A u5 IjLuI (_£At ^ji 
j^jj laa (Jll 4 lut j^jj 

jjjajjl Aii ^Jajall ' -UlS 

cr^J jj ^ j (J^ _ 

^ <jil ^jji (jj jii aic. ji » v. iiii 

tfrLa _)tVI (j*.jLJ\ <1jAa1I 
Atll (^i-a <^jl!l ^AlJjla Jll JiVl 
i' jlai kl lilljs Cli^Aa alLi j Ajit 
La I jlll^ urf- 0 ^ ^ ^ 

CIlajj Cmll Clliill oA4 VI ClsJSjl 

iil ^U^i ^_ull (.jjljil i luS 
A9 iil Jlaa Aiiil jl ^IIjjj 4jlt 

sA4 Cjjla Jll iS&lLa 

(j-o ( _ s it Ijaiii V jjljsj (JjaII 

Jll I j. iij "i. J _jjuij Ait 

jiii i uJi lAJs ^ l tut 

)» 

^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
telah memberitakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Hakam bin 
Utaibah], ia berkata; 
saya mendengar 
[Muhammad bin Ka' bin 
Al Qurazhi] semenjak 
empat puluh tahun 
beliau menceritakan dari 
[Zaid bin Arqam] 
radliallahu 'anhu bahwa 
Abdullah bin Ubai 
berkata di saat perang 
Tabuk; sesungguhnya 
jika kita telah kembali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^awj jl-ip (jJ jjit ^jc. 



ke Madinah, benar-benar 
orang yang kuat akan 
mengusir orang-orang 
yang lemah dari 
padanya. Zaid bin 
Arqam berkata; 
kemudian aku datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
kulaporkan hal tersebut 
kepadanya, lalu 
Abdullah bin Ubai 
bersumpah, ia tidak 
mengatakan hal tersebut. 
Kemudian kaumku 
mencelaku dan berkata; 
engkau tidak 
menghendaki kecuali 
sekedar menyebarkan 
ghosip saja. Lalu aku 
pergi ke rumah dan tidur 
dalam keadaan sangat 
sedih. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah membenarkanmu." 
Zaid berkata; kemudian 
turunlah ay at ini: 
"Mereka adalah orang- 
orang yang mengatakan; 
janganlah kamu 
memberikan 
perbelanjaan kepada 
orang-orang (Muhajirin) 
yang ada disisi 
Rasulullah hingga 
mereka bubar 
(meninggalkan 
Rasulullah)." (QS. 
Almunafiqun 7), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3237 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^j-o (J^J (J^liaj a^all 

Lft allnj 4jle <U)I ^jli-a «ull 

(jj Jh\ ^jc ^<u»q Aillii Ljjits 
U JSjl Jlas J jLj (Jj! /LjI 

l_JjjJal ^^jtJl Alii (Jjjjij Lj ^aC 
V ^luij AjjSc. 2jI (^glla 

alia j AjIc Jh\ ^U.-i auI (J jjjjj 



Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amr bin Dinar] ia telah 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata; kami 
berada dalam suatu 
peperangan. Sufyan 
berkata; seingat mereka, 
perang tersebut adalah 
perang Bani Al 
Mushthaliq, kemudian 
seorang laki-laki 
muhajirin memukul 
pantat seorang laki-laki 
dari kalangan anshar. 
Orang muhajir tersebut 
mengatakan; wahai 
orang-orang muhajirin, 
dan orang-orang anshar 
berkata; wahai orang- 
orang Anshar. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar hal 
tersebut lalu berkata: 
"Mengapa masih saja 
dilestarikan seruan 
jahiliyah?" Mereka 
berkata; seseungguhnya 
terdapat seorang laki- 
laki dari kalangan 
muhajirin memukul 
pantat seorang laki-laki 
dari kalangan anshar. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Tinggalkan hal itu, 
karena hal itu adalah 
busuk." Kemudian 
Abdullah bin Ubai bin 
Salul mendengar hal 
tersebut dan berkata; 
apakah mereka telah 
melakukannya, demi 
Allah sesungguhnya jika 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kita telah kembali ke 
Madinah, benar-benar 
orang yang kuat akan 
mengusir orang-orang 
yang lemah dari 
padanya. Kemudian 
Umar berkata; wahai 
Rasulullah, biarkan saya 
memenggal leher orang 
munafik ini. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berakta: 
"Biarkan dia, jangan 
sampai orang-orang 
mengatakan bahwa 
Muhammad membunuh 
sahabatnya." Orang 
selain 'Amr mengatakan; 
kemudian anaknya yaitu 
Abdullah bin Abdullah 
berkata; demi Allah 
engkau tidak kembali 
kecuali engkau 
mengakui bahwa engkau 
hina sedangkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
orang yang mulia. 
Kemudian ia 
melakukannya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3238 


^jq» 1 W *w ^ jj ^ \r~. \ W w 
^ aH3l ' . lUa u^il (j jc (jj 
(_>JjC (jjl (jc lill a Jail (jc 
<] (jlS (j-alli 1 ^ "*- iill 
' ■ l^j jl 4jj Clyj ^ jlLj (JLo 

dJllu (3«ij ^la SlSjll ajs AjIc 

Lj 34-J Cllj-all Aic "UAjll 
(JLuU Loll 2i)l (Jjjl (_)jAjC (jjl 

a^c jSiiodiijuiii uijii 

V I jli! (jjill I^j! U ill ja 

(jc £siV jl V j ^Slljil 

lilil jU lillj (3xij (ji j alii jSi 

La (jx I^ASjl^ j^^J ' ^ 11 ^ 

p^l c?jIj lj! iSi* l>? fSlS J j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Aun] 
telah mengabarkan telah 
kami [Abu Janab Al 
Kalbi] dari [Adh 
Dhahhak] dari [Ibnu 
Abbas radliallahu 
'anhuma], ia berkata; 
barang siapa yang 
memiliki harta dan 
menyampaikannya untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




melakukan haji ke 
Rumah Allah (Ka'bah) 
atau wajib baginya untuk 
menunaikan zakat, 
namun ia tidak 
melakukannya, niscaya 
ia akan meminta untuk 
dikembalikan ke dunia 
ketika ia mati. 
Kemudian seseorang 
berkata; wahai Ibnu 
Abbas, bertakwalah 
kepada Allah, 
sesungguhnya yang 
meminta untuk kembali 
ke dunia hanyalah 



orang-orang kafir. Ia 
berkata; aku akan 
membacakan Al Qur'an 
kepadamu mengenai hal 
tersebut: "Hai orang- 
orang beriman, 
janganlah hartamu dan 
anak-anakmu melalaikan 
kamu dari mengingat 
Allah. Barangsiapa yang 
berbuat demikian maka 
mereka itulah orang- 
orang yang merugi Dan 
belanjakanlah sebagian 
dari apa yang telah Kami 
berikan kepadamu 
sebelum datang 
kematian kepada salah 
seorang di antara kamu; 
lalu ia berkata: "Ya 
Rabb-ku, mengapa 
Engkau tidak 
menangguhkan 
(kematian) ku sampai 
waktu yang dekat, yang 
menyebabkan aku dapat 
bersedekah dan aku 
termasuk orang-orang 
yang saleh?" Dan Allah 
sekali-kali tidak akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menangguhkan 
(kematian) seseorang 
apabila telah datang 
waktu kematiannya. Dan 
Allah Maha Mengenal 
apa yang kamu 
kerjakan." (QS. 
Almunafiqun 9-11). Ia 
berkata; kemudian 
apakah yang 
mengharuskan untuk 
menunaikan zakat? Ibnu 
Abbas berkata; apabila 
harta telah sampai dua 
ratus dirham lebih. 
Orang tersebut berkata; 
apa yang mengharuskan 
haji? Ibnu Abbas 
berkata; adanya 
perbekalan dan unta 
(kendaraan). Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ats Tsauri] dari 
[Yahya bin Abu 
Hayyah] dari [Adh 
Dhahhak] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan seperti 
itu. Dan [Abdur Razzaq] 
berkata; demikianlah 
[Sufyan bin 'Uyainah] 
serta lebih dari satu 
orang telah 

meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Janab] dari 
[Adh Dhahhak] dari 
[Ibnu Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sama seperti 
itu, dan ia berkata; 
begitulah Sufyan bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



'Uyainah dan lebih dari 
satu orang meriwayatkan 
perkataannya dalam 
hadits ini dari Abu Janab 
dari Adh Dhahhak dari 
Ibnu Abbas dan ia tidak 
memarfu'kannya. Dan 
ini lebih shahih daripada 
riwayat Abdur Razzaq. 
Abu Janab namanya 
adalah Yahya bin Abu 
Hayyah, ia bukanlah 
orang yang kuat dalam 
hadits. 



3239 



(jC. 4Jo^)fic. (jC. UJ^}a. (jj i^Lajuj 

a^A qC- aJLLj^j^Uc. (jjl 

lj* (jl I jiil (jjill Lgjl U AjVI 
1S3 Ijic. ^Vjlj IfLaJjjl 
eV)A (Jl! fA jjia.ll 
jl Ij^ljlj (JaI j-a I jJalml 
alluj Ajic i&l ^U«-i I jjtj 

*dil J jajj I jil lila pLjj AjIc- iul 

jjAill Ijlj ilLij AjSo auI ^U^i 

jl I jIa jjill ,j I j$ia ia 
U ^}a.j je ~l (J j^l f* J^^*i 

laa I j (jx jl Ijiil jjill l-g-jt 
^A jjia.ll 1SJ I jit ^S^jlj 

i& b iif, jj] JlaSjVI 



Ml , ^ ' - 

^ la i a (j i aa 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Israil] 
telah menceritakan 
kepada kami [Simak bin 
Harb] dari [Hcrimah] dari 
[Ibnu Abbas], ia ditanya 
seorang laki-laki 
mengenai ayat ini: "Hai 
orang-orang mukmin, 
sesungguhnya di antara 
isteri-isterimu dan anak- 
anakmu ada yang 
menjadi musuh bagimu. 
Maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka." 
(QS. Attaghabun 14), 
Katanya, mereka adalah 
penduduk Makkah yang 
masuk Islam, dan ingin 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas isteri 
dan anak-anak mereka 
enggan jika ditinggalkan 
untuk kepergiannya 
menemui Rasulullah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



setelah mereka datangi 
Rasulullah, mereka lihat 
orang-orang telah pintar 
dan pandai agama, 
sehingga mereka 
berniyat ingin 
menhukum anak dan 
isteri mereka, maka 
turunlah ayat ini; "Hai 
orang-orang mukmin, 
sesungguhnya di antara 
isteri-isterimu dan anak- 
anakmu ada yang 
menjadi musuh bagimu. 
Maka berhati-hatilah 
kamu terhadap mereka." 
(QS. Attaghabun 14). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3240 



^\ (jj A\\ liC- (jj A\\ Lu& (jt 

(_>aljc. (jjl (JLs jjj 

^jC. ^)-aC. (JLujI (jl LLaJ^}^. 

jc. 'A\ Jis (jjjlli ^i^j iiil 

da ^aa auI Ujjj (jl (3?- J 
j ^)-aC. LaSj^la 

(j-o (JjIIojaII JJ-o' Lj ' " llaS LiJajjS 
cs^ 3 4^' ^'jj' L>? j^'j^l 

(jl '&\ <Jla (jljill illoj AjIc. Mil 
1 «S jjJ di» T^i ^aa .ail J] Ijjjj 

3* ill! (jli Ajic- I jAUii 
Uxjl Jls 4 i ato j 4, .Vile 

US <JLia CuiaJI (Uiiiij 

UkiJ Uals iUUll ' ■ ila i (Jjjjj3 

^j-o ^jJaLtjj UjLiU (JjilaS ^AjlLij 
(Jil^il ( _ s ic «a«j3 ''1 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ubaidullah 
bin Abudullah bin Abu 
Tsaur], ia berkata; saya 
mendengar [Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma] 
berkata; senantiasa aku 
bersemangat untuk 
bertanya kepada [Umar] 
mengenai dua orang 
wanita dari isteri-isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang Allah 
dikatakan Allah 'azza 
wajalla: "Jika kamu 
berdua bertaubat kepada 
Allah, maka 

sesungguhnya hati kamu 
berdua telah condong 
(untuk menerima 
kebaikan)." (QS. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ilLij Ajlc iiil (_5-lj-a ^ j ill 

^ajjll ^JaI^.] fi^^jj 4 lata l^jl 

ia (^uij <-i Cilia <Jla Jjill 
(j^j-o i211j Cilia (ji * - ul 

l_ljLlij u£ jLLaj^l (j-a jLi 

( _ s jjjUa liijj (J_>i^ slLij AjIc. 

t_i^)jjaa »1 l nr. Uijj ^jj^Lka Jla 
Jlia -ull <_iU1I (^It 

Cs-Lki Cilia -j lac Clik 
(jjlla i211 j (j^i iiaC. I Jla (jlLc 

a' 'a*^ ^ a^, ' 

ja uij ^ Cilaa <Jla oilLu 

' " l2S Ja" Clj l aa j CljLk 

CuLa UJa Jla liilS. Ijia 

£j (^jtlu ^j-lt dlJJLj ^JjLall 
Aj-aik ^jic- dllk.il ( _ s ik daliajl 

jSallal Cilia cj £jj ^ Ijila 

allilj 4jle Alii t^Jj-a (J J^J 

Ciiila dalkjla <Jla si* 
^-a*J (jjuLjl Cilaa 5jajI Ua54i. 

tjlS 23=- p Jta 

Jll iVun ^ £la aJ j£o 

Jja. laJLixll CliBaka 

|»^j1J diLuiaJ (jjSLu jij jjIaII 
Cilia ^iuJI Cual ivl Li ^jfe 

1 Laji lalaxll CliBajla Jll 
ila Us , _ idle Cuidai 



jiil (jitSlal Cilia i^iill 
<J liiijSj is (Jlal ^1] p 

UHaUa Culj3 (Jls Inui Ji) ala 

f^ll |jLa Cilkia lill jji iaa 

Jc. ^ S^lja jilj^j Aj1 £ - ^ u 
(^i sjlil CijIj ^a Jij 
Ciallal ^III (J JJ-aj 13 CllSa Ajjii. 

ial jjil iil Cila V Jla i^liLLu 



Attahrim 4), Hingga 
Umar melakukan haji 
dan akupun berhaji 
bersamanya, kemudian 
aku menuangkan air dari 
tempat air untuk bersuci 
lalu ia berwudhu. Aku 
katakan; wahai amirul 
mukminin; siapakah dua 
orang wanita diantara 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
Allah katakan: "Jika 
kamu berdua bertaubat 
kepada Allah, maka 
sesungguhnya hati kamu 
berdua telah condong 
(untuk menerima 
kebaikan)." (QS. 
Attahrim 4), Kemudian 
Umar berkata kepadaku; 
aneh engkau wahai Ibnu 
Abbas. Az Zuhri 
berkata; demi Allah ia 
tidak senang dengan apa 
yang ia tanyakan namun 
ia tidak 

menyembunyikannya. Ia 
berkata; ia adalah 
Aisyah dan Hafshah. 
Ibnu Abbas berkata; 
kemudian ia mulai 
menceritakan sebuah 
hadits kepadaku, ia 
berkata; dahulu kami 
orang-orang Quraisy 
menguasai para isteri, 
kemudian setelah kami 
datang ke Madinah kami 
mendapati orang-orang 
justru malah di atur para 
isteri mereka. Kemudian 
para isteri kami mulai 
belajar dari para isteri 
mereka, maka aku marah 
kepada isteriku pada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



J ulT A lj£j jIll (J^JJJIJ Lj Lujlj 

Cajij Lala frUnlll ' ■ lla j (Jjjjj3 

~^ jlaj Us Lj-lkj <1iAa1! 

^j-a (jjalxlij UjaLuij Jjilaa ^AjlLij 

^l3a jiii La Cillaa lillj CjSLiLa 

AjIc iill ^jli-a Isf^ ^'jj' U,' 

^akJ Cilia <Jla cj5ll J] ^11 
Alii (Jj^j UJ* 7- 1^)51 

^ ^-^ ^ Ij jg ^2<-J dil l 3 j AjIc- 

j| Cilia Jill J] ^jlll tilikl 

tjSLa (illjl Cilia (j-o ' " 

^jl ^jSli^l (j-aLil C^wi^j 

jjjj (— lliax] LjjIc- Alii (1 iT'-iij 

f^ll r*.'y* CiSIa ia ^ lili 
Cilas (Jla jiLjj "Ulc- 2jI ^U^i 

<jllLlJ V j aiulj Aill C5 -l*-a 

Vj (ill Llj La LljC 
ijjljl < J VT(^1 ^ ClljlS (jl (ilj^XJ 
^ji-a Alii (J JJ^iJ ' . (ilia 

(Jla t _jjij\Jilul <J jj^jj Lj ' " 1S3 

Cljlj La3 («-ujlj '*'**J* <Jla ^aij 

Cilia Jla AjaI VI Cmll (J 
^Lijj (j! go I (J jajj Lj 

(JjI Lj Cill iiLi ^1 (JLaa UJL> 

dJll Lu-ill SUaJI (J gfrlLula 

(211 j ^ Alii AjjUl I AjLuij 

Jliii-ajll ojllS (lJ»i.j 
(jc. SjJC ^jikU <_£ jA jll 

^ uii ■ " 1 l '— a Lais Cilia <CjIc 

L Jla ^ IS illoj AjIc. 'M 
ill Ly2i (ill jSli ACjlt 



ii^' t 



Jjjl J-a 

4i 



LjjI Lj <jVI s^A I jS 12 Cilia 
clla (%ljjV dJa 

lii (Jl Cilaa jiljjj (jjlj^Lj 



suatu hari ternyata ia 
mendebatku dan berkata; 
apa yang engkau ingkari 
dari hal tersebut? Demi 
Allah sesungguhnya 
para isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam juga biasa 
melakukan "dialog alot 
dan debat" bersama 
beliau dan salah seorang 
dari mereka pada hari 
ini, bahkan 
meninggalkan beliau 
hingga malam hari. 
Umar berkata; maka aku 
katakan dalam hati; telah 
celaka orang yang 
melakukan hal tersebut 
diantara mereka, dan 
telah merugi dia. Umar 
berkata; rumahku ketika 
itu di perkampungan 
namanya 'Aliyah, 
diantara Bani Umayyah. 
Aku pernah memiliki 
seorang tetangga dari 
kalangan anshar, kami 
dahulu bergantian 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sehari ia 
datang kepadaku 
membawa berita wahyu, 
dan yang lainnya. Dan 
hari lain aku yang 
datang menemui beliau 
membawa yang semisal 
hal tersebut. Umar 
berkata; ketika itu kami 
sedang hangat- 
hangatnya menceritakan 
bahwa raja Ghassan 
memasang sepatu kuda 
untuk memerangi kami. 
Ia berkata; kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



auI ^jjI ^-jll ^)*uLjI 

Udlia iill Vit i Laj) ^Lj j 4alc 
' - IJ la |j)A (JlJ liii'^ Vit j 
(j- 0 c£ JJ c-ijjc. ^ la i a (jlna 



tetangga tersebut datang 
kepadaku pada malam 
hari, dan mengetuk 
pintu. Lalu aku keluar 
menemuinya, ia berkata; 
telah terjadi perkara 
besar. Aku katakan; 
apakah Ghassan telah 
datang? Ia berkata; lebih 
besar daripada hal itu. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mencerai para isterinya. 
Umar berkata; lalu aku 
mengatakan dalam hati; 
Hafshah telah celaka dan 
merugi, aku telah 
menyangka hal ini akan 
terjadi. Umar berkata; 
tatkala aku telah 
melakukan shalat 
Shubuh aku 
mengencangkan 
pakaianku kemudian 
pergi hingga menemui 
Hafshah. Ternyata ia 
sedang menangis, lalu 
aku bertanya; apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mencerai kalian? Ia 
berkata; saya tidak tahu, 
beliau sedang 
menyendiri di ruangan 
yang tinggi ini. Umar 
berkata; kemudian aku 
pergi dan mendatangi 
seorang budak hitam lalu 
aku katakan; mintakan 
izin untuk Umar. Lalu 
Umar masuk kemudian 
keluar menemuiku 
seraya berkata; aku telah 
menyebutkan dirimu 
namun beliau tidak 
mengatakan sesuatupun. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Lalu aku pergi, tiba-tiba 
budak tersebut 
memanggilku dan 
mengatakan; masuklah! 
Sungguh engkau telah 
diberi izin. Maka akupun 
masuk, ternyata Nabi 
sedang bersandar kepada 
tikar dan aku melihat 
bekasnya pada sisi badan 
beliau, lalu aku katakan; 
wahai Rasulullah, 
apakah anda mencerai 
isteri-isteri anda? Beliau 
bersabda: "Tidak" Maka 
aku katakan; Allahu 
akbar, wahai Rasulullah 
sungguh aku melihat kita 
orang-orang Quraisy, 
dahulu menguasai para 
wanita, kemudian tatkala 
kita datang ke Madinah 
maka kita mendapatkan 
sebuah kaum yang 
dikuasai para isteri 
mereka, kemudian para 
isteri kita mulai belajar 
dari isteri-isteri mereka, 
lalu aku suatu hari 
marah kepada isteriku 
ternyata ia 

membantahku hingga 
aku mengingkari hal 
tersebut, lalu ia berkata; 
apa yang engkau 
ingkari? Demi Allah 
sesungguhnya para isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membantah 
beliau dan salah seorang 
dari mereka 
meninggalkan beliau 
pada hari ini hingga 
malam hari. Umar 
berkata; lalu aku berkata 
kepada Hafshah; apakah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



engkau membantah 
Rasulullah? Maka ia 
berkata; ya, dan salah 
seorang dari kami 
meninggalkan beliau 
hingga malam hari. Lalu 
saya katakan; telah 
celaka orang yang 
melakukan hal tersebut 
diantara kalian dan ia 
telah merugi, apakah 
salah seorang diantara 
kalian aman dari 
kemarahan Allah 
kepadanya karena 
kemarahan RasulNya? 
Ternyata ia telah 
bersedih. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tersenyum. 
Umar berkata; kemudian 
aku berkata kepada 
Hafshah; janganlah 
engkau membantah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
jangan meminta sesuatu 
kepada beliau, mintalah 
kepadaku apa yang 
engkau inginkan 
janganlah terpengaruh 
apabila sahabatmu lebih 
cantik dan lebih dicintai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Umar 
berkata; kemudian 
beliau tersenyum lagi, 
lalu aku katakan; wahai 
Rasulullah, apakah saya 
boleh meminta izin 
untuk berbicara? Beliau 
mengatakan: "Ya." 
Umar berkata; kemudian 
aku mengangkat kepala 
dan tidak ada yang aku 
lihat di dalam rumah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kecuali tiga peralatan 
rumah tangga. Umar 
berkata; kemudian aku 
katakan; wahai 
Rasulullah, berdoalah 
agar Allah memberikan 
kelapangan kepada 
umatmu, sungguh Allah 
telah memberikan 
kelapangan kepada 
orang-orang Persia dan 
Romawi sementara 
mereka tidak beribadah 
kepadaNya. Kemudian 
beliau duduk tegak, dan 
berkata: 'Apakah 
engkau merasa ragu 
wahai Ibnu Al Khathab? 
Mereka adalah orang- 
orang yang disegerakan 
kebaikan-kebaikan 
mereka dalam kehidupan 
dunia." Umar berkata; 
beliau telah bersumpah 
untuk tidak menemui 
para isterinya selama 
satu bulan, kemudian 
Allah mencelanya dalam 
hal tersebut dan 
mengharuskan beliau 
untuk membayar kafarah 
karena sebuah sumpah. 
[Az Zuhri] berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] dari [Aisyah], 
ia berkata; kemudian 
tatkala telah berlalu dua 
puluh sembilan hari, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku 
dan memulai dariku. 
Beliau berkata: "Wahai 
Aisyah, sesungguhnya 
aku menyebutkan 
sesuatu kepadamu dan 
janganlah engkau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



terburu-buru hingga 
engkau meminta 
pertimbangan kedua 
orang tuamu." Aisyah 
berkata; kemudian 
beliau membacakan ayat 
ini: Hai Nabi, katakanlah 
kepada isteri-isterimu: 
"Jika kamu sekalian 
mengingini kehidupan 
dunia dan perhiasannya, 
maka marilah supaya 
kuberikan kepadamu 
mut'ah dan aku ceraikan 
kamu dengan cara yang 
baik. (QS. Al-Ahzab 
28), Demi Allah beliau 
telah mengetahui bahwa 
kedua orang tuaku tidak 
memerintahkanku untuk 
berpisah dengannya. 
Lalu aku katakan; 
apakah dalam hal ini 
saya harus meminta 
pertimbangan kedua 
orang tuaku? 
Sesungguhnya saya 
menginginkan Allah dan 
rasulNya serta kampung 
akherat. [Ma'mar] 
berkata; dan telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ayyub] bahwa 
[Aisyah] berkata kepada 
beliau; wahai 
Rasulullah, janganlah 
engkau memberitahu 
isteri-isterimu bahwa 
saya memilihmu. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
diutus Allah untuk 
menyampaikan dan 
Allah tidak mengutusku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



111 la ( _ s jjj ya (jj J^J I 

Ul U a! Clilaa rLj ,^1 (jj eLkc. 
(jj ii]^' eLWc. Jlla 

(JUa Lall (jj oiUc 
(jj-a Alii (Jjjji j t - \i at a (Jliijl 

' *~ S * S 'a - If 

La (Jjl (jl (Jji; ^ILij AjIc auI 
''''<! aJ jUa ^Jall 'M '^L 

t«ij^Vl (jjli J}A LaJ (_s34J 

IjiA cJLa <laa ciiii=JI 

(jc. 4_i9 j C—ij^)^. ^ la i a (j i 



untuk mempersulit." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib, dan tealh 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu sisi dari 
Ibnu Abbas. 



3241 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Sulaim], ia berkata; saya 
datang ke Mekkah dan 
bertemu dengan [AthcT 
bin Abu Rabah], 
kemudian saya katakan 
kepadanya; wahai Abu 
Muhammad, 
sesungguhnya orang- 
orang di sekitar kami 
berbicara mengenai 
taqdir. AthcT berkata; 
aku pernah bertemu 
dengan [Al Walid bin 
'Ubadah bin Ash 
Shamit], kemudian ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku], ia berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya pertama 
kali yang Allah ciptakan 
adalah pena, kemudian 
Allah berfirman 
kepadanya: "Tulislah." 
Maka terjadilah apa 
yang akan terjadi hingga 
selamanya. Dalam hadits 
tersebut terdapat sebuah 
kisah. Abu Isa berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib, dan 
diantara hadits tersebut 
ada yang berasal dari 
Ibnu Abbas. 



3242 



lie. Ujik (jj UjAk 

(jj j^yiC ^jC H 1 1) (jj (j-a^^)]l 
I— 1^)^ ^jj lilLajj (jC (_>uj3 ^1 

(J^ujjj AjI i aC (_ji pia lajll 
J JJ"0 LgAlJ I JjiaJi 

■ . J a-mll Ijsa ^xj I jlli oiA ^LujI 

alLlj Ajlc Alii (^U«-l (J jxji'j 

alluj AjIc ill! ^U.-i (3 J^J 
S-LaUl (jjj La ^aS (jj^^i cJa 

La jill^ ^ I (J^J^'j 
oi^lj Lai I afrLj La ^aj (jli (Jla 

j) jLSl lilj 

Aj«jLui1I pLaLill (Jli 
S-LaUl (jjj LaS <liujlj silcl (jjj 
4_uLa!i lillj 

£.LoLj fi1 ialu (jjj Lq (J!la 

»1 ajbiill (jjj La (J!lo aiiUilj 

(jj ^jc. (Jii^lj (jjs ^iij s-LoLili 

(jjxJo (jj 0 i dja a ■ " Sjjaa 

I^A ^au)) ^_t=k ^ ; (jl It i.i 
CluAa IjiA (_g Lujc jjI (Jll CLu^LlI 

AjlB^j aj^j tilLiuj (jc. JjJ (^jl 
(j^aaj tilLftj-u (jc. t^L^j L$J^)J 

(jj Alii AjC- (jjl jA (ja^^ll .lit j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Sa'd] dari [Amr bin 
Abu Qais] dari [Simak 
bin Harb] dari [Abdullah 
bin 'Umairah] dari [Al 
Ahnaf bin Qais] dari [Al 
Abbas bin Abdul 
Muththalib] ia mengaku 
bahwa ia pernah duduk 
di Bathha v diantara 
sekelompok orang 
sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk diantara 
mereka. Tiba-tiba 
terdapat awan yang 
melewati mereka, 
kemudian mereka 
melihat ke awan 
tersebut. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
'Apakah kalian 
mengetahui apa nama 
ini?" Mereka berkata; 
ya, ini adalah awan. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; Itu pula yang 
namanya Al Muzn?. 
Mereka berkata; itu pula 
yang namanya adalah 
almuznu. Rasulullah 
berkata "Itu pula yang 
namanya al'anan?" 
Mereka berkata; itu pula 
yang namanya Al Anan. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
mereka: "Tahukah kalian 
berapa jauh antara langit 
dan bumi?" mereka 
berkata; tidak, demi 
Allah kami tidak 
mengetahui. Beliau 
berkata: "Jauh antara 
keduanya entah tujuh 
puluh satu atau tujuh 
puluh dua atau tujuh 
puluh tiga tahun, dan 
langit di atasnya 
demikian juga." Dan 
langit yang diatasnya 
juag sedemikian, hingga 
beliau menyebutkan 
tujuh langit demikian 
juga jaraknya. Kemudian 
beliau bersabda: "Di atas 
langit ketujuh terdapat 
laut antara bagian paling 
atas dan paling 
bawahnya seperti jarak 
antara langit satu ke 
langit yang lain dan 
diatas itu semua ada 
delapan malaikat yang 
rupanya seperti kijang, 
yang jarak antara kuku- 
kukunya dan pelana di 
punggungnya bagaikan 
antara langit dan langit, 
kemudian diaats 
punggung mereka ada 
arsy, yang jarak antara 
atas dan bawahnya 
bagaikan antara langit 
dan langit berikutnya, 
dan Alalh diatas 
kesemuanya itu." Abdu 
bin Humaid berkata; 
saya mendengar Yahya 
bin Ma'in berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ketahuilah Abdur 
Rahman bin Sa'd' 
hendak pergi 
menunaikan haji hingga 
kami mendengar hadits 
ini. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, dan [Al 
Walid bin Abu Tsaur] 
telah meriwayatkan dari 
[Simak] seperti itu, dan 
ia memarfu'kan hadits 
tersebut. [Syarik] 
meriwayatkan sebagian 
hadits ini dari [Simak], 
dan ia menyatakan 
bahwa hadits tersebut 
adalah hadits mauquf, 
dan ia tidak 
memarfu'kannya, 
sedangkan Abdur 
Rahman adalah Ibnu 
Abdullah bin Sa'd Ar 
Razi. 


3243 


.Hid (jj ^JC- (jj (ji^^ll 
(Jjkjj e-lj^uj A-aLftC. A-iic.^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Abdullah bin Sa'd Ar 
Razi] bahwa [ayahnya] 
telah mengabarkan 
kepadanya dari 
[ayahnya], ia berkata; 
saya melihat [seorang 
laki-laki] di Bukhara di 
atas baghal dengan 
memakai sorban hitam, 
dan ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
memakaikannya 
kepadaku. 


3244 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Alii (_5-lj-a <^A^ (jClUUyU (jt 

J] Ajjjj I ill djjjll 

- V' •. " • vie ' '• 



_ojI 11 la Ijxa jj -lac 111 la 
^1 (jc <jIjC- jjI Hula AiljjJI 

I j3 Lallij 1 dfric. Aill /- ^>IJ (jaljt 

jjjj (JJa. .13 j la1 Sc. (_5_^"i J] 

c-LaUl ^)fa. U^J ! 

( " a 7. ■ . 1^ ijtll aftjuc. Cliluijlj 

(\ ajoill Jfa. clW^J I »Hi 

La I jJlsi * . <» uill Lialc Cliluijlj 
VI *LaUI jlk (jjjj Ujjj JLk 



menceritakan kepada 
kami [Rasydin bin Sa'd] 
dari ['Amr bin Al Harits] 
dari [Darraj Abu As 
Samh] dari [Abu Al 
Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
firman Allah: "Seperti 
besi yang mendidih." 
(QS. Alma'arij 8), Beliau 
bersabda: "Seperti 
kotoran minyak, 
Kemudian apabila Allah 
mendekatkan kewajah 
orang yang diadzab 
maka gugurlah kulit 
wajahnya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Risydin. 



3245 



L3> 



all d 



J -1 



La Ijjlijll L^JjLLaj (_>ajVI 

Ci J.' J ' m ' ^ eLaUl 

LgJjlLaj (^aj^l (jjLaii 

i-j^j-ajli ?.LaUl jf=. Lyjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah membacakan 
ayat Al Qur'an kepada 
Jin dan tidak pula 
melihat mereka. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi 
bersama sekelompok 
sahabatnya menuju 
Pasar 'Ukazh sementara 
antara syetan dan berita 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




langit telah ada 
penghalang, dan telah 
dikirimkan bintang- 
bintang untuk melempari 
mereka sehingga syetan- 
syetan tersebut kembali 
kepada kaumnya dan 
kaum mereka bertanya; 
ada apa dengan kalian? 
Mereka berkata; telah 
terhalang antara kami 
dan berita langit, dan 
telah dikirimkan 
bintang-bintang untuk 



melempar kami. Mereka 
berkata; tidak ada yang 
mengalangi antara kami 
dan berita langit kecuali 
telah terjadi suatu 
perkara. Setang langsung 
menyebar ke arah timur 
dan barat bumi, 
kemudian lihatlah 
apakah ada sesuatu yang 
menghalangi antara 
kalian dan berita langit 
ini? Beliau berkata: 
"Kemudian mereka pergi 
menyebar ke timur serta 
barat bumi mencari apa 
yang menghalangi antara 
mereka dengan berita 
langit." Dan pergilah 
beberapa jin tersebut, 
mereka menuju arah 
Mekkah menuju 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sementara beliau di 
dekat pohon kurma 
menghadap ke pasar 
'Ukazh dalam keadaan 
melakukan shalat subuh 
bersama para 
sahabatnya. Kemudian 
tatkala mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mendengar Al Qur'an 
mereka 

mendengarkannya 
dengan seksama, lalu 
mereka berkata; demi 
Allah, ini yang telah 
menghalangi antara 
kalian dan berita langit. 
Ibnu Abbas berkata; 
kemudian dari sana 
mereka kembali kepada 
kaum mereka dan 
berkata; wahai kaum 
kami sesungguhnya 
kami telah 

mendengarkan Al Quran 
yang menakjubkan 
(yang) memberi 
petunjuk kapada jalan 
yang benar, lalu kami 
beriman kepadanya. Dan 
kami sekali-kali tidak 
akan mempersekutukan 
seseorangpun dengan 
Tuhan kami. (QS. Aljinn 
1-2). Kemudian Allah 
menurunkan wahyu 
kepada NabiNya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: Katakanlah 
(hai Muhammad): 
"Telah diwahyukan 
kepadamu bahwasanya 
sekumpulan jin telah 
mendengarkan (Al 
Quran) (QS. Aljinn 1-2). 
Sesungguhnya yang 
diwahyukan kepadanya 
adalah perkataan jin. 


3246 


^jc. ill La] a j J^alla 

4 J a i alj ^ILaj ojl j La] (Jll 


Dan dengan sanad ini ( 
Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Al Walid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^lai. i*iv>ii |jA Jll IU <ulc. 


menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] ) telah 
diriwayatkan dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
perkataan jin kepada 
kaum mereka "Tatkala 
seorang hamba Allah 
(Muhammad) berdiri 
untuk beribadah hampir- 
hampir mereka 
berdesak-desakan 
mengerumuninya." (QS. 
Jin 19), Kata Ibn Abbas, 
adalah ketika para jin 
melihat beliau dan para 
sahabatnya shalat 
dengan shalatnya, dan 
mereka sujud dengan 
sujudnya, dan mereka 
takjub atas kesetiaan 
para sahabatnya kepada 
beliau, maka mereka 
katakana "Tatkala 
seorang hamba Allah 
(Muhammad) berdiri 
untuk beribadah hampir- 
hampir mereka 
berdesak-desakan 
mengerumuninya." (QS. 
Jin 19), Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3247 


^>4f^ ^jj 3j» i a ^jc. Jg". i a] ^jl 

(j^* .fti t II 1 g-l fll llll jJl* 1 r^t 1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Israil] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



( _ s lLaJ UajU ^Ilaj <&l (^gll-a 

,j / sill Ija JUa a JjliU 

^ la i a 



Abbas], ia berkata; para 
jin naik ke langit untuk 
mendengarkan wahyu, 
apabila mereka 
mendengar satu kata 
maka mereka 
menambahkan sembilan. 
Adapun yang satu kata 
adalah kebenaran dan 
yang mereka tambahkan 
adalah kebatilan. 
Kemudian tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diutus, 
mereka ditolak untuk 
menempati tempat- 
tempat mereka, 
kemudian mereka 
menyebutkan hal 
tersebut kepada Iblis. 
Dan tidaklah bintang- 
bintang dilempar 
sebelum itu. Kemudian 
Iblis berkata kepada 
mereka; tidaklah hal ini 
terjadi kecuali karena 
suatu perkara yang telah 
terjadi di bumi. 
Kemudian ia mengirim 
pasukannya dan mereka 
dapatkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang berdiri 
melakukan shalat di 
antara dua gunung. 
Seingatku (Said), Ibnu 
Abbas berkata; di 
Mekkah. Kemudian 
mereka menemui Iblis 
dan mengabarkan 
kepadanya, lalu ia 
berkata; inilah yang 
terjadi bumi. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3248 



Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepda 
kami [Abdur Razzaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Jabir bin abdullah], ia 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sementara beliau 
menceritakan mengenai 
jarak turunnya wahyu. 
Di dalam haditsnya 
beliau berkata; ketika 
sedang berjalan, aku 



mendengar suara dari 
langit kemudian aku 
menengadahkan 
kepalaku dan ternyata 
terdapat Malaikat yang 
datang kepadaku ketika 
di Gua Hira\ ia duduk di 
atas kursi diantara langit 
dan bumi. Kemudian 
aku kaget dengan rasa 
takut kepadanya, lalu 
aku kembali dan berkata; 
selimutilah aku, 
selimutilah aku lalu 
mereka menyelimutiku. 
Kemudian Allah 'azza 
wajalla menurunkan 
ayat: Hai orang yang 
berkemul (berselimut) 
hingga firmanNya: dan 
perbuatan dosa 
tinggalkanlah (QS. 
Almudatstsir 1-5), itu 
terjadi sebelum 
diwajibkan shalat. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Dan telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan oleh 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah bin 
Abdur Rahman] dari 
[Jabir], sedangkan Abu 
Salamah namanya 
adalah Abdullah. 


3249 


. >^ 11 1 V, *w ^ ^jj ^ ,r*. 1 V, *w 
jjc. "U-^J (jjl (jc. ^jJJji (jJ 

jjw 1'., 4 (i w^TijIi 

Lojl lljJjC IjlA (jllllS 

IjlA (j« ^^j-kJ -^J 

i_s j3ji ~n» ui ^1 (jc J lac (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Musa] dari [Ibnu 
Luhai'ah] dari [Darraj] 
dari [Abu Al Haitsam] 
dari [Abu Sa'id] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Sha'ud adalah 
gunung dari Neraka 
yang dinaiki orang kafir 
sejauh tujuh puluh tahun 
kemudian mereka 
dijungkalkan dari 
gunung itu selama itu 
pula selama-lamanya." 
Abdu bin Humaid 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. 
Sesungguhnya kami 
mengetahuinya sebagai 
hadis marfu' adalah dari 
hadits Ibnu Lahi'ah, dan 
telah diriwayatkan 
sebagian dari hadits ini 
dari Athiyah dari Abu 
Sa'id secara mauquf. 


3250 


5— — 0-5 — j ^ — - — 5 ? — — — ^j- ^ 

jlj ' ^ j-ac ^1 (jjl 111 ja 

jjLk jc ^ w l'MI jc -JliJi jc 

J jfljll (j« (JjjIj (Jlllll <j3jI .jjc (jj 

u^'^* ts4^^ ' . ^ ' tj* (_H^V 
a£jjj ^LLtJ (Ja j 4_ilc Alii 

(_5 jAj V 1 jlU 3 ' « a 4i ji. .jic 
^Jl Ja.j *.U>3 Uujj (JlLij t5 li 
U JUa ^ic- cjt^ 3 

(J15 31,1 i.Ji' ,lr-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Jabir bin 
Abdullah], ia berkata; 
orang-orang Yahudi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




berkata kepada beberapa 
orang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; apakah nabi 
kalian mengetahui 
berapa jumlah penjaga 
Neraka Jahannam? 
Mereka berkata; kami 
tidak tahu hingga kami 
bertanya kepada Nabi 
kami. Kemudian 
seseorang datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
wahai Muhammad, hari 
ini sahabat-sahabatmu 
telah kalah. Beliau 
bertanya: "Dengan 
apakah mereka kalah." 



Ia berkata; orang-orang 
Yahudi bertanya kepada 
mereka; apakah nabi 
kalian mengetahui 
berapa jumlah penjaga 
Neraka Jahannam? 
Orang tersebut berkata; 
maka mereka tidak dap at 
berbicara. Orang 
tersebut mengatakan; 
mereka berkata; kami 
tidak mengetahui hingga 
kami bertanya kepada 
Nabi kami. Beliau 
berkata: "Apakah sebuah 
kaum terkalahkan karena 
mereka ditanya 
mengenai sesuatu yang 
tidak mereka ketahui 
kemudian mereka 
berkata; kami tidak 
mengetahui hingga 
bertanya kepada Nabi 
kami?, Tetapi mereka 
memang pernah 
meminta kepada nabi 
mereka, 'Tolong 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



perlihatkan Allah kepada 
kami secara trerang- 
terangan.' aku yang akan 
menghadapi musuh- 
musuh Allah. 
Sesungguhnya aku 
bertanya kepada mereka 
mengenai tanah Surga, 
yaitu tepung putih dan 
murni." Kemudian 
tatkala mereka datang 
maka mereka berkata; 
perlihatkan Allah 
dengan jelas kepada 
kami, wahai Abu Al 
Qasim, berapa jumlah 
penjaga Neraka 
Jahannam? Beliau 
mengatakan: "Sekian 
dan sekian." Sekali 
beliau menyebutkan 
sepuluh dan sekali 
sembilan. Mereka 
berkata; ya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
mereka: 'Apakah tanah 
Surga?" lalu mereka 
terdiam sejenak 
kemudian berkata; roti, 
wahai Abu Al Qasim. 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan: 
"Roti dari gandum yang 
murni dan putih." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib. 
Sesungguhnya kami 
mengetahuinya dari sisi 
ini dari hadits Mujalid. 



3251 



jiS jA j ^ajaSSI Aill jjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ash Shabbah Al 
Bazzar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jc. Mil Jls (Jli Sjsiil! cJ&lj 
(jl 3a1 IjU I4JI (^a-i Jilj f& 

I'lv^i 1 ji| Jl'ojl jor-.l 

IV„ , 'ijil ^Sj < : "i, w\! i 


kami [Zaid bin Hubab] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Suhail bin 
Abdullah Al Qutha'i 
yaitu saudara Hazm bin 
Abu Hazm Al Qutha'i] 
dari [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
ia berkata mengenai ayat 
ini: "Dia (Allah) adalah 
Tuhan Yang patut (kita) 
bertakwa kepada-Nya 
dan berhak memberi 
ampun." (QS. 
Almudatstsir 56), Beliau 
bersabda: " Allah 'azza 
wajalla berfirman: Aku 
adalah Dzat yang Patut 
ditakuti, barang siapa 
yang takut kepadaKu 
dan tidak membuat 
sesembahan bersamaku, 
maka Aku berhak untuk 
memberikan ampunan 
kepadanya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
sedangkan Suhail bukan 
orang yang kuat dalam 
hal hadits, dan ia 
sendirian meriwayatkan 
hadits ini dari Tsabit. 


3252 


^c. i i*v ijxjji A ui i c. 

(J jjl lil allij Ajlc. Mil ^jij-a 

jjjj AjUJ <u lil jkj (jl jail AjScv 

.4 , litjil V i«l (Jj'' 1 ' i lii^'i ji 

j-kj jl£a <Jla <u dJiijl i^IjUJ 

« - - t. - V- - *t 

jl j 1 a (jlS (jllakll jj* m jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Musa bin 
Abu Aisyah] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; Jika 
alquran diturunkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wasallam, beliau 
menggerak-gerakkan 
lidahnya, beliau ingin 
menghafalkannya. 
Kemudian Allah 
menurunkan ay at: 
Janganlah kamu 
gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al Quran 
karena hendak cepat- 
cepat (menguasai) 
nya.(QS. Alqiyamah 16), 
Ibnu Abbas berkata; 
dahulu beliau 
menggerakkan kedua 
bibirnya untuk membaca 
Al Qur'an dan Sufyan 
menggerak-gerakkan 
kedua bibirnya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. Ali 
bin Al Madini berkata; 
Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan berkata; 
dahulu Sufyan Ats 
Tsauri memuji Musa bin 
Abu Aisyah dengan 
suatu kebaikan. 


3253 


(J J '"J (Jl'aljSi jir. jjil i'i.^Iu 
a^Ji^SI j <iLj call a^jlmo 

(jj lilLall IjC LSJJJ ^ J^^>* ^ 

>tiV > LSJJJ ^j^jj fJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid], ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Syababah] 
dari [Israil] dari 
[Tsuwair], ia berkata; 
saya mendengar [Ibnu 
Uinar] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sesungguhnya 
penduduk Surga yang 
paling rendah 
kedudukannya adalah 
orang yang melihat 
kepada kebun-kebunnya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




isteri-isterinya, 
pelayannya, tahta- 
tahtanya sejauh 
perjalanan seribu tahun. 
Dan orang yang paling 



mulia diantara mereka di 
sisi Allah 'azza wajalla 
adalah orang yang 
melihat kepada 
wajahNya pada waktu 
siang dan petang hari." 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat: 
Wajah-wajah (orang- 
orang mukmin) pada 
hari itu berseri-seri. 
Kepada Tuhannyalah 
mereka melihat. Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, dan telah 
diriwayatkan tidak 
hanya oleh satu orang 
dari Israil seperti ini 
secara marfu'. Dan 
[Abdul Malik bin Abjar] 
telah meriwayatkan dari 
[Tsuwair] dari [Ibnu 
Umar] perkataannya dan 
tidak memarfu'kannya. 
Dan [Al Asyja'i] telah 
meriwayatkan dari 
[Sufyan] dari [Tsuwair] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
Umar] perkataannya dan 
ia tidak 

memarfu'kannya. Dan 
kami tidak mengetahui 
seorangpun yang 
menyebutkan padanya 
dari Mujahid selain Ats 
Tsauri. Hal tersebut 
telah diceritakan kepada 
kami oleh [Abu Kuraib] 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



IjlA Jli cs^^- Is J-a'^l 
S JJC. (jj ^»l2uA ^^g^C- liiJa^C. Lo 
A l'ji'iIc. (jC- AjjI (jC 

Mil ^jii-a <&l (J J-^J t5^' cr^*^' 
1j (Jjii (J»7~^ ^-"J AjIc 
J jIjjj Ait j ^juiji 
Cja l)^^) <jic. jlll (^g^La 

(J^wjj tj*-^ ^jjS^j f \ * iaC 

^-33 V (3 J^9 tl^j iS jjI 

llu-Ia IjlA b iajr- jjl (Jla]_)jl IjlA 

IjiA ^ ' ^>*.> <_sjjj s-yjc- 

^jC. a J^)t ^aljjafc MC cilpaJI 

Jj^J 6^ cJ >il 

(jC Aj3 J^jlJ jLlj ~J'^ ^1 (jjl 
4 yjj l r*. 



['Ubaidullah Al Asyja'i] 
dari [Sufyan]. sedangkan 
Tsuwair kuniyahnya 
adalah Abu Jahm, dan 
Abu Fakhtah namanya 
adalah Sa'id bin 'Ilaqah. 



3254 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi], ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku], ia 
berkata; ini adalah apa 
yang telah kami 
sebutkan kepada 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah], ia berkata; 
telah diturunkan surat 
Abasa wa tawalla 
mengenai Ibnu Ummi 
Maktum, seseorang yang 
buta. Ia datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; wahai 
Rasulullah, berilah aku 
petunjuk! Sementara di 
sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terdapat 
pejabat-pejabat elit 
orang-orang musyrik. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpaling 
darinya dan menghadap 
kepada orang-orang elit 
musyrik itu. Maka Ibn 
Maktum berkata: 
Apakah anda melihat 
cela pada apa yang aku 
katakan? Beliau 
menjawab: "Tidak." 
Karena sikap nabi inilah 
wahyu diturunkan. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jxa a ulaa liaa (jj -Ijc iS^a 

4J> jfic (jc ' ■ J (jj (J!>Ia (jc 
Mil ( _ s -1j-=» (^A^ (j» l nl JC (jjl (jc 

Slik 

j ■ aj.ll ol^Jol ' " ^JC. 'i\jC 
(Jla (j>i»; SjjC UiJaai j <_j jj jl 
■JJ-ojJ »^ La (JjJ Ij 

IjlA (^ LijC (Jls (jUi 
(j-o ^3 ^ la i a (j i aa L 

oljj (jjjuc (jjl (jc Ajkj ^)JC 
(jc AjSj 1 jJf^. (jJ \;» m 
I g jc Alii ^jjaj 4jijLc 



Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. Dan sebagian 
mereka meriwayatkan 
haids ini dari Hisyam 
bin 'Urwah dari ayahnya. 
Ia berkata; 'Abasa wa 
tawalla diturunkan 
mengenai Ibnu Ummi 
Maktum, dan ia tidak 
menyebutkan dari 
Aisyah. 



3255 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Al Fadhl] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin Yazid] 
dari [Hilal bin Kabbab] 
dari ['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Kalian akan 
dikumpulkan dalam 
keadaan tidak beralas 
kaki, telanjang, dan tidak 
berkhitan." Kemudian 
terdapat seorang wanita 
berkata; apakah sebagian 
kami melihat aurat 
sebagian yang lain? 
Beliau bersabda: "Wahai 
Fulanah, setiap orang 
diantara mereka pada 
hari itu memiliki urusan 
yang menyibukkannya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu sisi dari 
Ibnu Abbas. Hadits 
tersebut juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan oleh Sa'id 
bin Jubair, dan 
diantaranya dari Aisyah 
radliallahu 'anhu. 


3256 


ajJaa SI -iac (jj ^Ijc. lij^a 

Ijc (jc jjau (jj au! ^jc 
(Jia] jij jit (jjl (JIS 

alia j AjIc Alii iglt-a J J*0 

^)Jajj (jl o^uj (j-a 
(jnainll |j| ijfljli (jJC (Clj <jlS 

- • ' ' !• ii'^ - - - - • 
( ° ■ - j ; (jJ aL*jjA iSj^)J ^~r L i^) c ' 

lil 1 jails (jjc (^lj Aj1£ 
1 jjj j^i '■—LA^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdul Azhim Al 
Anbari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Razzaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Bahir] dari [Abdur 
Rahman yaitu Ibnu 
Yazid Ash Shan'ani], ia 
berkata; saya mendengar 
[Ibnu Umar] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang ingin melihat Hari 
Kiamat seolah-olah 
seperti pandangan mata, 
hendaknya ia membaca 
ayat: Idzasysyamsu 
kuwwirat, Idzas 
Samaaunfatharat, dan 
idzas samaaunsyaqqat. 
Hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, dan 
[Hisyam bin Yusuf] 
serta yang lainnya telah 
meriwayatkan hadits ini 
dengan sanad ini. Beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang ingin melihat Hari 
Kiamat seolah-olah 
adalah pandangan mata, 
maka hendaknya ia 
membaca: Idzasysyamsu 
kuwwirat, dan beliau 
tidak menyebutkan Idzas 
samaaun fatharat serta 
Idzas samaaun syaqqat." 


3257 


(jjl (jc Clylll Ujik 4jjj3 i ««^ 
(jc gjSa (jj ^lixall (jc (j!>LLc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





5*1lL^ ILL) 111 Juill Jll 

till elj^* ^J* ,«i 

Ajli JLlU jSt'iljiIj 3* 

<Glia t$j3 Jyj ilo (jl j 
^ la i a 


telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu 'Ajlan] dari 
[Al Qa'qa' bin Hakim] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu] beliau 
bersabda: "Seorang 
hamba apabila 
melakukan suatu 
kesalahan, maka di 
titikkan dalam hatinya 
sebuah titik hitam dan 
apabila ia 

meninggalkannya dan 
meminta ampun serta 
bertaubat, hatinya 
dibersihkan dan apabila 
ia kembali maka 
ditambahkan titik hitam 
tersebut hingga menutup 
hatinya, dan itulah yang 
diistilahkan "Ar raan" 
yang Allah sebutkan: 
kallaa bal raana 'alaa 
quluubihim maa kaanuu 
yaksibuun.(QS. 
Almuthaffifin 14). Ia 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3258 


<Jls 3-* c - clw' l/" £^ L/" 

(_)j:U]I (»J^J (»JJ ^J^^ 1 l^JC 3* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Durust Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar]. 
Hammad berkata; hadits 
tersebut menurut kami 
adalah hadits marfu': 
yauma yaquumun naasu 
lirabbil 'aalamiin (QS. 
Almuthaffifin 6). ia 
berkata; salah seorang 
diantara mereka berdiri 
di dalam keringat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mereka hingga setengah 
telinga mereka. 


3259 


(jjl (jc- ^ap (jc. j^c (jjl (jc. 
^ullll 

^jc la i a (j ' aa 1 -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] dari [Ibnu 'Aun] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Ulnar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "(yaitu) hari 
(ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan 
semesta alam?" ((yaitu) 
hari (ketika) manusia 
berdiri menghadap 
Tuhan semesta alam?) 
(QS. Almuthaffifin 6), 
Beliau berkata: "Salah 
seorang dari mereka 
berada dalam 
keringatnya hingga 
setengah telingannya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih dan diantara 
hadits tersebut ada yang 
dari Abu Hurairah. 


3260 


(jj (jL<UC (jC ^-uj^-o (jj Jdll 
(jc AfSjLa ^1 (jjl (jc JJjjjVI 
iill tr>« * i*v\l ["i.^T.'illS 4 l'ji'iIc. 
^jia^jj (j-o tj^j j 1* u^g 4-iic. 

^jJ jl (ji Ulli (Jjij iil (jl 

^jj AJj^ ^ ^ ^ ^ J"* ' Q ^j ' 
liljllill (jj Alii j' <aj 
Ia^j JjjjVI (jJ (jl «ir- (jc 

AjC lijSi. 1 jlla JJC- j 

(jjl (jc- (jc ^giiill t—ilij^l 

/Ljjll (jc <2ujIc (jc 4fLlli ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Utsman bin 
Al Aswad] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah] dari 
[Aisyah], ia berkata; 
saya mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
diperdebatkan hisabnya, 
ia binasa." Maka saya 
katakan; wahai 
Rasulullah, Bukankah 
Allah berfirman: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Adapun orang-orang 
yang diberikan 
kepadanya kitabnya dari 
sebelah kanannya, — 
hingga ayat-maka akan 
dihisab dengan hisab 
yang mudah?." (QS. Al- 
Insyiqa 7-8), Beliau 
bersabda: Yang 
dimaksud ayat itu 
hanyalah saat catatan 
amal diperlihatkan. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin Nashr] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] dari 
[Utsman bin Al Aswad] 
dengan sanad ini seperti 
itu. Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban] 
dan tidak hanya satu 
orang mereka berkata 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
dari [Ayyub] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 


3261 


/_jl-ligJI ' i ir- jj Ixa < lil^a 
gUA (jc. jSLj ^1 (jj (^c. Uilk 
( _ s iLa (^Jjll (j» lji'iI (jt oJSuii (jc 

" jL. (ji (Jll alia j AjIc Alii 
V "iijf. i*n^i IVa> (Jlo'.Vr. 
(jii'i| jr. S.M i"°ti1-v j^rfij»'i 

(j*a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ubaid 
Al Hamadani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Abu Bakr] 
dari [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Barang siapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang dihisab maka ia 
akan diadzab." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Qatadah dari Anas 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
dari sisi ini. 



3262 



UAla Iia^ jjj ^jt UAla 
t^gijl yet (jj All! ljjC.J SiljC (jj 

, if J - 1 _ . , , ° - 

(jt (jJ IjC. (jt JLk (jj 

alll (J jjuij (JlaJll OJJJ* LS^' 

ajjSi iiiuj Ajit itii ^\r«-i 

jaL^I! j 4i^c. ^jj 

Vj (jnSu'MI daUa Laj 4j<Jl^JI 

V J illl C '1 klLiI VI JJ=^J iill 

I *" ^ j-^ a (Jj ^ic Hj l^jj La 
^jljiji (jc. (_^aLiVI j»L«J (jJ (jl j3 
ajj^j JLiLiVI l-%J S luc (jj 

(Jj3 jj^i sjJC- j (jUakll 1j» lu jjj 

Ait 4jajVI (ji JJC-J 

- - - % ' ' i * ' " ' »f 

cluia VI Aijaj V s-y^- 

AlsuJa CllpiJI ^__a ' to I '— J sAuC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
serta ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Musa bin 
'Ubaidah] dari [Ayyub 
bin Khalid] dari 
[Abdullah bin RafY] dari 
[Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari yang dijanjikan" 
adalah Hari Kiamat, dan 
MASYHUUD adalah 
Hari Arafah sedangkan 
SYAHID adalah Hari 
Jum'at, dan matahari 
tidak terbit dan tidak 
pula terbenam pada 
suatu hari yang lebih 
baik daripada hari 
Jum'at, padanya terdapat 
waktu, tidaklah seorang 
hamba mukmin tepat 
pada waktu itu berdoa 
kepada Allah dengan 
kebaikan melainkan 
Allah akan mengabulkan 
baginya, dan tidaklah ia 
berlindung dari sesuatu 
melainkan Allah 
melindunginya dari 
sesuatu tersebut." Telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qarran bin 
Tammam Al Asadi] dari 
[Musa bin Ubaidah] 
dengan sanad ini seperti 
hadits tersebut. 
Sedangkan Musa bin 
'Ubaidah Ar Rabadzi 
kuniyahnya adalah Abu 
Abdul Aziz. Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan dan 
yang lainnya telah 
mempermas alahkanny a 
mengenainya dari sisi 
hafalannya. Syu'bah 
serta Ats Tsauri dan 
yang lainnya dari 
kalangan para imam 
telah meriwayatkan 
darinya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Musa bin 
'Ubaidah sementara 
Musa bin Ubaidah 
dianggap lemah dalam 
hadits tersebut, ia 
dianggap lemah oleh 
Yahya bin Sa'id dan 
yang lainnya. 


3263 


(jj .lie. j (j^tac (jJ Sjika < Ijlla 

Sf ^ Jr ^ ^ S S S 

Ls lLa 1 jj ilLij 4jlc M ^U<-i alll 
(Jj3 (J filing 11 j (_)jiaA J i i^i 11 

ifci d ii^ <t nil* i-Mj-v'i i>i» i 

1 jj ill J U i21jj <J Jjaa 
jjl i'u.,i>a J. r*n\r^. 

(1 i-vc-.l (jis ^Lnj^/I jj« Uuj 
Mil f jij (ji djlas 

')« ^iljl (jl (jjJ Jji. (j! 4j]j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] serta [Abdu 
bin Humaid] maknanya 
satu, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdur 
Razzaq] dari [Ma'mar] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Abdur Rahman bin 
Abu Laila] dari 
[Shuhaib], ia berkata; 
Menjadi tradisi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



lllAa. IaI (jl£j Jl! llll (jj»°Uii 
lijjAaJI lAgj •*< ^ lijjAkll lAgj 

^iJiJi ki <jii j^Vi 

A3 (j$£j (jAl£ ^ 

L£ie J Ijj&i ^isll JlSa 
AjoJc.ll liaS lHai Jl! jl L%a 
di jil (jl l_sL=J (-jla Iaa LS ^c 

(JjSj jilaJI IAA jLSla ^iaiya 
AJ I JJ^'i* Jl! (j-a *^J Q 

' alikj (jlj (jAlfill lillA j. a^J 
ts Jc (jlSj AjJI aliLj J-f « 4j3| 

AjLo [j 1_1AIj jiiUJI (JJjJa 

t_lli_Lal (jl ' _<■ ■—■) jjsxJi Jl! 
(j \a\ i^A AjJo^cj l^ajlii gual^i all 

JIlE fliil Jl! 
<J Jjj jils 4j 3"° ^ ^ S aI^jI) 
JLa ilil iic-l lij] Jla! sjli.1 t5 2a. 

i_lAlj]l Ait ' - iS Ai ^jiiJI J»f3 
(liuijU (jAl£ll (jt ^iajjj 

ii^ v All e iU]| Jai Ji (jAiiii 

i_iaI^)1I ^iUJI 

a! Jl! IaI 4jaIjII A3 Jlaa ^1 
JaI Aic Ja! (jjl (jAlill 
cjk (jjf ^JJaT .233 Jl! IjIj 

(jAl^ll AjC ■ "<'< ilGI ^A jAU 

> aI (211a Jc pU3l Jll 

A3 JJJ^ (_)j:U]I (j^i 4 c\ J 

iSltS (jl ■ '— »; jLaa AjIa a^JjoUa 

^flltl Jll IaL.1 tLM AjIaII 
Jjsj Li (jlS (jl ^4311 pLaa Ij^v 
Jl! Lfrlial jl ilLU lk 4*1 jll 
Jjlill Jlas AjIaII Jiiaa £j 
(^ullll ^ jia ^^«JI I ^eJla LgJja (ji 
^ UJc pUJI Iaa ^ic. Aai I _alll) 

is joc\ <J ^aui3 (Jll Aki AjJaj 

jLaj CliAAj Cijl (jl aJ JLaa 
ilL ajjI V A3 (Jl IaIj IaS .253a 

iSLlc. sAj (.JAIL (j-ajjl ^l^)j-aJ 
Aj3c Aj3 iil ItAS Jl! ^xj Jl! 
lilLaJl ^La ^^-aC^I (j-ol! a J ' aj 

Jlaa l^j ^jla i^jll cli*ja ^ j^l 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, apabila 
telah beliau lakukan 
shalat 'Asar beliau 
berbisik, dan istilah 
berbisik menurut 
sebagian mereka adalah 
bergeraknya kedua bibir 
seolah-olah sedang 
berbicara. Kemudian 
beliau ditanya; wahai 
Rasulullah, engkau 
apabila melakukan 
shalat 'Asar berbisik- 
bisik. Beliau berkata: 
"Ada seorang nabi yang 
dibuat terkagum-kagum 
kepada umatnya, 
kemudian ia berkata; 
siapakah yang dapat 
menandingi mereka? 
Kemudian Allah 
memberikan wahyu 
kepadanya: "Berilah 
pilihan kepada mereka 
antara dua hal, yaitu Aku 
menghukum mereka 
atau Aku kuasakan 
musuh mereka atas diri 
mereka?" kemudian 
mereka memilih 
hukuman, maka Allah 
menguasakan kematian 
atas diri mereka, hingga 
dalam sehari terdapat 
tujuh puluh ribu orang 
yang mati." Shuhaib 
berkata; dan beliau 
apabila meceritakan 
hadits ini maka beliau 
menceritakan hadits 
yang lain, beliau 
bersabda: "Dahulu 
terdapat seorang raja 
yang memiliki seorang 
dukun yang melakukan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



<LluIj (j-o s jilt! liS} 

Aj j-aU (Ji! a!&*ll I iA ill J 
i_sj ^ i aj (JUa sLaj C iL ^-Q 

pUJI IjiA ile ial (jiiUl <JUa 

ILa £jlS 23 jaJLk ia -»1< 

J»f a jlill sjiA sUSl 
(3jij tjla JjliVl 2112 ^_a ^^liilj 
Jia <ua JUjj i21j\jS iiil 

dllj jUll J jiiVl till ^ Lai 

j^jya (jai Aila iiiiil Hi! Jla 

(Jlllia (JJ^ Uj » l «aj La£ 



perdukunan untuknya, 
kemudian dukun 
tersebut berkata; carikan 
untukku seorang anak 
yang cepat faham, atau 
ia berkata; yang cerdas. 
Aku akan mengajarkan 
ilmuku ini kepadanya, 
karena aku khawatir 
mati sehingga ilmu ini 
terputus dari kalian, dan 
tidak ada diantara kalian 
orang yang 

mengetahuinya." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
mereka carikan seorang 
anak muda untuknya 
sesuai sifat yang telah ia 
sebutkan, mereka 
perintahkan si anak 
muda agar datang dan 
menuju kepada dukun 
tersebut. Pergilah si anak 
muda kepadanya, 
sementara di tengah 
perjalanan anak tersebut 
terdapat seorang rahib di 
dalam sebuah tempat 
ibadah." Ma'mar 
berkata; saya yakin para 
penghuni tempat-tempat 
ibadah pada saat itu 
adalah orang- orang 
muslim. Beliau 
bersabda: "Lalu anak 
tersebut bertanya kepada 
rahib tersebut, setiap kali 
anak tersebut 
melewatinya ia 
senantiasa bertanya 
kepadanya, hingga rahib 
tersebut 

memberitahukan 
kepadanya, ia berkata; 
sesungguhnya aku 
menyembah Allah." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Beliau bersabda: "Anak 
itu mulai tinggal di 
tempat rahib tersebut 
dan seringkali terlambat 
berjalan kepada dukun. 
Maka si dukun tersebut 
mengirimkan utusan 
kepada keluarga anak 
tersebut yang inti 
pesannya; sesungguhnya 
ia hampir tidak datang 
kepadaku. Kemudian 
anak tersebut 
memberitahukan hal 
tersebut kepada rahib. 
Sang rahib berkata 
kepadanya; apabila 
dukun mengatakan 
kepadamu; dimana 
kamu? Katakana saja; 
bersama keluargaku, dan 
apabila keluargamu 
berkata kepadamu; 
dimana engkau? Maka 
beritahukan bahwa 
engkau bersama dukun 
tersebut." Beliau 
bersabda: "Ketika anak 
tersebut dalam keadaan 
demikian, tiba-tiba ia 
melewati sekelompok 
orang banyak yang telah 
tertahan oleh seekor 
binatang. Sebagian 
mereka mengatakan 
bahwa binatang tersebut 
adalah singa." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
anak tersebut mengambil 
sebuah batu, dan 
berkata; ya Allah, 
apabila yang dikatakan 
rahib tersebut adalah 
benar maka aku 
memohon kepadaMu 
agar aku dapat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



membunuh binatang 
tersebut." Beliau 
bersabda: "Kemudian ia 
melempar dan 
membunuh binatang 
tersebut. Lalu orang- 
orang berkata; siapa 
yang membunuhnya? 
Mereka mengatakan; 
anak tersebut. Maka 
orang-orang terkejut dan 
berkata; sungguh anak 
ini telah mengetahui 
ilmu yang tidak 
diketahui seorangpun." 
Beliau bersabda: 
"Kemudian seorang buta 
mendengar hal tersebut, 
kemudian ia berkata 
kepada anak tersebut; 
apabila engkau mampu 
mengembalikan 
penglihatanku maka 
engkau mendapat bonus 
demikian dan demikian. 
Anak tersebut berkata; 
aku tidak menginginkan 
ini darimu, akan tetapi 
bagaimana pendapatmu 
apabila penglihatanmu 
kembali apakah engkau 
akan beriman dengan 
Dzat Yang telah 
mengembalikannya? Ia 
berkata; ya." Beliau 
bersabda: "Kemudian ia 
berdoa kepada Allah 
hingga Allah 
mengembalikan 
penglihatan orang 
tersebut kepadanya. Lalu 
orang buta tersebut 
beriman, kemudian 
perkara mereka sampai 
kepada raja. Lalu ia 
mengirim utusan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mereka dan mereka pun 
dihadirkan. Raja tersebut 
berkata; sungguh aku 
akan membunuh setiap 
orang diantara kalian 
dengan pembunuhan 
yang belum pernah aku 
lakukan kepada 
pelakunya." Kemudian 
ia perintahkan agar 
mendatangkan rahib dan 
orang yang buta, 
kemudian ia letakkan 
gergaji di tengah kepala 
salah seorang diantara 
mereka dan 
membunuhnya, serta 
membunuh yang lainnya 
dengan pembunuhan 
yang lain. Kemudian ia 
perintahkan agar 
mendatangkan anak 
muda tersebut, kemudian 
ia berkata; bawalah ia 
pergi ke gunung ini dan 
ini, lalu lemparkan dia 
dari puncaknya. 
Kemudian mereka pun 
membawanya pergi 
menuju gunung tersebut. 
Tatkala mereka telah 
sampai ke tempat 
tersebut untuk 
melemparkan anak 
tersebut darinya, mereka 
jatuh dari gunung 
tersebut hingga tidak ada 
yang tertinggal diantara 
mereka kecuali anak 
tersebut." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
anak tersebut kembali, 
lalu raja memerintahkan 
agar mereka 
membawanya pergi ke 
laut kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



melemparkannya di 
dalam laut. Anak 
tersebut dibawa ke laut, 
kemudian Allah 
menenggelamkan orang- 
orang yang bersamanya 
dan menyelamatkannya. 
Kemudian anak tersebut 
berkata kepada raja; 
engkau tidak dapat 
membunuhku hingga 
engkau menyalibku dan 
memanahku, apabila 
engkau memanahku 
maka ucapkan; dengan 
nama Allah Tuhan anak 
ini." Kemudian ia 
perintahkan agar anak 
tersebut disalib, maka 
anak itupun disalib, 
kemudian ia 
memanahnya dan 
mengatakan; 
"BISMILLAAH 
ROBBU HAADZAL 
GHULAAM" dengan 
nama Allah Tuhan anak 
ini." Beliau bersabda: 
"Kemudian anak 
tersebut meletakkan 
tangannya di atas kening 
setelah dipanah, 
kemudian mati. Lalu 
orang-orang berkata; 
sungguh anak ini telah 
mengetahui ilmu yang 
tidak diketahui oleh 
seorangpun, maka kami 
beriman kepada Tuhan 
anak ini." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
dikatakan kepada raja 
tersebut; apakah engkau 
tidak bersabar untuk 
diselisihi oleh tiga 
orang? Seluruh manusia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



telah menyelisihimu." 
Beliau bersabda: 
"Kemudian dibuatlah 
park yang besar, 
kemudian dilemparkan 
padanya kayu bakar, 
serta api, kemudian ia 
mengumpulkan orang- 
orang dan berkata; 
barang siapa yang 
kembali dari agamanya 
maka kami akan 
membiarkannya, dan 
barang siapa yang tidak 
kembali maka kami akan 
melemparkannya ke 
dalam api ini. Lalu ia 
mulai melemparkan 
mereka ke dalam parit- 
parit tersebut." Beliau 
bersabda: " Allah 
tabaraka wa ta'ala 
berfirman 

mendokumentasikan 
sejarah tersebut: Binasa 
dan terlaknatlah orang- 
orang yang membuat 
parit, yang berapi 
(dinyalakan dengan) 
kayu bakar, ketika 
mereka duduk di 
sekitarnya, sedang 
mereka menyaksikan 
apa yang mereka perbuat 
terhadap orang-orang 
yang beriman. Dan 
mereka tidak menyiksa 
orang-orang mukmin itu 
melainkan karena orang- 
orang mukmin itu 
beriman kepada Allah 
Yang Maha Perkasa lagi 
MahaTerpuji." (QS. 
Alburuj 4-8). Beliau 
bersabda: 'Adapun anak 
tersebut telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dikuburkan." Dan 
disebutkan bahwa ia 
dikeluarkan (dari 
pekuburan) pada zaman 
Umar bin Al Khathab 
sementara jari-jarinya di 
atas keningnya, 
sebagaimana ia 
meletakkannya ketika 
dibunuh. Abu Isa 
katakana, ini hadis hasan 
gharib. 


3264 


allilj Ajlc illl ^U.-l *>lll (J _&JJJ 
1 _aljij (J^lill (JjlJl (jl Clival 

i jii^ u jjii iiu iii i\ a!\ v 

Clljl Loll \ j3 £j *dll ( _ s Ic -3 jl laa,j 

« - -* » - V- - »f 

i » W 1 14v ..nr. jil 

Ml 

^ la ■ a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir], 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku diperintahkan 
untuk memerangi 
manusia hingga mereka 
mengucapkan Laa ilaaha 
illallaah, apabila mereka 
mengucapkannya maka 
mereka telah melindungi 
darah dan harta mereka 
dariku, kecuali karena 
ada alas an yang 
dibenarkan, dan 
perhitungannya atas 
Allah." Kemudian beliau 
membaca ayat: Berilah 
peringatan, karena 
sesungguhnya kamu 
hanyalah orang yang 
memberi peringatan. 
Kamu bukanlah orang 
yang berkuasa atas 
mereka. (QS. Al- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ghasyiyah 21-22). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3265 


^Ac (jj jjaC (j afla ^j] Ijj la 

jc al i <aC (jj jl^JoC jc oJu3 
jc o^LaJI (JaI 

(jC (Jlul jilulj 4j1c Atll 

'j ' ' * ' ' ' * j'j^J 
lliaj! o51j3 jc ^jl^JI (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Hafsh 
Amr bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] serta [Abu 
Daud] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
dari [Qatadah] dari 
[Imran bin 'Isham] dari 
[seorang laki-laki] dari 
kalangan penduduk 
Bashrah, dari [Imran bin 
Hushain] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
mengenai Asy Syaf u 
dan Al Watr. Beliau 
bersabda: "Itu adalah 
shalat, sebagiannya 
genap dan sebagiannya 
witir." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Qatadah. Dan 
[Khalid bin Qais Al 
Huddani] telah 
meriwayatkannya dari 
[Qatadah] juga. 


3266 


^1, lag 11 (j-^ i nl (jj (jjjlA Ujik 
^al2dA (jc (jLalLjj (jj o^JC. llj ^ 
jj jIll ^JC jC jC OJJC- (jj 

(_5-lj-a ' '"I '"'•"'■hS 4jLij 
Aillll jSi) LijJ alia j AjIc 

lilixljl jj Jlla U jac 

^jlc 1-gJ ciiiljl IaIsuiI 

ilk AjI jil ilkja -Ji'^J 1«j ^Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[ayahnya] dari 
[Abdullah bin Zam'ah], 
ia berkata; saya 
mendengar Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





IjlA ^ injr- jjl Jlklaij LLo aS la 1 


shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu hari 
menyebutkan seekor 
unta (nabi shalih) dan 
orang yang 

menyembelihnya. Beliau 
bersabda mengutip ay at: 
"Ketika bangkit orang 
yang paling celaka di 
antara mereka, (QS. 
Asysyams 12), yaitu 
seorang laki-laki otoriter 
yang perkasa dan kuat 
diantara kelompoknya 
seperti Abu Zam'ah." 
Kemudian aku dengar 
beliau menyebut nasib 
para wanita (sebagai 
kritik atas suami- 
suaminya), beliau 
berkata: " Karena alasan 
apa salah seorang dari 
kalian mencambuk 
isterinya seperti 
mencambuk seorang 
budak, dan kemungkinan 
ia gauli pada akhir hari 
(malam) nya?." 
Abdullah bin Zam'ah 
berkata; kemudian 
beliau mengkritik 
mereka mengenai 
tertawa mereka ketika 
kentut. Beliau berkata: 
'Apa alasan salah 
seorang dari kalian ia 
tertawa karena apa yang 
ia lakukan?" Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3267 


jauuII (jj ^jj. alia ^jc. <Lal5ii 

llC. ^\ (jC- O-lUC (jj ~|4 ul (jC 

^ 'ojlia. ^ U5L!la Ait 2jI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ajic. 'M ^U^i ^jill ^jjU ^jsjII 

^3^3 (_><ajVI ^ 4.J ' " Q \; J jC 

(j^i Li (Jlaa pLaUl J) <Uj 

(J* I (j-a (jl£ (j-a3 LLIjS. ^jiC. 
(j-aj o^lxLii] (J-axJ A-jL9 tall 
(J-a*J frUinll (JaI lya (jlS 

JSa I ji-ac-l (Jj (Jli »U?M1 

Ajll S^UlLiSI (JaI (j^i (jlS (j-a Lai 
(ji LalJ; (J-aaJ jlilj 

(J-a*J ^ujJJ frlHill (JaI (j-a 

(^gJa&l (ji Lai! \ j3 £j frU'nll 
£j,,.Vi,,.a ima SI J JjALaj 
( _ r i*luilj (J^J (ji Lai j (_5^jjjjj1J 



IjlA ^ in_;r. jji (Jll (_gj!nill 
^ la i a (j i aa 1 -JJ la 



bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaidah bin 
Qudamah] dari 
[Manshur bin Al 
Mu'tamir] dari [Sa v d bin 
'Ubaidah] dari [Abu 
Abdur Rahman As 
Sulami] dari [Ali 
radliallahu 'anhu] beliau 
berkata; kami berada di 
dekat jenazah di Baqi'. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang dan 
duduk, kami pun duduk 
bersamanya. Beliau 
membawa sebuah 
ranting yang beliau 
pukul-pukulkan ke 
tanah. Kemudian beliau 
angkat kepalanya ke 
langit, dan berkata; tidak 
ada jiwa yang telah 
diberi nafas melainkan 
telah tertulis tempat 
nantinya ia dimasukkan. 
Kemudian orang-orang 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, tidakkah kita 
bersandar saja kepada 
catatan kita sehingga 
barang siapa yang 
termasuk orang yang 
akan berbahagia maka ia 
beramal untuk 
kebahagiaan?. Dan 
barang siapa yang 
termasuk orang yang 
akan sengsara maka ia 
akan beramal untuk 
kesengsaraan?. Beliau 
bersabda: "Oh, tetapi 
beramallah kalian, sebab 
segala sesuatu akan 
dimudahkan. Adapun 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



orang yang akan 
berbahagia akan 
dimudahkan untuk 
melakukan kebahagiaan, 
dan barang siapa yang 
akan sengsara maka ia 
dimudahkan untuk 
melakukan 
kesengsaraan." 
Kemudian beliau 
membaca firman Allah: 
Adapun orang yang 
memberikan (hartanya di 
jalan Allah) dan 
bertakwa, dan 
membenarkan pahala 
yang terbaik (syurga), 
maka Kami kelak akan 
menyiapkan baginya 
jalan yang mudah. 
Adapun orang-orang 
yang bakhil dan merasa 
dirinya cukup serta 
mendustakan pahala 
terbaik, maka kelak 
Kami akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang 
sukar." (QS. Allail 5- 
10). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 



3268 



(jUiui Lii la jic ^\ (jjl Hi la 
(_^uja (jj JjjoiVI (jc A inc. (jj 
ClljSlla (^ikjll ' ■ I lia (jc 

f^ll JLaa filial Cly-oia jl£ 

V] <— ljl (Hi ^ILij «Ljl& 2jI (^glla 
La (Jjfui (^ijii^JS al 

(Jjj^a. A-iic. I a l lj ^JLilifi] 

gOj is (jjijliill cJLal ^itUl 

i21c.3j La JlxJ *M (J jjU lLa_a 
IjlA ^ unr- jjl (JU ^jJa Loj t2Jjj 
ol jj ^a j la i a j' t ij.la. 

a o £ ° o ^ f £ ' o * 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Al 
Aswad bin Qais] dari 
[Jundab Al Bajali], ia 
berkata; saya pernah 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di dalam 
sebuah gua, kemudian 
jari beliau mengeluarkan 
darah, lalu beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bersabda: "Engkau 
hanyalah sebuah jari dan 
mengeluarkan darah, dan 
di jalan Allah engkau 
menemui gangguan." 
Jundab Al Bajili berkata; 
dan Jibril 'alaihis salam 
terlambat untuk datang 
kepadanya kemudian 
orang-orang musyrik 
berkata; Muhammad 
telah ditinggal. Seketika 
itu pula Allah ta'ala 
menurunkan wahyu: 
Tuhanmu tiada 
meninggalkan kamu dan 
tiada (pula) benci 
kepadamu. (QS. 
Addhuha; 3), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. Dan 
hadits tersebut telah 
diriwayatkan oleh 
[Syu'bah] dan [Ats 
Tsauri] dari [Al Aswad 
bin Qais]. 



3269 



Ul 1 aJJJ Jll alLij AjSo 'M C5 Jj-a 
(Jjj Clmll iic. 



lis J] ^ j^La ^ jjia ^ jij 

dyAkll ^j* 1 aSa,j ulijl 

IjlA ^ unr- jjI ijll "Ujjia s r^.s 

»,,..•*-"'' - » - ' 

ol j^j ^a j ^ la i a ^j- < 

J^ 1 (J t> 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] serta [Ibnu Abu 
Adi] dari [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
dari [Malik bin 
Sha'sha'ah] seorang laki- 
laki dari kaumnya bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku berada di 
dalam rumah antara tidur 
dan sadar, tiba-tiba saya 
mendengar seseorang 
berkata: "Itu orangnya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







salah satu dari ketiga 
orang itu." Kemudian 
aku diberi bejana dari 
emas yang berisi air 
zamzam, kemudian 
hatiku menjadi lapang 
hingga demikian dan 
demikian. Qatadah 
berkata kepada Anas bin 
Malik; apa yang beliau 
maksudkan? Ia berkata; 
maksudnya kelapangan 
itu hingga bawah 
perutku. Kemudian 
hatiku dikeluarkan dan 
dicuci dengan air 
zamzam kemudian 
dikembalikan ke 
tempatnya, dan diisi 
dengan keimanan dan 
sifat bijaksana." Dalam 
hadiits ini terdapat cerita 
yang panjang. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, dan 
telah diriwayatkan oleh 
[Hisyam Ad Dastuwail, 
serta [Hammam] dari 
[Qatadah] dan diantara 
hadits tersebut ada yang 
dirwayatkan dari Abu 
Dzar. 


3270 


(jl* ■* til jji (Ji»ii,.l jr. 
[•"i.^itu J j'a i I i il jr. 11 ij 1 1 Sl-v j 
1 j3 (jiljil 4jjJJ ojjjA LjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Isma'il bin Umayyah], 
ia berkata; saya 
mendengar [seorang 
badui] berkata; saya 
mendengar [Abu 
Hurairah] meriwayatkan 
hadits, ia berkata; barang 
siapa yang membaca 
surat At Tiin kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







membaca: "Bukankah 
Allah Hakim yang 
seadil-adilnya?" (QS. 
Attin 8), hendaknya ia 
mengatakan; balaa wa 
ana 'alaa dzalika minasy 
syaahidiin (benar, dan 
aku termasuk orang- 
orang yang bersaksi atas 
hal itu). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
yang hanya diriwayatkan 
dengan sanad ini dari 
seorang laki-laki badui 
dari Abu Hurairah, dan 
tidak disebutkan 
namanya. 


3271 


* o - . - „ * ; f e^* ^ 8 ^ S ~ . , 

*\ ir-. \ i-v 1 ^ i ^-v ^jj ^ ir-. 1 1 1 *w 

j^i. jji <jl jii ajjUjII 

'M ^ji-a Jlaa Aiic. ^git 

1 lljr. ^ l-v i^i jjm-v I II W 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
[Abdur Razzaq] dari 
[Ma'mar] dari [Abdul 
Karim Al Jazari] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas radliallahu 
'anhuma], mengenai 
kutipan ayat; "Kami 
akan memanggil 
Malaikat Zabainiyah" 
(QS. Al'alaq 18), ia 
berkata; Abu Jahl 
berkata; apabila aku 
melihat Muhammad 
sedang melakukan shalat 
niscaya akan aku injak 
lehernya. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Seandainya ia 
melakukannya niscaya 
para Malaikat akan 
menyambarnya dengan 
jelas." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3272 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Abu Daud 
bin Abu Hindun] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melakukan shalat, 
kemudian Abu Jahl 
datang dan berkata; 
bukankah aku telah 



melarangmu melakukan 
hal ini? bukahkah aku 
telah melarangmu 
melakukan hal ini? 
bukahkah aku telah 
melarangmu melakukan 
hal ini? Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi dan 
beliau membentaknya, 
lantas Abu Jahl katakan; 
"Engkau tahu bahwa 
tidak ada yang 
mempunyai komunitas 
bicara lebih banyak 
daripadaku." Sontak 
Allah menurunkan ayat: 
Maka biarlah dia 
memanggil golongannya 
(untuk menolongnya), 
kelak Kami akan 
memanggil malaikat 
Zabaniyah." (QS. Al'alaq 
17-18), Ibnu Abbas 
berkata; demi Allah 
apabila ia memanggil 
golongannya niscaya ia 
akan disiksa malaikat 
Zabaniyah Allah. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



gharib shahih. Dan 
diantara hadits tersebut 
ada yang diriwayatkan 
dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu. 



3273 



£il i 'a . ajj jjt JjjlAiJI (JjJaall 

(Jlaa AjjUJi ^jIj Li a*j ^ic. 

Us ji ^li^jjisll oj^j CIiA^&aj 

V jUa 

ajIc. iul ( _ s -1j-=» 

opLuiS ojii* ( _ s -lc- Alii 

U j^l iilLuki! ill cJjia 

AjiJI l^j (_sj*J ^ 

,J oljljjl ul ajVI «a4 ciJj^j 
jAall AiJ U ^1 JaI Lv, jAail 
jg ui ' all ^ jAall aJj] 

(JlaAiiJi U Aiil jjj i21a*j LfrSJJaJ 

ilill I ill UljAAii ^llll 

Jll V J £jJ Aj JJ V J$-i3i 

V S-y^c- '•tiiAa lAft ^ unr. jjI 

<>jll I Aft i>? VI Aijxj 
tjjij A93 (JjJaaJI (jJ jxujllll CAjA=l 

( a I a^ttj (J I iaflll JjJ a 1 al flll ^)C. 

(J 1 <afl]| a 1 a1 filing (j_3^-° tj^ 
(jj ^jJ^J Aiij Ail jA ^jilAaJI 

(CA^jq ^jj ^j-*^^ 3 l " 

j^aJo U^J A xjba jjj t 1 1 a jj j 
lift t^c. dijAaJl lift dajxj Vj 
<ljll lift 5* VI ialll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin Al 
Fadhl Al Huddani] dari 
[Yusuf bin Sa'd], ia 
berkata; seorang laki- 
laki berdiri menuju [Al 
Hasan bin Ali] setelah 
berbai'at kepada 
Mu'awiyah, kemudian 
berkata: engkau telah 
mencoreng wajah orang- 
orang mukmin, atau ia 
berkata; wahai orang 
yang mencoreng wajah 
orang-orang mukmin! 
Maka ia mengatakan; 
janganlah engkau 
mencelaku, semoga 
Allah merahmati dirimu. 
Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
diperlihatkan kepadanya 
Bani Umayyah di atas 
mimbar, dan itu 
membuat beliau gundah. 
Kemudian turun ayat: 
"Sesungguhnya Kami 
telah memberikan 
kepadamu Al Kautsar." 
wahai Muhammad, Al 
Kautsar yaitu sungai di 
Surga. Dan turun ayat 
ini: "Sesungguhnya 
Kami telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







menurunkannya (Al 
Quran) pada malam 
kemuliaan. Dan tahukah 
kamu apakah malam 
kemuliaan itu? Malam 
kemuliaan itu lebih baik 
dari seribu bulan." 
(QS.Alqadar 1-3), 
malam itu akan dimiliki 
Bani Umayyah 
setelahmu wahai 
Muhammad. Al Qasim 
berkata; kami 
menghitungnya ternyata 
malam itu seribu tahun, 
tidak bertambah dan 
tidak berkurang. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini, dari hadits 
Al Qasim bin Al Fadhl, 
dan ada yang 
mengatakan dari Al 
Qasim bin Al Fadhl dari 
Yusuf bin Mazin serta 
Al Qasim bin Al Fadhl 
Al Haddani ia adalah 
orang yang tsiqah, ia 
ditsiqahkan oleh Yahya 
bin Sa'id serta Abdur 
Rahman bin Mahdi 
sedangkan Yusuf bin 
Sa'd adalah orang yang 
tidak dikenal. Dan kami 
tidak mengetahui hadits 
ini dengan lafazh ini 
kecuali dari sisi ini. 


3274 


f^J"" 1 ^ es-^i L$S^ p5 JJJ 

i21LLl jl i _a£ (jj dila JjSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdah bin Abu 
Lubabah] serta [Ashim 
yaitu Ibnu Bahdalah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Abdullah bin Mas'ud 
berkata; barang siapa 



mereka telah mendengar 



[Zirrb Hubaisy] yang 
diberi kunya Abu 



Maryam, ia berkata; 
saya berkata kepada 
[Ubai bin Ka'ab] 



yang melakukan shalat 



saudaramu yaitu 



satu tahun maka ia 
mendapatkan lailatul 
qadar. Kemudian Ubai 
berkata; semoga Allah 
merahmati Abu Abdur 
Rahman; sungguh ia 
telah mengetahui bahwa 
lailatul qadar itu ada 
pada sepuluh malam 
terakhir bulan 
Ramadhan, yaitu malam 
ke tujuh puluh dua, akan 
tetapi ia ingin agar 
orang-orang tidak 
berbergantung 
kepadanya. Kemudian ia 
bersumpah dan tidak 
mengucapkan insya 
Allah, bahwa malam 
tersebut adalah malam 
kedua puluh tujuh. Zirr 
berkata; aku katakan 
kepadanya; berdasarkan 
apakah engkau 
mengatakan hal tersebut 
wahai Abu Al Mundzir? 
Ia berkata; dengan tanda 
yang telah dikabarkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam atau 
dengan tanda bahwa 
matahari terbit pada hari 
itu tidak memiliki sinar. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3275 


■ Ijlla jLuU jo « 1 n ' -s 
(jljiLa Ijj (_£-lg-a (jj (j-a^.^]l 

da aui (Jll (Jala (jj jllLill (jo 

U ilLjj 4j1c Alii (^git-a 
jj| (JliijA 1 Jjj lilll Jll 4j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
Mukhtar bin Fulful], ia 
berkata; saya mendengar 
[Anas bin Malik], ia 
berkata; seorang laki- 
laki berkata kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; wahai orang 
terbaik. Beliau 
menjawab: "Orang 
terbaik itu adalah 
Ibrahim." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3276 


^ if. 1 j^j ^ 1 jj^aj (jj Aj^jxjJ 1 

(jj \;» m U__)Ail ii]jLi/JI (jj *)I)I 

id ik is^i CP iff 

(jC. /g^jfl*a31 Sjxjjj (jo (jLiulwj 

j jalla Ait aiil ^ l^ij ojjjA ^1 

alLlj Ajlc illl *&l (J _JJJJ 

'M 1 jlll U jliLl U (Jjjiil Jla 

lAjllkl jll (Jli jilc-l Aj ji^Jj 
Laj <Col jl ^JC- (J£ ^^ic \; (jl 
^jj (J-at (Jjii lA^-la ^^Ic (J-at 
jjl (JllUjliLI t>'±$h lj£ llS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Ayyub] dari [Yahya bin 
Abu Sulaiman] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat 
ini: Pada hari itu bumi 
menceritakan beritanya. 
Beliau bersabda: 
"Tahukah kalian apakah 
berita-beritanya itu?" 
Para sahabat berkata; 
Allah dan RasulNya 
lebih mengetahui. Beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bersabda: 
"Sesungguhnya 
beritanya adalah ia 
bersaksi atas setiap 
hamba laki-laki maupun 
wanita, mengenai apa 
yang telah ia kerjakan di 
atasnya. Bumi tersebut 
berkata; ia telah berbuat 
demikian pada hari 
demikian. Inilah berita- 
beritanya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. 


3277 


(jc An in lA^a JJJ^ l>J t_iA j 
(jj auI (jj ' ijUi, jjc. o31j3 

3jfe j^l fSlp 1 
i2ULi 5? ^ 3a j ,JU ^1 
• ••i\<i ji i-'iruitS .--iSV^; u vi 

^ la i a ^j- ha t u.^ l^A ^ i ii if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Mutharrif bin Abdullah 
bin Asy Syikhkhir] dari 
[ayahnya] bahwa ia 
sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sementara 
beliau sedang membaca: 
Bermegah-megahan 
telah melalaikan 
kamu.(QS. Azzalzalah 
4), Beliau bersabda: 
"Anak Adam berkata; 
hartaku, hartaku. 
Tidaklah engkau 
memiliki harta kecuali 
apa yang telah engkau 
sedekahkan kemudian 
engkau realisasikan, atau 
yang engkau santap 
kemudian musnah atau 
engkau pakai hingga 
usang." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hasan shahih. 


3278 


(jj ^l5Lk Ujik jjI IlUa 
gj JJ^C. (JC. ^ jljll ^Li 

Ulj Lalll Ait Atll ^ l^ij ^C. 

Sji s-yj^ jj' JlijiilSill jiStgJi 
^piASI jj^-j is j'j 

t> ^ ij4 t> yr?J^ 

^ \ njr- (Jli j_y& l>j (Jl^Lall 

^ - ' ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hakkam bin Salm 
Ar Razi] dari ['Amr bin 
Abu Qais] dari [Al 
Hajjaj] dari [Al Minhal 
bin Amr] dari [Zirr bin 
Hubasy] dari [Ali 
radliallahu 'anhu], ia 
berkata; kami masih 
ragu mengenai adzab 
kubur hingga turun surat 
(At Takaatsur): 
"Bermegah-megahan 
telah melalaikan kamu." 
(QS. Attakatsur 1), Abu 
Kuraib pernah berkata 
sekali dari [Amr bin 
Abu Qais Al Mulai 
Kufi] dari [Ibnu Abu 
Laila bin Amr]. Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. 


3279 


(jj Aii\ (jt L-lJala (jj 

(jc 1 nil £j AjVI a^A 

(J jIjij Ij J^O^ - '* 
LaA Lalj j <jt (jLuij ill (_jU 
Lai Jll iUll^ jaiII (jljfjLiSf! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari 
[Muhammad bin Amr 
bin Alqamah] dari 
[Yahya bin Abdur 
Rahman bin Hathib] dari 
[Abdullah bin Az Zubair 
bin Al Aw warn] dari 
[ayahnya], ia berkata; 
tatkala turun ay at ini: 
Kemudian kamu pasti 
akan ditanyai pada hari 
itu tentang kenikmatan 
(yang kamu megah- 
megahkan di dunia itu). 
(QS. Attakatsur 8), Az 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Zubair berkata; wahai 
Rasulullah, kenikmatan 
apakah yang ditanyakan 
kepada kami? 
Sesungguhnya pada 
kami hanya ada dua 
benda hitam yaitu kurma 
dan air. Beliau berkata: 
"Ketahuilah 
sesungguhnya hal itu 
akan terjadi." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 


3280 


U^y^ C5^ l^ - lv^j^ lW 
tjjl (jc- jjaC. (jj JLaa « jc 
Cllljj Ijallls SjJjA ^jjl (jc- 4 alia 
(jc (jll I nil £j AjVI s^A 
(J jiaj Ij (jjAill (Jll ^iJt'iII 
LaA Lajli (JLLij jxaill ^jl (jc 

i2Uj jl Jll Uiiljjc ^jJc 

^jil i'iiKj jii £jlotj^n.i 
(_£-lic jjaC jj ^ jc AjjjC 
AjjjC (jj jLiLujj I^A (j-o ^j^i 
^)5ij ^1 (j-a llijAk ^j-ai j laa^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Yunus] dari [Abu Bakr 
bin Ayyasy] dari 
[Muhammad bin Amr] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], ia 
berkata; ketika telah 
turun ayat ini: Kemudian 
kamu pasti akan ditanyai 
pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang kamu 
megah-megahkan di 
dunia itu). (QS. 
Attakatsur 8), Maka 
orang-orang berkata; 
wahai Rasulullah, 
mengenai kenikmatan 
apakah kami akan 
ditanya? Sesungguhnya 
hanya ada dua hal yang 
hitam (kurma dan air), 
musuh datang sementara 
pedang-pedang kami 
berada pada pundak- 
pundak kami. Beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya hal 
tersebut akan terjadi." 
Abu Isa berkata; dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hadits Ibnu 'Uyainah dari 
Muhammad bin Amr 
menurutku lebih shahih 
daripada hadits ini, dan 
Sufyan bin 'Uyainah 
lebih hafal dan lebih 
shahih haditsnya 
daripada Abu Bakr bin 
'Ayyasy. 


3281 


(jc- f.yjti\ (jj ^jc. (jc. 

(j 1 (j^"" J'l ^ ,r - tj ' " 1 '""'I 
lj| (JlJ (_gj» >*VI ^JJC- 
^jlLa auI (J jjjj (Jllljij a jj jA 
(JLuij La (Jj! (j! ^luij ^J'' ^ll 
(j-o ^jaJI ^^jxJ 'LoUall ^jj 4ic. 
i2U j^-aj ^1 A\ (JUj (jl ^>j*lll 
c-Lall (j-a t^ljjjjj 

j,l j4> KJP. 

(jjl (jlijjj) t_l J^C. (jj (j-Ajll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Abdullah bin Al Ala ] 
dari [Adh Dhahhak bin 
Abdur Rahman bin 
Arzam Al Asy'ari], ia 
berkata; saya mendengar 
[Abu Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya pertama 
kali yang ditanyakan 
kepada seorang hamba 
pada Hari Kiamat dari 
kenikmatan adalah 
dikatakan kepadanya; 
bukankah Kami telah 
memberikan kesehatan 
kepada badanmu, dan 
memberimu minum dari 
air dingin?" Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. Sedangkan 
Adh Dhahhak adalah 
Ibnu Abdur Rahman bin 
Arzab, dan dipanggil 
Ibnu Arzam, dan Ibnu 
Arzam yang paling 
benar. 


3282 


(ji ji^i ■aOjLc.TtSi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





fjft jOa ^Jl ,J 
La Cila jl^ill tliUa aLiaLk Aikll 


kami [Abdur Razzaq] 
dari [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas]; 
"Kami telah memberimu 
Al Kautsar." bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " Al 
Kautsar adalah sungai di 
Surga." Anas berkata; 
kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku melihat sungai di 
Surga kedua tepinya 
adalah kemah-kemah 
kecil dari mutiara. Aku 
katakan; apakah ini 
wahai Jibril?" Ia berkata; 
ini adalah Sungai Al 
Kautsar yang telah Allah 
berikan kepadamu." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3283 


^j^uj LuJLa (jj Jbaa 1 1 
.AjC. (jj i^a SI Luik (jLaajll (jj 

Jlaila (jc. SiLia (jc. AYaW 

ciiia jj]jji]l s- 1 ^ sLlali. jgj J 
<^l'jSjSil Ija Jla Ija La ilkiJ 

^ njr. jji (JlaLajJaC Ijjj lAAic 

(jjiil (jc. 4^3 jjc. (jx 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suraij bin An 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Abdul Malik] dari 
[Qatadah] dari [Anas], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku berjalan di 
Surga, tiba-tiba 
diperlihatkan kepadaku 
sebuah sungai yang 
kedua tepinya adalah 
kemah-kemah dari 
mutiara. Aku katakan 
kepada malaikat: 
"Apakah ini?" Ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; ini adalah 
sungai Al Kautsar yang 
telah Allah berikan 
kepadamu." Beliau 
bersabda: "Kemudian ia 
memukulkan tangannya 
ke tanah dan 
mengeluarkan minyak 
kasturi, kemudian 
diangkat Sidratul 
muntaha untukku, maka 
aku melihat padanya 
terdapat cahaya besar." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu sisi dari 
Anas. 


3284 


jjc. (_JjLlu1I (jj pi lac, (jc 
(jj A\\ (jc jUJ (jj ' ■ I jl a a 
"Jk\ ^jii-a «&l (U jluj (JlaJlI J-aC. 
^ ^ \l ^ a * ^J^gall ^V. .'j 
( _ s ic ol^i-aj (—lA^S (j^i aLiaLk 
(j-o uJal AjjjJ til jSUllj jJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari [AthcTbin 
As Saib] dari [Muharib 
bin Ditsar] dari 
[Abdullah bin Umar], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " Al 
Kautsar adalah sebuah 
sungai di Surga, kedua 
tepinya terbuat dari emas 
dan jalurnya di atas 
mutiara dan batu mulia, 
debunya dari minyak 
kasturi, dan airnya lebih 
manis daripada madu 
dan lebih putih daripada 
salju." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3285 


(jJ ^Lajiui Uj \;«"» (^jj ^Jt 


Bismillahirrahmanirrahii 
m, telah menceritakan 
kepada kami [Abdu bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^jc. a! (JLaa ^lluj AjIc. auI 

U]j Ail I nil L_SjC (jj (jia/)]l 

(j-o Aji\ a! (Jlaa (j^jjj 

Lajl Clilka ^jill j Atll j. aj s-la. 
Atll ( _ s i-a <&l (J J^J ci?-' jA 
Ij3j aLjl 4 air. I alia j AjIc. 

jit kl jUl L»^>aJ J) SjjLill 

JliaixJ La VI Ljia jiic-l La *&llj 
^>uia. ' - 1J la IjlA ( _ s jaat 
jL-ij ^ laa ^ 

A u5 Lu la j°» 7- ^jj laa «a Lu la 
oj^aj JLiuiVI I^J _>">J (j^l (jc- 
(jia.^11 JJO <J Jlla Jll 4il Vj 
Aila £Lul liJj a]\ ! aj| l_s jc (jj 



Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Daud] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma], ia berkata; 
Umar bersama para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ia 
bertanya kepadaku 
kemudian Abdur 
Rahman bin Auf 
berkata; apakah engkau 
bertanya kepadanya, 
sementara kami 
memiliki anak-anak 
seperti dia? Kemudian 
Umar berkata 
kepadanya; 
sesungguhnya ia 
mempunyai kualitas 
tersendiri seperti yang 
engkau ketahui. 
Kemudian Umar 
bertanya kepadanya 
mengenai ay at ini: 
IDZAA JAA A 
NASHRULLAAHI 
WAL (Surat Al Fath) 
kemudian aku katakan; 
hal tersebut adalah ajal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
telah Allah beritahukan 
kepadanya. Dan ia 
membaca surat tersebut 
hingga akhir, kemudian 
Umar berkata 
kepadanya; demi Allah 
tidaklah aku mengetahui 
dari ayat tersebut kecuali 
apa yang engkau 
ketahui. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hasan shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Bisyr] dengan 
sanad ini seperti hadits 
tersebut, hanya saja ia 
berkata; kemudian 
Abdur Rahman bin Auf 
berkata kepadanya; 
apakah engkau bertanya 
kepadanya sementara 
kami memiliki anak- 
anak sepertinya? 



3286 



Iaj Cjjj iil (Jj^U iiU Ijj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
dan [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[ Amr bin Murrah] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
suatu hari naik ke bukit 
Shafa, kemudian 
berteriak; Ayo 
berkumpul pagi ini, 
cepat!. Kemudian orang- 
orang Quraisy 
berkumpul kepadanya 
dan berkata: "Aku 
seorang pemberi 
peringatan kepada kalian 
atas adzab yang sangat 
pedih. (QS. Saba'; 46), 
Bagaimana pendapat 
kalian seandainya aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengabarkan kepada 
kalian bahwa musuh 
menyerang kalian pada 
sore hari atau pagi hari 
apakah kalian akan 
mempercayaiku? " 
Kemudian Abu Lahab 
berkata; apakah untuk 
ini engkau 

mengumpulkan kami? 
Celaka engkau. 
Kemudian Allah 
menurunkan ayat: 
Binasalah kedua tangan 
Abu Lahab dan 
sesungguhnya dia akan 
binasa." (QS. Allahab 1.) 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3287 



LjjJLa laa I UjJla 

j )axa. ^jl ^jc. a1 « i^ll jA H 

^jlLa Alii (J y-*J^ I jlls (jj^J i nail 

Ul i . un'il ^Iljij 4j1c auI 
Atll Sa.1 A)jl 3* (3^ 2ll (J 

ill ^] ^ill lajlallj inLJI 
V] -JjJ fr^j-^u 

VI '^-Ij^J *-^5-^ <— 1 J <\! ' " 

Ajji (jSj <Jla 1=J 

^jc. 1 * la ''" A L (_>"Jj (J-ift 
(Jj *&l JjJC- UjJla. (jj 

jSj illuj AjIc alll ^jii-a 

^3 ° j^ia la.) auI 

Jt^l I^A j < . i*j (jJ (^jI (jc 
4 Ami H jji j H la t^JJ^a 
jSxi ^) > nj a (_}J lAa a 

aJUJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Sa'd] yaitu 
Ash Shaghani dari [Abu 
Ja'far Ar Razi] dari [Ar 
Rabi' bin Anas] dari 
[Abu Al Aliyah] dari 
[Ubay bin Ka' b] bahwa 
orang-orang musyrik 
berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 
sebutkan nasab 
Tuhanmu kepada kami! 
Kemudian Allah 
menurunkan ayat: QUL 
HUWALLAAHU 
AHAD, ALLAAHUSH 
SHAMAD (QS. Al- 
ikhlas 1-2), dan Ash 
Shamad adalah Yang 
tidak beranak dan tidak 
diperanakkan, karena 
tidak sesuatu yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




terlahir melainkan ia 
akan mati, dan tidak ada 
sesuatu yang mati 
melainkan ia akan 
diwarisi, sedangkan 
Allah 'azza wajalla tidak 
mati dan tidak diwarisi, 
serta tidak ada 
seorangpun yang setara 
dengan Dia. Beliau 
bersabda: "Tidak ada 
sesuatupun yang serupa 
denganNya, serta tidak 
ada yang sama dan tidak 
ada sesuatupun yang 
seperti Dia." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Abu Ja'far 
Ar Razi] dari [Ar Rabi'] 
dari [Abu Al Aliyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebutkan beberapa 
tuhan mereka kemudian 
mereka berkata; 
sebutkan nasab 
Tuhanmu kepada kami. 
Abdu bin Humaid 
berkata; kemudian Jibril 
datang kepadanya 
dengan membawa surat 
ini: QUL 
HUWALLAAHU 
AH AD. Kemudian ia 
menyebutkan seperti itu 
dan tidak menyebutkan 
padanya dari Ubai bin 
Ka'b. Dan hadits ini 
lebih shahih daripada 
hadits Abu Sa'd, dan 
Abu Sa'd namanya 
adalah Muhammad bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Muyassar, sedangkan 
Abu Ja'far Ar Razi 
namanya adalah Isa dan 
Abu Al Aliyah namanya 
adalah Rufai', ia 
dahulunya adalah 
seorang budak kemudian 
dibebaskan oleh seorang 
wanita yang tidak 
mempunyai wali. 


3288 


■ Ijjja ''^ (jJ a Ijjja 
jjj (jC (C^sd! JJaC (jj lillall 

AjIc alll ^jii-a (^Jjll (jl<Uijlc 
laA (j-o jIlL (_g,1i»'u>il <Liijlc 

Jlajlj Ijl (3jjUJI 3a 1 ja (jll 

!-*-»*' 1 f i - >\ ' 

(ji,.-v i nl-v 1 14v ..nr. jil 

Ml 

■ ~" 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Amr Al Aqadi] dari 
[Ibnu Abu Dzi v b] dari 
[Al Harits bin Abdur 
Rahman] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
bulan dan berkata; wahai 
Aisyah, berlindunglah 
kepada Allah dari 
keiahatan bulan ini. 
Karena ini adalah malam 
apabila telah gelap 
gulita. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3289 


uJ^J iS^a jLjU (jj l^a a UliAk 
^jl jj (J aJiml jc Jja ■ u (jj 

J-olc (jj <JSC (jC 

4 ,\<-. Al \r^-. * i*vil jir^^ll 
CjU] <yc S&l <JjjI is Jll fkji'j 

(jjlill <-;-SJJ Jjd (Ja (jgiio JJ £J 

tljjj j jcl (3a 3 Sjji^l J*] 

^ la ■ a J. .'^i t^JJ.ja 1 aA ^Luc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Qais yaitu Ibnu Abu 
Hazim] dari ['Uqbah bin 
Amir Al Juhani] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bersabda: " Allah telah 
menurunkan beberapa 
ayat kepadaku, belum 
pernah terlihat yang 
semisalnya, yaitu; Qui 
a'uudzu birabbinnaas 
hingga akhir dan qui 
a'uudzu birabbil falaq 
hingga akhir surat." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 



3290 



Luja jUjaJ jxa a Luja 
lijjlaJ] Ujja. ^ ^ n if. (jj (jljiLa 

^1 (^jj (jia/)JI jJC (jj 
^ jjiall ui ^1 (jj m (jC 
il Jjj^J (Jlallii '*J^3* <_S^ L^" 
il ^la La] alluj Ajlc il ^U.-! 

Jlaa ^jjJac ^jjil 4j3 f 

<! JUa <jjL) ill JLaai i IxaJl 
(IjAjI ^jl Ij 2jI c*Laa.jj 4jj 

^ % J\ <£jiuii ^ j 

I jlla ^iUJl 3^3 jii. 

^j *dll 4-aa.jj ^iLuill iSTuCj 
i2l£aj a jA 5] (3^ AjJ Jl 
aJ ill Jlla "'}; i21ijj Ajajj 
Lagjl JJa.1 (jllLia^jil-a flljjj 

uWJ <-^ijjaJ lJ^ ' " IJ ■'' 
-1 Aijlli (j^oJ t5^J 

tjlaa Ajjjjj £jI Lg_ia I jll l^JaLu 

(_i jpS ^ ^jUuul (3S ljla i^Ejjji 
(_}a,j i 3 j< I jll 4 (jjj ojJae 
^-l^x-ial (j-a ^1 ^aAJj^j-ial 
J3 JjIj liljjl IjlA (Jll IjlA J-a ill J 
Ij (Jla <GLi (jjxjjl jit <J ■ " °y& 
(_5aJI i21lj Jli ojJaC. ^ ojj (_lj 
a3 Jll (Lij (^1 Jll 'a! 
AJilu (jjl^J ^^)JaC. (j-a AJ < - ^» 

<kJl (jiLl p Jll aiij ciijf Jll 

^ajl (jlSLa Ug-La iajAl ill «.Ui La 
Cll^-all iMi oljQ (JlJ 4 uilj iij 

jj C CiiLc. as 1j] aJ Jlaa 
Cikk iSSkSj <Jla 3jLo ilall 

Ij liliV 
Cluuija ^ uijj Ajjjj dUa^J 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Harits 
bin Abdurrahman bin 
Abu Dzubab] dari [Sa'id 
bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tatkala Allah 
menciptakan Adam dan 
meniupkan ruh padanya 
maka ia bersin, lalu 
mengucapkan al 
hamdulillah. Ia memuji 
Allah dengan seizinNya. 
Kemudian Tuhannya 
mengucapkan; 
yarhamukallah. Wahai 
Adam, pergilah kepada 
para malaikat itu, kepada 
kelompok mereka yang 
sedang duduk-duduk dan 
ucapkan as salaamu 
'alaikum. Mereka pun 
mengucapkan wa 
'alaikas salaam wa 
rahmatullaah. Kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




ia kembali kepada 
Tuhannya. Kemudian 
Allah berfirman: Ini 
adalah ucapan 
selamatmu dan ucapan 
selamat anak-anakmu 
diantara mereka. 
Kemudian Allah 
berfirman kepadanya 



sementara kedua 
tanganNya tergenggam: 
Pilihlah diantara 
keduanya yang engkau 
kehendaki! Adam 
berkata; saya memilih 
kanan Tuhanku, dan 
kedua tangan Tuhanku 
adalah kanan yang 
mendapatkan berkah. 
Kemudian Allah 
membuka tanganNya, 
dan ternyata padanya 
terdapat Adam dan anak- 
anak keturunannya. 
Kemudian ia berkata; 
wahai Tuhanku, 
siapakah mereka? 
Kemudian Allah 
berfirman: Mereka 
adalah anak 
keturunanmu, dan 
ternyata setiap orang 
tertulis umurnya diantara 
kedua matanya dan 
ternyata diantara mereka 
terdapat orang yang 
paling bersinar, atau 
diantara orang yang 
paling bersinar. Adam 
berkata; wahai Tuhanku, 
siapakah orang ini? 
Allah berfirman: ini 
adalah anakmu Daud, 
Aku telah menuliskan 
umurnya empat puluh 
tahun. Adam berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wahai Tuhanku, 
tambahlah umurnya. 
Allah berfirman: Itu 
yang telah aku tulis 
untuknya. Adam 
berkata; wahai Tuhanku, 
aku Telah memberikan 
sebagian umurku 
untuknya enam puluh 
tahun. Allah berfirman: 
Itu adalah hakmu." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kemudian ia 
ditempatkan di Surga 
sesuai yang dikehendaki 
Allah kemudian 
diturunkan darinya. Dan 
Adam menghitung 
umurnya sendiri." Beliau 
bersabda: "Kemudian 
malaikat maut datang 
kepadanya dan Adam 
berkata kepadanya; 
engkau telah terburu- 
buru, telah dituliskan 
untukku umur seribu 
tahun. Malaikat tersebut 
berkata; benar, akan 
tetapi engkau telah 
memberikan enam puluh 
tahun untuk anakmu 
Daud. Kemudian Adam 
mengingkari dan anak 
keturunannyapun 
mengingkari, ia lupa dan 
anak keturunannyapun 
lupa." Beliau bersabda: 
"Maka dari saat itu ia 
diperintahkan untuk 
menulis dan 
mendatangkan saksi." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib dari sisi ini, dan 
telah diriwayatkan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hanya dari satu sisi dari 
Abu Hurairah, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dari riwayat 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3291 



jj Uiiik JUuU (jj a Hl.la 

^jl clw h ' n Cfi" ' . ' '''^^ 

(j-o 4£jiLall duaiii 1 1 \Ji* . ,.1 a 

Jli Jl JaJI (J-a Aiil e^-Ja djlSla 
(j^i (Jjj Ij IjJli Ij la 11 ^Li 
Jla AjA=JI (j« Aiil ii^-ii iSSSIa 

(j^s (Jja ujj Ij I jllaa jlill ^aij 
iSSIi 5-? (3^i <1>J Ij I iUll 

aXJ tLoJl /ua Aiil £^5-*^ 

djlala (j« (3^i s-ij Ij I jlls £y_>^ 

(jjl ^aaj Jli ^J^l (j^ Aiil e^-ii 



I Ab ^-LliC. ^jI (JUigJUa^u ^j-o 
AL'jW |A4 Ija % 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Awwam bin Hausyab] 
dari [Sulaiman bin Abu 
Sulaiman] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Tatkala Allah 
menciptakan bumi, maka 
bumi bergoncang- 
goncang, kemudian 
Allah menciptakan 
gunung-gunung lalu 
meletakkannya di atas 
bumi tersebut sehingga 
bumi menjadi tenang. 
Dan para malaikat 
merasa kagum terhadap 
kerasnya gunung- 
gunung tersebut. Mereka 
berkata; wahai Tuhanku, 
apakah diantara 
makhlukmu terdapat 
sesuatu yang lebih keras 
daripada gunung? Allah 
berfirman: "Ya, api." 
Kemudian mereka 
berkata; wahai Tuhanku, 
apakah diantara 
makhlukMu terdapat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sesuatu yang lebih keras 
daripada api? Allah 
berfirman: Ya, air. 
Mereka berkata; wahai 
Tuhanku, apakah 
diantara makhlukMu 
terdapat sesuatu yang 
lebih keras daripada air? 
Allah berfirman: ya, 
angin. Mereka berkata; 
wahai Tuhanku, apakah 
diantara makhlukMu 
terdapat sesuatu yang 
lebih keras daripada 
angin? Allah berfirman: 
Ya, anak Adam. Ia 
bersedekah dengan 
sebuah sedekah dengan 
tangan kanannya dan 
menyembunyikannya 
dari tangan kirinya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya sebagai 
hadits marfu' kecuali 
dari sisi ini. 


3292 


lijAk 1 jlll A^Jj JJC- j (Cjj&x 11 

jj jC SJuS jC- (jUakJI 

Atll ( _ s -lj-a (^J^l j* *"* "ll is^J 

i^g^> L>"^ ^*"J '^^ c ' 
jjl (Jlle.lc.jJI (j-a JlxJ <&! ^jic- 

vf' * * - - '» - 1 J ' 

J ' a * s e' * i a - 

jl kail jl jJaC j jl kail jl jJaC 
j»lj*JI Ljl ^^jJ^jj Jjli jjl jA 
Jut 1 *" ^ jlij jJ ^ ^ a liiiii. 
jl jlc. jC. tj±$-* jJ jia.jil 
o^Lj jULjVI ligJ jl kail 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdul Azhim Al 
Anbari] dan lebih dari 
satu orang, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Imran Al 
Qaththan] dari [Qatadah] 
dari [Sa'id bin Abu Al 
Hasan] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Tidak ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sesuatu yang lebih mulia 
di sisi Allah ta'ala 
daripada doa." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya sebagai 
hadits marfu' keculai 
dari hadits Imran bin Al 
Qaththan, dan Imran Al 
Qaththan adalah Ibnu 
Dawar dan diberi 
kunyah Abu Al 
Awwam. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] dari [Imran 
Al Qaththan] dengan 
sanad ini seperti hadits 
tersebut. 


3293 


Ailjjl (jj cr^" ^ 
IjlA ^ unr. jjl (JlJ'oiUaJI 

2i i»\ ['iv^i. \l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] dari [Ibnu 
Lahi'ah] dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Aban bin 
Shalih] dari [Anas bin 
Malik] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Doa adalah 
inti ibadah." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib dari sisi 
ini, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ibnu 
Luhai'ah. 


3294 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





SiUail! jA ilc- (Jll alluj 
VI Aijij Vj ji (jc- (jiieVlj 

?: >,$'.,> s < .. , • 

Hie > > i " t * " ° 


menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Dzar] dari 
[Yusai'] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Doa adalah 
ibadah." Kemudian 
beliau membaca ayat: 
Dan Tuhanmu 
berfirman: "Berdoalah 
kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang- 
orang yang 
menyombongkan diri 
dari menyembah-Ku 
akan masuk neraka 
Jahannam dalam 
keadaan hina dina." (QS. 
Ghafir 60), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, dan 
telah diriwayatkan oleh 
[Manshur] serta [Al 
A'masy] dari [Dzarr] dan 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Dzar bin 
Abdullah Al Hamdani, 
ia adalah orang tsiqah, 
anak Umar bin Dzar. 


3295 


(jj ^jLk 1 n ' ■*» Ajjja UiiSi. 

jij jjc. gijLttSl ^1 (jc (Jjt <a i pj 

^jJaj ojjjA ^1 (jt ^JLLa 
&I ^jii-a a&l J jjjj (JUill <Uc. 

1$j ..nr. jil (Jliij i\r. i uiiii 

VI Vj IV*. »,ti,tl 
4 o i J gtjLall _^jlj 1 ^A (j-o 
(JUj 4 \jS i I ll-v i ^ii.yi 
(jj (j-" ■ "j ijjJLa ^jjjllll A\ (Jlij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dari [Abu Al 
Malih] dari [Abu Shalih] 
dari [Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^JLLa ^1 (jt ^ylill ^1 

sj^j jilai J 4jic Alii 



CP lS'^* '"^ 4Jil-*^ lilla 
IjfLlla 4jc 2jI cr^J cSJ*-">VI 

ajIc iil ^U.-i *&l (J jjjj 

lia jJil lilaa UJa Si Jo ^ ^IIjjj 

a^jj Ci\ p^J AjIc. Alii (jj-a *&l 
jA t_ljlc. Vj 

I jiS iHalcl VI (jj^ (j5 <&l ±P 
ojij Vj (Jj=>. V AiiJI jj^ (j^s 

cLuAk \\ <'■■;<- jjS <Jll jiiL VI 

4 ajjj! ^ Ml (jLojc ^jl j (j i 

/S.liUl 



meminta kepada Allah 
maka Allah akan murka 
kepadanya." Abu Isa 
berkata; [Waki'] serta 
lebih dari satu orang 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu Al 
Malih], dan kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini, dan Abu Al 
Malih namanya adalah 
Shabih. Saya mendengar 
Muhammad 
mengatakannya, dan ia 
berkata; ia dipanggil Al 
Farisi. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Humaid Abu Al Malih] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 



3296 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marhum bin 
Abdul Aziz Al Aththar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Na'amah As Sa'di] dari 
[Abu Utsman An Nahdi] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari radliallahu 'anhu] 
ia berkata; kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
sebuah peperangan, 
kemudian tatkala kami 
kembali maka kami 
melihat Madinah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kemudian orang-orang 
bertakbir satu kali dan 
mengeraskan suara 
mereka. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; 
"Sesungguhnya Tuhan 
kalian tidaklah tuli dan 
tidak pula jauh, Dia 
berada diantara kalian, 
dan diantara kepala 
hewan tunggangan 
kalian." Kemudian 
beliau bersabda: "Wahai 
Abdullah bin Qais, 
maukah aku bertahukan 
kepadamu harta 
terpendam diantara 
harta-harta terpendam 
Surga? Yaitu; kalimat 
LA HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLAA 
BILLAAH." (Tidak ada 
daya dan kekuatan 
kecuali dengan 
pertolongan Allah). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan, 
sedangkan abu Utsman 
An Nahdi namanya 
adalah Abdur Rahman 
bin Mull, dan Abu 
Na'amah As Sa'di 
namanya adalah Amru 
bin Isa. 


3297 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Amru bin 
Qais] dari [Abdullah 
Busr radliallahu 'anhu] 
bahwa seorang laki-laki 
berkata; wahai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







rasulullah, 

sesungguhnya syari'at- 
syari'at Islam telah 
banyak yang menjadi 
kewajibanku, maka 
beritahukan kepadaku 
sesuatu yang dapat aku 
jadikan sebagai 
pegangan! Beliau 
bersabda: "Hendaknya 
senantiasa lidahmu 
basah karena berdzikir 
kepada Allah." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 
sisi ini. 


3298 


jjc. A xAt S (jj! LuAa <jjj3 ulla 
jUaJI ^ji (JlLl alLlj 4 jlc. Alii 

^jJ <&l lit <=>.j3 cJliaai 

I jjiiS ill jjjSiili Jii 

ill J jlaj Ij Cilia (JjljShllj 

^ AijLij t_ijjja 

^ nljr. jjl (Jl3<kjJl <Q« (JliaSl 

a ^ o ~ , s ' \ ~ s > 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Luhai'ah] dari [Darraj] 
dari [Abu Al Haitsam] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] bahwa 
rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
ditanya; siapakah hamba 
yang paling utama 
derajatnya di sisi Allah 
pada Hari Kiamat? 
Beliau menjawab: 
"Orang-orang yang 
banyak berdzikir kepada 
Allah dari kalangan laki- 
laki dan perempuan." 
Aku katakan; wahai 
rasulullah, apakah lebih 
utama daripada orang 
yang berperang di jalan 
Allah? Beliau bersabda: 
"Seandainya ia 
mengayunkan 
pedangnya kepada 
orang-orang kafir dan 
musyrik hingga pedang 
tersebut patah dan ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



IjjAa lAAi^i. (jj (jjlaa II lljAa 
(jj <Ul! Ajc (jc- (^jjjjjii (jj (J - «aall 
Auj (jc AiA /-Jl (jjl jA Auulu 

^L>=4 <^> CP- lAp C$ <^y* 
4jc Alii JaJ ?.IAjA]I (jt 

( iiujj <jic. iiil ^glla ^jjli JlaSli 
^SjLkjA ^ aS£jLi Aic 

i_jAa]I (_gLajJ (j-a ^»5L] JJ^j 

I jail jl (j-a ££j jj^-J l3Jj^ J 

(Jis. (jj jULa JliilUj jfiA 
(j-a (^g-^-jl S-^g-*-" ^-a 4-ic jIll ^ i <aj 

A9j auI j^y (j« auI i_ilAc. 

auI \"~ (jc. iijjA=JI lift 1^ ■ *; 
Agj lift (JIa Anu (jJ 



berlumuran darah 
sungguh orang-orang 
yang berdzikir kepada 
Allah lebih utama 
derajatnya daripadanya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
sesungguhnya kami 
mengetahuinya hanya 
dari hadits Darraj. 



3299 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Abdullah 
bin Sa'id yaitu Ibnu Abu 
Hindun] dari [Ziyad 
mantan budak Ibnu 
Ayyasy] dari [Abu 
Bahriyyah] dari [Abu Ad 
Darda v radliallahu 'anhu] 
ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maukah aku 
beritahukan kepada 
kalian mengenai amalan 
kalian yang terbaik, dan 
yang paling suci di sisi 
Raja (Allah) kalian, 
paling tinggi derajatnya, 
serta lebih baik bagi 
kalian daripada 
menginfakkan emas dan 
perak, serta lebih baik 
bagi kalian daripada 
bertemu dengan musuh 
kemudian kalian 
memenggel leher 
mereka dan mereka 
memenggal leher 
kalian?" Mereka berkata; 
ya. Beliau berkata: 
"Berdzikir kepada Allah 
ta'ala." Mu'adz bin Jabal 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



radliallahu 'anhu 
berkata; tidak ada 
sesuatu yang lebih dapat 
menyelamatkan dari 
adzab Allah daripada 
dzikir kepada Allah. 
Sebagian ulama telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Abdullah bin Sa'id 
seperti ini dengan sanad 
ini dan sebagian yang 
lain meriwayatkan dari 
Mu'adz dan 
memursalkan hadits 
tersebut. 



3300 



I ^ ^ Lo^Jiu j-i^-Sl La ^jl j 

<ule <&l ^jij-a <uil J y^ 'j t^lc- 



VI ail 



(j-oja auI £a jSLjfo 4_L£UI 

Clu^a IjlA b uijr- jjI JLaAAic 

(JLa (Jja_uil ^1 (jt 4 w uS Liiik 

u5l lJII glLva Ljl ^c-VI t"w 
^lc. 1 lg Lo^-jl I ^ <&l ^ i <aj 

illjjj aAIc iiil ^U^i auI (J jjjj 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Agharr 
Abu Muslim] bahwa ia 
bersaksi atas [Abu 
Hurairah] dan [Abu Sa'id 
Al Khudri] bahwa 
keduanya telah bersaksi 
atas rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Tidaklah 
sebagian dari kaum yang 
berdzikir kepada Allah 
melainkan mereka 
dikelilingi oleh para 
Malaikat, dan diliputi 
oleh rahmat, serta 
ketenangan turun kepada 
mereka, dan Allah 
menyebut mereka 
diantara malaikat yang 
ada di sisiNya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hadits hasan shahih. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Ishaq] ia 
berkata; saya mendengar 
[Al Agharr Abu Muslim] 
berkata; aku bersaksi 
atas [Abu Sa'id] dan 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwa mereka berdua 
telah bersaksi atas 
rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian ia sebutkan 
seperti itu. 



3301 



Luoa lUuU Jo &a a LuAa 

jLaiic ^I (jc 4-alij _ajl Lbaa 
^jAaJI ,\\n in ^1 (jC 

Jlaa wT,.^tl AjjUJi ^rjall 

M j£jj Hlda I jlll -^'"jf J Li 

I jJll ai! p^nU! Li ii! Jla 
Li! JU aSVJ LiuJlI Li llj 

La j ^Sl 4-agj ^ala-loil ^1 

*&l J ( _ s j1_)^ 

iiil ^'^* <&l (J j^j u! cr^° 
jj^s Ail^ ( _ s it ^ j^ 

I jll! aliila j La Jlaa 4jLajLal 
UljA Lai a lia "'3 iiil J^ii I alula 
La <&l JUa Aj UjIc. (jij ^iLluiAJ 

Li '1\ ijil vi fiiiil 
fl^iLaiJU aS'v'lLiLikl 
^Lll Aj] ^ i'Sfo :<°^ 

^Ljj Aill jl (_jjjli.ll (JjJJa. 
|JA ^Miir. jji cJ^^Lill 

AJiLiJ ^ajlj Aa.jll I jjfe (j-a 

i n If*, jj jjic. A la ml __g,H mil 
.AjC. aJluiI (_5^j1I (jLait jjl j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marhum bin 
Abdul Aziz Al Aththar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Na'amah] dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Abu Sa'id al khudri] ia 
berkata; [Mu'awiyah] 
keluar menuju masjid, 
kemudian ia berkata; apa 
yang mendorong kalian 
untuk duduk-duduk? 
Mereka berkata; kami 
duduk-duduk untuk 
berdzikir kepada Allah. 
Ia berkata; demi Allah, 
tidak ada yang 
mendorong kalian untuk 
duduk-duduk kecuali hal 
tersebut? Mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




berkata; demi Allah, 
tidak ada yang 
mendorong kami untuk 
duduk-duduk kecuali hal 
tersebut. Ia berkata; 
ketahuilah, aku tidak 
meminta kalian 
bersumpah karena suatu 
tuduhan kepada kalian, 
dan tidak ada 
seorangpun yang 
hadisnya lebih sedikit 
daripada diriku 
sekalipun aku 
memperoleh kedudukan 
istimewa disisi 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
keluar kepada sebuah 
majlis para sahabatnya 
kemudian berkata: 
"Apakah yang 
mendorong kalian untuk 
duduk-duduk?" Mereka 
berkata; kami duduk- 
duduk untuk berdzikir 
kepada Allah, dan 
memuji-Nya karena 
telah memberi petunjuk 
kepada kami untuk 
memeluk Islam, dan 
telah memberikan 
karunia kepada kami 
dengan Islam tersebut. 
Kemudian beliau 
berkata: "Demi Allah, 
apakah tidak ada yang 
mendorong kalian untuk 
duduk-duduk kecuali hal 
tersebut?" mereka 
berkata; demi Allah, 
tidak ada yang 
mendorong kami untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







duduk-duduk kecuali hal 
tersebut. Beliau 
bersabda: 'Ketahuilah 
bahwa aku tidak 
meminta kalian 
bersumpah karena 
sebuah tuduhan kepada 
kalian, sesungguhnya 
Jibril telah datang 
kepadaku dan 
memberitahukan bahwa 
Allah membanggakan 
kalian kepada para 
Malaikat." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini. sedangkan 
Abu Na'amah As Sa'di 
namanya adalah Amru 
bin Isa, dan Abu Utsman 
An Nahdi namanya 
adalah Abdur Rahman 
bin Mull. 


3302 


^jc. jjll ^^-o ^JU-a ^jc. 
(jJi. La (Jla aiulj AjIc- Alii (_5-l*-a 

^.L-u a frj^ ^jli ejj 

IjlA ^ unr- jjI tJUagl 

j • » / j , * . . % 
^£ ^3 j ^ la i a i aa L iJ^a 

i - 0 ' ^ I s ' ° - ° • 0 
alia j AjIc iill ^U^i ^ ; "1 (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Shalih mantan budak At 
Tauamah] dari [Abu 
Hurairah radhillallahu 
'anhu] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Tidaklah 
sebuah kaum duduk- 
duduk di dalam suatu 
majelis dan tidak 
menyebutkan nama 
Allah padanya serta 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







tidak bershalawat 
kepada Nabi mereka 
melainkan mereka 
mendapatkan 
penyesalan, apabila 
Allah menghendaki Dia 
mengadzab mereka dan 
apabila Allah 
menghendaki maka Dia 
mengampuni mereka." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu sisi dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Makna 
perkataan beliau tiratan 
yaitu penyesalan. 
Sebagian ahli bahasa 
Arab mengatakan; at 
tirah adalah balas 
dendam. 


3303 


(jc A x 14J j^jjI Lu^a 4-jjj3 u£^a 

alluj AjIc auI Alii (J 
V) *.lc.^J Jtij -ia.1 (j-o Li lJj^j 
4jc- ' j\ JLuj La iiil iljl 

jl jxiLi p^Jj j»J Li <lLo e jUI 

ClLaLLall jjj oiUt j .la lu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang berdoa dengan 
sebuah doa melainkan 
Allah memberikan 
kepadanya apa yang ia 
minta, atau menolak 
keburukan darinya yang 
semisalnya selama ia 
tidak berdoa untuk 
perbuatan dosa atau 
pemutusan hubungan 
kekerabatan." Dan di 
dalam bab ini ada yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan dari Abu 
Sa'id serta 'Ubadah bin 
Ash Shamit. 


3304 


^jj uj ^"jC- /g^ ^1 

^j-iLa <&l J jjjjj Jlllli "Lie. iil! 
^jl fi^uj ^)-a 4 lie Jdll 

n'.I N.tll <t\ -nil «' nVSiu'i 

a ' s> '* ? _ , 
it ; 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Marzuq] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaid bin Waqid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Athiyyah Al Laitsi] dari 
[Syahr bin Hausyab] dari 
[Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu] ia 
berkata; rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
senang Allah 
mengabulkan doanya 
ketika dalam keadaan 
sempit serta berduka 
maka hendaknya ia 
banyak berdoa ketika 
dalam keadaan lapang." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib. 


3305 


^ jijA I^>j) (jj (^^ujjJi Hi la 
jji (•*!» flu, JlJ (_j jLLaj'^l 

i " i» jij i ^ *«*- auI ' l^ij <&l 

ii! VI <JI V jiill (j^al 

jjl <JUgJ] Ai=JI s.lc.111 J rv.il j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Habib bin Arabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Ibrahim 
bin Katsir Al Anshari] ia 
berkata; saya mendengar 
[Thalhah bin Khirasy], 
ia berkata; saya 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah radhillahu 
'anhuma] ia berkata; 
saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
dzikir adalah LAA 
ILAAHA ILLALLAAH 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







(Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah) dan sebaik-baik 
doa adalah AL 
HAMDULILLAAHI 
(Segala puji bagi 
Allah)." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Musa bin 
Ibrahim. [Ali bin Al 
Madini] dan lebih dari 
satu orang telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Musa bin Ibrahim]. 


3306 


(jj ^j^j Ijjia. Vis ^jjjLkiill 
(jc- (jc- oil j (jj Ljj£ j 

1 g 3C Aill i <aj A-Jujlc. jc. 'a jj£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dan 
[Muhammad bin 'Ubaid 
Al Muharibi] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Zakariya bin Zaidah] 
dari [ayahnya] dari 
[Khalid bin Salamah] 
dari [Al Bahi] dari 
[Urwah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam senantiasa 
berdzikir dalam setiap 
waktunya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Yahya bin 
Zakariya binAbu Zaidah 
sementaraAl Bahi 
namanya adalah 
Abdullah. 


3307 




Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



iiki jSi ill (jis iiiij ajSc 



Abdur RahmanAl Kufi]? 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qathan] dari [Hamzah 
Az Zayyat] dari [Abu 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Ubai bin 
Ka'b] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
menyebutkan seseorang 
kemudian mendoakan 
kebaikan baginya maka 
beliau memulai dengan 
diri sendiri. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib 
shahih, sedangkan Abu 
Qathan namanya adalah 
Amru bin Al Haitsam. 



3308 



(jt .lit (j^ ^llLi (jc- ^aJaaJI 
^jiLa .ail J jjoij (jlSJlJ "Uc. 'M 

IjlA ^ l jnr- jjl (Jli La^J 
Cilia, ijj Cjj-lkll jA j 4j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad binAl 
Mutsanna] dan [Ibrahim 
bin Ya'qub] serta lebih 
dari satu orang mereka 
berkata;? telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
IsaAl Juhani] dari 
[Hanzhalah bin Abu 
SufyanAl Jumahi] dari 
[Salim bin Abdullah] 
dari [ayahnya] dari 
[Umar bin Al Khathab 
radliallahu 'anhu] ia 
berkata; rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
mengangkat kedua 
tangannya dalam sebuah 
doa maka beliau tidak 
menurunkan keduanya 
hingga mengusap 
mukanya dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







keduanya. Muhammad 
bin Al Mutsanna berkata 
dalam hadits tersebut; 
tidak mengembalikan 
keduanya hingga 
mengusap wajahnya 
dengan keduanya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Hammad bin 
Isa, ia sendirian yang 
meriwayatkan hadits 
tersebut sementara ia 
adalah orang yang 
sedikit haditsnya. Orang- 
orang telah 
menceritakan darinya, 
sedangkan Hanzhalah 
bin Abu Sufyan Al 
Jumahi adalah orang 
yang tsiqah, ia 
ditsiqahkan oleh Yahya 
bin Sa'id Al Qaththan. 


3309 


(jc ( ■ it \ uj jjjl (jt lillLa 1 * la 

»f,' a . * , . % . 
.InC- jjI j ^ la i a i aa I 

^Jt (^Jjl ^A _jl (jJ 

^ ^ Jijr- (Jla L_S jC (jj jjia/)JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [An 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 'Ubaid 
mantan budak Ibnu 
Azhar] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shalallallahu 'alaihi wa 
sallam beliau bersabda: 
"Akan dikabulkan doa 
salah seorang diantara 
kalian selama ia tidak 
terburu-buru, maksud 
terburu-buru, ia berkata; 
aku telah berdoa namun 
tidak dikabulkan doaku." 
Abu Isa berkata; hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ini adalah hadits hasan 
shahih. sedangkan Abu 
'Ubaid namanya adalah 
Sa'd ia adalah mantan 
budak Abdur Rahman 
bin Azhar, dan ada yang 
mengatakan; ia adalah 
mantan budak Abdur 
Rahman bin Auf . 
Sedangkan Abdur 
Rahman bin Azhar 
adalah anak paman 
Abdur Rahman bin Auf. 
Abu Isa berkata; dan di 
dalam bab ini ada yang 
diriwayatkan dari Anas. 



3310 



LuSi. juujj (jJ ^aa a lilla 
(jj jjia/)JI lie. Ujia. Jjljl 
(jj (jUI (jt (jt JUJI 
j^jj (jLoJC- t " a a i n (Jli (jLaJC 
(JlaljA) 4it Ca'j (jilt 

aluij AjIc auI Jill J 

(_j£ £-ULa Jjij Jut (j^i La 

(_^ill auI jxuij 4JJ (Js 

(jl Lil U (jUl AJ (JUa AjJ) 
Ail ^3 d*£:k US liij"^! 

jiii ■ - u la ^ ^ Jijr- ^jl 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Abu Az Zinad] dari 
[ayahnya] dari [Aban bin 
Utsman]? ia berkata; 
saya mendengar 
[Utsman bin Affan 
radliallahu 'anhu] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: 
"Tidaklah seorang 
hamba setiap pagi dan 
sore hari mengucapkan; 
BISMILLAAHILLADZ 
II LAA YADHURRU 
MA AS MIHI SYAI UN 
FIL ARDHI WA LAA 
FIS SAMAAI WA 
HUWAS SAMH'UL 
ALUM (Dengan 
menyebutkan nama 
Allah yang tidak ada 
sesuatupun dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



<J4ft Hi-la ^-ui^/l 1j» i.i jjl UAla 

(jj AULjliI i Will (jC JLk (jj 



menyebut namaNya 
yang membahayakan di 
bumi maupun di langit, 
dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha 
mengetahui) sebanyak 
tiga kali melainkan ia 
tidak akan diganggu oleh 
sesuatupun." Dan Aban 
pernah menderita 
lumpuh sebelah badan, 
kemudian terdapat 
seorang laki-laki yang 
melihat kepadanya. 
Maka Aban berkata 
kepadanya; apa yang 
engkau lihat, ketahuilah 
sesungguhnya hadits 
tersebut seperti yang 
telah aku ceritakan 
kepadamu, akan tetapi 
aku tidak 

mengucapkannya pada 
saat itu agar Allah 
memberlakukan 
takdirNya atas diriku. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib. 



3311 



Lsf CP U4 



Unj laa ajj liiJ ^^/Lui^/Lj Ijj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Sa'idAl Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 
Khalid]? dari [Abu Sa'd 
Sa'id bin Al Marzuban]? 
dari [Abu Salamah]? 
dari [Tsauban radliallahu 
'anhu]? ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barang siapa 
pada sore hari 
mengucapkan; 
RADHIITU BILLAAHI 
RABBAN WA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Atll IjjC (jj ^j'" - * SI (jt JJJ^. 

auI Ijc (jc Jy jj (jj jji^j]| 
alia j AjIc- 2ll (-5 Ilo <^Jjll (J^^ 

ill ^1 <!l ^ il l^aJlj ii (Mill 
Ljja <Jla sljl <J i23jj2s V 
£)£ ^ic. ji j iikJI AJj iMill 

jjC-lj Uo-ixJ La Jji-j Ailll 

UjuLj U jlij 2jjUl a^A _^uj ^j-o 
jlill 

Jla jtlLal talj jjsII t—ilic-3 

All tillall ?r_'i i j LiiJj-al Lu3jl 
IjlA ^ injr- jji Jla^il laaJlj 

el jj ^3 j ^ la 1 a (jj»Jia l 

(jjl (jc- JULiVI l.%J 4 k'j'l 
<x3jj ^] J j» U>LQ 



BIMUHAMMADIN 
NABIYYAN (aku ridha 
Allah sebagai Tuhanku 
dan Muhammad sebagai 
nabi) maka hak atas 
Allah untuk 
meridhainya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 
sisi ini. 



3312 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki']? telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir]? dari [Al 
Hasan bin Ubaidullah]? 
dari [Ibrahim bin 
Suwaid]? dari [Abdur 
Rahman bin Yazid]? dari 
[Abdullah]? ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila pada 
sore hari mengucapkan: 
"AMSAINAA WA 
AMSAL MULKU 
LILLAAHI WAL 
HAMDU LILLAAHI 
WA LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU." 
(Pada sore ini kami dan 
seluruh kerajaan adalah 
milik Allah Tuhan 
semesta alam, segala 
puji bagi Allah, dan 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya). Saya 
melihat beliau pada sore 
tersebut mengucapkan: 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU WA 
HUWA ALAA KULLI 
SYAI IN QADIIR. AS 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ALUKA KHAIRA 
MAA FII HADZIHIL 
LAILAH WA KHAIRA 
MAA BA'DAHAA WA 
A'UUDZU BIKA MDSf 
SYARRI HADZIL 
LAILAH WA SYARRI 
MAA BA'DAHAA WA 
A'UUDZU BIKA 
MINAL KASALI WA 
SUUIL KIBARI WA 
A'UUDZU BIKA MDSf 
ADZAABIN NAARI 
WA ADZABEL 
QABRI."(Seluruh 
kerajaan milikNya, dan 
segala puji bagiNya. Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu. Aku memohon 
kepadamu kebaikan di 
malam ini, serta 
kebaikan setelahnya, dan 
aku berlindung 
kepadaMu dari 
keburukan malam ini 
serta keburukan 
setelahnya dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari kemalasan, serta 
kondisi buruk di usia 
senja, dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari adzab Neraka serta 
adzab kubur). Dan 
apabila pada pagi hari 
beliau mengucapkan hal 
tersebut dan juga: 
"ASHBAHNAA WA 
ASHBAHAL MULKU 
LILLAAHI WAL 
HAMDU LILLAAH." 
(Pada pagi ini kami dan 
seluruh kerajaan adalah 
milik Allah, dan segala 
puji bagi Allah). Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih, dan 
telah diriwayatkan oleh 
[Syu'bah] dengan sanad 
ini dari [Ibnu Mas'ud] 
dan ia tidak 
memarfu'kannya. 


3313 


■lie. uiiAk lM ^ 

^1 If. jJU-a ^1 
^jlLa (Jjjjj (jl^lla OJJJA 
(Jji) Ajia-i al £la«J jiilu j 4jic Alii 

iiljj liuiil lilj 111 (Jiila ^ LaJal 

t'lji'i Ij t l-s. 'l Ij I 'l-s. 1 1 — >1 

IjiA ^ uijr- jjI (Jlajjui'ill iSLllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Suhail Abu bin 
Abu Shalih]?dari 
[ayahnya]? dari [Abu 
Hurairah]? ia berkata; 
Rasululllah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajari para 
sahabatnya, beliau 
berkata: 'Apabila salah 
seorang di antara kalian 
berada pada pagi hari 
maka hendaknya 
mengucapkan; 
ALLAAHUMMA BIKA 
ASHBAHNAA WA 
BIKA AMSAINAA WA 
BIKA NAHYAA WA 
BIKA NAMUUTU WA 
ILAIKAN NUSYUUR." 
(Yang Allah dengan 
pertolonganMu kami 
berada di pagi hari, dan 
dengan pertolonganMu 
kami berada di sore hari, 
dan dengan kehendakMu 
kami hidup serta mati, 
dan kepada-Mu kami 
dikumpulkan). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 


3314 




Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




menceritakan kepada 
kami [Abu Daud]? ia 
berkata; telah 



memberitakan kepada 
kami [Syu'bah]? dari 
[Ya'la bin Atho v ]?ia 



berkata; saya mendengar 



['Amru bin Ashim Ats 
Tsaqafi] menceritakan 
dari [Abu Hurairah? 
radliallahu 'anhu]? ia 
berkata; Abu Bakr 



berkata; wahai? 
Rasulullah, perintahkan 
aku untuk mengucapkan 
sesuatu apabila berada 
pada pagi dan sore hari. 
Beliau berkata: 
"Ucapkanlah; 
ALLAAHUMMA 
AALIMAL GHAIBI 
WASY SYAHAADAH, 
FAATHIRAS 
S AMAAWAATI WAL 
ARDHI, RABBA 
KULLI SYAI IN WA 
MALIIKAH, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA, A'UUDZU 
BIKA MIN SYARRI 
NAFSII, WA MIN 
SYARRISY 
SYAITHAAN WA 
SYIRKIHI." (Ya Allah, 
yang Maha Mengetahui 
perkara yang 
tersembunyi dan yang 
nampak, Pencipta langit 
dan Bumi, Tuhan segala 
sesuatu, dan Yang 
Merajainya. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau, aku berlindung 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kepadaMu dari 
keburukan diriku, dan 
keburukan syetan serta 
sekutunya). Beliau 
mengatakan; ucapkanlah 
hal tersebut apabila 
engkau berada pada pagi 
dan sore hari serta 
apabila engkau hendak 
tidur. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 



3315 



(jj (jUiic. (jc. jjj (jj 

^ i j (_hjI (^>J AjLijj 

AjLj ^Jc. vl <Jll ^Lj 
sijj V (ill jlli^VI 

CllaJalLul Li lillC jj lil^C- ( _ s Ic. 
( " a i, ^ j^ jjC-l 
L_Sj!idj ^j-lt iSlLaa lj lill ijjlj 

LgJjaj V Cijl V) jjill ji*J 

Ajic. ^tja l n a. i (jJ^ la.) 
Aj dua.j Vj ^0 tj' J - ^ 
^jj^aj (jj^ LgJjL Vj 4iiJI 

(jC t_lLlll ie^J?^? ^ '"vf J 

gjlj jiC. gj|j SjJjft ^1 

^ I '-^j oAjjjj Jjl (jjl J J J» > n i 

Ijsa ^ unr- jjI (Jla *"*- 
IjlA (j^i ujjjc- l>ui^. ' — Lj la 
(j-o CLyAkll IjlA jj Jliij 4-a.jJI 
(jj jl-lii (jc aA.j!I IjlA JJC- 
^Jli. ^1 (jj JjjiJI .^C- j (JjjjI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim]?? dari 
[Katsir bin Zaid]? dari 
[Utsman bin Rabi'ah]? 
dari [Syaddad bin Aus? 
radliallahu 'anhu] bahwa 
Nabi? shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadanya: "Maukah 
aku tunjukkan kepadamu 
sayyid istighfar? Yaitu 
ALLAAHUMMA 
ANTA RABBII LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA KHALAQTANII 
WA ANAA ABDUKA 
WA ANAA ALAA 
AHDIKA WA 
WA'DIKA 
MASTATHA'TU, 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAA 
SHANA'TU WA 
ABUU-U LAKA 
BINI'MATIKA 
ALAYYA WA 
A'TARIFU 
BIDZUNUUBII 
FAGHFIR LII 
DZUNUUBII, INNAHU 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA. (Ya Allah, 
Engkau adalah Tuhanku, 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Engaku, Engkau telah 
menciptakanku, dan aku 
adalah hambaMu, dan 
berada dalam perjanjian 
dan janjiMu 
semampuku. Aku 
berlindung kepadaMu 
dari keburukan apa yang 
telah aku perbuat, dan 
aku mengakui 
kenikmatanMu yang 
Engkau berikan 
kepadaku dan mengakui 
dosa-dosaku, maka 
ampunilah dosaku, 
sesungguhnya tidak ada 
yang dapat mengampuni 
dosa kecuali Engkau). 
Tidak ada seorangpun 
diantara kalian yang 
mengucapkannya ketika 
sore hari kemudian 
datang kepadanya taqdir 
untuk meninggal 
sebelum datang pagi hari 
melainkan wajib baginya 
Surga, dan tidaklah ia 
mengucapkannya ketika 
pagi hari kemudian 
datang kepadanya taqdir 
untuk meninggal 
sebelum datang sore hari 
melainkan wajib baginya 
Surga." Dalam bab 
tersebut ada yang 
diriwayatkan dari Abu 
Hurairah, Ibnu Umar, 
Ibnu Mas'ud, Ibnu Abza 
serta Buraidah? 
radliallahu 'anhum. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib dari sisi ini dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan dari selain 
sisi ini dari Syaddad bin 
Aus, sedangkan Abdul 
Aziz bin Abu Hazim 
adalah Ibnu Abu Hazim 
Az Zahid. 



3316 



ClliJj-aS (jjj SjJaall ( _ s ic dm 
djhll AjA jj AjCj (_J jil 

oJjj jjaJaS (Jla ClllLiji 
^i]| (ilnjj ijLS (Cj-lLa 
ilu-la IjlA ^ njr. jjI (Jliillujl 
C_lUll 

e ljill 

Clsjjl bl (Jll Ail V] "■J^ j allilj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]?? dari [Abu 
Ishaq Al Hamdani]?? 
dari [Al Barra v bin 
Azib] bahwa Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadanya: "Maukah 
aku ajarkan kepadamu 
beberapa kata yang 
engkau ucapkan apabila 
engkau menuju tempat 
tidurmu, dan apabila 
engkau meninggal pada 
malam harimu maka 
engkau meninggal dalam 
keadaan fithrah (agama 
Islam), dan apabila 
engkau berada pada pagi 
hari maka engkau berada 
pada pagi hari dalam 
keadaan telah 
mendapatkan kebaikan. 
Engkau ucapkan; 
ALLAAHUMMA INNII 
ASLAMTU NAFSII 
ILAIKA WA 
WAJJAHTU WAJHII 
ILAIKA WA 
FAWWADHTU AMRII 
ILAIKA RAGHBATAN 
WA RAHBATAN 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ILAIKA WA? 
ALJA'TU ZHAHRII 
ILAIKA, LAA MALJA- 
A WA LAA MANJAA 
MINK A ILLAA 
ILAIKA, AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZ 
II ANZALTA WA 
NABIYYIKALLADZII 
ARSALTA." (Ya Allah, 
aku serahkan jiwaku 
kepadaMu, dan aku 
arahkan wajahku 
kepadaMu, aku serahkan 
urusanku kepadamu, 
dengan berharap dan 
takut kepadaMu. Dan 
aku sandarkan 
punggungku kepadaMu, 
tidak ada tempat 
berlindung dan tempat 
menyelamatkan diri 
kecuali kepadaMu. Aku 
beriman kepada kitab- 
Mu yang telah Engkau 
turunkan, dan kepada 
nabiMu yang telah 
Engkau utus). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. Dan dalam bab 
ini ada yang 
diriwayatkan dari Rafi' 
bin Khadij? radliallahu 
'anhu. Dan telah 
diriwayatkan lebih dari 
satu sisi dari Al Bara'. 
Dan telah diriwayatkan 
oleh [Manshur bin Al 
Mu'tamir]?? dari [Sa'd 
bin TJbaidah]?dari [Al 
Bara v ]? dari Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu, 
hanya saja ia berkata; 
apabila engkau menuju 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



/ -Jc liiiSk (jj [jt air. 

jlgic. ill ^5-^=0 gyf=>- 
lil (Jli ilLij ajIc- iiil ^ji-a 

jj| JU&Ikll <3=lJ1 AjSjJ 5-? 

«' : ; ' - t ' - 

<Uc. ill 



tempat tidurmu 
sementara engkau dalam 
keadaan telah berwudhu. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mubarak]? dari [Yahya 
bin Abu Katsir]? dari 
[Yahya bin Ishaq] anak 
saudara laki-laki Rafi' 
bin Khadij? dari [Rafi' 
bin Khadij? radliallahu 
'anhu] bahwa Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian berbaring di 
atas sisi kanannya 
kemudian ia 
mengucapkan; 
ALLAAHUMMA 
ASLAMTU NAFSII 
ILAIKA WA 
WAJJAHTU WAJHII 
ILAIKA WA ALJA'TU 
ZHAHRII ILAIKA WA 
FAWWADHTU AMRII 
ILAIKA LAA MALJA- 
A WA LAA MANJAA 
MINK A ILLAA 
ILAIKA, UUMINTU 
BIKITAABIKA WA 
BIRASUULIKA. (Ya 
Allah, aku serahkan 
jiwaku kepadaMu, dan 
aku arahkan wajahku 
kepadaMu, aku 
sandarkan punggungku 
kepadaMu, dan aku 
serahkan urusanku 
kepadamu karena 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berharap dan takut 
kepadaMu., tidak ada 
tempat berlindung dan 
tempat menyelamatkan 
diri dariMu kecuali 
kepadaMu. Aku beriman 
kepada kitabMu, dan 
kepada rasulMu). 
Kemudian apabila ia 
mati pada malam 
harinya maka ia masuk 
Surga." Abu Isa berkata; 
ini adalah hadits hasan 
gharib dari hadits Rafi' 
bin Khadij? radliallahu 
'anhu. 



3318 



jUai aLoba (jj (jllc- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah]? dari [Tsabit]? 
dari [Anas bin Malik? 
radliallahu 'anhu] 
bahwa? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
menuju tempat tidurnya 
mengucapkan:?'ALHA 
MDU 

LILLAAHILLADZII 
ATHAMANAA WA 
SAQAANAA WA 
KAFAANAA WA 
AAWAANAA FAKAM 
MIMMAN LAA 
KAAFIYA LAHU WA 
LAA MITWIYA." 
(Segala puji bagi Allah 
yang telah memberi 
makan dan minum 
kepada kami, menjaga 
serta melindungi kami. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Betapa banyak orang 
yang tidak memiliki 
penjaga serta pelindung). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib. 



3319 



<!l V y;3l jokill ill ^ailLj 
tli jjIj jjall (^aJI J* 

(jlj ^jjji aJ iiil 3^c- ciil^i 



Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]? 
dari [Al Washshafi]? 
dari [Athiyyah]? dari 
[Abu Sa'id? radliallahu 
'anhu] dari Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barang siapa 
ketika menuju tempat 
tidurnya mengucapkan; 
ASTAGHFIRULLAAH 
AL AZHIIM 
ALLADZII LAA 
ILAAHA ILLAA 
HUWAL HAYYUL 
QAYYUUM WA 
ATUUBU ILAIH (Aku 
memohon ampunan 
kepada Allah yang Maha 
Agung, Yang tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Dia, 
yang selalu hidup dan 
senantiasa mengurus 
makhukNya. Aku 
bertaubat kepadaNya) 
sebanyak tiga kali maka 
Allah mengampuni 
dosa-dosanya walaupun 
seperti buih lautan, 
walaupun sebanyak daun 
pohon, walaupun 
sebanyak kerikil, 
walaupun sebanyak hari- 
hari di dunia." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini dari hadits 
Al Washshafi 
'Ubaidullab bin Al 
Walid. 


3320 


J— O-J J ^ J 7 ~ ^ 

(jUalu Lli 'w ^jit ^1 (jjl 111 la 
(jc JjIaC (jj lilLall ^Jt (jt 

^jjjll (jlLa^At Alii ^jjJaj 

ilji Ijl (jlfi. -Xji'j Ajlc- iil /glLa 

4_uil j ' " la 2 oJy ^j-iaj ^Ljj (jl 
£iaJi ^jj i^ljlic- ^jjj ^131 (Jll 
IjlA u unr- jjI (JIMjUc. jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan]? dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair]? dari [Rib'i bin 
Hirasy]? dari [Hudzaifah 
bin Al Yaman]? 
radliallahu 'anhuma 
bahwa Nabi? shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
hendak tidur beliau 
meletakkan tangannya di 
bawah kepalanya 
kemudian mengucapkan: 
ALLAAHUMMA QINII 
ADZAABAKA 
YAUMA TAJMA'U AU 
TABATSU 
'IBAADAKA." (Ya 
Allah, lindungilah aku 
dari adzabMu pada hari 
Engkau kumpulkan atau 
Engkau bangkitkan 
hamba-hambaMu). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3321 


(jC- ^gjjiLjl jA ^Jjt ^1 \A (jj 

(ja 1 a] (jj ' a 1 a jj (jj ^jAI^)jJ 
(^1 tjc ^1 (jC. <yl (jC. 
cs J "' a J (j^ ^ 3^ O'' 

^Jfc 4 Ij a 1 ^ 1 B Jj 1 aLm 4 ll& Jh\ 
liljlic- ^^iS (_JJ (Jjii jilittJI 

( _ r uiic jjl (JUSiUc- t " a n ^jj 
|ii (j<a 1 njr- (j"'-^ It*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ishaq bin Manshur 
yaitu As Salusi]? dari 
[Ibrahim bin Yusuf bin 
Abu Ishaq]? dari 
[ayahnya]? dari [Abu 
Ishaq]? dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jr. Jj-vi,.! il (jr. l'ivw'I 

^j) (jc. (3^-ui] ^1 (jc- Ala^i 
(jc. ^>ij (J^.jj sJjjc. 

(jC. -iljj (jJ Ail! .liC (jC 
iil ^jli-a (^J^l (jC- <&l ^JC (jC 


Burdah]? dari [Al Bara" 
bin 'Azib? radliallahu 
'anhu] ia berkata;? 
Rasulullah? shallallahu 
'alaihi wasallam 
berbantalkan tangan 
kanannya ketika tidur 
kemudian mengucapkan: 
RABBI QINII 
ADZAABAKA 
YAUMA TABATSU 
'IBAADAKA. (Ya 
Tuhanku, jagalah aku 
dari siksa-Mu dihari 
ketika Engkau 
membangkitkan hamba- 
Mu) " Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 


hasan gharib dari sisi ini. 
Dan [Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Ishaq]? dari 
[Al Bara v ] dan tidak 
menyebutkan 
seorangpun diantara 
mereka berdua. 
[Syu'bah] telah 
meriwayatkan dari [Abu 
Ishaq]? dari [Abu 
'Ubaidah] serta seorang 
laki-laki lain? dari [Al 
Bara v ]. Dan [Israil] telah 
meriwayatkan dari [Abu 
Ishaq]? dari [Abdullah 
bin Yazid]? dari [Al 
Bara v ] dan dari [Abu 
Ishaq]? dari [Abu 
'Ubaidah]? dari 
[Abdullah]? dari Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 


3322 


jjia.jl| jjc. (jj Alii \'r. Uj^a. 

Ij^jj^I (j^C (jj j^aC 

(jc (Jj » ! a (jc auI (jj JLk 

Mil (^J-iaj (jC 

2jI ^jlj-a (J jiuj (j^^ 4ic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdur Rahman] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Amru bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



1^ III (JjiJ (jl AjtAjJaJa 

i—ikll jJlij f-l^i tl£ s-0j 
(Jj^j^/ij sij^ili 

(JS jJu (j-o jjc-l jljallj 
cJjVl <— ijl AjIi aLij ClljS 

__>^-VI djlj f^jji i211j3 (jjAla 

(jjyla jAllallj fr^i lilixJ (3-4^ 

^^jjc-lj dy^ll tj^l S^SS 



'Aun] telah mengabarkan 
kepada kami [Khalid bin 
Abdullah]? dari 
[Suhail]?dari 
[ayahnya]? dari [Abu 
Hurairah? radliallahu 
'anhu]? ia berkata;? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
apabila salah seorang 
diantara kami hendak 
tidur untuk 
mengucapkan; 
ALLAAHUMMA 
RABBAS 

S AMAAWAATI WA 
RABBAL ARADHIINA 
WA RABBANAA WA 
RABBA KULLI SYAI- 
IN WA FAALIQAL 
HABBI WAN NAWAA, 
WA MUNZILAT 
TAURAATI WAL 
INJIILI WAL 
QURAAN, A'UUDZU 
BIKA MIN SYARRI 
KULLI DZII SYARRIN 
ANTA AAKHIDZUN 
BINA ASHIYATIHI. , 
ANTAL AWWALU 
FALAISA QABLAKA 
SYAIUN WA ANTAL 
AAKHIRU FALAISA 
BA'DAKA SYAIUN 
WAZHZHAAHIRU 
FALAISA FAUQAKA 
SYAIUN WAL 
BAATHINU FALAISA 
DUUNAKA SYAKJN. 
IQDHI ANNID DAINA 
WA AGHNINII MINAL 
FAQRI. (Wahai Tuhan 
langit yang tujuh dan 
'arsy yang agung, Tuhan 
kami dan Tuhan kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



serta Tuhan segala 
sesuatu, Yang 
menumbuhkan butir 
tumbuh-tumbuhan dan 
biji buah-buahan, Yang 
menurunkan Taurat dan 
Injil serta Al Qur'an. 
Aku berlindung 
kepadaMu dari segala 
keburukan segala 
sesuatu yang memiliki 
keburukan, Engkau 
Yang memegang 
jambulnya, Engkau 
adalah Al Awwal tidak 
ada sesuatu sebelumMu 
dan Engkau adalah Al 
Akhir, Yang tidak ada 
sesuatu pun setelahMu, 
dan Azh Zhahir, tidak 
ada sesuatu pun di 
atasMu, serta Al Bathin, 
Yang tidak ada sesuatu 
pun di bawahMu, 
tunaikanlah hutangku 
dan cukupkanlah aku 
dari kefakiran) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3323 



(jUajj UAla ^ie (^jjI UlAa 
Sjxjjj (jC ^j^La£. ^jjl ^jC. 

er^O *JiJ* t#f CP lsJ^ 

auI (J J^J ij' j ""- 

(Jc. »£ia.l fLl li] (JL9 faj ^jic. 

Ijlll i*j AjIc <lLk Li <_£jii 
i2LuJj (Jills kj '—I 

(jjj Lg.aa.jla uiq'i di£LJii 

Aj Wi^l Lij Ljj laaaAl LjjL^jI 
JaLnLlI I ill jJaJllall i213Uc- 

,j (sjLsLc (sill Ji juaJI (Jijia 

JjLa. (jc- t_lUII J 
■ lu la jjI (Jll Aj^jLc-Jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar]? telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan]? dari 
[Ibnu Ajlan]? dari [Sa'id 
Al Maqburi]? dari [Abu 
Hurairah? radliallahu 
'anhu] bahwa 
Rasulullah? shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
'Apabila salah seorang 
diantara kalian bangun 
dari tempat tidurnya 
kemudian kembali 
kepadanya maka 
hendaknya ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengibaskannya dengan 
ujung kainnya tiga kali 
karena sesungguhnya ia 
tidak mengetahui apa 
yang ia tinggalkan 
setelah ia bangun. Dan 
apabila ia berbaring 
maka hendaknya 
mengucapkan; 
BISMIKA RABBII 
WADHA'TU JANBII 
WA BIKA ARFA'UHU, 
FAIN AMSAKTA 
NAFSII 

FARHAMHAA, WA IN 
ARSALTAHAA 
FAHFAZHHAA 
BIMAA TAHFAZHU 
BIHI TBAADAKA ASH 
SHAALIHIIN. (Dengan 
menyebut namaMu 
wahai Tuhanku, aku 
letakkan sisi badanku, 
dan dengan menyebut 
namaMu aku 
mengangkatnya. Apabila 
Engkau menahan 
nyawamu maka 
kasihilah dia, dan 
apabila engkau 
melepaskannya maka 
jagalah dia sebagaimana 
Engkau menjaga para 
hambaMu yang shalih!). 
Kemudian apabila ia 
bangun maka hendaknya 
mengucapkan; Al 
HAMDULILLAAHILL 
ADZII AAFAANII FII 
JASADII WA RADDA 
ALAYYA RUUHII WA 
ADZINA LII 
BIDZIKRIHI. (Segala 
puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkanku 
tubuhku, dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengembalikan nyawa 
kepadaku, serta 
mengizinkanku untuk 
berdzikir kepadaNya). 
Dan dalam bab tersebut 
ada yang diriwayatkan 
dari Jabir serta Aisyah. 
Abu Isa berkata; hadits 
Abu Hurairah adalah 
hadits hasan, dan 
sebagian ulama 
meriwayatkan hadits ini, 
dan berkata; maka 
hendaknya ia 
mengibaskan dengan 
kainnya bagian dalam. 


3324 


(jj (j ■ Ml 1 V i *w A j ]j§ Qj^a 
(- \ \ "w (jjl (jc (JjSC- (jc- <31 3 
/—JJil jlAjjjLc (jC. OJ^)C (jC. 

P £-ak ^ l£ j3 
iil 3* (3 1 1 LaAJS tllSJ 
35 j (jilll VJJ i jcl (35j Aki 
l-ag_J ^ > ti (jjjull AjCI 
l-a£_j I^jj & ^laa j-a lti.nl 
(j-o (JjSt La j A^-^jj <^£" 

Jliil j-a CLl!Xi lillj (Jalj a^lia. 

* - * 1. - r - ' - ' '*t 
(jiu-v 1 11 W 1 1,, ir. jil 

l-v . y, 1 1 IJC. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Qutaibah]? telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mufadhdhal 
bin Fadhalah]? dari 
[Uqail]?dari [Ibnu 
Syihab]?dari [Urwah]? 
dari [Aisyah] bahwa 
Nabi? shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
menuju tempat tidurnya 
setiap malam beliau 
mengumpulkan kedua 
telapak tangannya 
kemudian meniupnya 
dan membacakan 
padanya Qui huwallahu 
ahad, Qui a'uudzu 
birabbil falaq dan Qui 
a'uudzu birabbinnaas. 
Kemudian mengusapkan 
kedua telapak tangan 
tersebut ke tubuhnya 
semampu beliau, beliau 
memulainya dari 
kepalanya, wajahnya dan 
tubuhnya yang di depan, 
beliau melakukan hal 
tersebut tiga kali. Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



— ~p — 4 — ~ — ~T"~ — ~ — 5 o , 4 — 

jjl Lii-la. U-^'' lW ''j'" 1 - " la 
^j) jc. A jjt l7i ujo^J Jla 3jlj) 
(jj Sjja (jc. J=lj (jc. 
(^jlll ^1 Ajl^it Alii (^-^aj (Jjjj 

U Jlla ( iiLi3 AjIc. auI ^^ii-a 

I j] A} jiii 1 V;'* ^jalr. <&l J jajj 

U 3a IjSI <Ji (c^ilja ^jjjl 
tjf S^ljj tfrjli jjjalfLlI L^jI 

oj-o (Jji; ^ j» >" Jia^jjoJi 
( _ S jjjJi liiiik ^j^j ^ uu^i j 

jjC. jaj^l ^jj (jc. JiSljiJ 

^21 4j| jjc. Jajj (jj ojja 

J^Sjia ^Kjij 4j1c alll ^jij-a (c™ 



Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib shahih. 



3325 



lSjjj 



(_ga ■ a] ls j\ jc L-lpa.Il jjA j 

jjc. ji Jajj^jj Sjjl jc. 
oj^j ^iLij AjIc iiil t^jJj-a 

< la (j-a ^j-al j *G^u! I^A j 
^jj L. 'I a La] L. <jU,° V.I 4 J in 
jj iaj ClyAaJI IjlA ^ (J}a ■ "j 
A^jll IjlA jjc. (j« lilpajl IjlA 
Jajj (jj (jia.jll ^JC- sljj -iaj 
<jlc ^jii-a <^jjJI CP jc 

ji.1 jA (jA^.j]l ^JC- J a] kU J 

Jajj (jj S j ja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan]? telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud]? ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah]? dari 
[Abu Ishaq]? dari 
[seorang laki-laki]? dari 
[Farwah bin Naufal? 
radliallahu 'anhu] bahwa 
ia datang kepada Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
wahai? Rasulullah, 
ajarkan kepadaku 
sesuatu yang aku 
ucapkan apabila aku 
menuju ke tempat 
tidurku! Beliau berkata: 
"Bacalah Qui yaa 
ayyuhal kaafiruun, 
karena surat tersebut 
adalah sikap berlepas 
diri dari kesyirikan." 
Syu'bah berkata; 
terkadang ia mengatakan 
satu kali dan terkadang 
tidak mengatakannya. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Hizam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin 
Adam]?? dari [Israil]?? 
dari [Abu Ishaq]? dari 
[Farwah bin Naufal]?? 
dari [Ayahnya] bahwa ia 
datang kepada Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ....kemudian 
ia sebutkan hadits seperti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







itu secara makna. Dan 
yang ini lebih shahih. 
[Zuhair] meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu 
Ishaq]? dari [Farwah bin 
Naufal]? dari 
[Ayahnya]? dari Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Dan ini lebih mirip dan 
lebih shahih daripada 
hadits syu'bah. Sahabat - 
sahabat Abu Ishaq telah 
mengalami kegoncangan 
di dalam hadits. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan dari selain 
sisi ini, dan telah 
diriwayatkan oleh 
[Abdur Rahman bin 
Naufal]? dari [ayahnya]? 
dari Nabi? shallallahu 
'alaihi wasallam. Abdur 
Rahman adalah saudara 
Farwah bin Naufal. 


3326 


/Li j5Lll o^ji p^i> Ujik 

t^}\ (jc Clyl (jc a all IjjSi. 
<ic Alii j^jJaj (j 1 - 

4jic 'a\ ^u^i (j^^ 

6^- J^? 1 6^ J^^' f^' C^ 
oj^j ^Jij ^J 1 - ^ u^'^* c?f^ 
(jc C'n.wll IjlA jjaJ lSjj 
(j-o 4 'it ala <1 Cilia (Jla <_5^ 

Ijolj (j-° AjtALul j»l Jla __>J-^ 

(jjl (jl^jiLa (j-o 4 i* am 

jc ji^o r 

^ij^ll (jc (jj a^jiui 
i"u.W ji'-- jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Yunus Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi]? 
dari [Laits]? dari [Abu 
Az Zubair]? dari [Jabir? 
radliallahu 'anhu]? ia 
berkata; Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak tidur 
hingga beliau membaca 
surat At Tanzil As 
Sajdah (Surat Assajdah), 
serta Tabarak (Surat 
Almulk). Demikianlah 
[Sufyan] dan lebih dari 
satu orang meriwayatkan 
hadits ini dari [Laits]? 
dari [Abu Az Zubair]? 
dari [Jabir] dari Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Shallallahu alaihi 
wasallam seperti itu. 
Dan [Zuhair] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Az Zubair],? 
ia berkata; aku katakan 
kepadanya; apakah 
engkau telah 
mendengarnya dari 
Jabir?, ia berkata; aku 
tidak mendengarnya dari 
Jabir melainkan 
mendengarnya dari 
[Shafwan] atau Ibnu 
Shafwan. Dan 
[Syababah] telah 
meriwayatkan dari 
[Mughirah bin Muslim]? 
dari [Abu Az Zubair]?? 
dari [Jabir] seperti hadits 
Laits. 


3327 


! » '« - . ' .- - : | - »f 

jj Laa a ^jjil ^ > u if*, ^jl 
4 a! dI IjlA jjI (Jls « l a) 
LW (j-a=>.jll (jJj-o (j'jj"- 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid]?? dari [Abu 
Lubabah]? ia berkata; 
[Aisyah]? radliallahu 
'anha telah berkata; 
Nabi? shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak tidur 
hingga membaca surat 
Az Zumar, dan Bani 
Israil (Albaqarah). Abu 
Isa berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
Muhammad bin Isma'il? 
ia berkata; Abu Lubabah 
ini namanya adalah 
Marwan mantan budak 
Abdur Rahman bin 
Ziyad, dan ia telah 
mendengar? dari Aisyah 
dan Hammad bin Zaid 
mendengar darinya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3328 



^jj auI ^jc. (jc (jlja-a (jj JLk 

(jj ^alj^aJI pc. J!>^ ^1 



(-ill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Baqiyyah 
bin Al Walid]? dari 
[Bahirbin Sa'd]?dari 
[Khalid bin Ma'dan]? 
dari [Abdullah bin Abu 
Bilal]? dari [Al 'Irbadh 
bin Sariyah? radliallahu 
'anhu] bahwa Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak tidur 
hingga membaca Al 
Musabbihaat. Dan beliau 
mengatakan: "Padanya 
terdapat ayat yang lebih 
baik daripada seribu 
ayat." Abu Isaberkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib. 



3329 



<jlc iill *&)l (J JJ^J (jlS La 

l^ULuilj liljjUc. ^jjol^j daJ 3 
- ^jC-l^ 1 <Lu ii " ^4^3 ^ ^Ll*lJ 
^j-g daH ml j alau Li ^j-o u£L 

a * l >i a ^lmia (ja La J ^aj 

cJSj V) ill cJSS 

"UJl^J S/g-i ^ ^ 

( _ r ullt jjl (JIsjA t ; (jji 

I^A (j^i Aijaj LajJ I^A 

^Jauji jjA jjj=JI j *L^/c)l 
^cjIj (_£^)J^)^JI Jjt ma ^cjl ^>«IjI 

(jj *&l ^jc- (jj jj A a! ill f.!>UJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan]? dari [Al 
Jurairi]? dari [Abu Al 
Ala v bin Asy 
Syikhkhir]? dari 
[seorang laki-laki]? dari 
Bani Hanzhalah? ia 
berkata; aku menyertai 
[Syaddad bin Aus]? 
radliallahu 'anhu dalam 
sebuah perjalanan, 
kemudian ia berkata; 
maukah aku ajarkan apa 
yang telah diajarkan? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kepada 
kami? Yaitu agar kami 
mengucapkan; 
ALLAAHUMMA INNII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



AS-ALUKA 
LISAANAN 
SHAADIQAN WA 
Q ALB AN SALIIMAN, 
WA A'UUDZU BIKA 
MIN SYARRI MAA 
TA'LAMU WA AS- 
ALUKA MIN KHAIRI 
MAA TA'LAMU WA 
ASTAGHFIRUKA 
MIMMAA TA'LAMU, 
INNAKA ANTA 
ALLAAMUL 
GHUYUUB.(Ya Allah, 
aku memohon 
kepadaMu lidah yang 
jujur, serta hati yang 
bersih, dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari keburukan yang 
Engkau ketahui, dan aku 
memohon kepadaMu 
sebagian kebaikan apa 
yang Engkau ketahui, 
serta memohon ampunan 
kepadaMu dari apa yang 
Engkau ketahui. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Mengetahui 
perkara-perkara yang 
tidak kelihatan). Ia 
berkata dan dahulu rasul 
mengatakan: "Tidaklah 
seorang muslim 
menempatkan diri untuk 
tidur dan membaca satu 
surat dari Kitab Allah 
(Al Qur'an) melainkan 
Allah menyerahkan 
kepada malaikat agar 
menjaganya, sehingga ia 
tidak didekati oleh 
sesuatu yang dapat 
mengganggunya hingga 
ia bangun kapan ia 
bangun." Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berkata; hadits ini hanya 
kami ketahui dari sisi 
ini, sedangkan Al Jurairi 
adalah Sa'id bin Iyas 
Abu Mas'ud Al Juraiji, 
dan Abu Al Alaa 
namanya adalah Yazid 
bin Abdullah bin Asy 
Syikhkhir. 



3330 



(jt (jLalull ji Lu.la ^rj • aA\ 

CP OiJitf lw' CP Ci!p lW' 

li] iOLLl! Lai! JJa. La 

f ''V' - £- ' * 9 *? - f 

Li!xi (jV jii I ^» a ■ '— <a 1 aj la I 

«' -.■>-' \ "' - ,u ' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Khathab Ziyad bin 
Yahya Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azhar As 
Samman]? dari [Ibnu 
Aun]? dari [Ibnu Sirin]? 
dari [Abidah]? dari 
[Ali? radliallahu 'anhu]? 
ia berkata; Fathimah 
mengeluhkan kepadaku 
kedua tangannya yang 
melepuh karena 
mengadon gandum. 
Kemudian aku katakan; 
seandainya engkau 
datang kepada ayahmu 
dan meminta pembantu 
kepadanya adalah lebih 
baik. Kemudian beliau 
mengatakan: "Maukah 
aku beritahukan kepada 
kalian berdua sesuatu 
yang lebih baik bagi 
kalian daripada seorang 
pembantu? Apabila 
kalian menempatkan diri 
untuk tidur maka kalian 
baca sebanyak tiga puluh 
tiga, tiga puluh tiga dan 
tiga puluh empat dari 
tahmid, tasbih dan 
takbir." Dalam hadits 
tersebut terdapat kisah, 
abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







gharib dari Ibnu 'Aun, 
dan hadits ini telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu sisi dari 
Ali. 


3331 


Jill j^jjaj cr^ cl^ * I'.""' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Azhar As 
Samman]? dari [Ibnu 
Aun]? dari 
[Muhammad]? dari 
[Ubaidah]? dari [Ah? 
radliallahu 'anhu]? ia 
berkata; telah datang 
Fathimah kepada Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengeluhkan 
kedua tangannya yang 
melepuh. Kemudian 
beliau 

memerintahkannya 
untuk membaca tasbih, 
takbir dan tahmid. 


3332 


Lb la (jj Xaa 1 ljj.la. 

(Jj r 1 lac Liiijla. ^ jSc. it a ml 

(jj auI IjS (jc- AjjI (jc ■ . iSI jjJI 

ilLij AjIc iil (^gHa Atll (J jjjj 
i nJa cl^J 3 V ^jula. 

jauij Ua3 VI i3=-^ VI 
l A iii) ^ ujij (Jjla Ix^j (J-o*j 

lill (JlJ 1 j/iiC 1 j * V. 
i211ia (JlJ s^J Us>Aa*j alia j 

jjlLullL) <jLa i^llia 4_iUa oAiaJi j 
(el 3*J [jl Wlnlll a£3a,l ^tj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulaiyyah]? telah 
menceritakan kepada 
kami [AthcT bin As 
Saib]? dari [ayahnya]? 
dari [Abdullah bin 
Amru? radliallahu 
'anhuma]? ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Terdapat dua 
sifat yang tidaklah 
seorang muslim 
menjaganya melainkan 
ia masuk Surga, 
ketahuilah kedua sifat 
tersebut adalah mudah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




j 



sebanyak sepuluh kali, 
bertakbir sebanyak 



sepuluh kali." Abdullah 
bin 'Amru berkata; dan 



shalat sebanyak sepuluh 
kali, memujinya 



namun orang yang 



melakukannya sedikit 
yaitu; bertasbih kepada 
Allah setiap selesai 



aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa 
salam menghitungnya 
dengan tangannya. 
Beliau bersabda: "Itulah 
seratus lima puluh 
dengan lisan dan lima 
ratus di dalam 
timbangan, dan apabila 
engkau telah bersiap- 
siap untuk tidur maka 
engkau bertasbih, 
bertakbir dan bertahmid 
kepadaNya sebanyak 
seratus kali. Maka itu 
adalah seratus dengan 
lisan dan seribu dalam 
timbangan. Siapakah 
diantara kalian dalam 
satu hari satu malam 
melakukan dua ribu lima 
ratus keburukan?" Para 
sahabat berkata; 
bagaimana seseorang 
bisa tidak 
menghitungnya 
(mengamalkannya)? 
Beliau bersabda: "Itu 
terjadi karena salah 
seorang diantara kalian 
didatangi syetan ketika 
ia dalam shalatnya, 
kemudian syetan 
berkata; ingatlah ini, 
ingatlah ini, hingga ia 
berpaling dari shalatnya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sehingga ia tidak 
melakukannya. Dan 
syetan datang kepadanya 
ketika sedang berbaring, 
ia terus menidurkannnya 
hingga ia tertidur." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. dan [Syu'bah] 
serta [Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [AthcT bin Asy 
Saib]. Dan? [Al A'masy] 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Atho' bin As Saib] 
secara ringkas, dan di 
dalam bab ini ada yang 
diriwayatkan dari Zaid 
bin Tsabit serta Anas 
dan Ibnu Abbas. 


3333 


(jc AjjI (jc- ' . uLaJI (jj -1 lac 
( _ s iLa (J y^ 'j 1 <4 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la] telah menceritakan 
kepada kami [ Atstsam 
bin Ali]? dari [Al 
A'masy]? dari [Atho' bin 
As Saib]? dari 
[ayahnya]? dari 
[Abdullah bin Amru]? 
radliallahu 'anhuma? ia 
berkata; saya melihat? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghitung tasbih 
dengan tangannya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib? dari hadits Al 
A'masy. 


3334 


^uj9 j^jjac. UjA^ La^ ia 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah Al Ahmasi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami [Asbath bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Qais Al 
Mulai]? dari [Al Hakam 
bin 'Utaibah]? dari 
[Abdur Rahman bin Abu 
Laila]?? dari [Ka'b bin 
TJjrah]?dariNabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Himpunan 
dzikir yang dilakukan 
setelah shalat, tidaklah 
merugi orang yang 
mengucapkannya yaitu; 
bertasbih kepada Allah 
setiap selesai shalat 
sebanyak tiga puluh tiga, 
memujiNya sebanyak 
tiga puluh tiga kali, dan 
bertakbir kepadaNya 
sebanyak tiga puluh tiga 
kali." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan. Amru bin Qais 
Al Mulai adalah orang 
tsiqah, dan hafizh. 
[Syu'bah] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Al Hakam] dan ia 
tidak merafa'kannya. 
[Manshur bin Al 
Mu'tamir] telah 
meriwayatkannya dari 
[Al Hakam] dan ia 
merafa'kannya. 


3335 


cr^j lw ^yJ 6^- cm 

Ui^j oAi^jj Ui!>lj o!)lLa 
^ jllfllVl [>« 34 J LSU* l]^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi]? 
dari [Hisyam bin 
Hassan]?? dari 
[Muhammad bin Sirin]? 
dari [Katsir bin Aflah]? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jjj^ljj Ujll o5lLa (JS JJJ ^ji 
aiLij <jlc. 2jI ts Jj-a ^gJ^I 

IjiA ^iair. jj! Jill jlial <Jls3 


dari [Zaid bin Tsabit? 
radliallahu 'anhu]? ia 
berkata; kami 
diperintahkan untuk 
bertasbih setelah selesai 
shalat tiga puluh tiga 
kali, memuji Allah tiga 
puluh tiga kali serta 
bertakbir tiga puluh 
empat kali. Kemdian 
seorang laki-laki dari 
kalangan anshar 
bermimpi, kemudian ia 
berkata;? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kalian 
agar bertasbih setiap 
selesai shalat tiga puluh 
tiga kali, dan memuji 
Allah tiga puluh tiga kali 
serta bertakbir tiga puluh 
empat kali. Ia berkata; 
ya, jadikanlah dua puluh 
lima dan jadikanlah 
tahlil bersamanya. 
Kemudian ia pergi 
kepada Nabi? shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian ia 
menceritakan kepada 
beliau, lalu beliau 
bersabda: "Lakukanlah." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 


3336 


(jj jail AjC. (^jj < ImK 
gl i dJa (jj All 3^ t^-r 

i"t«l ,^i\l /ji 'All ir. Vil-v 5 iil 
aIiI (J ^wjj (jx^ic. Aill ^ i .a^j 

(ji Jli ^Kjij AjIc iiil ^U.-! 
£ik3 ill VI aJI V Jlla lP t> 

i^Ji 4Jj iikli <i v 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Aziz bin Abu Rizmah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




[Umair bin Hani v ]? ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Junadah bin Abu 
Umayyah] telah 
menceritakan kepadaku 
[XJbadah bin Ash 



Shamit? radliallahu 
'anhu]? dari? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang terjaga pada malam 
hari kemudian 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA ILLALLAAH 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU WA 
HUWA ALAA KULLI 
SYAI-IN QADIIR, WA 
SUBHAANALLAAH, 
WAL HAMDU 
LILLAAH, WA LAA 
ILAAHA ILLALLAAH 
WALLAAHU AKBAR 
WA LAA HAULA WA 
LAA QUWWATA 
ILLAA BILLAAH. 
Kemudian 
mengucapkan; 
RABBIGHFIRLII 
(Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, 
milikNya semua 
kerajaan dan bagiNya 
seluruh pujian, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu. Maha Suci 
Allah, segala puji bagi 
Allah, tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kecuali Allah, Allah 
Maha Besar, dan tidak 
ada daya serta kekuatan 
kecuali dengan 
pertolongan Allah), atau 
beliau mengatakan: 
kemudian berdoa, maka 
doanya dikabulkan. 
Apabila ia bertekad 
untuk wudhu kemudian 
melakukan shalat maka 
shalatnya diterima." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. 


3337 


A aluia Ulla l>J is^- 
^jIa jAat (jl^Jll J^)-«C- (jJ 

<4-i.ll>..'! ill 2M « 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Maslamah 
bin Amru]? ia berkata; 
['Umair bin Hani v ] 
melakukan shalat setiap 
hari seribu sujud dan 
bertasbih seratus ribu 
tasbih. 


3338 


Lj^jj^l ^jj. ^.'i^ J^-v . ..1 1 ii 

(Jj a h*Ti ■ <a ill 
Alt j (_£A9»JI ^/slt 
\ j]la ijlljljll Alt (jj AiLall 
uJ^J (jc- JjjIjiujAll £12uA IjjAa 

^\..iS/l i \mK jji4»vvj Vil-v 
^jjjll Ait Clyjl CAi5L]ll 
4_iLatl3 allaj A-ilt ^iLa 

j cAAik ^j-ol Aiil ^aui tJ^Ll 
At) laa 11 (JjSj (JjIII (j-o <^ jjjJI 
lA4 ^ L.ijr. jjI (JlaiixJUiJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Syumail], [Wahb bin 
Jarir] dan [Abu Amir Al 
Aqadi] serta [Abdush 
Shamad bin Abdul 
Harits] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
Ad Datuwai]? dari 
[Yahya bin Abu Katsir]? 
dari [Abu Salamah]?? ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Rabi'ah bin Ka'b Al 
Aslami]? ia berkata; aku 
pernah pada malam hari 
berada di depan pintu? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian aku 
memberikan tempat 
wudhu v kepada beliau 
kemudian aku 
mendengar beliau dalam 
waktu yang lama pada 
malam hari 
mengucapkan: 
"ALHAMDU 
LILLAAHI RABBIL 
AALAMIIN." (Segala 
puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alam). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3339 


•JliJi (jj (Jj* 'a l ill (jj jaC iL^a 
,-*JJ (jc JJaC (jj ciliall .lit 

Ui.lj tli j^il iSLlujIj 111 
Ajljj I^jLoI Li 3*j / _Luij Ilk! 

^ la i a ^j"'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Isma'il bin Mujalid bin 
Sa'id Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku]? dari 
[Abdul Malik bin 
Umair]?dari [Rib'i]? 
dari [Hudzaifah bin Al 
Yaman]? radliallahu 
'anhuma bahwa? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
hendak tidur 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
BISMIKA AMUUTU 
WA AHYAA" (Ya 
Allah, dengan menyebut 
namaMu aku mati dan 
hidup). Dan apabila 
beliau bangun 
mengucapkan: 
"ALHAMDULILLAAH 
ILLADZII AHYAA 
NAFSII BA'DA MAA 
AMAATAHAA WA 
ILAIHINNUSYUUR." 
(Segala puji bagi Allah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(ja-i Lil la (S^jl uajVl Lil la 
(jc (jj lillLo ulla 
(jC ^jLijll (jjjlla (jC _JJJ_^1I 
Aill l^ij (JjAjC (jj Alii lie 
Alii (_5-lj-a Alii (Jjjjjj jILagic 
ill lil jl£ alLij 4jic 

Axtkll lillj (_pajVlj CllljiLJI 
lillj (_H=jVlj CIiIjaLJI Clljl 
Cllljauill Clljl AaiJI 

JjiJI Clljl (j^jS (ji^ o^aj^lj 
(ja. liljlalj (3=>JI lil^Cjj 
<cLLJIj (ja. J"^J 3^ "f ^J? 
Clliil C 1 all ji! i2U a^Ill (3^- 

ci]^ dujl (^lli ljg ClliS^i ^luc jg 

Lij dl^)i.l Laj Cllii? Li J 

V (_5^JI ijt Clljlcl Lij CllJ^jull 

ll« ^nijr. jjI JUli! V] aJJ 

(J?J^) j ^ la i a j i t- U.la 
(jc (jijc (jjl (jc 4j=lj jjc 



Yang telah 
menghidupkan diriku 
setelah mematikannya, 
dan kepadanya kami 
dikumpulkan). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3340 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas]? 
dari [Abu Az Zubair]? 
dari [Thawus Al 
Yamani]?? dari 
[Abdullah bin Abbas]? 
radliallahu 'anhuma 
bahwa Nabi? shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
bangkit untuk 
melakukan shalat di 
tengah malam beliau 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA 
LAKAL HAMDU 
ANTA NUURUS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHI WA LAKAL 
HAMDU ANTA 
QAYYUUMUS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHI, WA LAKAL 
HAMDU ANTA 
RABBUS 

SAMAAWAATI WAL 
ARDHI WA MAN 
FIIHINNA, ANTAL 
HAQQU WA 
WA'DUKAL HAQQU 
WA LIQAAUKA 
HAQQUN WAL 
JANNATU HAQQUN 
WAS SAAATU 
HAQQUN, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ALLAAHUMMA 
LAKA ASLAMTU WA 
BIKA AAMANTU WA 
ALAIKA 

TAWAKKALTU WA 
ILAIKA ANABTU WA 
BIKA KHAASHAMTU 
WA ILAIKA 
HAAKAMTU 
FAGHFIR LII MAA 
QADDAMTU WA 
MAA AKHKHARTU 
WA MAA ASRARTU 
WA MAA A'LANTU, 
ANTA ILAAHII, LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA." (Ya Allah, 
segala puji bagiMu, 
Engkau Yang 
memberikan cahaya 
langit dan bumi, segala 
puji bagiMu, Engkau 
Yang terus mengurus 
langit dan bumi. Segala 
puji bagiMu, Engkau 
Tuhan langit dan bumi 
dan yang ada padanya. 
Engkau Maha Benar, 
janjiMu adalah benar, 
pertemuan denganMu 
adalah benar, Surga 
adalah benar, Hari 
Kiamat adalah benar. Ya 
Allah, kepadaMu aku 
berserah diri, kepadaMu 
aku beriman, kepadaMu 
aku bertawakal, 
kepadaMu aku kembali, 
dengan pertolonganMu 
aku berseteru, dan 
kepadaMu aku 
berhukum, maka 
ampunilah apa yang 
telah aku lakukan dan 
yang belum aku lakukan, 
apa yang aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sembunyikan dan apa 
yang aku nampakkan. 
Engkau adalah Tuhan 
sembahanku, tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih dan 
telah diriwayatkan lebih 
dari satu sisi, dari Ibnu 
Abbas? dari Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3341 



cs^' L# gn"^=- iff cs^^=- (jr^ 
jjl JjA (jj 3jlj> (jc. ^ 

(jc 4jjI (jc (jilx. (jj Alii ^jc- 

*&l (^jj ainUl (JjAjC- (jjl oik 
(Jj£) alLlj 4jlc <&l ( _ s Jj-a 

t5 iit l^j ^ jjj ^jAlii L$j 

(JS (j^i LgJ ^jjJu-aajj ^^Jfill 
llj\uS Lgj (Jul <Ca^jj o^aj 

l_jljlC- ^JJ^J (jl JJ2»j]l 

A \r. , >o ^£ 4 jjfl 

li=J <UkjLa (Jjjl jji. jl lilili. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdur Rahman] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Imran 
bin Abu Laila] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abu Laila]? dari 
[Daud bin Ali yaitu anak 
Abdullah bin Abbas]? 
dari [ayahnya]? dari 
[kakeknya yaitu Ibnu 
Abbas]? ia berkata; saya 
mendengar Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu 
malam ketika telah 
selesai dari shalatnya 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
INNII AS-ALUKA 
RAHMATAN MIN 
'INDIKA TAHDII 
BIHAA Q ALB II WA 
TAJMA'U BIHAA 
AMRII, WA 
TALUMMU BIHAA 
SYAATSII, WA 
TUSHLIHU BIHAA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jiVlj JLjAill J^ll l!s fpi 
■liCjll jijJ (jiVI iSULuil AlujjJI 

jjjjjaiH jjlaJI ^jj <UaJIJj 

(Jj3 jJJI J jT- mil £^>ll ^ j)g "ill 

JjjU Ulia.1 -^\\ 4iJ^ ^ 3*^ 
^jjlt «aJa Vj ^jJLwa ^J^" ^jj ^ < 

(_5^li<jj iiLa.1 (j-o tilla j L. la i 
|JAj 4jla.VI '^'"3 elelll 

Jill ^lii'jliiii ^3 j^ill 

Ijjjj gjj (j-o I 'jy'j (j jj3 

3*11 ' tlaau (_jjlll ^ a .' ' " IjLp 
la all (jjj ^ J ' " (J^J 

(Jliasll jl alL <1 VI ^cjjluSll 
^a^)£ll j la jail (C j (jla^i u ^itjllj 

V S-y^c- >— uAa IjA ^ unr. jjI 
(jjl t^^a (j-a IjlA (JiLa 4i^)»j 
JSj <a.j]| |JA 5-° X' C5^ C^ 1 ' 
(Jc. jjjll jUloij <_£jJ 



GHAAIBII, WA 
TARFA'U BIHAA 
SYAAHIDII, WA 
TUZAKKII BIHAA 
AM ALII, WA 
TULHIMUNII BIHAA 
RUSYDII, WA 
TARUDDU BIHAA 
ULFATII, WA 
TA'SHIMUNII BIHAA 
MIN KULLI SUUIN. 
ALLAAHUMMA 
ATHINII IIMAANAN 
WA YAQIINAN 
LAISA BA'DAHU 
KUFRUN WA 
RAHMATAN 
ANAALU BIHAA 
SYARAFA 

KARAAMATIKA FID 
DUNYAA WAL 
AAKHIRAH, 
ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKAL FAUZA 
FIL ATHAAI WA 
NUZULASY 
SYUHADAAI, WA 
AISYAS SUADAAI, 
WAN NASHRA ALAL 
A'DAAI. 

ALLAAHUMMA INNII 
UNZILU BIKA 
HAAJATE, WA IN 
QASHURA RA^YII 
WA DHA'UFA 
AM ALII. IFTAQARTU 
ILAA RAHMATIKA 
FA-AS-ALUKA YAA 
QAADHIYAL 
UMUURI, WA YAA 
SYAAFIYASH 
SHUDUURI KAMAA 
TUJIIRU BAINAL 
BUHUURI AN 
TUJIIRANII MIN 
ADZAABIS SA'IIRI, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



WA MIN DA'WATITS 
TSUBUURI, WA MIN 
FITNATIL QUBUURI. 
ALLAAHUMMA MAA 
QASHURA ANHU 
RA V YII WA LAM 
TABLUGHHU 
NIYYATII WA LAM 
TABLUGHU MAS- 
ALATII MIN KHAIRIN 
WAADTAHU 
AHADAN MIN 
KHALQIKA AU 
KHAIRIN ANTA 
MU'THIIHI AHADAN 
MIN 'IBAADIKA 
FAINNII ARGHABU 
ILAIKA FIIHI WA AS- 
ALUKAHU 
BIRAHMATIKA 
RABBAL AALAMIIN. 
ALLAAHUMMA 
DZAL HABLISY 
SYADIIDI WAL 
AMRIR RASYIIDI, AS- 
ALUKAL AMNA 
YAUMAL WA'IIDI 
WAL JANNATA 
YAUMAL KHULUUDI 
MAA1 

MUQARRABIINASY 
SYUHUUDI AR 
RUKKA'IS SUJUUDI 
ALMUUFIINA BIL 
UHUUDI, INNAKA 
RAHIIMUN 
WADUUDUN, WA 
ANTA TAFALU MAA 
TURIIDU. 
ALLAAHUMMAJ 
ALNAA HAADHNA 
MUHTADIINA 
GHAIRA 

DHAALLIINA WA 
LAA MUDHILLIINA 
SILMAN LI 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



AULIYAAIKA WA 
ADUWWAN LI 
A'DAAIKA NUHIBBU 
BIHUBBIKA MAN 
AHABBAKA WA 
NUAADII BI 
ADAAWATIKA MAN 
KHAALAFAKA. 
ALLAAHUMMA 
HAADZAD DUAAU 
WA ALAIKAL 
UAABATU WA 
HAADZAL JUHDU 
WA ALAIKAT 
TUKLAANU. 
ALLAAHUMMAJ Al 
LII NUURAN FII 
Q ALB II, WA NUURAN 
FII QABRII, WA 
NUURAN MIN BADSfl 
YADAYYA WA 
NUURAN MIN 
KHALFII, 
WANUURON AN 
YAMHNII WA 
NUURAN AN 
SYIMAALII, WA 
NUURAN MIN 
FAUQII, WA NUURAN 
MIN TAHTII, WA 
NUURAN FII SAM'II, 
WANUURON FII 
BASHORII, 
WANUURON FII 
SYA'RII, WANUURON 
FII BASYARII, 
WANUURON FII 
LAHMII, WANUURON 
FII DAMII, WA 
NUURAN FII 
'IZHAAMH. 
ALLAAHUMMA 
A'ZHIM LII NUURAN 
WA A'THINII 
NUURAN WAJA1 LII 
NUURAN, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



SUBHAANALLADZII 
TAATHTHAFAL 
'IZZA WA QAALA 
BIHI, 

SUBHAANALLADZII 
LABISAL MAJDA WA 
TAKARRAMA BIHI, 
SUBHAANALLADZII 
LAA YANBAGHIT 
TASBIIHU ILLAA 
LAHU, SUBHAANA 
DZIL FADHLI WAN 
NT AMI, SUBHAANA 
DZIL MAJDI WAL 
KARAMI, 
SUBHAANA DZIL 
JALAALI WAL 
IKRAAMI." (Ya Allah, 
aku memohon rahmat 
dari sisiMu, dengannya 
Engkau memberikan 
petunjuk kepada hatiku, 
dan dengannya Engkau 
kumpulkan urusanku, 
dengannya Engkau cela 
kekacauanku, dan 
dengannya Engkau 
perbaiki apa yang tidak 
nampak dariku, dan 
dengannya Engkau 
angkat apa yang nampak 
padaku, dengannya 
Engkau mensucikan 
amalanku, dengannya 
Engkau mengilhami 
pikiranku, dan 
dengannya Engkau 
kembali kelembutanku, 
dengannya Engkau 
melindungiku dari 
segala keburukan. Ya 
Allah, berikan kepadaku 
keimanan dan keyakinan 
yang tidak ada kekafiran 
setelahnya, serta rahmat 
yang dengannya aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



peroleh kemuliaan-Mu 
di dunia dan akhirat. Ya 
Allah, aku memohon 
kepadaMu 
keberuntungan 
mendapatkan 
pemberianMu, serta 
hidangan orang-orang 
yang mati syahid, 
kehidupan orang-orang 
yang berbahagia, dan 
kemenangan atas musuh. 
Ya Allah kepadaMu aku 
sampaikan hajatku, 
walaupun terbatas 
penglihatanku, serta 
lemah amalanku. Aku 
butuh kepada rahmatMu, 
maka aku memohon 
kepadaMu wahai Dzat 
Yang Maha Mampu 
menyelesaikan segala 
perkara, wahai Dzat 
yang mengobati hatiku, 
sebagaimana Engkau 
melindungi diantara 
lautan aku mohon agar 
Engkau lindungi aku 
dari adzab Neraka Sa'ir, 
serta seruan kebinasaan, 
serta fitnah kubur. Ya 
Allah, apa yang tidak 
mampu terlihat oleh 
pandanganku, dan tidak 
dicapai oleh niatku, serta 
tidak sampai 
permintaanku dari 
kebaikan yang telah 
Engkau janjikan kepada 
seseorang diantara 
makhlukMu, atau 
kebaikan yang Engkau 
berikan kepada 
seseorang diantara 
hamba-hambaMu, maka 
menginginkan dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



memohonnya kepadaMu 
dengan rahmatMu wahai 
Tuhan semesta alam. Ya 
Allah Yang memiliki tali 
(agama) yang kuat, dan 
perkara yang lurus, aku 
memohon kepadaMu 
keamanan pada hari 
yang penuh dengan 
ancaman, serta Surga 
pada hari yang kekal 
bersama orang-orang 
yang dekat, yang mati 
syahid, yang banyak 
melakukan ruku' dan 
sujud, serta yang 
senantiasa memenuhi 
janji, sesungguhnya 
Engkau Maha Pengasih 
dan Penyayang. Engkau 
mampu melakukan apa 
yang Engkau kehendaki. 
Ya Allah, jadikanlah 
kami orang-orang yang 
memberi petunjuk dan 
mendapatkan petunjuk, 
yang tidak tersesat dan 
menyesatkan, menyerah 
kepada para waliMu dan 
memusuhi musuh- 
musuhMu. Kami 
mencintai dengan 
kecintaanMu kepada 
orang yang mencintaiMu 
dan memusuhi dengan 
permusuhanMu kepada 
orang yang 
menyelisihiMu. Ya 
Allah, inilah doa yang 
mampu aku panjatkan 
dan kabulkanlah doa 
tersebut, dan inilah 
usahaku dan kepadaMu 
aku bersandar. Ya Allah 
berikanlah cahaya dalam 
hatiku dan cayaha dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kuburku, cahaya di 
hadapanku, cahaya dari 
belakangku, cahaya dari 
kananku, cahaya dari 
kiriku, cahaya dari 
atasku, cahaya dari 
bawahku, cahaya dalam 
pendengaranku, cahaya 
dalam penglihatanku, 
cahaya dalam rambutku, 
cahaya dalam kulitku, 
cahaya dalam dagingku, 
cahaya dalam darahku, 
dan cahaya dalam 
tulangku. Ya Allah, 
perbesarkan cahaya 
untukku, berilah aku 
cahaya dan jadikan 
untukku cahaya. Maha 
Suci Dzat Yang 
memberikan kemuliaan 
dan berfirman dengan 
kemuliaan. Maha Suci 
dzat yang memiliki 
keagungan, dan memberi 
dengan keagungan. 
Maha Suci Dzat yang 
tidak sepantas untuk 
memuji kecuali 
kepadaNya, Dzat Yang 
memiliki karunia dan 
kenikmatan. Maha Suci 
Dzat yang memiliki 
keagungan dan 
kemurahan, Maha Suci 
Dzat Yang memiliki 
kebesaran dan 
kemuliaan), Abu Isa 
berkata; ini adalah hadts 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya seperti 
ini dari hadits Ibnu Abu 
Laila kecuali dari sisi 
ini. Dan [Syu'bah] serta 
[Sufyan Ats Tsauri] 
telah meriwayaktkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari [Salamah bin 
Kuhail]? dari [Kuraib]? 
dari [Ibnu Abbas]? dari 
Nabi? shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagian 
hadits ini dan ia tidak 
menyebutkannya secara 
panjang. 



3342 



A-i-ojLc- dill j>ji (^j^9 AJalwj ^jjl 

^luij AjIc- iul ^U^i ^ 

(jll Cjll Jjill (J-? ^ ljj ^J^-=> 

Aj!ila ^2ial Jjill 5-o ^ IjJ 

JjjI^Loj Jjjfa. ill J f4-^' (3^3 



(J! 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] dan lebih dari 
satu orang mereka 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Umar bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ikrimah 
bin 'Ammar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir]? ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah]? ia 
berkata; saya bertanya 
kepada [Aisyah? 
radliallahu 'anha]; 
dengan apakah Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuka 
shalatnya apabila beliau 
melakukan shalat 
malam? Ia berkata; 
beliau apabila 
melakukan shalat malam 
membuka shalatnya dan 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA 
RABBA JIBRIIL WA 
MIIKAAIIL WA 
ISRAAFIIL, 
FAATHIRAS 
S AMAAWAATI WAL 
ARDHI AALIMAL 
GHAIBI WASY 
SYAHAADAH ANTA 
TAHKUMU BAINA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'IBAADIKA FIIMAA 
KAANUU FIIHI 
YAKHTALIFUUN. 
IHDINII LIMAAKH 
TULIFA FIIHI MINAL 
HAQQI BIIDZNIKA 
INNAKA TAHDII 
MAN TASYAA-U 
ILAA SHIRAATHIN 
MUSTAQIIM." (Ya 
Allah Tuhan Jibril, 
Mikail, dan Israfil, 
Pencipta langit dan 
bumi, Yang Maha 
Mengetahui perkara 
yang tersembunyi dan 
yang nampak, Engkau 
memberikan keputusan 
diantara para hambaMu 
dalam perkara yang 
mereka perselisihkan. 
Berilah aku petunjuk 
mendapatkan kebenaran 
yang diperselisihkan 
dengan idzinMu, 
sesungguhnya Engkau 
memberikan petunjuk 
orang yang Engkau 
kehendaki kepada jalan 
yang lurus). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 


3343 


(jj Jh\ jjjo (jc ^^^^ 

£JIS S3llall Jl (ill lit ^ j^J 
ill ^j-o ulj Clival 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Al 
Majisyun] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku]? dari [Abdur 
Rahman Al A'raj]? dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Rafi']?dari [Ali bin Abu 
Thalib] bahwa? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



/— maj ■ " ' la i^l^jc- Ljlj (_jJJ 

VI m j&l 

l_SjLalj tliil VI \ \ j ' »^ V Ci^J 
dlSjtjJ |2L Clliil Clljl V] I 3 'j'" 

(2121 

C^k'j 215 ^Sl| 



211 



an-. 



2L 



^UaC. j i_s^J IS J^iJ is 1 } *"' 
^ill (Jll ilnlj £3j Ijji (^fLaC.^ 
Cllljiauill p£Lj laaJl 211 Luj 
I ^ La £(_)-aj £jJU <3_jVlj 

2Lj /-A;.;,, (211 l^Ill Jla Sajui 



211j 



4aLk ^ ill 
(jluaJ Alii 21jLu3 a jj-ajj 
(JjSJ La (jj^J 2 (jjilL^JI 

jic-l -3 111 gjLullj ^ jjSlI (jjj 

Laj Cll^)i.l Laj La (J 

liii] Laj dljlc-l Laj Cllj^uil 
Clljl j ^^iill Clljl ^jj^l <J al& i 

jll JlBjl VI <!) V jljiil 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
melakukan shalat malam 
beliau mengucapkan: 
WAJJAHTU WAJHIYA 
LILLADZII 
FATHARAS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHA HANIIFAN 
WA MAA ANA 
MINAL MUSYRIKIIN, 
INNA SHALAATII WA 
NUSUKII WA 
MAHYAAYA WA 
MAMAATII 
LILLAAHI RABBIL 
AALAMIIN, LAA 
SYARIIKA LAHU WA 
BIDZAALIKA 
UMIRTU WA ANA 
MINAL MUSLIMIIN. 
ALLAAHUMMA 
ANTAL MALIKU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA, ANTA RABBII 
WA ANA ABDUKA, 
ZHALAMTU NAFSII 
WA'TARAFTU 
BIDZANBII, FAGHFIR 
LII DZUNUUBII 
JAMIIAN. INNAHU 
LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA WAHDINII 
LIAHSANIL 
AKHLAAQI LAA 
YAHDII 
LIAHSANIHAA 
ILLAA ANTA 
WASHRIF ANNII 
SAYYIAHAA 
INNAHUU LAA 
YASHRIFU ANNII 
SAYYIAHAA ILLAA 
ANTA, AAMANTU 
BIKA, TAB A ARAKT A 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



WA TA'AALAITA 
ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIKA." 
(Aku arahkan wajahku 
dengan lurus kepada 
Dzat yang telah 
menciptakan langit dan 
bumi dan aku bukan 
termasuk orang-orang 
yang berbuat syirik. 
Sesungguhnya shalatku, 
dan sembelihanku serta 
kehidupan dan matiku 
adalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam, 
tidak ada sekutu 
bagiNya dan karena itu 
aku diperintahkan dan 
aku termasuk orang- 
orang yang berserah diri. 
Ya Allah, Engkau adalah 
Raja, tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
kecuali Engkau, Maha 
Suci Engkau, Engkau 
adalah Tuhanku, dan aku 
adalah hambaMu. Aku 
telah menzhalimi diriku 
dan aku telah mengakui 
dosaku, maka ampunilah 
dosa-dosaku semua, 
karena sesungguhnya 
tidak ada yang yang 
dapat mengampuni dosa 
kecuali Engkau. Dan 
berilah aku petunjuk 
untuk berakhlak yang 
terpuji, tidak ada yang 
dapat memberi petunjuk 
untuk berakhlak terpuji 
kecuali Engkau dan 
palingkan dariku 
keburukannya, tidak ada 
yang dapat memalingkan 
dariku keburukannya 
kecuali Engkau. Aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



memenuhi panggilanmu 
dan seluruh kebaikan 
ada ditanganMu, dan 
seluruh keburukan tidak 
dinisbatkan kepadaMu. 
Aku memohon 
pertolongan kepadaMu, 
dan berlindung 
kepadaMu, Maha Suci 
Engkau dan Maha 
Tinggi Engkau, aku 
mohon ampunan dan 
bertaubat kepadaMu). 
Dan apabila ruku' beliau 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
LAKA RAKA'TU WA 
BIKA AAMANTU WA 
LAKA ASLAMTU 
KHASYAA LAKA 
S AM'II WA 
BASHARII, WA 
MUKHKHII WA 
'IZHAAMII WA 
ASHABII." (Ya Allah, 
untukmu aku ruku', dan 
kepadaMu aku beriman, 
dan kepadaMu aku 
berserah diri. kepadaMu 
pendengaranku, 
penglihatanku, tulangku, 
dan urat syarafku patuh). 
Dan apabila mengangkat 
kepalanya beliau 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
RABBANAA LAKAL 
HAMDU MIL- AS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHIINA WA MIL-A 
MAA BAINAHUMAA, 
WA MIL-A MAA 
SYFTA MIN SYAI-IN 
BA'DU." (Ya Allah 
Tuhan kami, bagiMu 
seluruh pujian sepenuh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



langit dan bumi, serta 
sepenuh apa yang ada 
diantara keduanya, dan 
sepenuh apa yang 
Engkau kehendaki 
setelah itu). Kemudian 
apabila bersujud beliau 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
LAKA SAJADTU WA 
BIKA AAMANTU WA 
LAKA ASLAMTU, 
SAJADA WAJHIYA 
LILLADZII 
KHALAQAHU 
FASHAWWARAHU 
WA SYAQQA 
SAMAHU WA 
BASHARAHU, 
FATABAARAKALLA 
AHU AHSANUL 
KHAALIQIIN " (Ya 
Allah, kepadaMu aku 
bersujud, dan kepadaMu 
aku beriman, dan 
kepadaMu aku berserah 
diri, wajahku bersujud 
kepada Dzat Yang telah 
menciptakannya dan 
membentuknya dan 
membuka pendengaran 
dan penglihatannya, 
Maha Suci Allah sebaik- 
baik Pencipta). 
Kemudian bacaan 
terakhir yang beliau 
ucapkan antara tasyahud 
dan salam adalah: 
ALLAAHUMMAGHFI 
RLII MAA 
QADDAMTU WA 
MAA AKHKHARTU 
WA MAA ASRARTU 
WA MAA A'LANTU 
WA MAA ANTA 
A'LAMU BIHII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



t a . "^J^p ^jl 
jj j»JI iJC. tjl3 all 



MINNII, ANTAL 
MUQADDIMU WA 
ANTAL 

MUAKHKHIRU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA." (Ya Allah, 
ampunilah dosa yang 
telah aku lakukan dan 
yang aku tunda, yang 
aku sembunyikan dan 
yang aku nampakkan 
dan apa yang Engkau 
lebih mengetahuinya 
daripadaku. Engkau 
Yang mendahulukan dan 
Yang menunda, tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits shahih. 



3344 



CP £ JC-Vl iff t^Jt^ 

(jc- 0\j ^1 (jj *&l Ajjc- 

^jiLa M (Jjj^J (jlJUa ^1 (jJ 

Jl ill lil (jli ^3 ajIc. auI 

C5^4>-J '''QJ CP IplLaJI 
lilii. (J^ajVlj Clll j<unll J^ai 
^j^LLa ^jj ^jjS^) uiall ^j-o IjI \jaj 

ill (j-O. ulj dj^J-ol 



cjSji^ ^ij^d ayi 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abu Salamah] 
serta [Yusuf bin Al 
Majisyun], Abdul Aziz 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[pamanku]. Yusuf 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
ayahku telah 
menceritakan kepadaku 
[Al A'raj]?dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Rafi']?dari [Ali bin Abu 
Thalib] bahwa? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
bangkit untuk 
melakukan shalat beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



til jjl j tSIjqiMuil Clyllajj 
C^kj «2l5 ^lll Jl (&j I ill 
till ^ l ja i"m1,.4 j tliiii liljj 

Luj <Jll ^aj IjsU (_iLac.j 



iSflj dllal £Jjj CjlaJj iill 
^lla fta j Akla t " I aJ * a] 

lIlo-IS La J jic-l apll ajllajllj 
Laj CIij^ajI Laj Laj 



lie. I C±l\ Laj CllS^uil Laj Cllilcl 

& t5 L 1 JC jjl jiM V] tfj V 

^ la i a i aa < — 1J la 



mengucapkan: 
WAJJAHTU WAJHIYA 
LILLADZII 
FATHARAS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHA HANIIFAN 
WA MAA ANA 
MINAL MUSYRIKIIN, 
INNA SHALAATII WA 
NUSUKII WA 
MAHYAAYA WA 
MAMAATII 
LILLAAHI RABBIL 
LAA SYARIIKALAHU 
WA BIDZAALIKA 
UMIRTU WA ANA 
MINAL MUSLIMIIN. 
ALLAAHUMMA 
ANTAL MALIKU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA, ANTA RABBII 
WA ANA ABDUKA, 
ZHALAMTU NAFSII, 
WA'TARAFTU 
BIDZANBII FAGHFIR 
LII DZUNUUBII 
JAMIIAN INNAHU 
LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA WAHDINII LI- 
AHSANIL AKHLAAQI 
LAA YAHDII 
LIAHSANIHAA ILLA 
ANTA WASHRIF 
ANNII SAYYI-AHAA 
LAA YASHRIFU 
ANNII SAYYIAHAA 
ILLA ANTA. 
LABBAIKA WA 
SA'DAIKA WAL 
KHAIRU KULLUHU 
FII YADAIKA, WASY 
SYARRU LAISA 
ILAIKA, ANA BIKA 
WA ILAIKA, 
TABAARAKTA WA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



TA'AALAITA 
ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIKA." 
(Aku arahkan wajahku 
kepada Dzat yang telah 
menciptakan langit dan 
bumi dan aku bukan 
termasuk orang-orang 
yang berbuat syirik. 
Sesungguhnya shalatku, 
dan sembelihanku serta 
kehidupan dan matiku 
adalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam, 
tidak ada sekutu 
bagiNya dan karena itu 
aku diperintahkan dan 
aku termasuk orang- 
orang yang berserah diri. 
Ya Allah, Engkau adalah 
Raja, tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
kecuali Engkau, Maha 
Suci Engkau, Engkau 
adalah Tuhanku, dan aku 
adalah hambaMu. Aku 
telah menzhalimi diriku 
dan aku telah mengakui 
dosaku, maka ampunilah 
dosa-dosaku semua, 
karena sesungguhnya 
tidak ada yang yang 
dapat mengampuni dosa 
kecuali Engkau. Dan 
berilah aku petunjuk 
untuk berakhlak yang 
terpuji, tidak ada yang 
dapat memberi petunjuk 
untuk berakhlak terpuji 
kecuali Engkau dan 
palingkan dariku 
keburukannya, tidak ada 
yang dapat memalingkan 
dariku keburukannya 
kecuali Engkau. Aku 
memenuhi panggilanmu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan seluruh kebaikan 
ada ditanganMu, dan 
seluruh keburukan tidak 
dinisbatkan kepadaMu. 
Aku memohon 
pertolongan kepadaMu, 
dan berlindung 
kepadaMu, Maha Suci 
Engkau dan Maha 
Tinggi Engkau, aku 
mohon ampunan dan 
bertaubat kepadaMu). 
Dan apabila ruku' beliau 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA 
LAKA RAKA'TU WA 
BIKA AAMANTU WA 
LAKA ASLAMTU 
KHASYAA LAKA 
S AM'II WA 
BASHARII, WA 
'IZHAAMII, WA 
ASHABII" (Ya Allah, 
untukmu aku ruku', dan 
kepadaMu aku beriman, 
dan kepadaMu aku 
berserah diri. kepadaMu 
pendengaranku, 
penglihatanku, tulangku, 
dan urat syarafku merasa 
tenang). Dan apabila 
mengangkat kepala dari 
ruku' beliau 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA 
RABBANAA 
LAKALHAMDU MIL- 
AS SAMAAI WA MIL- 
Al ARDHI WA MIL-A 
MAA BAINAHUMAA 
WA MIL-A MAA 
SYFTA MIN SYAI-IN 
BA'DU "(Ya Allah 
Tuhan kami, bagiMu 
seluruh pujian sepenuh 
langit dan bumi, serta 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sepenuh apa yang ada 
diantara keduanya, dan 
sepenuh apa yang 
Engkau kehendaki 
setelah itu). Kemudian 
apabila bersujud beliau 
menguapkan: 
ALLAAHUMMA 
LAKA SAJADTU, WA 
BIKA AAMANTU, WA 
LAKA ASLAMTU, 
SAJADA WAJHII 
LILLADZH 
KHALAQAHU WA 
SHAWWARAHU WA 
SYAQQA SAMAHU 
WA BASHARAHU 
FATABAARAKALLA 
HU AHSANUL 
KHAALIQIIN." (Ya 
Allah, kepadaMu aku 
bersujud, dan kepadaMu 
aku beriman, dan 
kepadaMu aku berserah 
diri, wajahku bersujud 
kepada Dzat Yang telah 
menciptakannya dan 
membentuknya dan 
membuka pendengaran 
dan penglihatannya, 
Maha Suci Allah sebaik- 
baik Pencipta). 
Kemudian beliau 
mengucapkan bacaan 
terakhir yang ada 
diantara tasyahud dan 
salam: 

ALLAAHUMMAGHFI 
R LII MAA 
QADDAMTU WA 
MAA AKHKHARTU 
WA MAA ASRARTU 
WA MAA A'LANTU 
WA MAA ASRAFTU 
WA MAA ANTA 
A'LAMU BIHI MINNII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ANTAL MUQADDIMU 
WA ANTAL 
MUAKHKHIRU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA." (Ya Allah, 
ampunilah dosa yang 
telah aku lakukan dan 
yang aku tunda, yang 
aku sembunyikan dan 
yang aku nampakkan 
dan apa yang Engkau 
lebih mengetahuinya 
daripadaku. Engkau 
Yang mendahulukan dan 
Yang menunda, tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau). Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3345 



^■iuil^JI Jljlj (jj (jLajiui Hi-la 
.jljjll ^\ (^jj (ji^jll .Jje Uii^a 
Atll Jje (jc AaSC (j4 i_s jj 'J^ (_jc 
(jia/)JI .lie. (jc (J i iaall (jj 

aiLlj 4jle 'Ai\ ^ '"-i Alii (J 

sllall Jj <;tl ill (jii ajI 

4jj£io jik AjJy £3j AjjjfLall 

IftJiL ^O'J ^*-l j3 

Vj p jijll (>« £3 j 111 

ll b\l Jell 'aA> 'o 
(Jja. (JjSjj JjSia i251l£ "U.JJ £3 j 

Clllj-aUl jl* 3 ijy^ J 

(j-o ul Loj liiia. tJ-^J^J 
iju 1 j ^^j^U-a (jl ^jJ^Jjjdi al l 

^ uiV) ■ " I aJ* la iSS Ijij 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Daud Al Hasyimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdur Rahman 
bin Abu Az Zinad]? dari 
[Musa bin 'Uqbah]? dari 
[Abdullah bin Al 
Fadhl]?dari [Abdur 
Rahman Al A'raj]? dari 
['Ubaidullah bin Abu 
Rafi']?dari [Ali bin Abu 
Thalib] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
apabila bangkit untuk 
melakukan shalat wajib, 
beliau mengangkat 
kedua tangannya sejajar 
dengan kedua 
pundaknya, dan 
melakukan hal tersebut 
juga apabila telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



V] S-l jJAll ji*J V 4jI laLuia. 

V'pliVI (>AV CAil 

L_S^)j-alj Clljl VI Ljiui^V <_S-^fcJ 
Ljl (SlpJtlaj iSLjJ Clljl VI I * 'j'" 

V) Vj Uii V3 4lj j & 
p i25j1] t_i jjI^ ^3ja«lLil i25j1] 
,j AJiilS jll jilj Ijila I jSj 
cii*£j .ill 111 Jjii (jl <c jSj 
' £lh iliiil <23j 



(_UI j ■ Laluil i^u j ' 11*1 lilJj 

^ill I 3 » 1U Si4i (jil Alii £Aul 

Clil jauill e(_La laaJI i211j Ijjj 

(«i (JlJ la Iji IaIs a*j ef-ui 



JjJ^j A AAA (CJlli 7- lb 



Jiiiji vi 'a!\ V <^J) ciui ciuiii 

* . , i' , ! " , ! »? 

jiii ( ll^i ^ l j)jr- 

Ait IjlA ( _ s 1c (_Uatll j ^cja La 

lliL^wa! j <aa Jj ^-JtSlIilSI 
JLll (JaI t>aij J aljJ V 
(JjSJ ^aAjJC-j 4ij5Lll (JaI (j^l 
AjjSj Vj p jJalll S5L-a lA4 
(Jjt « 1 a] Ul 4-J ^jfLoll 

CJJaJajoil ^jj laa ^ ^Aa^jAll ^ la 1 
^jLjajli u C la a i " (J^-i < a ' "^J (jJ 



IjlA J^jlj tlljij (^aijLjJI 5jljl (jj 

t_lia LjAit lA4 JL93 ClyA=JI 

AjjI (jc j»lLui (jc (^jA^)ll CjjAa 



menyelesaikan 
bacaannya dan hendak 
melakukan ruku', dan 
beliau melakukannya 
apabila mengangkat 
kepalanya dari ruku'. 
Dan beliau tidak 
mengangkat kedua 
tangannya dalam 
shalatnya sementara 
beliau dalam keadaan 
duduk. Apabila berdiri 
dari dua sujud beliau 
mengangkat kedua 
tangannya juga dan 
bertakbir. Ketika 
membuka shalat setelah 
takbir beliau 
mengucapkan: 
WAJJAHTU WAJHIYA 
LILLADZH 
FATHARAS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHA WA MAA 
ANA MINAL 
MUSYRIKIIN. INNA 
SHALAATII WA 
NUSUKII WA 
MAHYAAYA WA 
MAMAATII 
LILLAAHI RABBIL 
AALAMIINA LAA 
SYARIIKALAHU WA 
BIDZAALIKA 
UMIRTU WA ANA 
MINAL MUSUMIIN. 
ALLAAHUMMA 
ANTAL MALIKU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA 

SUBHAANAKA, 
ANTA RABBII, WA 
ANA ABDUKA, 
ZHALAMTU NAFSII 
WA'TARAFTU 
BIDZANBII FAGHFIR 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



LII DZUNUUBII 
JAMII'AN INNAHU 
LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA WAHDINII 
LIAHSANIL 
AKHLAAQI, LAA 
YAHDII 
LIAHSANIHAA 
ILLAA ANTA 
WASHRIF 'ANNII 
SAYYIAHAA, LAA 
YASHRIFU ANNII 
SAYYIAHAA ILLAA 
ANTA, LABBAIKA 
WA SA'DAIKA ANA 
BIKA WA ILAIKA WA 
LAA MANJAA WA 
LAA MALJA-A ILLAA 
ILAIKA. 

ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIK." (Aku 
arahkan wajahku kepada 
Dzat yang telah 
menciptakan langit dan 
bumi dan aku bukan 
termasuk orang-orang 
yang berbuat syirik. 
Sesungguhnya shalatku, 
dan sembelihanku serta 
kehidupan dan matiku 
adalah untuk Allah 
Tuhan semesta alam, 
tidak ada sekutu 
bagiNya dan karena itu 
aku diperintahkan dan 
aku termasuk orang- 
orang yang berserah diri. 
Ya Allah, Engkau adalah 
Raja, tidak ada tuhan 
yang berhak disembah 
kecuali Engkau, Maha 
Suci Engkau, Engkau 
adalah Tuhanku, dan aku 
adalah hambaMu. Aku 
telah menzhalimi diriku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan aku telah mengakui 
dosaku, maka ampunilah 
dosa-dosaku semua, 
karena sesungguhnya 
tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa 
kecuali Engkau. Dan 
berilah aku petunjuk 
untuk berakhlak yang 
terpuji, tidak ada yang 
dapat memberi petunjuk 
untuk berakhlak terpuji 
kecuali Engkau. Aku 
memenuhi panggilanMu, 
aku memohon 
pertolonganMu dan 
berlindung kepadaMu, 
dan tidak ada temp at 
keselamatan serta tempat 
berlindung kecuali 
kepadaMu. Aku 
memohon ampunan 
kepadaMu dan bertaubat 
kepadaMu). Kemudian 
beliau membaca surat 
dan apabila melakukan 
ruku' maka ucapannya 
dalam ruku' adalah: 
ALLAAHUMMA 
LAKA RAKATU WA 
BIKA AAMANTU, WA 
LAKA ASLAMTU, WA 
ANTA RABBII 
KHASYAA SAM'II 
DARI WA BASHARII, 
WA MUKHKHII, WA 
AZHMII LILLAAHI 
RABBIL AALAMIIN." 
Dan apabila beliau 
mengangkat kepalanya 
dari ruku' beliau 
membaca: 
"SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH." 
(Allah mendengar orang 
yang memujiNya). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Kemudian beliau 
iringkan dengan ucapan: 
ALLAAHUMMA 
RABBANAA 
WALAKAL HAMDU 
MIL-AS 

SAMAAWAATI WAL 
ARDHI WA MIL-A 
MAA SYFTA MIN 
SYAI-IN BA'DU " (Ya, 
Allah Tuhan kami, 
segala puji bagiMu 
sepenuh langit dan bumi 
dan sepenuh apa yang 
Engkau kehendaki 
setelah itu). Dan apabila 
bersujud beliau dalam 
sujudnya mengucapkan: 
ALLAAHUMMA 
LAKA SAJADTU WA 
BIKA AAMANTU WA 
LAKA ASLAMTU, WA 
ANTA RABBII, 
SAJADA WAJHII 
LILLADZH 
KHALAQAHU WA 
SYAQQA SAMAHU 
WA BASHARAHU, 
TABAARAKALLAAH 
U AHSANUL 
KHAALIQIIN " (Ya 
Allah, kepadaMu aku 
bersujud, dan kepadaMu 
aku beriman, dan 
kepadaMu aku berserah 
diri, dan Engkau adalah 
Tuhanku. Wajahku 
bersujud kepada Dzat 
yang telah 

menciptakannya, dan 
membuka pendengaran 
serta penglihatannya. 
Maka Suci Allah sebaik- 
baik Pencipta). Dan 
ketika berpaling dari 
shalat beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengucapkan: 
"ALLAAHUMMAGHFI 
R LII MAA 
QADDAMTU WA 
MAA AKHKHARTU 
WA MAA ASRARTU 
WA MAA A'LANTU, 
ANTA ILAAHII, LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA." (Ya Allah, 
ampunilah dosa yang 
telah aku lakukan dan 
yang aku tunda, yang 
aku sembunyikan dan 
yang aku nampakkan. 
Engkau adalah Tuhan 
Sesembahanku, tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. dan 
hadits ini di amalkan 
menurut pendapat Asy 
Syafi'i serta sebagian 
sahabat kami, sementara 
Ahmad tidak 
berpendapat seperti itu. 
Sebagian ulama dari 
kalangan penduduk 
Kufah, dan selain 
mereka berpendapat; hal 
ini terdapat dalam shalat 
sunnah, dan beliau tidak 
membacanya dalam 
shalat sunnah. Saya 
mendengar Abu Isma'il 
yaitu At Tirmidzi 
Muhammad bin Isma'il 
bin Yusuf berkata; saya 
mendengar Sulaiman bin 
Daud Al Hasyimi 
berkata, dan iapun 
menyebutkan hadits ini, 
dan berkata; hal ini 
menurut kami seperti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Jjjj (jj lla \\\\^. 4_uj3 LiiSk 
l?tta ^ (jj (jlaa II LlJ la ^jUJa (jj 
Jll (Jll jj ^1 (jj <d)l Sjjc. (jj 
Atll .jjjC ^JJJ> LW' 

Mil ^gila (^jlll 3=0 J^JLS 

<&l (J jjj j 1j (Jlla pLij Ajjo 
cjH tftj SLSiSli ^1 j 

djAaJjii u5 ' ala /-ILal 
(C S_ga i oJ a j"s >'MI dlla ""^ 
i_Jj£l ^ill Jjii (^A J I g*» <""J 

J ^»T^3 Ijjj ^ 

(j-o L^jiLaj La£ (^-i* ^ s . '3 1^)^^ 
J Jla ^4 ja. (JjI tlM 331^ ^-jjc 
^jill I jaa (jJjc. (JjI Jli i21Sa. 
^j a la 1 " j <jlc iill 0 1 > ^ 
3*3 <J3iAui3 (_)jAjC (jjl (Jli la i a 
(jc (Ja.^11 o^)Ja.l Li (JiLo (JjSJ 
IjlA ^ unr- jjl (Jllo^alill (J3^ 
(j-o if) 0^)*J X S-lJ^^C ' ' \; w 
^jjl (jc- t_lUll 4-=>-3^ 



hadits Az Zuhri? dari 
Salim dari ayahnya. 



3346 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yazid 
bin Khunais] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Muhammad bin 
'Ubaidullah bin Abu 
Yazid]? ia berkata; telah 
berkata kepadaku [Ibnu 
Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [Ibnu 
Abbas]? ia berkata; 
seorang laki-laki datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; wahai? 
Rasulullah, aku 
bermimpi tadi malam 
ketika tidur seolah-olah 
aku sedang melakukan 
shalat di belakang 
sebuah pohon, kemudian 
aku bersujud dan pohon 
tersebut pun bersujud 
karena aku bersujud, dan 
aku mendengar ia 
berkata; ya Allah tulislah 
bagiku dengan shalat 
tersebut pahala di 
sisiMu, dan gugurkan 
dosa dariku dengan 
shalat tersebut dan 
jadikan bagiku di sisiMu 
sebagaitabungan dan 
terimalah dariku, 
sebagaimana engkau 
menerimanya dari 
hambaMu Daud. Ibnu 
Juraij berkata; kakekku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata kepadaku; Ibnu 
Abbas berkata; 
kemudian Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat 
sajdah kemudian beliau 
bersujud. Ibnu Abbas 
berkata; kemudian aku 
mendengar beliau 
mengucapkan seperti 
apa yang dikabarkan 
seorang laki-laki 
tersebut mengenai 
ucapan pohon tersebut. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini. Dan di 
dalam bab ini ada yang 
diriwayatkan dari Abu 
Sa'id. 


3347 


£li=JI Ujik £_a£i]l t-jlA^ll 
AJijle. (jc- AjIUJI ^jjl (jt 
A^C ill (Jla ^ill (jl^ll 

AHa (_£AU ; 7- j Akin (JjIIIj 
A_)j^«j s ja^sjj Ajt^&juj j ^xjj g 

Ml - ^ , ^ 

^ la ■ a ^j."". 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 
Ats Tsaqafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [KhalidAl 
Hadzdza v ]?dari [AbuAl 
Aliyah]? dari [Aisyah]? 
ia berkata; Nabi? 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa ketika 
membaca ayat mengenai 
sujud yang ada salam Al 
Qur'an pada malam hari: 
"SAJADA WAJHIYA 
LILLADZII 
KHALAQAHU WA 
SYAQQA SAMAHU 
WA BASHARAHU 
BIHAULIHI WA 
QUWWATIH." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







(wajahku bersujud 
kepada Dzat telah 
menciptakannya dan 
membuka pendengaran 
dan penglihatannya 
dengan daya dan 
kekuatanNya). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3348 


. . = , >• > . 

AjIc- Alii ^jii-a l] jjuij Jlalll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah] dari [Anas 
bin Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barang siapa 
yang ketika keluar dari 
rumahnya mengucapkan; 
BISMILLAAH, LAA 
HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLAA 
BILLAAH (dengan 
nama Allah, tidak ada 
daya dan kekuatan 
kecuali dengan dengan 
pertolongan Allah) maka 
dikatakan baginya, 
engkau telah 
mendapatkan 
kecukupan, telah 
mendapat pertolongan 
dan syetan menjauh 
darimu." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari sisi ini. 


3349 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





<ald (^C ^jLlLwJ IjJ^k £j£ j 
(j U ialm il (jc. ^jajjill ^)-olc. (jc. 

Aill a-uij (Jli Ajjj (j^> £ J"^ ^] 

jl ^ilii jl (JjJaj jl (J jj (jl (j/i 

jji.i-v i"°ii1-s. 1 14v .iiir. jil 
^ la i a 


kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur]? dari ['Amir 
Asy Sya'bi]? dari 
[Ummu Salamah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila keluar 
dari rumahnya 
mengucapkan: 
"BISMILLAHI 
TAWAKKALTU 
ALALLAAH, 
ALLAAHUMMA 
INNAA NA'UUDZU 
BIKA MIN AN 
NAZILLA AU 
NADZHILLA AU 
NAZHLIMA AU 
NUZHLAMA AU 
NAJHALA, AU 
YUJHALA 
ALAIN AA." (Dengan 
nama Allah aku 
bertawakal kepada 
Allah. Ya Allah, kami 
berlindung kepadaMu 
dari terpeleset atau 
tersesat, atau berlaku 
zhalim atau dizhalimi 
atau bersikap bodoh atau 
kami dibodohi). Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3350 


jj Ljj-l^k £iji (jj 1 Uii^a 

(jr. 4 nl (jr. Wl-vi j'^r. q i 
AjIc auI (_5-lj-a <&l (J J^j lA* - ^ 

V <Jlaa (jjljJI diki (j-i Jl! jiikjij 

^jii ^ aik j 2jI V] 4JI 
' " '.. ".'3 es^H ^Jj ^Q^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Azhar bin 
Sinan] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Call <U ** ''j'" i— all 

j lllAlail IjsA Alii IjC (jj 



kami [Muhammad bin 
Wasi']? ia berkata; aku 
datang ke Mekkah 
kemudian bertemu 
dengan saudaraku yaitu 
[Salim bin Abdullah bin 
Ulnar] kemudian ia 
menceritakan kepadaku 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Barang siapa 
yang memasuki pasar 
kemudian mengucapkan; 
LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH, 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMIITU 
LAA YAMUUTU 
BIYADIHIL KHAIRU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, dan 
mematikan, Dia tidak 
mati, di tanganNya 
segala kebaikan, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu) maka Allah 
mencatat baginya satu 
juta kebaikan, dan 
menghapus darinya satu 
juta kesalahan, serta 
mengangkat untuknya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



satu juga derajat." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib. 
['Amru bin Dinar] yang 
merupakan wakil 
keluarga Az Zubair telah 
meriwayatkan dari 
[Salim bin Abdullah] 
hadits ini seperti hadits 
itu. 



3351 



AjjI (jc jic (jj *dll 1c- (jj ^JLLu 
iill (^glla auI <J jiuj (j^-AAi. (jc- 
(jjjjJI ^ (Jli (j-o (Jll alia j AjIc 

IS ,2L V iiij ill VI Ail V 

' " '■• ".'3 u ; laajl aJj lillall 

auI L. uS f-^ii dJS ( _ s it jA j 

dill Ajc. 1 a ~<* j a u call Cill aJ 

^ Ijjj Aj ( _ s ijj A Vu„ i 'all 

^l£j j^^jj^aj ^iki jA I.AA jLip 
Clu-laJl <— jLkLal Aj3 
^ijlkll a^L, (Jj cs j1j aljjjjj 

^jlll jit gjl <jc. jUuJ (jj 

^)^jlJ ^lj jilj^J ^Jc- ^1 u^'^* 
Ait Atll ^>|J ^^C- lifi- ^ 



Telah menceritakan 
kepada kami dengan hal 
tersebut [Ahmad bin 
AbdahAdhDhabbi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] serta [Al 
Mu'tamir bin Sulaiman], 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Amr bin Dinar], 
ia adalah bendahara 
keluarga Az Zubair, dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [ayahnya] 
dari [kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang di pasar 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMIITU 
LAA YAMUUTU 
BIYADIHIL KHAIRU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, dan 
mematikan, di 
tanganNya segala 
kebaikan, dan Dia Maha 
Mampu melakukan 
segala sesuatu) maka 
Allah mencatat baginya 
satu juta kebaikan, dan 
menghapus darinya satu 
juta kesalahan, dan 
membangunkan rumah 
untuknya di Surga." Abu 
Isa serta Amr bin Dinar 
berkata; orang ini adalah 
Syekh dari Bashrah, 
sebagian ulama hadits 
membicarakan mengenai 
dirinya. Dan hadits 
tersebut telah 
diriwayatkan oleh 
[Yahya bin Sulaim Ath 
Thai] dari [Imran bin 
Muslim] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
tidak menyebutkan 
padanya dari Umar 
radliallahu 'anhu. 


3352 


£ \\ ^ ^jj aJaijil 

/Lill! ( _ s ic- l^klu La^jlojJjA 
(ji (Jll 4i! alLij AjIc. iill C5 I*-a 

jjSi m % a!) V Jll 

jM \3j lil VI 2jj V Jlal 
Jll Sikj 'M V! aJ) V Jll lljj 
lljj ^^.3 Ul V! <J] V iiil cJjij 
V iii j fti vi <J) V Jii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Muhammad bin 
Juhadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Jabbar bin 
Abbas] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Agharr Abu 
Muslim], ia berkata; aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



i g;Aa.j \3 VI 2] V Si Jll <i 

iii vi <ui V Jii ill j j %>s 
aJ) V'iif£)\3 iiaJl'Ajj Mill AJ 
lljj i^Jl ^Jj Mill ^ tf1 VI 
Vj, Jjk Vj ill VI aj[v 01 ' 
Vj vi a!\ v <jil iu vi sjl 

l^jij Ljl^J cs^ V] »j3 Vj Jja. 

IjlA ^ in_;r- jjl JIJjUll <xaJa!i 

< i - - ° 5 - " ^ - - - 1. 

si jj A3 j i_jj^)C. (jj^ia. < yAa. 

^eVI (jt (ja i "j ^1 (jt 4 j» l'j'i 
gjl j OJJJA (^1 gr^' 
alji-AJ ClyAaJI IjlA ja ij Am lu 
iaUaj lAjAa. A ik in 4jLa jj |LS j 

.a Iaj la jllij ^aa ^ 
lAgj A \f ut ^jc. a 



bersaksi atas [Abu Sa'id] 
dan [Abu Hurairah] 
bahwa mereka mereka 
bersaksi atas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WALLAAHU AKBAR" 
(tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, dan Allah Maha 
Besar), maka Tuhannya 
akan membenarkannya 
dan berfirman: "Tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Aku, 
dan Aku Maha Besar." 
Apabila orang tersebut 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAH (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata), maka Allah 
berfirman: "Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Aku 
semata." Dan apabila ia 
mengucapkan; "LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKALAH" (tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu 
bagiNya) maka Allah 
berfirman: "Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Aku 
semata, tidak ada sekutu 
bagiKu." Dan apabila ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengucapkan LAA 
ILAAHA 

ILLALLAAHU LAHUL 
MULKU WA LAHUL 
HAMDU (tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah, 
milikNya seluruh 
kerajaan dan bagiNya 
segala pujian) maka 
Allah berfirman: "Tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali Aku, 
milikKu seluruh 
kerajaan dan bagiKu 
segala pujian." Dan 
apabila ia mengucapkan; 
LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU WA 
LAA HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLAA 
BILLAAH (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah, 
dan tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah), 
maka Allah berfirman: 
"Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Aku, dan tidak ada daya 
dan kekuatan kecuali 
dengan pertolonganKu." 
Dan beliau mengatakan: 
"Barang siapa yang 
mengucapkannya ketika 
sedang sakit, kemudian 
ia meninggal maka 
Neraka tidak akan 
memakannya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 
Hadits tersebut telah 
diriwayatkan oleh 
[Syu'bah] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Agharr 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Muslim] dari [Abu 
Hurairah] dan [Abu 
Sa'id] seperti hadits ini 
secara makna. Dan 
Syu'bah tidak 
merafa'kannya. Telah 
menceritakan kepada 
kami dengan seperti itu 
[Muhammad bin 
Basysyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dengan hadits ini. 



3353 



(jc 1_;ir m (jj CLljl jll .IjC Hj^a 

(jC ^)-aC (jj jIll ^JC. (jj ^]LL (jC 
jlll (J (jl^)-aC (jC. ^)-aC (jjl 

(ji (JlJ alLij <jlc illl (^gll-a 

(sill <ui ixaJl Jlaa il±a.LLa 

(Jjli. (j" 4 - 0 cs"^ 
La Lull lillj (j« (^iji 

JLlilc. La (jlS 

^1 (jc t_iUll s-y^>c- '"'ji^. 

(jLaj^i jllljl (jj JJ^C 3 OJJJA 
(jjjj (_£^j_aJ Q^"> J* J£ 

(jj auI JIjc (jj jJLL (jc iJlipLkL 

!j\ J lil (Jll 4j! ^C (jj 

<La jsjxlia tiL ' ; '"-1 La 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Bazi'], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Sa'id] dari 
['Amr bin Dinar] mantan 
budak keluarga Az 
Zubair dari [Salim bin 
Abdullah bin Umar] dari 
[Ibnu Umar] dari [Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
melihat orang yang 
tertimpa musibah 
kemudian mengucapkan; 
Al 

HAMDULILLAAHILL 
AADZII 'AAFAANII 
MrMMAABTALAAKA 
BIHI WA 
FADHDHALANII 
'ALAA KATSIIRIN 
MIMMAN KHALAQA 
TAFDHHLAN (segala 
puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkanku 
dari musibah yang 
diberikan kepadamu, dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







melebihkanku atas 
kebanyakan orang yang 
Dia ciptakan) kecuali ia 
diselamatkan dari ujian 
tersebut, apapun hal 
tersebut selama ia masih 
hidup." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
gharib. Dan dalam bab 
tersebut terdapat riwayat 
dari Abu Hurairah, dan 
Amr bin Dinar 
bendahara keluarga Az 
Zubair, ia adalah Syekh 
dari Bashrah, dan ia 
bukanlah orang yang 
kuat dalam hadits, dan 
memonopoli hadits- 
hadits dari Salim bin 
Abdullah bin Umar. Dan 
telah diriwayatkan dari 
Abu Ja'far Muhammad 
bin Ali bahwa ia 
berkata; apabila melihat 
orang yang tertimpa 
musibah kemudian 
berlindung darinya, 
hendaknya ia 
mengucapkannya di 
dalam hati dan tidak 
memperdengarkan 
kepada orang yang 
tertimpa musibah. 


3354 


ojjjA ^1 (jt AjjI (jt ^JlLa 
laaJl Jill ^^Jjfi LS'j L>*° 

L 3iL jji^ jiS t5 iILkia3 

« - - i / !«■''' * *f 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ja'far 
As Simnani] dan tidak 
hanya satu orang, 
mereka mengatakan; 
telah menceritakan 
kepada kami [Mutharrif 
bin Abdullah Al 
Madini], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Umar Al 'Umari] dari 
[Suhail bin Abu Shalih] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
melihat orang yang 
tertimpa musibah 
kemudian mengucapkan; 



HAMDULILLAAHILL 
AADZII 'AAFAANII 
MIMMAABTALAAKA 
BIHI WA 
FADHDHALANII 
'ALAA KATSIIRIN 
MIMMAN KHALAQA 
TAFDHIILAN (segala 
puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkanku 
dari musibah yang 
diberikan kepadamu, dan 
melebihkanku atas 
kebanyakan orang yang 
Dia ciptakan) maka ia 
tidak tertimpa musibah 
tersebut." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 
jalur ini. 



Al 



3355 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ubaidah bin Abu As 
Safar Al Kufi], dan 



bin Abdullah Al 
Hamdani, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Muhammad], ia berkata; 
[Ibnu Juraij] berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Musa bin 
Uqbah] dari [Suhail bin 
Abu Shalih] dari 
[ayahnya], dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 



namanya adalah Ahmad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang duduk di sebuah 
majelis dan banyak 
keributan (kericuhan) 
padanya kemudian 
sebelum berdiri ia 
mengucapkan; 
SUBHAANAKALLAA 
HUMMA WA 
BIHAMDIKA 
ASYHADU ANLAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA 

ASTAGHFIRUKA WA 
ATUUBU ILAIKA 
(Maha Suci Engkau 
wahai Allah, dan dengan 
memujiMu, aku bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan 
yang berhak di sembah 
melainkan Engkau, aku 
meminta ampun dan 
bertaubat kepadaMu) 
melainkan diampuni 
dosanya selama di 
majelisnya itu." Dan 
dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 
Abu Barzah, serta 
Aisyah, Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib dari 
sisi ini. Kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Suhail kecuali 
dari jalur ini. 


3356 


illuj 4j1c iiil ^U^i auI (J 

JlijjaiJI (Lll^jll tiiil ^Sc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Abdurrahman Al Kufi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Muharibi] dari [Malik 
bin Mighwal] dari 
[Muhammad bin Suqah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jye£. (jjl 1-llAa u l ajc jjl 

(jj ^ (jC. (jlj&ul QJ 

Ia& aljjLaJ ajaj .juLi^I lAgj 
c_jj^)C ^ la i a (j i aa t- uAa 



dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], ia berkata; 
Dalam satu majlis 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam, 
sebelum beliau berdiri 
(meninggalkan majlis), 
terhitung seratus kali 
beliau mengucapkan: 
"RABBIGHFIRLII WA 
TUB 'ALAYYA 
INNAKA ANTAT 
TAWWAABUL 
GAFUUR" (Wahai 
Tuhanku, ampunilah 
dosaku, dan terimalah 
taubatku, sesungguhnya 
Engkau adalah Maha 
Pemberi taubat dan 
Maha Pengampu). Abu 
Isa berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Umar], 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Muhammad bin 
Suqah] dengan sanad ini 
seperti itu dengan 
maknanya. Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. 



3357 



jlliJi 1 n ' jLuaJ (jj axa a j-jjAa 
o51j3 (jc ^1 jjAa ^lift (jj 
(jLujUc (jjl (jc Ajilill ^1 (jc 
(jl£ alluj AjIc Alii ^U.-! Alii ^jj 

iii vj <ji k ^j^ii % jc jj" ' 

Lj M V] Ail V fAajl fJajl 

40 iii aj; V jSjiii 

I jjAa jllij (jj jxa a Ljj la 
oJllja (jc ^LliA (jc (_£-JC (_jjl (jjl 
(_)jAjc (jjl (jc Ajllill ^\ (jc 
jilLij AjIc Alii ^gXLa tjJjil (j^ 

JlJ ^Ic (jc t_lUll A Via; 

* - - t - r- ' - ' Vf 
(_>uia. < uii lAA l njr- _jjl 

i< 

^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Qatadah] 
dari [Abu Al Aliyah] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa ketika 
sedang kesusahan 
dengan mengucapkan: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"LAA ILAAHA 
ILLALLAAHUL 
HALIIMUL HAKIIM, 
LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
RABBUL ARSYIL 
AZHIIM, LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
RABBUS 

SAMAAWAATI WAL 
ARDHI WA RABBUL 
ARSYIL KARIIM" 
(Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, Yang Maha 
Lembut, Maha 
Bijaksana, tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
Tuhan Pemilik 'arsy 
yang agung, tidak ada 
tuhan yang berhak di 
sembah kecuali Allah, 
Tuhan Pemilik langit 
dan bumi dan Tuhan 
Pemilik 'arsy yang 
mulia). Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Abu Al 
Aliyah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
seperti itu. Dan dalam 
bab tersebut terdapat 
riwayat dari Ali, Abu Isa 
bekata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3358 



■l^lj JJC- j \ V ^g-a ail 
(^J^jiall (jc (J i iaall (jj ^jAI^)jJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin Al 
Mughirah Al Makhzumi 
Al Madini] serta lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari satu orang, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Ibrahim bin Al 
Fadhl] dari [Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
merasa gundah karena 
suatu perkara maka 
beliau mengangkat 
kepalanya ke langit dan 
mengucapkan: 
"SUBHAANALLAHIL 
AZHIIMI" (Maha Suci 
Allah yang Maha 
Agung). Dan apabila 
bers ungguh- sungguh 
dalam berdoa beliau 
mengucapkan: "YAA 
HAYYU YAA 
QAYYUUM" (Wahai 
Dzat Yang Hidup kekal 
lagi terus menerus 
mengurus (makhluk- 
Nya). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
gharib. 



3359 



^jC' dull! IjjA^ A jjj§ I jjA^ 

(\j M, isc (jj (jt 

(jC. *11* m ^)X^J (jC ^LilV! 

Aj^ja. ^jc. ^-al^j ^jl (jj H til 

£j jj (ji (Jla ilLij 4j1c illl ^j-lj-a 
ill CllLolSL) i \ (Jli p V jii 



4j] djj.l=JI lii (_>uji ^ iMlLa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Al Harits 
bin Ya'qub] dari [Ya'qub 
bin Abdullah bin Al 
Asyaj] dari [Busr bin 
Sa'id] dari [Sa'd bin Abu 
Waqqash] dari [Khaulah 
binti Hakim As 
Sulamiyyah] dari 
Rasulullah shallallahu 
wa' alaihi wa sallam, 
beliau bersabda: "Barang 
siapa yang singgah di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





5 (jr. i iw.iMI (ji 1i» i,. 


suatu tempat kemudian 

mengucapkan: 

A'UUDZU 

BIKALIMAATILLAAH 
IT TAAMMAATI MIN 
SYARRI MAA 
KHALAQ (Aku 
berlindung dengan 
kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari 
kejahatan makhluk yang 
Dia ciptakan) maka tidak 
ada sesuatu pun yang 
membahayakannya 
hingga ia pergi dari 
tempat singgahnya 
tersebut." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib 
shahih. Dan [Malik bin 
Anas] meriwayatkan 
hadits ini bahwa telah 
sampai kepadanya dari 
[Ya'qub bin Al Asyaj] 
kemudian ia 
menyebutkan hadits ini. 
Dan hadits ini 
diriwayatkan dari [Ibnu 
Ajlan] dari [Ya'qub bin 
Abdullah bin Al Asyaj] 
dan dia berkata dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Khaulah] . perawi 
berkata; Dan hadits Al 
Laits lebih shahih 
daripada riwayat Ibnu 
Ajlan. 


3360 


(^Ac- (jj ^ftC (jj l^aa ^ llj ^ 
(jC (_5^C- ^1 (jjl UjSi. ^-oJAaII 
__>JJJ (jj AlC. (jC. 4 ja l'j'i 

cr L-a JjJJJ (jliJla OJJjA 
t_l£j3 jsLLi lil alluj AjIc. a«I 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Ali Al Muqaddami], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Adi] dari [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Bisyr Al 
Khats'ami] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
apabila bersafar dan 
mengendarai 
kendaraannya beliau 
mengucapkan dengan 
menunjukkan jarinya - 
dan Syu'bah 
memanjangkan jarinya, 
beliau mengucapkan: 



"ALLAAHUMMA 
ANTASH SHAAHIBU 
FISSAFARI WAL 
KHALHFATU FIL 
AHLI, 

ALLAAHUMMASHHA 
BNAA BINUSHHIKA, 
WAQBALNAA 
BIDZIMMATIN, 
ALLAAHUMMAZWI 
LANAAL ARDHA WA 
HAWWIN ALAINAS 
SAFARA. 

ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
WA'TSAA-ISSAFARI 
WA KA-AABATIL 
MUNQALABI" (Ya 
Allah, Engkau adalah 
Teman dalam 
perjalanan, dan 
Pengganti di dalam 
keluarga. Ya Allah, 
sertailah kami dengan 
nasehatMu, dan 
kembalikanlah kami 
dengan jaminan-Mu. Ya 
Allah, dekatkanlah jarak 
untuk kami, dan 
ringankanlah perjalanan 
untuk kami. Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
berlindung kepadaMu 
dari beratnya perjalanan, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan kesedihan saat 
kembali). Abu Isa 
berkata; dahulu aku 
tidak mengetahui hal ini 
kecuali dari hadits Ibnu 
Abu Adi, hingga Suwaid 
menceritakan kepadaku 
dengan hadits tersebut, 
telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dengan 
sanad ini seperti itu 
dengan maknanya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib dari hadits Abu 
Hurairah, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Syu'bah. 



3361 



(Jji^^ui (^JJ Alii ^Jt (jC (Jjj^VI 
fiaj ill Jla jliJll 

ciiil a^ill Jjii jalla tal 

^ AijliJI j jLjJI ^ ■ . '^1 i^all 

Ujalu ^ 1'^ Lai ^4^1 JaVI 

(jjill jj^JI (j-«J * ; iSliail 

jil duiuii'j JaS/i <j j^i 

^ la i a gj i L Lj^a ^ > njp- 

LLiajl ^Jj^l ^j^^JI 

jl (jj^ll -i*J Ajj3 u 'it «j 

Lil] JUj 4A) Loa!>(£) j^£1I 

^^^,^j]| ( _ s -i*J \jajj Aai a» all 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adh 
Dhabbi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [ Ashim Al 
Ahwal] dari [Abdullah 
bin Sarjis], ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
bersafar beliau 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
ANTASH SHAAHIBU 
FISSAFARI WAL 
KHALIIFATI FIL 
AHLI, 

ALLAAHUMMASH 
HABNAA FII 
SAFARINAA, 
WAKHLUFNAA FII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



AHLINAA. 

ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
WA'TSAAIS SAFARI 
WA KA-AABATIL 
MUNQALABI WA 
MINAL HAURI 
BA'DAL KAUNI WA 
MIN DA'WATIL 
MAZHLUUMI WA 
MIN SUUIL 
MANZHARI FIL AHLI 
WAL MAALI" (Ya 
Allah, Engkau adalah 
Teman dalam 
perjalanan, dan 
Pengganti di dalam 
keluarga. Ya Allah, 
sertailah kami dalam 
perjalanan kami, dan 
gantilah kami dalam 
keluarga kami. Ya Allah, 
aku berlindung 
kepadaMu dari beratnya 
perjalanan, dan 
kesedihan saat kembali, 
serta dari kekafiran 
setelah iman, dan dari 
doa orang yang 
dizhalimi, dari 
keburukan pemandangan 
dalam keluarga, serta 
harta). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, dan telah 
diriwayatkan dengan 
kata; Al HAUR 
BA'DAL KAURjuga. 
Dan makna kata Al 
HAUR BA'DAL KAUN 
atau KAUR semuanya 
memiliki jalur 
periwayatan, ada berita; 
artinya adalah kembali 
dari keimanan kepada 
kekafiran, atau dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ketaatan kepada 
kemaksiatan, dan yang 
dimaksudkan adalah dari 
kembali dari sesuatu 
menuju sesuatu yang 
buruk. 


3362 


(jj (jj (J^ 

^ lil (jl£ alluj <ulc Atll ^jii-a 
(jjJJU (jjijl (Jli jiLj (j-o 

(JlijA*iLk (jj-^-C 
^ la i a (j i aa t^Jj^a IjA ^lajc. 
(jc- lllUaJI IjlA (^jjiill 

"S^JUJ 3^ £M.j^ (jc 4j3 
(jjl (jc t_iUll t5^J g 4 'n u5 
jIll ^JC (jj ^)jLkj (_)Jijlj jic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq], ia berkata; 
saya mendengar [Ar 
Rabi' bin Al Bara v bin 
Azib] menceritakan dari 
[ayahnya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang dari 
safar beliau 
mengucapkan: 
"AAYIBUUNA 
TAAIBUUNA 
AABIDUUNA 
LIRABBINAA 
HAAMIDUUN" (Kami 
kembali, kami bertaubat, 
kami menyembah, dan 
kepada Tuhan kami, 
kami memuji). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. dan 
[Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Bara v ] dan tidak 
menyebutkan padanya 
dari Ar Rabi' bin Al 
Bara\ Sedangkan 
riwayat Syu'bah lebih 
shahih, dan dalam bab 
ini terdapat riwayat dari 
Ibnu Umar dan Anas 
serta Jabir bin Abdullah. 


3363 


Ijlla ^)a-^ (jj (^lc Ijliik 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jilujj Ajlc Atll (_5-1j-=> (^f^l (jLuljl 
AjI^Ij £jJajl AjjAaII (jljAa. 

L>? j 1 ^ es-^ ujj 
jc. ^ la i a j i aa 


kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [Humaid] 
dari [Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila datang 
dari perjalanan dan 
melihat ke dinding 
Madinah beliau 
mempercepat 
kendaraannya, dan 
apabila beliau berada dia 
atas hewan beliau 
menggerakkannya 
karena kecintaannya 
kepada hewan tersebut. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib. 


3364 


ajJ i all <&l ' i ir. (jj 1 tilla 
(jj lllu 4jjj3 jjI LjjAk ^5 jLajll 
(jA^.j]| Alt (jj ^aJA 1 jj) (jt Ajjlia 
(jjl (j^ 'Si*' Ltf 

A»j !&?.J Ij] AjIc. 
(_i?.jJI UJ^J er^- ^ 
Ajlo iil ^jii-a (^Jiil A) ^Aj 3* 
lililJ Atll ^- J jluil (Jjilj jilulj 

j-aC. (jjl (jC. 4-^j ^-IC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ubaidullah As 
Sulaimi Al Bashri], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah 
Salm bin Qutaibah] dari 
[Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Yazid 
bin Umayyah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar], 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam apabila 
mengantarkan seseorang 
beliau menyalaminya 
dan tidak 

melepaskannya hingga 
orang tersebut yang 
melepaskan tangan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
mengatakan: 
"ISTAUDI'ILLAAHA 
DIINAKA WA 
AMAANATAKA WA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







AAKHIRA 

'AMALIKA" (Titipkan 
kepada Allah agamamu, 
amanahmu dan akhir 
dari amalanmu) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, dari jalur 
ini. Dan hadits ini telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu jalur dari 
Ibnu Umar. 


3365 


(_£jl ^uiya (jj (JjaLojijij Qj ^ 
3\!Vi-v Qr. , ^ji 1»i«1hW 

Jj^j u^j^ lw' u' CP- 

(^la (jil IjiLi 31 jl lil Ji.jll 
Ls lLa ill J JJ^JJ La£ lilc-Jljl 
(J jiia litijj alia J 4j1c. ill 
i^liiLiij i^llp ill £Ojjlul 

IjlA ^ l jnr- jjI J aSiac. ^iiljij 
j-o C—lJjC. ^ la i a (jj-u^ ' ' 

jj 1 ,\l i,. jj^v 4 -v j\l l.^ii 

ill ^JC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa Al Fazari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Khutsaim] dari 
[Hanzhalah] dari [Salim] 
bahwa [Ibnu Umar], ia 
berkata kepada 
seseorang apabila 
hendak bersafar; 
mendekatlah kepadaku, 
aku mengantarmu 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam mengantar kami, 
kemudian ia 
mengucapkan; 
"ISTAUDI'ILLAAHA 
DIINAKA WA 
AMAANATAKA WA 
KHAWAATIIMA 
AMALIKA" (Titipkan 
kepada Allah agamamu, 
amanahmu dan akhir 
dari amalanmu). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib dari jalur ini dari 
hadits salim bin 
Abdullah. 


3366 


lii-lk jljj ^jjl (jj <&l lie lliAk 
(jc. (jLoiluj (jj u2 la jIjIjj 

U JUa ^iuij Ajic. ill ^jij-a (^ull 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ l jnr- jjI J 5S£ 1 alia JJ^JI 

' ' 'J 1 "' Ll""* ' 1 lV * 


kami [Sayyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Tsabit] 
dari [Anas], ia berkata; 
telah datang seseorang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya aku ingin 
bersafar, maka berilah 
aku bekal! Beliau 
mengatakan: "Semoga 
Allah memberimu bekal 
ketakwaan." Orang- 
orang tersebut berkata; 
tambahlah! Beliau 
berkata: "Dan semoga 
Dia mengampuni 
dosamu." Ia berkata; 
tambahlah! Beliau 
mengatakan: "Semoga 
Dia memudahkan 
untukmu segala 
kebaikan dimanapun 
engkau berada." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 


3367 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman Al Kindi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Usamah bin 
Zaid] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu bahwa seseorang 
berkata; wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya aku ingin 
bersafar, maka berilah 
aku wasiat. Beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ilia tbfi ill ^ (JlJ UlSjII 

il laaJl Uj^j la ( _ s le ^jiml 
IjlA ul j-- ^jl a J ■ - (Jlii 

i2j J i Ui j jjjjjii aJ Us La j 

Ljilii ii Ju=JI Jla »j jjjJalkl 
ii (.jj Lttb alllj 

dila Clljl VI *^-l jjill jixJ 



berkata: "Hendaknya 
engkau bertakwa kepada 
kepada Allah, dan 
bertakbir pada tempat 
tinggi." Kemudian 
tatkala orang tersebut 
telah berpaling beliau 
mengatakan: 
"ALLOOHUMMA 
ATHWI LAHUL 
ARDHO WAHAWWIN 
ALAIHIS SAFARO " 
Ya Allah, dekatkanlah 
jarak bumi, dan 
ringankanlah 
perjalanannya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. 



3368 



£u<-i pljj AjIc ill ill 

dllka dila LiS 
ill Lj diSa i «a s-^jj £5 1 

t—iUll ^jijSjjc- i_i jjjill 

I ^ 3C ill ^ 1 «aj ^)JftC. ^)jl ^jc. 
(jlua. ClyAk IjlA ^ ^ bjc jj! (Jll 
^ la 1 a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Abu 
Ishaq] dari [Ali bin 
Rabi'ah], ia berkata; aku 
menyaksikan [Ali] diberi 
hewan untuk ia 
tunggangi, kemudian 
tatkala ia telah 
meletakkan kakinya di 
dalam sanggurdi, ia 
mengucapkan; 
BISMILLAAH tiga kali, 
dan ketika telah berada 
di atas punggungnya ia 
mengucapkan; Al 
HAMDULILLAAH, 
kemudian ia 
mengucapkan; 
SUBHAANALLADZII 
SAKHKHARA LANAA 
HAADZAA WA MAA 
KUNNAA LAHUU 
MUQRINHN, WA 
INNAA ILAA 
RABBIN AA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



LAMUNQALIBUUN 
(Maha Suci Dzat yang 
telah menundukkan 
untuk kami hewan ini, 
dan tidaklah kami dapat 
memaksakannya, dan 
kepada Tuhan kami 
niscaya kami akan 
kembali). Kemudian ia 
mengucapkan; Al 
HAMDULILLAAH tiga 
kali, WALLAAHU 
AKBAR tiga kali, 
SUBHAANAKA INNII 
QAD ZHALAMTU 
NAFSII FAGHFIR LII, 
FAINNAHU LAA 
YAGHFIRUDZ 
DZUNUUBA ILLAA 
ANTA (Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya 
aku telah menzhalimi 
diriku maka ampunilah 
aku. Karena 
sesungguhnya tidak ada 
yang dapat mengampuni 
dosa kecuali engkau). 
Kemudian ia tertawa. 
Aku katakan; karena 
apakah engkau tertawa 
wahai Amirul 
mukminin? Ia berkata; 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam melakukan 
seperti apa yang aku 
lakukan kemudian beliau 
tertawa dan aku 
katakakan; karena 
apakah anda tertawa 
wahai Rasulullah? 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya 
Tuhanmu sungguh 
merasa kagum kepada 
hambaNya apabila 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengucapkan; ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku, 
karena sesungguhnya 
tidak ada yang 
mengampuni dosa 
selainMu."Dalam bab ini 
terdapat riwayat dari 
Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3369 



IJf- If- Jiiij} i^f If- ' AJ ^ ji 

(jjijjii <] U5i Lij IjiA Ij] ^ji_ui 
(Jjij (j^jJaial UJJ JJ lijj 

liA ^ jiLi ^ Jl ^4^1 

^IuiaII Ljjic. (jjA 1^ III ^ i 
UjiLi 1'^ Lai ^lll Ja VI 

tal UIaI (J 



/Jj . n't ■ "'j la IJA l Jijr- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Ali bin 
Abdullah Al Bariqi] dari 
[Ibnu Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
bersafar dan 
mengenadarai 
kendaraannya beliau 
bertakbir tiga kali, dan 
mengucapkan: 
"SUBHAANALLADZII 
SAKHKHARA LANAA 
HAADZAA WA MAA 
KUNNAA LAHUU 
MUQRINHN, WA 
INNAA ILAA 
RABBIN AA 
LAMUNQALIBUUN 
(Maha Suci Dzat yang 
telah menundukkan 
untuk kami hewan ini, 
dan tidaklah kami dapat 
memaksakannya, dan 
kepada Tuhan kami 
niscaya kami akan 
kembali)." (QS. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Azzukhruf 13-14) 
Kemudian 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
INNII AS-ALUKAL 
BIRRA WAT 
TAQWAA WA MINAL 
AMALI MAA 
TARDHAA, 
ALLAAHUMMA 
HAWWIN ALAIN AL 
MASIIRA WATHWI 
ANNAA BU'DAL 
ARDHI. 

ALLAAHUMMA 
ANTASH SHAAHIBU 
FIS SAFARI WAL 
KHALIIFATU FIL 
AHLI. 

ALLAAHUMMASH 
HABNAA FII 
SAFARINAA 
WAKHLUFNAA FII 
AHLINAA (Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
memohon kepadaMu 
kebaikan dan ketakwaan, 
serta amalan yang 
Engkau ridhai. Ya Allah, 
permudahlah perjalanan, 
dan dekatkanlah jauhnya 
jarak bumi. Ya Allah, 
Engkau adalah Teman 
diperjalanan dan 
gantilah kami berada 
diantara keluarga kami). 
Dan apabila kembali 
kepada keluarga beliau 
mengucapkan: 
"AAYIBUUNA 
INSYAA ALLAAH, 
TAAIBUUNA 
AABIDUUNA 
LIRABBINAA 
HAAMIDUUN" (Kami 
kembali insya Allah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



M (^aj OJJJA gjl (jc. jakL 
Atll ^glt-a <Ul! J jj^J cjlllll Ait 
CllljC-5 CIlAj ^ILij <jlc 

( _ s ic. Jljll 'ijC-JSj jjl i n all 

^al2dft ^jc. ^»jAl^)jj ^jj (Jja-aj-uI 

Aj3 Jll jj ojj^j JLIujVI lij-J 

^jjlj i t^JJ^a I^A ^ ^ n 1P- 

<_£A!I IjlA lsJ^I J^ii. 
<] (Jlij jjj^ l>j j^j 

Cluia jjc- jjj^ ^l 



kami bertaubat, kami 
menyembah, dan kepada 
Tuhan kami, kami 
memuji). Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 
jalur ini. 



3370 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj Ash 
Shawwaf] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abu Ja'far] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Tiga doa 
yang terkabulkan, yaitu: 
doa orang yang 
teraniaya, doa orang 
musafir, doa orang tua 
untuk anaknya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Hisyam 
Ad Dastuwai] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dengan sanad ini seperti 
hadits tersebut, dan ia 
menambahkan padanya; 
dikabulkan, tidak 
diragukan padanya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan dan 
Abu Ja'far Ar Razi ini 
adalah orang yang 
darinya Yahya bin Abu 
Katsir meriwayatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^jj ^aa a Llj j^ac 

La JJ^J Lkjjli. ' ' (^j) 

j jC-lj <U Cjiuijl La JJ^-j LjjS 
L^-lS La ^j-a <2L 

(jt t_lUll (^J^J Cllluijl La 
jj| (JIj Ajc- Alii tj-^J ' . (jJ 



hadits, ia dipanggil Abu 
Ja'far Al Muadzdzin dan 
kami tidak mengetahui 
namanya. Dan Yahya 
bin Katsir telah 
meriwayatkan darinya 
selain hadits ini. 



3371 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad Abu Amr Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Juraij] dari [AthcT] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anna, ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
melihat angina beliau 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
INNII AS-ALUKA MIN 
KHAIRIHAA WA 
KHAIRI MAA FIIHAA 
WA KHAIRI MAA 
URSILAT BIHI WA 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRIHAA WA 
SYARRI MAA FIIHAA 
WA SYARRI MAA 
URSILAT BIHI" (Ya 
Allah, aku mohon 
kepadaMu sebagian dari 
kebaikannya dan 
kebaikan yang ada 
padanya serta kebaikan 
sesuatu yang dikirim 
bersamanya, dan aku 
berlindung dari 
keburukan dan 
keburukan yang ada 
padanya serta keburukan 
sesuatu ia dikirim 
bersamanya). Dan dalam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bab tersebut terdapat 
riwayat dari Ubai bin 
Ka'b radliallahu 'anhu. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan. 


3372 


(jj *w \^\\ ^ \ *w A j \ V'i *w 

(jj <&i\ Alt (jj |JLui jc j^sm ^\ 
^^iLa <&l (Jjjoij (jl^Jjl jc jic 
^ala lil (jlfi plaj 4j1c illl 

V3 ,it.rui.1;fe V i'AW 

a S ' C 3 - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahid bin Ziyad] dari 
[Hajjaj bin Arthah] dari 
[Abu Mathar] dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [ayahnya] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam apabila 
mendengar suara 
halilintar atau petir 
beliau mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA LAA 
TAQTULNAA 
BIGHADHABIKA WA 
LAA TUHLIKNAA 
BIADZAABIKA WA 
AAFINAA QABLA 
DZAALIK" (Ya Allah, 
janganlah Engkau bunuh 
kami dengan 
kemarahanMu, dan 
janganlah Engkau 
binasakan kami dengan 
adzabMu dan ampunilah 
kami sebelum itu). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. 


3373 


jji UjA=i. jLuW (jj laa a Ujik 

jc Aiic jj AaiJa (jj 
IjjC jj «Lalja sik (jc 
ailuj Ajic iil ^jii-a ^g-jlll (jl^ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



C-ii^t j i 



menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Sufyan Al Madini] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bilal bin Yahya 
bin Thalhah bin 
'Ubaidullah] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya yaitu Thalhal 
bin 'Ubaidullah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
melihat bulan sabit 
beliau mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
AHLILHU ALAIN AA 
BILYUMNI WAL 
AIMAANI WAS 
SALAAMATI WAL 
ISLAAM, RABBII WA 
RABBUKALLAAH" 
(Terbitkanlah bulan 
tersebut kepada kami 
dengan berkah, iman, 
keselamatan serta Islam! 
Tuhanku dan Tuhanmu 
adalah Allah). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 



3374 



Alt (jc (jlj°'" Lj^>f^l A ' ^jjS 
jjia/)3l Alt (jC _)±AC (jj liliill 

(j!>li.j ■* ilmVla <Gt jil ^ Jaj 

alluj Ajlc. Aill (_si-a ^ ^Sl Ait 

Ajlt Sill ^U^i JlaS L«AA=j 

(j-o j jt I 4jjjat (_JA a! 
(jC. t—lUll ujj^'J?' (jUajIill 
(jj a 

(jc (ji^^ll Alt LiiAk jljij 
IjlAj '"j^ s AIaLiVI IAjj (jlj''" 
(jj (jia/)JI Alt (jLi^a ' - 1J la 

(jj jUi (j-0 £iLiJ ^ ^jill ^1 
^at 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qabishah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Mu'adz bin 
Jabal] radliallahu 'anhu 
ia berkata; terdapat dua 
orang yang saling 
mencaci di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga terlihat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^JC. ^jc. II (jc. 4 ud 
LSJJ cs^y LW (j^-jll 

^jc- j sljj ' ■ 'I laa 11 (jj 
jLujj aJluiI ^^jJJ j (_g > "jr. 
AjLoj tjjj l nr. <"^j^ (Jls ^^jij] 
alia j 4-jIc iill (^glla 



kemarahan pada wajah 
salah seorang diantara 
keduanya, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh aku 
mengetahui sebuah 
kalimat yang seandainya 
ia mengucapkannya 
maka hilanglah 
kemarahannya, yaitu: 
A'UUDZU BILLAAHI 
MINASYSYAITHAAN 
IRRAJIIM (aku 
berlindung kepada Allah 
dari syetan yang 
terkutuk). Dan dalam 
bab tersebut terdapat 
riwayat dari Sulaiman 
bin Shard. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
dari [Sufyan] dengan 
sanad ini seperti hadits 
tersebut, dan hadits ini 
adalah hadits mursal. 
Abdurrahman bin Abu 
Laila tidak mendengar 
dari Mu'adz bin Jabal. 
Mu'adz meninggal pada 
kekhilafahan Umar bin 
Al Khathab, dan Umar 
terbunuh sementara 
Abdurrahman bin Abu 
Laila adalah anak yang 
berumur enam tahun. 
Demikianlah Syu'bah 
meriwayatkan dari Al 
Hakam dari 
Abdurrahman bin Abu 
Laila. Dan Abdurrahman 
bin Abu Laila telah 
meriwayatkan dari Umar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bin Al Khathab dan telah 
melihatnya. 
Abdurrahman diberi 
kuniyah Abu Isa, 
sedangkan Abu Laila 
namanya adalah Yasar. 
Dan telah diriwayatkan 
dari Ibnu Abu Laila, ia 
berkata; aku menjumpai 
seratus dua puluh orang 
anshar dari sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3375 



Ait (jt ^l^JI (JC i ^ 
Iuuji ^1 (jc ' ■ 'I (jj jIll 

LLo lillj JJt I j|j 

j^i^A^^J V l^li AkV Ia jiij 

ljjjc ij-^"- < uii IAA ^ l » ;r. 

Al_gJI jj^jl I jA (ja ^ la i ta 

4_iLLal (jj Alt (jj Al jj AJujjI 
Ait <ii jA j i, ijAiUl AtgJI (jj 
<jt JluAa.ll JaI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Mudhar] 
dari [Ibnu Al Had] dari 
[Abdullah bin Khabbab] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam berkata: 'Apabila 
salah seorang diantara 
kalian bermimpi yang 
menyenangkannya maka 
itu berasal dari Allah, 
maka hendaknya ia 
memuji Allah karenanya 
dan menceritakan apa 
yang ia lihat, dan apabila 
ia bermimpi tidak seperti 
itu diantara yang ia 
benci maka itu berasal 
dari syetan, maka 
hendaknya ia berlindung 
kepada Allah dari 
keburukannya, dan tidak 
menceritakannya kepada 
seseorang, maka mimpi 
tersebut tidak akan 
membahayakannya. " 
Dan dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Qatadah. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib 
shahih dari jalur ini. Dan 
Ibnu Al Had namanya 
adalah Yazid bin 
Abdullah bin Al Had Al 
Madini, ia adalah orang 
yang Tsiqah menurut 
ahli hadits, dan Malik 
serta beberapa orang 
telah meriwayatkan 
darinya. 



3376 



cr^J *JiJ* ts^' LP 5^' L^- 

sik! ijil ^iui3 <jic- iii ^U^i ^iii 

III liljtjj lliliAi (J UJ liljljj 
■ lu la ^ . i: ir- _jj| 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] dari 
[Malik] dari [Suhail bin 
Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, ia berkata; orang- 
orang apabila melihat 
buah pertama mereka 
datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam, 
apabila Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam melihatnya beliau 
berdoa: 

'ALLAAHUMMA 
BAARIK LANAA FII 
TSrMAARINAA WA 
BAARIK LANAA FII 
MADIINATINAA WA 
BAARIK LANAA FII 
SHAA'INAA, WA 
MUDDINAA. 
ALLAAHUMMA INNA 
IBRAAHIIMA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'ABDUKA WA 
KHALIILUKA WA 
NABIYYUKA, WA 
INNII ABDUKA WA 
NABIYYUKA WA 
INNAHU DAAAKA 
LIMAKKATA WA 
ANA ADUUKA 
LILMADIINATI 
BIMITSLI MAA 
DAAAKA BIHI 
LIMAKKATA WA 
MITSLIHI MA AH" (Ya 
Allah, berkahilah kami 
pada buah kami dan 
berkahilah kami pada 
kota Madinah kami, dan 
berkahilah kami pada 
Sha' kami, serta mud 
kami. Ya Allah, 
sesungguhnya Ibrahim 
adalah hambaMu dan 
kekasihMu serta 
nabiMu, dan aku adalah 
hambaMu, dan nabiMu, 
sesungguhnya ia telah 
berdoa kepadaMu untuk 
Mekkah, sedangkan aku 
berdoa kepadaMu untuk 
Madinah dengan doa 
seperti doanya untuk 
Mekkah dan seperti itu 
bersamanya." Kemudian 
beliau memanggil anak 
yang paling kecil dan 
memberikan buah 
tersebut kepadanya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3377 


<jlc iill (^Ha Jill (J JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



4j1c auI *&l (J J*".J S- 1 ^"" 3 

Jh. 3111 3 

(jla (23l Ajj^ill J Jlaa AJUui 
Us j-i'm lill! L^j ciijlil '"'*■■* 

p lii.1 liljjul ( gl& JJjl ' " 
"tile 2ll (glla <Ull J juij jLa 
cJijla iliiall Alii "Uaiial (ji alluj 

I jjl Ui*Llj ajs Ul liljU ^lll 
3^ 111 Jaila lil iiil olaLi (jij 4j^> 

Jll j Ala u3 j 3 AjS UJ liljlj 
alia j AjIc Alii ( -5 it-a *&l (J J^J 
J a U\l jlfLa j^j 
( _ s jaac jji (Jlaijlll JJC l_llj2u]lj 
(_J jj ^3j (Jaji^ < yA^ IJA 

j <Laj^ (jj jit (jc (_JLaa j 
V j <iij^. (jj jj^c ini i (Jla 

1 



menceritakan kepada 
kami [Ali bin Zaid] dari 
[Umar yaitu Ibnu Abu 
Harmalah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; aku 
bersama Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam dan Khalid bin Al 
Walid menemui 
Maimunah, kemudian 
Maimunah datang 
kepada kami membawa 
bejana yang berisi susu, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam minum sementara 
aku berada di kanannya 
dan Khalid berada di 
sebelah kirinya, 
kemudian beliau 
berkata: "Hakmu untuk 
minum, apabila engkau 
mau maka dahulukan 
Khalid!" Maka aku 
katakan; aku tidak akan 
mendahulukan bekasmu 
kepada seorang pun. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
Allah beri makan 
hendaknya ia berdoa: 
ALLAAHUMMA 
BAARIK LANAA 
FIIHI WA ATH'IMNAA 
KHAIRAN MINHU (Ya 
Allah, berkahilah kami 
padanya dan berilah 
kami makan yang lebih 
baik darinya), dan 
barang siapa yang Allah 
beri minum susu maka 
hendaknya ia berdoa; 
ALLAAHUMMA 
BAARIK LANAA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







FIIHI WA ZIDNAA 
MINHU (Ya Allah, 
berkahilah kami padanya 
dan tambahkanlah 
darinya). Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: "Tidak 
ada sesuatu yang bisa 
menggantikan makan 
dan minum selain susu." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan. 
Sebagian ulama hadits 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari Ali Abu 
Zaid, ia berkata dari 
Umar bin Harmalah dan 
sebagian mereka 
mengatakan; Amr bin 
Harmalah, dan itu tidak 
benar. 


3378 


uJ^J Uj^a jLuU (jj ^aa a UjAk 

JJC- 4j3 Ulla 1 
^ la i a ^j- t u.^ IJ^. ^ > u ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Tsaur bin 
Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Ma'dan] dari [Abu 
Umamah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
apabila telah disiapkan 
hidangan di hadapannya 
beliau mengucapkan: 
"Al HAMDULILLAAHI 
HAMDAN 
KATSIIRAN 
THAYYIBAN 
MUBAARAKAN FIIHI 
GHARA 

MUWADDA'IN WA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







LAA MUSTAGHNAN 
ANHU RABBUNAA 
(Segala puji bagi Allah, 
kami memujiNya 
dengan pujian yang 
banyak dan baik serta 
mendapat berkah 
padanya, tidak 
ditinggalkan dan tidak 
merasa cukup darinya, 
Engkau adalah Tuhan 
kami). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3379 


JLk t '* i\ jrv (jj (j aaa 
jc alla^l (jj ^Iaa jc 

(jc- Jji (jc- JLk 

jlfills AJic. Jh\ i^r^J ^J*" 1 es-J' 

1 jj - CS^- 3 
(jlxiixji4 1 j Ul&Ljj IxoxJal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dan [Abu 
Khalid Al Ahmar] dari 
[Hajjaj bin Arthah] dari 
[Riyahbin Abidah], - 
Hafsh berkata; dari [Ibnu 
AkhiAbu Sa'id]. 
Sedangkan Abu Khalid 
mengatakan; dari 
[mantan budak Abu 
Sa'id] dari [Abu Sa'id] 
radliallahu 'anhu-, ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
makan atau minum 
beliau berdoa: "Al 
HAMDULILLAAHILL 
ADZII ATHAMANAA 
WA SAQAANAA WA 
JA'ALANAA 
MUSLIMIIN" (Segala 
puji bagi Allah Yang 
telah memberi makan 
dan minum kami, dan 
menjadikan kami orang- 
orang yang berserah 
diri). 


3380 


IjAla (Jj* « l jij (jj l^a a Ijj ^ 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





IjLla. Is jiill Jy jj (jj Alii 
(jj jlii (jj (J^-ui (jc. gja. j-o 

Jh\ J jjjj djlalla AjjI (jc. (jjiji 

(JSS (ji allaj Ajic Alii ^U«-i 

4 a > nl a^a.^a ^ftjl^o (j ' ^ 
(j^oAXa (jj a la.^)ll -iJC. 


kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid Al Muqrf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Ayyub] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Marhum] dari 
[Sahl bin Mu'adz bin 
Anas] dari [ayahnya], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
makan makanan 
kemudian mengucapkan; 
Al 

HAMDULILLAAHILL 
ADZH ATH'AMANII 
HAADZAA WA 
RAZAQANIIHI MIN 
GHAIRI HAULIN 
MINNII WA LAA 
QUWWATIN (Segala 
puji bagi Allah yang 
telah memberiku minum 
ini, dan merizkikan 
kepadaku tanpa daya 
serta kekuatan dariku) 
maka diampuni dosanya 
yang telah lalu." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. Dan 
Abu Marhum namanya 
adalah Abdurrahim bin 
Maimun. 


3381 


dlil]! 1 liM-LM (jj A J Ll3 1 Yi *W 

2 JC.^1 (jc. <ijJJ (jJ jiii. (jc. 
Aill 1 jlLLula Afijill ^3""* ^'iir alu 

lilj liii Cilj Lgjli 4lL^a (j-o 

<&L 1 j-i jl aa 11 Jj-ig-j a i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jiii ■ — u la ^ l jijr- _jjl 
^ la i a 



'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian 
mendengar kokok ayam 
jantan maka mohonlah 
sebagian karunia kepada 
Allah, karena 
sesungguhnya ayam 
tersebut melihat 
malaikat. Dan apabila 
kalian mendengar suara 
keledai maka 
berlindunglah kepada 
Allah dari syetan, karena 
ia melihat syetan." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 



3382 



jlj j L ^i\ (jj <&l LiiAa. 
j£j (jj <dll .IJC. liiAa. ^ijSLlI 

(jj jjaC (jc. ^1 (jc. 

jjaC (jj Jdll -IjC jC ^J^AIA 
"tile 2jl Ji^ <J&I J J^J (3-^ 
(JjSJ .la. I (_HajVI (^5^- ^ 

Vj jjs! ill j ill VI aJI V 

Ojli VI iib VI Ijl V'3 

.ij j (J!lo ClljlS jlj oUUaa. 
CluAa IjlA Lujc. jjI (Jls^ajll 
IJA Ajajjj ^ JJJ j ' ^ 

jliLiVI Ia^ cs^' tj^ 

4 km! ^lL jjI j AjlS^jj Gjjaj 

(jj jxiLi. jc is?) dw' ^^=>- 
<^ £^ ' ' i J^ a i^f 

(jj Jdll SjC- (jC (j^j-fLLG (jj j^)-aC 

4j1c Alii ^jlj-a ^ J "I (jc jjit 
^Lliuj jj l^aa l^j ^ a fl ^ p"^ l ^Ijjj j 
Ajsuji (jc a O o a 1 13 
4ji3jj ^Jj ajjaj ^1 jc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Bakr As Sahmi] dari 
[Hatim bin Abu 
Shaghirah] dari [Abu 
Balj] dari [Amr bin 
Maimun] dari [Abdullah 
bin Amr], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa' alaihi wa sallam 
bersabda: "Tidak ada 
seorang pun di muka 
bumi yang 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WALLAAHU AKBAR, 
WA LAA HAULA WA 
LAA QUWWATA 
ILLAA BILLAAH 
(Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, dan Allah Maha 
Besar, tidak ada daya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dan kekuatan kecuali 
dengan pertolongan 
Allah), melainkan 
diampuni dosa-dosanya 
walaupun seperti buih 
lautan." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib. Syu'bah 
meriwayatkan hadits ini 
dari Abu Balj dengan 
sanad ini seperti itu, dan 
tidak merafa'kannya. 
Abu Balj namanya 
adalah Yahya bin Abu 
Sulaim, dan juga 
dipanggil Ibnu Sulaim. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Hatim bin Abu 
Shaghirah] dari [Abu 
Balj] dari [Amr bin 
Maimun] dari [Abdullah 
bin Amr] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Balj] seperti 
itu dan ia tidak 
merafa'kannya. 


3383 


^jiLa ^jJjll £i USUI (_g J» uSVI 

USa lils Si jc- ^ ^liuj Ajjc. Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Marhum bin 
Abdul Aziz Al Aththar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Na'amah As Sa'di] dari 
[Abu Utsman An Nahdi] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari], ia berkata; 
dahulu kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
sebuah peperangan, 
kemudian tatkala kami 
kembali, maka kami 
melihat Madinah, 



kemudian orang-orang 
bertakbir satu kali dan 
mengeraskan suara 
mereka. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; 
"Tuhan kalian tidaklah 
tuli dan tidak pula jauh, 
Dia berada diantara 
kalian, dan kepala 
hewan tunggangan 
kalian." Kemudian 
beliau bersabda: "Wahai 
Abdullah bin Qais, 
maukah aku bertahukan 
kepadamu harta 
terpendam diantara 
harta-harta terpendam 
Surga? Yaitu; kalimat 
LA HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLAA 
BILLAAH." (Tidak ada 
daya dan kekuatan 
kecuali dengan 
pertolongan Allah). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, sedangkan abu 
Utsman An Nahdi 
namanya adalah Abdur 
Rahman bin Mull, dan 
Abu Na'amah As Sa'di 
namanya adalah Amru 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3384 



Ujik jUj ^1 (jj Ujik 
dual alltlj Ajic iiil ( _ s i-a 

(jlj (jjLsija I^jIj <jjic. 

All Ixa 11 j Alii ^jl a J i " l^jLul 

(eijjjil iiilj ail VI <1) Vj 



bin Isa. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sayyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [Al Qasim 
bin Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Mas'ud], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: 'Aku bertemu 
dengan Ibrahim pada 
malam ketika aku 
diisra v kan, kemudian ia 
berkata; wahai 
Muhammad, sampaikan 
salam dariku kepada 
Umatmu, dan 
beritahukan kepada 
mereka bahwa Surga 
debunya harum, airnya 
segar, dan Surga tersebut 
adalah datar, 
tanamannya adalah 
kalimat; 

SUBHAANALLAAHI 
WAL HAMDU 
LILLAAHI LAA 
ILAAHA ILLAAHU 
WALLAAHU AKBAR 
(Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, dan Allah Maha 
Besar). Dan dalam bab 
tersebut terdapat riwayat 
dari Ayyub, Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







jalur ini dari hadits Ibnu 
Mas'ud. 


3385 


uJ^J OS^a jLuU (jj l^a a UliAk 

(J*i\'.< 2 i ill I'l.A'i^j 

AjLo ^LSAkl ^rjLjn (Jll A un-s L all 
t ill 41 i 5 -v 1 1, ul 

jjl JS'j'- ' all Ait JaiJij 

,. , * * , . ".. - 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa Al 
Juhani] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mush'ab bin Sa'd] dari 
[ayahnya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
berkata kepada orang- 
orang duduk bersama 
beliau: "Apakah salah 
seorang diantara kalian 
tidak mampu untuk 
mencari seribu 
kebaikan?" kemudian 
terdapat seseorang dari 
orang-orang yang duduk 
bersama beliau tersebut 
yang bertanya; 
bagaimana salah seorang 
diantara kami mencari 
seribu kebaikan? Ia 
berkata: "Salah seorang 
diantara kalian bertasbih 
sebanyak seratus kali 
tasbih, maka tercatat 
baginya seribu kebaikan, 
dan terhapus darinya 
seribu keburukan." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3386 


JJJjll ^j) jjc. i aljl^ll ^1 ~. -v 

jjLkjLj Jil ilLoj AjIc- 

aJ i'<7,.jr-. oAa^jj ajJaaLSI Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] dan lebih dari 
satu orang, mereka 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





. - ' » ; . j' . 


kami [Rauh bin 'Ubadah] 
dari [Hajjaj Ash 
Shawwaf] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHIL 
AZHIIM WA 
BIHAMDIHI (Maha 
Suci Allah yang Maha 
Agung, dan dengan 
memujiNya aku ada). 
Maka ditanamkan 
untuknya sebuah pohon 
kurma di Surga. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib 
shahih, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu Az 
Zubair dari Jabir. 


3387 


(Jij-o Qj^a £9lj (jJ < UjJLa 

JLa (j-i (Jla ^lluj *ul& iiil 

1 n J r - (J"'"" ' 1A * " ,,r - 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rafi'] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muammal] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHIL 
AZHIIM WA 
BIHAMDIHI (Maha 
Suci Allah yang Maha 
Agung, dan dengan 
memujiNya aku ada) 
maka ditanamkan 
untuknya pohon kurma 
di Surga." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hadits hasan gharib. 


3388 


(jia/)JI Jot (jj jj_*aj Ijjja 

qJlLa ^1 (jC. (^iui (jC. (jj 
jil J jxjj jla JJ jA (jjl jC. ^ 
Jlii (j-o Jla ilinj 4j1c 'M ^jJj-a 

(J!La ClljlS jj j <1 Clljic- 
IjlA ^ LM_;r- jjI cjlSjajll Ajj 
^ la i a j i aa I -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Abdurrahman Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Muharibi] dari [Malik 
bin Anas] dari [Sumayy] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHI 
WA BIHAMDIHI 
(Maha Suci Allah, dan 
dengan memujiNya aku 
ada).sebanyak seratus 
kali maka diampuni 
dosa-dosanya walaupun 
seperti buih laut." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3389 


1 jj W ^ . a if. ^jj t a , i 1 jj *w 
jj ojLaC. jc. (J il jj jxa ^ 
JJ^ Lh 1 ^ jj CS^ (j^ 

^glla J >ujJ tjlllla Ait iiil 
(jl jj-all ^ (jtujaj (jLuillI cs lc. 

^ la i a j i aa t^JJJa IjA ^ ^ njr- 

J ; 
1_UJC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Isa] telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari ['Umarah 
bin Al Qa'qa'] dari [Abu 
Zur'ah bin Amr bin 
Jarir] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Dua kalimat 
yang ringan di lisan, dan 
berat dalam timbangan 
serta dicintai Allah yang 
Maha Pengasih, yaitu; 
SUBHAANALLAAHI 
WA BIHAMDIHI, 
SUBHAANALLAAHIL 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



'AZHIIM (Maha Suci 
Allah dan dengan 
memujiNya aku ada, 
Maha Suci Allah yang 
Maha Agung).abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. 



3390 



qJLLa j^jI (jC. ^ <&.m (jC. t^llljo 
^lll (jlo JJ jA ^1 (jC. 

£jla (j-o (Jla alia J ^jii-a 

<J <J 4jj2i V i'iLj ill VI aLSj V 

^jjiC- (Jac. AJ (jl^ a^)-<i 4j]La 

<1 (jl^j aIjjj 4jLo AJic. dlla a j 
^A 

(J ' «a3l j Ail ClsU ^aJj nirtj (^jj^ 
(j-o jj£I (JxC Akl VI 4j iLk l^-a 
Ls lLa ^Ji!l (jc- AUujVI IAjjjSIa 
(Jll (j-o (JlS <j1c- iiil 

4jLo oAa^Jj jIll (jL^Jj^ 

jj£I C±i\SL (jl j aljUaa ijjjaa 
Iaa unr. jji (Jla j*-;^ Ajj (j« 
^ la i a ^j i oa UJAa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Sumayy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH, 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMIITU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, serta 
mematikan, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu) dalam sehari 
sebanyak seratus kali, 
maka baginya seperti 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^JLLa ^) jjj (Jijjoi (jt jLiaJJI 
AjIc iill ^j-lj-a ^ ; ill (jc'ojjjA 

Jll ^Li_) 

A-oUall ^jJ dlLj jLl %ja AjLo 

Jll kl V! <j Li/t^ilL 

^ la i a (j i aa t^Jj^a IjA ^ \ njr- 



memerdekakan sepuluh 
budak, dan tercatat 
baginya seratus kebaikan 
serta dihapuskan darinya 
seratus kesalahahan, dan 
ia terjaga dari syetan 
pada hari tersebut hingga 
sore, tidak ada orang 
membawa sesuatu yang 
lebih baik daripada apa 
yang ia bawa kecuali 
seseorang yang 
melakukan hal tersebut 
lebih bayak." Dan 
dengan sanad ini 
diriwayatkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau berkata; 
"Barang siapa yang 
mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHI 
WA BIHAMDIHI 
(Maha Suci Allah, dan 
dengan memujiNya aku 
ada) seratus kali maka 
dihapus dosa-dosanya 
walaupun lebih banyak 
daripada buih lautan." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3391 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Al Mukhtar] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[Sumayy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barang siapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







yang pada pagi dan sore 
hari mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHI 
WA BIHAMDIHI 
(Maha Suci Allah, dan 
dengan memujiNya aku 
ada) seratus kali maka 
tidak ada orang yang 
datang pada Hari Kiamat 
yang membawa sesuatu 
yang lebih baik dari apa 
yang ia bawa kecuali 
orang yang 
mengucapkan seperti 
apa yang ia ucapkan atau 
lebih banyak lagi 
darinya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. 


3392 


jj-oj <jLo <U ' " IJjS 1 juir. IjJli 
51 j (^ij lill <"<;"< 4jLo LgJlJ 
^it auI jSt'ilji! (j-aj auI oil j 

it ; 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Daud bin Az 
Zibriqan] dari [Mathar 
Al Warraq] dari [NafY] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda pada 
suatu hari kepada para 
sahabatnya: 
"Ucapkanlah; 
SUBHAANALLAAHI 
WA BIHAMDIHI 
(Maha Suci Allah, dan 
dengan memujiNya) 
seratus kali, barang siapa 
yang mengucapkannya 
satu kali maka dicatat 
baginya sepuluh kali dan 
barang siapa yang 
mengucapkannya 
sepuluh kali maka 
dicatat baginya seratus 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kali, dan barang siapa 
yang mengucapkannya 
seratus kali maka dicatat 
baginya seribu kali, dan 
barang siapa yang 
menambah maka Allah 
menambahnya dan 
barang siapa yang 
memohon ampunan 
kepada Allah maka 
Allah akan 

mengampuninya." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. 



3393 



(Jlalla oik (jc- AjjI (jc- ' . uii uj 

^LiuJ j^a 

o^a 4jLa qL^. (j-a^ U cs-^^W 
AjLoj oliaJLj AjLa iil (j-oj 
4jLa (^g-ic- tj-a^. (j-a^ U is >: ''^ 

AjLa illl (J1a (j-aj Sj_)c- 4jLa 

(jlS ^ l w lL 4jLaj 'oljaJL 
(Jjxaui) J j jj^i 4ia j 3jLa (JjjC ^ 
AjLaj ol^ilL AjLa auI jj£ (j-"J 

(Jll (ji V] 4J ^jjl LLa JJ^b 

jj| (JlaJli La ^jic. 51 j j! La 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Wazir 
Al Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Sufyan Al 
Himyari] dari [Adh 
Dhahhak bin Humrah] 
dari [ Amr bin Syu'aib] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang bertasbih kepada 
Allah sebanyak seratus 
kali pada pagi hari dan 
seratus kali pada sore 
hari maka ia seperti 
orang yang membawa 
seratus kuda di jalan 
Allah, atau orang yang 
berperang seratus 
peperangan. Dan barang 
siapa yang bertahlil 
kepada Allah sebanyak 
seratus kali pada pagi 
hari dan seratus kali 
pada sore hari maka ia 
seperti orang yang 
memerdekakan budak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari anak Isma'il, dan 
barang siapa yang 
bertakbir kepada Allah 
sebayak seratus kali 
pada pagi hari dan 
seratus kali pada sore 
hari maka tidak ada 
orang pada hari itu yang 
membawa lebih banyak 
daripada apa yang ia 
bawa kecuali orang yang 
mengucapkan seperti itu 
atau lebih banyak lagi 
dari apa yang ia 
ucapkan.." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 


3394 


\-v»\! 1ji.iV! (jl jw,.-v\l I'u^i 

je (jj (_gjaj Ijlla. 

^jl jc. ^JLLa (jj (jLi^JI 

A^Aluil l_sll (j« (jLiaSl (jLLiaij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Aswad Al 'Ijli Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Al Hasan bin 
Shalih] dari [Abu Bisyr] 
dari [Az Zuhri], ia 
berkata; satu tasbih pada 
Bulan Ramadhan lebih 
baik daripada seribu 
tasbih ada waktu 
selainnya. 


3395 


dliill 1 Ij ^ liM-UJ (jj 4 J Ijfl 1 Ij *W 

(JjulJ jajjljlll ^xlAJ jC At)! ^JC- 

ill! VI <J) V (jl i^Iil Jll (ji 

111 j V j Aj^LLa Ikjj lAiLa 
dllji j uir. Akl 1 Aj (jfLj alj 

i_kll tlill (jixjjl aJ Itil (1 "< 

lii (j-o V] AijaJ V s-yj^ 

(jjiil Sjji jj JjlaJI j <^j]l 

j5Li-G j& (J U„A,uil (jj 1 .0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari [Al 
Khalil bin Murrah] dari 
[Azhar bin Abdullah] 
dari [Tamim Ad Dari] 
dari Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bahwa beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang mengucapkan; 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKALAHU 
ILAAHAN 
WAAHIDAN 
SHAMADAN LAM 
YATTAKHIDZ 
S H A AHIB AT AN WA 
LAM YAKUN LAHU 
KUFUWAN AHAD 
(aku bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah semata tidak ada 
sekutu bagiNya, Tuhan 
yang Esa, Tempat 
bergantung, tidak 
beristeri serta tidak 
beranak, dan tidak ada 
yang serupa denganNya) 
sebanyak sepuluh kali 
maka Allah mencatat 
baginya empat puluh 
juta kebaikan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. Dan Al 
Khalil bin Murrah 
bukanlah orang yang 
kuat menurut ulama 
hadits. Muhammad bin 
Isma'il mengatakan; ia 
adalah orang yang 
haditsnya mungkar. 


3396 


lli la jj . ^jj jja i a] 111 la 

^jj jjc. gjc. (jj (jik^ll ^JO 
AjIc Alii ^lla <&l J JJJJJ (J'wP 
oili-a JJ^ ^ji (JUi (j-a (313 ^liuj 
jji 4jla.j (jlj 3* J 

«aJ JuaJI Mill AJ <J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ma'bad] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Amr Ar 
Raqqi] dari [Zaid bin 
Abu Unaisah] dari 
[Syahr bin Hausyab] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



.'"if*. 4J < ' IAJj djl^ia uj& 
L>? jw>^ ts? ^""J^ U^J 

» ; 1. - if-. 

^ la i a 



[Abdurrahman bin 
Ghanm] dari [Abu Dzar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
setelah shalat Subuh 
dengan menyilangkan 
kedua kakinya ia 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH, 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMHTU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, serta 
mematikan, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu) sepuluh kali, 
maka tercatat baginya 
sepuluh kebaikan dan 
terhapus darinya sepuluh 
kesalahan serta diangkat 
baginya sepuluh derajat, 
dan pada hari itu ia 
berada dalam 
perlindungan dari segala 
yang tidak disukai, serta 
terjaga dari syetan, dna 
tidak layak ada dosa 
yang menjumpainya 
pada hari itu kecuali 
syirik kepada Allah." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib shahih. 



3397 



(jc (Jja-a (jJ lillLo (jc ' ■ itja 
(jc , - alinVI oAj^)j (jJ AlC 
<j!c Sill ^U^l ^jll! ^flniul <Ujl 
(JjSj jAj jC-Aj -^?0 alulj 

auI dul iltl a$ uil ,_ju iMlul 

(JjSj aJj a!jJ ajj At aj 

sAij ^ maj j Jlaa Jll a=J 

(cill alacVI A-»1uIj ail Ji Al! 

(jj JJA_>^ 4jJ^>^ AjJ (Jlajlaci 
LjlaS (jjlmj A*J AjjULi 



(jc (_g^ i ^Jl 



-uA*. 



(jUiuJ 4j jSj j (JUS (Jji-a 
(Jll lillLo (jc JJ la 3 ^jjjlll 

ljjjc (jj-c^ < uii IA4 (^ i n if. 

(jc tluAaJI IjlA liljjAlii iSj'j'j 

CP '^.'Jt $ CP i3^*J iff 

[jaJLul jjl oAif Lai] j AjjI 
Jji-o (jj liULii (jc ^jIAa^JI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Muhammad bin Imran 
Ats Tsa'labi Al Kufi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Hubab] dari [Malik bin 
Mighwal] dari [Abdullah 
bin Buraidah Al Aslami] 
dari [ayahnya], ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendengar orang yang 
berdoa dengan 
mengatakan; 
ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKA BIANNII 
ASYHADU ANNAKA 
ANTALLAAHU LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA, Al AHADUSH 
SHAMAD, ALLADZII 
LAM YALID WA LAM 
YUULAD WA LAM 
YAKUN LAHU 
KUFUWAN AHAD (Ya 
Allah, aku memohon 
kepadaMu dengan 
bersaksi bahwa Engkau 
adalah Allah, tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau, Yang Maha 
Esa, Tempat bergantung, 
Yang tidak melahirkan 
dan tidak dilahirkan, dan 
tidak ada sesuatupun 
yang serupa 
denganNya). Kemudian 
beliau mengatakan: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
ada di tanganNya, 
sungguh ia telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







meminta dengan 
namaNya yang paling 
agung, yang apabila Dia 
dimintai suatu doa maka 
Dia akan mengabulkan 
dan apabila diminta 
dengannya maka Dia 
akan memberi." Zaid 
berkata; kemudian aku 
menyebutkannya kepada 
[Zuhair bin Mu'awiyah] 
beberapa tahun setelah 
itu. Kemudian ia 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Malik bin Mighawal], 
Zaid berkata; kemudian 
aku menyebutkannya 
kepada [Sufyan Ats 
Tsauri] kemudian ia 
menceritakan kepadaku 
dari [Malik]. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, dan 
[Syarik] meriwayatkan 
hadits ini dari [Abu 
Ishaq] dari [Ibnu 
Buraidah] dari 
[ayahnya], dan 
sesungguhnya Abu Ishaq 
Al Hamdani 
mengambilnya dari 
Malik bin Mighwal. 


3398 


^3LjjJ ^jJ I^joI^J 1 Vv'w 4 iii^ 1 Vv'w 

iff CP tgflJ^ Lsi^ iff CP 
AjIc alll ^jJj-a <ull J j-^j 1 'j;^ 

UT^j'j J J^ 1 fP' 

1 s\ lr^.MI r« ,1 t *" i ^ — . <— - ;K„j 

ji, 1 jtil ["I'wai i-ntr^. 
p Jli <c!ll p ^ic. dJj-aj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Risydin 
bin Sa'd] dari [Abu 
Hani v Al Khaulani] dari 
[Abu Ali Al Janbi] dari 
[Fadhalah bin Ubaid], ia 
berkata; ketika 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
duduk, tiba-tiba 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ail ( _ s iLa ^jjII Jlla ^Ijjj AjIc- 



jjIj ^jIa ^jj llaa AJujI ^jjlA 



Ujik jiill Jy jj (jj auI ^jc- 



seseorang masuk dan 
melakukan shalat dan 
berdoa; ya Allah, 
ampunilah aku dan 
rahmatilah aku. 
Kemudian beliau 
berkata: "Engkau telah 
tergesa-gesa wahai 
orang yang melakukan 
shalat. Apabila engkau 
melakukan shalat dan 
duduk maka pujilah 
Allah dengan pujian 
yang menjadi hakNya, 
dan bershalawatlah 
kepadaku, kemudian 
berdoalah kepadaNya!" 
Kemudian terdapat 
orang lain setelah itu 
yang melakukan shalat 
lalu memuji Allah, dan 
bershalawat kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Wahai orang yang 
melakukan shalat, 
berdoalah maka akan 
dikabulkan doamu!" 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan, 
dan telah diriwayatkan 
oleh [Haiwah bin 
Syuraih] dari [Abu Hani v 
Al Khaulani]. Abu Hani v 
namanya adalah Humaid 
bin Hanf, sedangkan 
Abu Ali Al Janbi 
namanya adalah Amr 
bin Malik. 



3399 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ jCAj y^-J all* J 4.UC. 
/Ljil! ^jic- (liLaJ <!i!>LLa 
j—jjil Jla3 ilia j AjIc- auI ts ii-a 
IjlA []-?<~- iliuj AjIc auI (_gli-a 

^jlLa |j] sjjil jl 41 Jlas oLtJ 

^lv';\lj A| ii^'n [Vt'ttt I<wi 
Laj ^Ail j»J ^lluj Ajlc. illl 
^ la i a ^j- 


Yazid Al Muqri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah], ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hanf Al Khaulani] 
bahwa [ Amr bin Malik 
Al Janbi] telah 
mengabarkan kepadanya 
bahwa ia mendengar 
[Fadhalah bin 'Ubaid] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendengar seseorang 
berdoa dalam shalatnya 
dan tidak mengucapkan 
shalawat kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang ini telah tergesa- 
gesa." Kemudian beliau 
memanggilnya dan 
berkata kepadanya atau 
kepada orang lain: 
"Apabila salah seorang 
diantara kalian 
melakukan shalat maka 
hendaknya ia memulai 
dengan memuji Allah 
kemudian bershalawat 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian berdoa setelah 
itu dengan doa yang ia 
kehendaki." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3400 


Jl! ( aiuij AjIc- 2jI ( _ s -L-a (^Jjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Khasyram] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abu Ziyad Al Qaddah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(Jl A^JiUj jLi^>]l (ji^jl! 

> V! tfl V ill (Jl 


dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Asma v binti Yazid] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Nama Allah 
Allah yang paling agung 
ada dalam kedua ayat 
ini, yaitu: "Dan 
Tuhanmu adalah Tuhan 
Yang Maha Esa; tidak 
ada Tuhan melainkan 
Dia Yang Maha 
Pemurah lagi Maha 
Penyayang", (QS. 
Albaqarah 163) dan 
permulaan Surat Ali 
Imran; "Alif laam miim. 
Allah, tidak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) 
melainkan Dia. Yang 
hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus 
makhluk-Nya." (QS.Ali 
Imran 1-2), Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3401 


-s.A-s.il 4 'ji** ^ji Al .Sift ivi^-s. 

^JLLa Ijj^. ^JLLa (J^^) 

Aalc- 2l1 j^i-a -ill l] jjLj (JUSJ 

■tf i»i (jl i j&\jU^% 

>— uja Ija ^ inir. JUaV 
(jj Alii lie. jjC- 1 jjSSI (JjSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi] ia adalah orang 
yang shalih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [shalih Al Muri] 
dari [Hisyam bin 
Hassan] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa' alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Berdoalah kepada Allah 
dalam keadaan yakin 
akan dikabulkan, dan 
ketahuilah bahwa Allah 
tidak mengabulkan doa 
dari hati yang lalai. " Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. Say a 
mendengar Abbas Al 
Anbari berkata; tulislah 
dari Abdullah bin 
Mu'awiyah Al Jumahi 
bahwa ia adalah orang 
yang tsiqah. 


3402 


jj <LjjULi Ujik t_y j5i lij^a 

jC. Cliujll a JA^ jC 

X j jr. jr. il ji i mi-v 

*&l J ^jl£ul3 Ajiulc- jc 

Ifrlll (JjSj alLlJ AjSo Alii (_5-l*-a 
V ^^j^i Clljljll 4ii^.lj (_£ jLaJ 

a u4L fjjiJi ^jlkli ill VI <Ji 

All A^kJI j gAJajtll jjjjiJI i_lj Atll 
IjlA ^iajc jjI (JliiiAllill <_lj 

> - " '-. - - - ' 
L Hiiui 1 11 jr. ji.i-v 1 11^ 

jjjjII jj 3 (j-o 
lie.] iiilj Viiui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Hamzah 
Az Zayyat] dari [Habib 
bin Abu Tsabit] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam seringkali 
mengucapkan doa: 
"ALLAAHUMMA 
AAFINII FII JASADII, 
WA AAFINII FII 
BASHARII, 
WAJALHUL 
WAARITSA MINNII, 
LAA ILAAHA 
ILLAAHA 
ILLALLAAHUL 
HALHMUL KARIIM, 
SUBHAANALLAAHI 
RABBIL ARSYIL 
AZHIIM, WAL 
HAMDULILLAAHI 
RABBIL AALAMIIN" 
(Ya Allah, 
selamatkanlah aku 
dalam tubuhku, ya Allah 
selamatkan aku dalam 
pandanganku, dan 
jadikan itu sebagai 
warisan dariku, tidak ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
yang Maha lembut dan 
Mulia, Maha Suci Allah 
Tuhan Pemilik 'arsy 
yang agung, dan segala 
puji bagi Allah Tuhan 
semesta alam) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, saya 
mendengar Muhammad 
berkata; Habib bin Abu 
Tsabit tidak mendengar 
dari 'Urwah bin Az 
Zubair sesuatu pun. 
Wallahu a'lam. 



3403 



^ILLij ilia j Jjlr, ill) ( _ s lLa ^ J ill 

iL j ^1 Jj3 14I Jlaa LL2LL 
djlj lilLa i^ajli (Jj*^ t — « 

Clljlj p/j-Jua liljlXJ (34^ _>?^ 
Cljij tSEjS jAUall 

* - ' % ' /■ - 

Ly^*-} I^Aj <lyj*- 

ojjjA (jC- 4j9 J^^J flj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Fathimah datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia meminta 
seorang pembantu 
kepada beliau. 
Kemudian beliau berkata 
kepadanya; ucapkan; 
RABBAS 
SAMAAWAATIS 
SAB'I WA RABBAL 
ARSYIL AZHIIM, 
RABBANAA WA 
RABBA KULLI SYAI- 
IN MUNZILAT 
TAURAATI WAL 
INJIILI WAL 
QURAAN, FAALIQAL 
HABBI WAN NAWAA, 
A'UUDZU BIKA MIN 
KULLI SYAI-IN ANTA 
AAKHIDZUN 
BINAASHIYATIHI, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ANTAL AWWALU 
FALAISA QABLAKA 
SYAIUN WA ANTAL 
AAKHIRU FALAISA 
BA'DAKA SYAIUN, 
WA ANTALZH 
ZHAAHIRU FALAISA 
FAUQAKA SYAIUN, 
WA ANTAL 
BAATHINU FALAISA 
DUUNAKA SYAIUN, 
IQDHI ANNID DAINA 
WA AGHNINII MINAL 
FAQRI!" (WahaiTuhan 
langit yang tujuh dan 
'arsy yang agung, Tuhan 
kami dan Tuhan segala 
sesuatu, Yang 
menurunkan Taurat dan 
Injil serta Al Qur'an, 
Yang menumbuhkan 
butir tumbuh-tumbuhan 
dan biji buah-buahan. 
Aku berlindung dari 
segala sesuatu, Engkau 
Yang memegang 
jambulnya, Engkau 
adalah Al Awwal tidak 
ada sesuatu sebelumMu 
dan Engkau adalah Al 
Akhir, tidak ada sesuatu 
pun setelahMu, Engkau 
adalah Azh Zhahir, tidak 
ada sesuatu pun di 
atasMu, Engkau adalah 
Al Bathin, tidak ada 
sesuatu pun di 
bawahMu, tunaikanlah 
hutangku dan 
cukupkanlah aku dari 
kefakiran) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 
Demikianlah sebagian 
para sahabat Al A'masy 
meriwayatkan dari Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



A'masy seperti ini. Dan 
sebagian mereka 
meriwayatkannya dari 
Al A'masy dari Abu 
Shalih secara mursal, 
dan tidak menyebutkan 
padanya dari Abu 
Hurairah. 



3404 



CP lP^P Cri iff CP 

(jj jjA j (jt ilijlaJI (jj All! lj& 
J^aC- (jj Atll (jC ^iaVI 
Ajic- Alii ^jii-a (3 jlaj (_jLSJlJ 

jjci ^ill (JjSj 

V frl&J ij^J ^■"^3 V ' . U3 (j^l 

^1 t'll 1 V (_>uSj (j-°^5 ^iftml 
^ftjl (JUS Jj» mifl jjjl J O^JJ^A 

^ la i a j i aa t^JAla IjA j ^Liic. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Al 
A'masy] dari [Amr bin 
Murrah] dari [Abdullah 
bin Al Harits] dari 
[Zuhair bin Al Aqmar] 
dari [Abdullah bin Amr] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
INNII A'UUDZU BIKA 
MrN Q ALB IN LAA 
YAKHSYA, WA MIN 
DU'AAIN LAA 
YUSMA' WA MIN 
NAFSIN LAA 
TASYBA' WA MIN 
'ILMIN LAA YANFA' 
WA, A'UUDZU BIKA 
MrN HAA"ULAA"IL 
ARBA' (Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari hati yang tidak 
khusyu', dari doa yang 
tidak didengar, dari jiwa 
yang tidak pernah 
merasa puas, dan dari 
ilmu yang tidak 
bermanfaat, dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari empat perkara 
tersebut). Dalam bab 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tersebut terdapat riwayat 
dari Jabir, dan Abu 
Hurairah serta Ibnu 
Mas'ud. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib dari 
jalur ini. Dari hadits 
Abdullah bin 'Ami. 



3405 



Atll C5 i-a ^jlll JlaJlI (JJj-ai. 
^fi (jAk-a^ l_j (^"J ^J 1 - 

aIui <xfui ^1 (Jli iyi ^Jjll 
^1 Uoli Jli iiliUlil jjialSi 

^ "i«lr- jIll (Jjjoij Ij Jli aa 



(j? C5^?'j l^f^J t5^^' f*^' 
l^jj ^Sj i-i-yjc. jAua. ' — u la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Syabib bin 
Syaibah] dari [Al Hasan 
Al Bashri] dari [Imran 
bin Hushain] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
ayahku: "Wahai 
Hushain, berapa tuhan 
yang engkau sembah 
dalam sehari?" Ayahku 
berkata; tujuh, enam di 
dunia dan satu di 
langit."Manakah yang 
engkau perhitungkan 
keinginanmu dan rasa 
rasa takutmu?"Ia 
berkata; Yang ada di 
langit. "Wahai Hushain, 
ketahuilah seandainya 
engkau masuk Islam aku 
akan mengajarimu dua 
kalimat yang bermanfaat 
bagimu." Imran berkata; 
tatkala Hushain telah 
masuk Islam ia berkata; 
wahai Rasulullah, 
ajarkan kepadaku dua 
kalimat yang engkau 
janjikan kepadaku! 
Kemudian beliau 
bersabda: "Katakan; 
ALLAAHUMMA 
ALHIMNII RUSYDII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







WA A'IDZNII MDSf 
SYARRI NAFSII (Ya 
Allah, ilhamkan 
kepadaku petunjukku, 
dan lindungilah aku dari 
kejahatan diriku). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. Dan telah 
diriwayatkan hadits ini 
dari Imran bin Hushain 
dan yang lainnya dari 
jalur ini. 


3406 


(jc L-a-LaJa jjl LiiAi. j«le. 

£aui! ■ " j& Li 1 jJjSilll 4it iil 
jCJLJ allaj Ajic Alii ( _ s i-a ^g-jlll 

S jc! ^i] cjUJiil 

IjsA ^ injr- jjI JlalLkjll <j1c.j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mash'ab] dari 
[ Amr bin Abu Amr 
mantan budak Al 
Muththali] dari [Anas 
bin Malik] radliallahu 
'anhu, ia sering berkata; 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa dengan 
kalimat-kalimat ini, 
yaitu; ALLAAHUMMA 
INNII A'UUDZU BIKA 
MINAL HAMMI WAL 
HAZAN, WAL AJZI 
WAL KASAL, WAL 
BUKHL, WA 
DHALA'ID DAINI WA 
GHALABATIR 
RUAAL (Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari kegelisahan dan 
kesedihan, kelemahan 
sarta kemalasan, dan 
kebakhilan serta 
beratnya hutang serta 
dikuasai orang). Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, dari 
jalur ini dari hadits Amr 
bin Abu 'Amr. 


3407 


jiiuij AjIc Alii (_5^-a (^4^1 (jUuail 
jjtl l^Ul JjSj jti (jlS 
(jliJIj jaj^Jlj (JLj£J! i21j 

' ' ' v ' „ o 

Ml - & ~ - 

^ la i a j 1 ""- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [Humaid] 
dari [Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa dengan 
mengatakan: 
"ALLAAHUMMA 
INNH A'UUDZU BIKA 
MrNAL KASALI WAL 
HARAMI WAL JUBNI 
WAL BUKHLI WA 
FITNATIL HASIIHI 
WA ADZAABIL 
QABRI (Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari kemalasan, pikun, 
sikap penakut, dan kikir, 
serta fitnah Al Masih 
(Dajjal) dan dari adzab 
kubur). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3408 


' ■ ul jjJI (jj -1 lac (jc- (ji-aC-VI 
jjmC- (jj auI ^jc- (jc- (jc- 

1 n J r - (j'""" ' M ^ A "" r " 

' ■ ul mil (jj -1 lac, (jc (ji-aC-V 

IjlA <_SJ>ill J ^ j» lSjjj 
■ iM.„\l -1 Lr-. jr-. i*n^i\l 

ajjuij (jc- t_lUll i_s^J jlaJ 
4jle Atll (_5-lj-a ."^ (jC- JJ-alj 
^^iLa Alii (3 (J^ Clllll ^luij 

t " *1 Q \~. ■ n 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Atstsam bin Ali] 
dari [Al A'masy] dari 
[Atho v bin As Saib] dari 
[ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amr] ia 
berkata; aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menghitung 
tasbih menggunakan 
tangannya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jalur ini dari hadits Al 
A'masy dari AthcT bin 
As Saib. Dan [Syu'bah] 
serta [Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Atho v bin As Saib] 
secara panjang. Dan 
dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 
Yusairah binti Yasir dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa' alaihi wa sallam 
bersabda: "Wahai para 
wanita, hitunglah 
menggunakan ruas-ruas 
jari, karena 

sesungguhnya ruas-ruas 
tersebut akan ditanya 
dan diminta untuk 
berbicara." 



3409 



CIijIj jc- llaa Qj^a i i i a jj (jj 



j ^ lillLa (jj (_>jijl jc ^jLull 
illi. Lula jo Ixia a iL^a 

(jt (jc iJlijliJI (jj 

^ ^ ^-?0 alia J 4jlc. 
Lai AJ JUS £ jill (jia jLLa ^gji. 
t2Jjj (JLLuj ' " Lai jcii ' " liS 

La (3jat C^i (JLa S^Ull 
iil ^ji-a /Ljill Jlia Lulll (J J 

V lilj] <&l jl kiul alLij Ajlcv 
'"■•'< !AaS AiJajLjJ ^ jl ^Lki 

ilu-Ia IjlA ^ unr- jj! (Jlijlill 
IJA (j-a C_1J^)C. ^ la i a i aa 
4^ j ^ic. (j-a £c j^j j *L^jj]l 

iil ,^1-3 ^ill (jt (j^l (jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sahl bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Anas bin Malik] . 
Dan telah diriwayatkan 
dari jalur yang lain: 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dari [Humaid] 
dari [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjenguk 
seseorang sangat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menderita hingga 
menjadi seperti anak 
ayam kemudian beliau 
berkata kepadanya: 
"Tidakkah engkau 
pernah berdoa? 
Tidakkah engkau pernah 
memohon keselamatan 
kepada Tuhanmu?" 
Orang tersebut berkata; 
dahulu say a pernah 
berkata; ya Allah, apa 
yang hendak Engkau 
hukum aku dengannya di 
akhirat maka 
segerakanlah untukku di 
dunia! Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Subhanallah, 
sesungguhnya engkau 
tidak akan mampu untuk 
menanggungnya, 
tidakkah engkau berdoa; 
ALLAAHUMMA 
AATINAA FID 
DUNYAA HASANAH 
WA FIL AAKHIRATI 
HASANAH, WA 
QINAA 

ADZAABANNAAR 
(Ya Allah, berilah aku di 
dunia kebaikan, dan di 
akhirat kebaikan serta 
lindungilah aku dari 
adzab Neraka). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib dari jalur ini. Dan 
telah dirwayatkan dari 
selain jalur ini dari Anas 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3410 



jl^jl! Jill ^JC. ^jj tjjj^A 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Bazzar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
'Ubadah] dari [Hisyam 
bin Hassan] dari [Al 
Hasan] mengenai ucapan 
beliau: RABBANAA 
AATINAA FID DUN- 
YAA HASANAH WA 
FIL AAKHIRATI 
HASANAH, WA 
QINAA 

ADZAABANNAAR 
(Ya Allah, berilah aku di 
dunia kebaikan, dan di 
akhirat kebaikan serta 
lindungilah aku dari 
adzab Neraka), ia 
berkata; kebaikan di 
dunia adalah ilmu dan 
ibadah, sedangkan di 
akhirat adalah Surga. 


3411 


Ja\ Ju; ^\dJJi fill! _ 

« - V , 

^ la i a (j i aa L u.^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] ia 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] ia berkata; 
saya mendengar [Abu Al 
Ahwash] menceritakan 
dari [Abdullah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa: 
"ALLAAHUMMA 
INNII AS-ALUKAL 
HUDAA WAT TUQAA 
WAL AFAAFA WAL 
GHINAA" (Ya Allah, 
aku memohon 
kepadaMu petunjuk, dan 
ketakwaan, kesucian 
diri, serta kecukupan). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



shahih. 



3412 



(jj l^aa a UAla L_ujS jjl 1 *'i ' -s 
H Li ^jj .a ^jc. (J u 
AjLijj (jj Alii lj& (jt -^-jl LajV) 

jil ill jdx. Jla /L»**<>*\) 

4a! Oiii fl&i 4i 

^jlLa Alii (3 J^J (j^J ^J^' 

jjlj jSj 13] illuj AjIc. iiil 

JJC.] jlS Jll Ait ClllaJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari 
[Muhammad bin Sa'd Al 
Anshari] dari [Abdullah 
bin Rabi'ah Ad 
Dimasyqi] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Aidzullah 
Abu Idris Al Khaulani] 
dari [Abu Ad Darda v ] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Diantara doa Daud 
adalah: 

ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKA 
HUBBAKA, WA 
HUBBA MAN 
YUHIBBUKA, WAL 
AMALALLADZII 
YUBALLIGHUNII 
HUBBAKA. 
ALLAAHUMMAJA1 
HUBBAKA AHABBA 
ILAYYA MDSf NAFSII 
WA AHLII WA MINAL 
MAAIL BAARID (Ya 
Allah, aku memohon 
kepadaMu kecintaanMu, 
dan kecintaan orang 
yang mencintaiMu, serta 
amalan yang 
meny amp aikanku 
kepada kecintaanMu. Ya 
Allah, jadikanlah 
kecintaanMu lebih aku 
cintai daripada diriku, 
keluargaku serta air 
dingin). Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj Alii ^JC- (jC (^la^all ( ■ 

J ; J , , 5 " ' . f , 

t_jj^jC- (jurs ' ■ Lj ^ IJA ^ i inf. 



wasallam apabila 
teringat Daud maka 
beliau menceritakan 
mengenainya; beliau 
berkata: "la adalah 
manusia yang paling 
banyak beribadah." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. 



3413 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu 
Ja'far Al Khathmi] dari 
[Muhammad bin Ka'b Al 
Qurazhi] dari [Abdullah 
bin Yazid Al Khathmi 
Al Anshari] dari 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bahwa beliau 
mengucapkan dalam 
doanya: 

"ALLAAHUMMARZU 
QNII HUBBAKA, WA 
HUBBA MAN 
YANFA'UNII 
HUBBUHU 'INDAKA. 
ALLAAHUMMA MAA 
RAZAQTANII 
MIMMAA UHIBBU 
FAJALHU 
QUWWATAN LII 
FIIMAA TUHIBBU. 
ALLAAHUMMA WA 
MAA ZAWAITA 
ANNII MIMMAA 
UHIBBU FAJALHU 
FARAAGHAN LII 
FIIMAA TUHIBBU (Ya 
Allah, rizkikanlah 
kepadaku kecintaanMu, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



~l» la (Jli <_J 

^ jjii ' " lis Vi I (JSjj 

U Cilia alLij 4j1c <&l / -ila 
4j JSjxjI Ijjxj i - "i«lr- auI (J jjjj 

^jxa (juiii kiL j^cc. I 

* ':. °. .1 ' I » '!. ; - ' - - 

a " f> ^ ? s - ' ^j, 0 - 



dan kecintaan orang 
yang memberiku 
manfaat kecintaannya di 
sisiMu. Ya Allah, apa 
yang Engkau rizkikan 
kepadaku diantara yang 
aku cintai maka 
jadikanlah kekuatan 
untukku melakukan apa 
yang Engkau cintai. Ya 
Allah, dan apa yang 
Engkau jauhkan dariku 
diantara apa yang aku 
cintai maka jadikahlah 
kesempatan bagiku 
untuk melakukan apa 
yang Engkau cintai). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib. Abu Ja'far Al 
Khathmi namanya 
adalah 'Umair bin Yazid 
bin Khumasyah. 



3414 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'd bin Aus] dari [Bilal 
bin Yahya Al Absi] dari 
[Syutair bin Syakal] dari 
[ayahnya yaitu Syakal 
bin Humaid] ia berkata; 
saya datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
wahai Rasulullah, 
ajarkan kepadaku 
perlindungan yang aku 
gunakan untuk 
berlindung. Syakal 
berkata; kemudian 
beliau memegang 
pundakku dan berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tf e J Tc-B 

(ja-a 111 la / g^jjl uajVI Lii-li. 
■la lu (jj JaJ (jc lillLo Ulla 

jA j la.1 la jA j AjiJl5 ^^ic <_£.ij 



"Ucapkanlah; 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI SAM'II, WA 
MIN SYARRI 
BASHARII, WA MIN 
SYARRI LISAANII, 
WA MIN SYARRI 
Q ALB II, WA MIN 
SYARRI MANIYYII 
(Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari keburukan 
telingaku, dari 
keburukan mataku, dari 
keburukan lisanku, dari 
keburukan hatiku, dan 
dari keburukan 
kemaluanku). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, dari hadits 
Sa'd bin Aus dari Bilal 
bin Yahya. 



3415 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi] 
bahwa [Aisyah] berkata; 
aku pernah tidur di 
samping Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam kemudian aku 
kehilangan beliau pada 
malam hari, kemudian 
aku meraba-raba dan 
tanganku menyentuh 
kedua telapak kaki 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



beliau sementara beliau 
sedang bersujud dan 
mengucapkan: 
"A'UUDZU 
BIRIDHAAKA MIN 
SAKHATHIKA WA 
BIMUAAFAATIKA 
MIN 'UQUUBATIK, 
LAA UHSHII 
TSANAA-AN ALAIK, 
ANTA KAMAA 
ATSNAITA ALAA 
NAFSIK" (Aku 
berlindung dengan 
keridhaanMu dari 
kemurkaanMu, dan 
dengan ampunanMu dari 
hukumanMu, aku tidak 
dapat menghitung pujian 
kepadaMu. Engkau 
sebagaimana pujian 
yang Engkau berikan 
kepada diriMu). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. Dan 
telah diriwayatkan lebih 
dari satu jalur dari 
Aisyah. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yahya bin Sa'id] 
dengan sanad ini seperti 
itu. Dan ia tambahkan 
padanya; WA 
A'UUDZU BIKA 
MINKA LAA UHSHII 
TSANAA-AN ALAA 
ALAIK (dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari siksa-Mu, aku tidak 
dapat menghitung pujian 
kepadaMu). 



3416 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(j- <3j jj&l £pi jl jail 

Ua all (j-o i2L j jC-ij JLLill 


Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zubair Al Makki] 
dari [Thawus Al 
Yamani] dari [Abdullah 
bin Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
pernah mengajari 
mereka doa ini 
sebagaimana mengajari 
mereka sebuah surat dari 
Al Qur'an, yaitu: 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
ADZAABI 
JAHANNAMA WA 
MIN ADZAABIL 
QABRI WA A'UUDZU 
BIKA MIN FITNATIL 
MASIIHID DAJJAAL. 
WA A'UUDZU BIKA 
MIN FITNATIL 
MAHYAA WAL 
MAMAAT (Ya Allah, 
aku berlindung 
kepadaMu dari adzab 
Jahannam, dan dari 
adzab kubur, dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari fitnah Al Masih 
Dajjal, dan aku 
berlindung kepadaMu 
dari fitnah kehidupan 
serta kematian). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. 


3417 


Aj-ojIc. ^jc. A-ijI ^jc. "oj^c- (jj 

afrlll '"'1 alSll jC-Jj alLlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ilic.j jjall <L±iaj jlill t_ilic.j 

(j-oj ^jiJ! <Ii9 j 

^jjl l—ljxiJIj (jj i* all (jjj 

^a^Jlj (_)L^]I ^j-a <2L j^C.1 
^ ^ n IP- ^jjl (JULo^)JLa]I j ^jLall j 



Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[ayahnya] dari [Aisyah] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam berdoa dengan 
kalimat-kalimat ini: 
"ALLAAHUMMA 
INNII A'UUDZU BIKA 
MIN FITNATIN 
NAARI WA 
ADZAABIN NAARI 
WA FITNATIL QABRI, 
WA ADZAABIL 
QABRI WA MIN 
SYARRI FITNATIL 
GHINAA WA MIN 
SYARRI FITNATIL 
FAQRI WA MIN 
SYARRI FITNATIL 
MASIIHID DAJJAAL. 
ALLA AHUMM AGHS I 
L KHATHAAYAAYA 
BIMAAITS TSALJI 
WAL BARADI WA 
ANQI Q ALB II MINAL 
KHATHAAYAA 
KAMAA ANQAITATS 
TSAUBAL ABYADHA 
MINAD DANAS, WA 
BAA'ID BAINII WA 
BAINA 

KHATHAAYAAYA, 
KAMAA BAAADTA 
BAINAL MASYRIQI 
WAL MAGHRIB. 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA 
MINAL KASALI WAL 
HARAMI WAL 
MA'TSAMI WAL 
MAGHRAM" (Ya 
Allah, aku berlindung 
kepadaMu dari fitnah 
neraka, dan adzab 
Neraka, dan fitnah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kubur, adzab kubur, 
keburukan fitnah kaya 
dan keburukan fitnah 
kemiskinan, dan 
keburukan fitnah Al 
Masih Dajjal. Ya Allah 
cucilah kesalahanku 
dengan air salju, dan 
embun. Bersihkan hatiku 
dari kesalahan- 
kesalahanku, 
sebagaimana Engkau 
bersihkan baju putih dari 
kotoran, dan jauhkan 
antara diriku dan 
kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana Engkau 
jauhkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari kemalasan dan 
pikun, dosa serta 
hutang). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3418 


jl)l (_5-lj-a <&l (J J-^J '"'■•'«'"'<"« 

~ ^ Ul 4jL9j (J^kj alL>i^ <Liic- 
IjlA ^Lnjr. jjI Jliiic-^l tjjajllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Abbad bin 
Abdullah bin Az Zubair] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
ketika hendak meninggal 
mengucapkan: 
'ALLAAHUMMAGHFI 
RLII, WARHAMNII, 
WA ALHIQNII 
BIRRAFIIQIL A'LAA" 
(Ya Allah, ampunilah 
aku, rahmatilah aku, dan 
pertemukan aku dengan 
kekasih Yang Tertinggi). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 


3419 


0 0 j g j — 57-o — j ^ 

Hi la (_£ jLLaj^l Hi la 
V Jll ( iiuij AjIc. 'A\ ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam berkata: 
"Janganlah salah seorang 
diantara kalian 
mengatakan; ya Allah, 
ampunilah aku jika 
Engkau menghendaki 
dan rahmatilah aku jika 
Engkau menghendaki. 
Namun hendaknya ia 
meneguhkan 
permintaan, karena 
sesungguhnya tidak ada 
yang dapat memaksa 
Allah." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
Hasan shahih. 


3420 


ja-a ijjJla LajVl lili-la 
(jc (- ll g l'j'i jjl (jt lillLa iS^a 

<Uj] £j£ Ijj j (3 (Jls f^'"J ^J^ 1 * - 

tliB ^'.'J (j^a. UiMl fr\ anlll (__-]) 

jjI (JlagJ jic. la jgjjsir'i i hj jij 

(jLalui 4 ainl JC.*S/I llC. Jjlj 
jj J ^JiC jC 4__i1_a3I ^jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Abdullah Al Agharr] dan 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Tuhan kita 
turun setiap malam ke 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







langit terendah ketika 
tinggal sepertiga malam 
terakhir. Allah berkata: 
"Siapakah yang berdoa 
kepadaku sehingga Aku 
kabulkan baginya, 
siapakah yang memohon 
kepadaKu hingga aku 
akan memberinya, 
siapakah yang meminta 
ampunan kepadaKu 
sehingga Aku 
mengampuninya?). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Abu Abdullah Al 
Agharr namanya adalah 
Salman. Dan dalam bab 
tersebut terdapat riwayat 
dari Ali, Abdullah bin 
Mas'ud, Abu Sa'id, 
Jubair bin Muth'im, 
Rifa'ah Al Juhani, Abu 
Ad Darda\ serta Utsman 
bin Abu Al Ash. 


3421 


lj (JjaJla ^1 (jc lajl Lu (jj 
illuj AjIc Alii ^U.-l <Ull (J JJJJ 

IjlA ^ inir- jjl (Jliilj jjSLall 

(Jjill l_ ijL (Jll Aj| alia j iil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Ats Tsaqafi Al Marwazi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [Ibnu 
Juraij] dari 
[Abdurrahman bin 
Sabith] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
ditanya; wahai 
Rasulullah, doa apakah 
yang paling di dengar? 
Beliau berkata: "Doa di 
tengah malam terakhir, 
serta setelah shalat- 
shalat wajib." Abu Isa 
berkata; hadits ini hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan telah diriwayatkan 
dari Abu Dzar serta Ibnu 
Umar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Doa di tengah 
malam terakhir lebih 
baik dan lebih 
diharapkan. ..." Atau 
seperti itu. 



3422 



dJlflj jUa aJjIII 
^jj J jitl ^ill 3ja2 
J ^jtjj J £^33 

lA'jj dfes lJ^ cs-^ Uua 

tlijAa ljiA3 '"jr. jjI (Jla 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Umar Al 
Hilali] dari [Sa'id bin 
Iyas Al Jurairi] dari 
[Abu As Salil] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
seseorang berkata; wahai 
Rasulullah, saya 
mendengar doa anda 
pada malam hari, dan 
yang sampai kepadaku 
dari doa tersebut bahwa 
anda mengucapkan: 
"ALLAAHUMMAGHFI 
RLII DZANBII WA 
WASSI' LII FII 
DAARII, WA BAARIK 
LII FIIMAA 
RAZAQTANII" (Ya 
Allah, ampunilah 
dosaku, dan luaskanlah 
tempat tinggalku, 
berkahilah aku pada 
rizki yang telah Engkau 
berikan." Beliau 
bersabda: "Apakah 
engkau melihat kalimat- 
kalimat tersebut 
meninggalkan sesuatu?" 
Abu As Salil namanya 
adalah Dhuraib bin 
Nufair, dan dipanggil 
Ibnu Nuqair. Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. 



3423 



Aill ( _ s i-a <&l (J J-^J uVj^i 

(jj^. £J13 (ji (Jla ilLij 4 lie 

til 1 i^Ai al ^gill aJ 



<ui V iiii aai 



jit VI jIjjjj i21^jc- I &a '« 

<-ojy ^ i_lL-al La <J 2jI 
Aj iill ^)ic. l n aJ (jj^. LgJll (jlj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Haiwah bin 
Syuraih] yaitu Ibnu 
Yazid Al Himshi dari 
[Baqiyyah bin Al Walid] 
dari [Muslim bin Ziyad] 
ia berkata; saya 
mendengar [Anas] 
berkata; sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
pada pagi hari 
mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
ASHBAHNAA 
NUSYHIDUKA WA 
NUSYHIDU 
HAMALATA 
ARSYIKA WA 
MALAAIKATAKA 
WA JAMIIA 
KHALQIKA 
BIANNAKALLAAHU 
LAA ILAAHA ILLAA 
ANTALLAAHU 
WAHDAKA LAA 
SYARIIKALAK, WA 
ANNA 

MUHAMMAD AN 
ABDUKA WA 
RASUULUK" (Ya 
Allah, di pagi ini kami 
meminta persaksianMu 
dan persaksian para 
Malaikat pembawa 
'arsyMu serta para 
MalaikatMu yang lain 
dan seluruh makhlukMu 
bahwa Engkau adalah 
Allah, tidak ada tuhan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang berhak disembah 
kecuali Engkau, Allah 
semata, tidak ada sekutu 
bagiMu, dan bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusanMu) 
melainkan Allah 
mengampuni dosa yang 
telah ia lakukan pada 
hari itu, dan apabila ia 
mengucapkannya ketika 
sore hari maka Allah 
mengampuni apa yang 
telah ia lakukan pada 
malam hari." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. 



3424 



(jjl (jJ is^" ^'"'^ 

jjO js. j (jj *&l SjjC. (jC 

^gja j ala ia (j-o allu^a <Liic. 

<jLkLa^ CllljC-jJI ?.Vj^-J jCAj 
La iSiui^a 0 i>a U] ajbidl ^ HI 
(j-Gj ^\ u ^.1 a ^ (j^J IjJJJ tJ^H 

j^i j i^jj^a <J 1 '» bj Li tilic.Ua 
( " *1 u , ^-1 ^ I ''If- 4j (j^$-3 La ^ Jfl il l 
ujLLajl j UcLxlujIj Lixiaj Luijl 
clljl jll ^ W7.I j 1 ' 'JJ - * I La U!ij3j 
1 Lalla (j-a ^^jic lijlj (Ji^l j lLa 
uljllc. (ji ( _ s ic U^)j-ajl j 

^L-a liioA JJ^I LjlJI (J*T~'' 
V (j-a Lulc JalLuj lialc 

jlA ^ njr. (Jlllia^jJ 



^1 (jj JL=l (jc. CLyAkll IjlA 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu Al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari ['Ubaidullah bin 
Zahr] dari [Khalid bin 
Abu Imran] bahwa [Ibnu 
Ulnar] berkata; jarang 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
berdiri dari majelis 
kecuali beliau berdoa 
dengan doa-doa ini 
untuk para sahabatnya: 
"ALLAAHUMMAQSI 
M LANAA MIN 
KHASYYATIKA MAA 
YAHUULU BIHII 
BAIN AN AA WA 
BAINA 

MAAASHIIKA, WA 
MIN THAAATIKA 
MAA 

TUBALLIGHUNAA 
BIHI JANNATAKA, 
WA MINAL YAQIINI 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



MAA TUHAWWINU 
BIHI ALAIN AA 
MUSHIIBAATID 
DUNYAA WA 
MATTI'NAA 
BIASMAAINAA WA 
ABSHAARINAA WA 
QUWWATINAA MAA 
AHYAITANAA, 
WAJALHUL 
WAARITSA MINNAA 
WAJA1 TSA V RANAA 
ALAA MAN 
ZHALAMANAA 
WANSHURNAA 
ALAA MAN 
AADAANAA, 
WALAA TAJA1 
MUSHIIBATANAA FII 
DIININAA WA LAA 
TAJALID DUNYAA 
AKBARA 

HAMMINAA WA LAA 
MABLAGHA 
TLMINAA, WA LAA 
TUSALLITH 
ALAIN AA MAN LAA 
YARHAMUNAA" (Ya 
Allah, curahkanlah 
kepada kepada kami rasa 
takut kepadaMu yang 
menghalangi kami dari 
bermaksiat kepadaMu, 
dan ketaatan kepadaMu 
yang mengantarkan 
kami kepada SurgaMu, 
dan curahkanlah 
keyakinan yang 
meringankan musibah di 
dunia. Berilah 
kenikmatan kami dengan 
pendengaran kami, 
penglihatan kami, serta 
kekuatan kami selama 
kami hidup, dan jadikan 
itu sebagai warisan dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami, dan jadikan 
pembalasan atas orang 
yang menzhalimi kami, 
dan tolonglah kami 
melawan orang-orang 
yang memusuhi kami, 
dan janganlah Engkau 
jadikan musibah kami 
pada agama kami, dan 
jangan Engkau jadikan 
dunia sebagai impian 
kami terbesar, serta 
pengetahuan kami yang 
tertinggi, serta jangan 
engkau kuasakan atas 
kami orang-orang yang 
tidak menyayangi kami). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib. Dan sebagian 
ahli hadits meriwayatkan 
hadits ini dari [Khalid 
bin Abu Imran] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar]. 


3425 


jll 11 ^- jjjll (jl air- Ijlla ^xi-alc. 
S^j^j ^1 ^jj i dJa 1 * la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman 
Asysyahham] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Abu Bakrah] ia 
berkata; [ayahku] 
mendengarku 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA 
MINAL HAMMI WAL 
HAZAN WAL KASAL, 
WA ADZAABIL 
QABR (Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari kegelisahan serta 
kesedihan, kemalasan 
dan adzab kubur). Beliau 
mengatakan; wahai 
anakku, dari siapakah 
engkau mendengar hal 
ini? Aku katakan; aku 
mendengarmu 
mengucapkannya. Ia 
berkata; tetaplah 
mengucapkannya, 
karena sesungguhnya 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
mengucapkannya. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. 


3426 


z ~ a ; j , — — » — — ^ 

Ujjil ^^ii. (jj ^^ic 111 la 

tlljLkll (jC (j-^ ■ al ^1 (jt Jilj 

Jlllla Ait 2jI ^ ^ic. ^jc. 

AjIc iil ^jii-a <&l J JJ^J J 

' - ilS jlj auI jit 
^kiil £Jill ill V] aJI ^ £jl tJll 
<JI V fj^ll fjJl'iil VI aJJ V 

i_lj Alii [jiaaj " iill V) 
,J Jli 4iS V] lilljl <JL»J <JjS (Jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Khasyram] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Al Husain 
bin Waqid] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Maukah aku 
ajarkan kepadamu 
beberapa kalimat, 
apabila engkau 
mengucapkannya maka 
Allah akan 
mengampunimu, dan 
apabila engkau telah 
diampuni." Beliau 
mengatakan: 
"Ucapkanlah; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHUL 
ALIYYUL AZHIIMI 
LAA ILAAHA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ILLALLAAHUL 
KARIIM, LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
SUBHAANLLAAHI 
RABBIL ARSYIL 
AZHIIM (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
Yang Maha Tinggi dan 
Maha Agung, tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
Yang Maha Maha 
Lembut dan Mulia. 
Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, Maha Suci Allah 
Tuhan semesta 'arsy 
yang agung). Ali bin 
Khasyram berkata; dan 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ali bin Al 
Husain bin Waqid] dari 
[ayahnya] dengan seperti 
itu kecuali beliau pada 
akhirnya mengucapkan: 
"Al HAMDULILLAAHI 
RABBIL AALAMIIN" 
(Segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alam). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, dari hadits 
Abu Ishaq dari Al Harits 
dari Ali. 


3427 


^jj Iaa .a ^aJA 1 (jc J^"* i n] 
JUlli H lji (jc- AjjI (jt H In 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj Iaa .a (Jlii i (jj Ida .a 
Laa ^ (jj (jc. ( ' a i " jj 

<ja ^L] j *it Li (jc. 2suji (jj 

IjA A^l j jjc <_SjJ (jc 
(ja i a] (jj (jJijjJ (jc ClyAiJI 
H Li (jj ^ (jj ^jaI^jjI (jc. 
(jc 4j3 Ij^pjy jLlj It id (jc 

(jj jsjaI^jJ (jc Ijllaa (_ja i "j 
(jjl 3^ *° 

It in (jc. (jc ' a i a_aJ 
jSj Ujj (3^1 (jJ t>ajjJ 
f\ IaJJj (jc ClyAiJI IjlA ^ 



Abu Ishaq] dari [Ibrahim 
bin Muhammad bin 
Sa'd] dari [ayahnya] dari 
[Sa'd] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Doa Dzun 
Nuun (Nabi Yunus) 
ketika ia berdoa dalam 
perut ikan paus adalah; 
LAA ILAAHA ILLAA 
ANTA SUBHAANAKA 
INNII KUNTU 
MrNAZH 

ZHAALIMIIN (Tidak 
ada tuhan yang berhak 
disembah kecuali 
Engkau, Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya 
aku adalah termasuk 
diantara orang-orang 
yang berbuat aniaya). 
Sesungguhnya tidaklah 
seorang muslim berdoa 
dengannya dalam suatu 
masalah melainkan 
Allah kabulkan 
baginya." [Muhammad 
bin Yahya] berkata; 
berkata [Muhammad bin 
Yusuf] suatu kali dari 
[Ibrahim bin 
Muhammad bin Sa'd] 
dari [Sa'd] dan ia tidak 
menyebutkan padanya 
dari ayahnya. Dan hadits 
ini telah diriwayatkan 
lebih dari satu orang dari 
[Yunus bin Abu Ishaq] 
dari [Ibrahim bin 
Muhammad bin Sa'd] 
dari [Sa'd] dan mereka 
tidak menyebutkan 
padanya dari ayahnya. 
Dan sebagian mereka 
yaitu [Abu Ahmad Az 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Zubairi] telah 
meriwayatkan dari 
[Yunus bin Abu Ishaq] 
lalu mereka berkata dari 
[Ibrahim bin 
Muhammad bin Sa'ad] 
seperti riwayat Ibnu 
Yusuf dari [ayahnya] 
dari [Sa'ad]. dan 
terkadang Yunus bin 
Abu Ishaq menyebutkan 
dalam hadits ini dari 
ayahnya, dan terkadang 
tidak menyebutkannya. 


3428 


(_£jj-aJI jLLk (jj ■ a i a jj Ijlla 
(jc- (jc ( _ s ic < ^l ^jc UiiAi. 
^j] (jc ^ilj ^1 (jc S51j3 
/LjjII (ji^jc Aill ^jJaj ojjjA 
Jl (jl (Jll ^iui^ 4jIc Atll ^jii-a 
jjt AjLo 1 ^IdI (j 1* t n'lj AjtLij 
JlaAiaJI (3=>.5 ULLakj (ji -l=Jj 
(jc ( _ s lcVI ^JC Ujikj ' LLl jj 
(jj aa .a (jc (j^ 1 aa (jj ^UcA 

AjIc iil ^jii-a ^g-JjJI (jC 4jc 
IjlA ^ ljijC jjl (Jli ^JilaJ 
jj ^3 j ^ la 1 a j 1 aa L )J.^a 

allaj AjIc Alii C5 -lj-a (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Hammad Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
A'la] dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Rafi'] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh 
sembilan nama, seratus 
kurang satu. Barang 
siapa yang menghapal, 
mengamalkan, 
membenarkan, dan 
menjaganya akan masuk 
Surga." [Yusuf] berkata; 
dan telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
A'la] dari [Hisyam bin 
Hassan] dari 
[Muhammad bin Sirirn] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 
Abu Isa berkata; hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ini adalah hadits hasan 
shahih. Dan telah 
diriwayatkan tidak 
hanya dari satu jalur dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3429 



UJ.la ^luii /o ^Ijll UAla ^JLLa 
^1 (jc. o jia. ^1 (jj ( ■ U» i * 

illl ^jij-a <Ui! J JJ-aj (Jlalll OJJJA 
A i I >u JlsiJ <>1) (jl allnj AjIc- 

lya°jAl\ a^LjJI (JJ j^all lillall 
j;<iMI jljiJI jjjill (j^j^JJI 

(j^aaUJI -kj^Ull (jiajUill illill 
^jantll (Jiill J*ill jiljJI 

jjiill i^Iaitil ftjl^ll JJ.'^ ^ 

LtoJi 

^j^aJI ^uiljll ' ■ ua all ■ ■ '/"j^ 
W djetjll Ija all i jijll 
^Jjll (J^ill ^ Jl ^jSl &J| 
■la all ^g.l'iall 0 , ^i'. all 
a jjall /L^ll ClliaJJI (jja all 
AoLall ivljll ialall i>ljll 
^k^all i^iall j mall jjlall 

jaiIji jivi ^JjVi 

4jIjS11 j^ll Jliikll ^lljll 

^ikSi iljjijii i£lili 
Liiii e ijsyij j- 1 

^jLall ^^jaJill ^jaJI £«liJI 
jollll Jjlll £3Ull jlLall 

ilAjll tijjljll <jaUll 
llu-la IjlA unr. jjl J13jjjUI 
(jc A^l j jjc 4j lilla t_yjc. 
VI Aijaj Vj ?JLLa (^jj (jljiLa 
^JLLa ^jj ^jl ^jiLa I ^JJ ^ ^j-o 
Jjjj CLyA=JI (JaI Ait <ii jAj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub Al Jurajani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Shafwan 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib bin Abu 
Hamzah] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
ta'ala memiliki sembilan 
puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu. 
Barang siapa yang hafal, 
mengamalkan dan 
membenarkannya akan 
masuk Surga. Yaitu; 
Allah yang tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Dia Ar 
Rahman, Ar Rahim, Al 
Malik, Al Quddus, As 
Salamu, Al Mukmin, Al 
Muhaiminu, Al Aziz, Al 
Jabbar, Al Mutakabbir, 
Al Khaliq, Al Bari-u, Al 
Mushawwiru, Al 
Ghaffaru, Al Qahhar, Al 
Wahhab, Ar Razzaq, Al 
Fattah, Al Alim, Al 
Qabidh, Al Basith, Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Khafidh, Al Mu'iz, Al 
Mudzill, As Sami', Al 
Bashir, Al Hakam, Al 
Adlu, Al Lathif, Al 
Khabir, Al Halim, Al 
Azhim, Al Qhafur, Asy 
Syakur, Al Aliyyu, Al 
Kabir, Al Hafizh, Al 
Muqitu, Al Hasib, Al 
Jalil, Al Karim, Ar 



Raqib, Al Mujib, Al 
Wasi', Al Hakim, Al 
Wadud, Al Majid, Al 
Ba'its, Asy Syahid, Al 
Haqqu, Al Wakil, Al 
Qawiyyu, Al Matin, Al 
Waliyyu, Al Hamid, Al 
Muhshi, Al MubdT, Al 
Mu'id, Al Muhyi, Al 
Mumit, Al Hayyu, Al 
Qayyum, Al Wajid, Al 
Majid, Al Wahid, Ash 
Shamad, Al Qadir, Al 
Muqtadir, Al 
Muqaddim, Al 
Muakhkhir, Al Awwalu, 
Al Akhir, Azh Zhahir, 
Al Bathin, Al Wali, Al 
Muta' Ali, Al Barru, At 
Tawwab, Al 
Muntaqimu, Al 
Qafuwwu, Ar Rauf, 
Malikul Mulk, Dzul 
Jalal wal Ikram, Al 
Muqsith, Al Jami', Al 
Ghani, Al Mani', Adh 
Dharr, An Nafi', Al 
Hadi, Al Badi', Al Baqi, 
Al Warits, Ar Rasyid, 
Ash Shabur." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. Telah 
menceritakan kepada 
kami dengan hadits 
tersebut lebih dari satu 
orang dari Shafwan bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Shalih dan kami tidak 
mengetahuinya kecauli 
dari hadits Shafwan bin 
Shalih, dan ia adalah 
orang yang tsiqah 
menurut ahli hadits. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan lebih dari 
satu jalur dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan kami 
tidak mengetahui 
kebanyakan riwayat- 
riwayat tersebut 
memiliki sanad yang 
shahih yang 
menyebutkan nama- 
nama kecuali hadits ini. 
Dan Adam bin Abu Iyas 
telah meriwayatkan 
hadits ini dengan sanad 
selain ini dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan padanya 
ia menyebutkan nama- 
nama tersebut, dan 
tidakk memiliki sanad 
yang shahih. 


3430 


(jULya Ijlla jic. ^1 (jjl Ijlla 
£j31! (jeSjjijA ^Jl jje £ s J^' 

all jl (JlJ ^luij AjIc- Alii ^^L-a 
1 a! , 1 1 ^ml j^ud j 4 * ml 
(jjylj ^iajf- jjl ll 

j 'i - - - '*,''% - .'> - 
o! jj ^ la i a j i t- jA j 

il jji i ^jr. jjliill jil 
j£jj jLlj Jujll ^1 (jC OjJa^. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
memiliki sembilan puluh 
sembilan nama. Barang 
siapa yang hafal, 
mengamalkan dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







membenarkan, dan 
menjaganya akan masuk 
Surga." Abu Isa berkata; 
dan pada hadits ini tidak 
ada penyebutkan nama, 
dan hadits tersebut 
adalah hadits hasan 
shahih. Diriwayatkan 
oleh [Abu Al Yaman] 
dari [Syu'aib bin Abu 
Hamzah] dari [Abu Az 
Zinad] dan ia tidak 
menyebutkan padanya 
nama-nama tersebut. 


3431 


Lii la i—SjSxj (jj jLjA I^>jI IjjAk 

r 1 lac (jl 4 aalc. (jjl Jj-a 

Aill ^jii-a «&l J J^J (J^^S 'J^J* 

A\ J JJ-aj Ij ' - >SS 1 J*JJ^ Ai=JI 
■laj LiLttSI (Jla AjiJI (_paljj Laj 

(Jla <&l (J j-^O ^ '"'^ 

V] <ll <<& l*aitj <&l jl^;'" 
IjlA ^ unr- jjI Jlijjil iillj aftl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
bahwa [Humaid Al 
Makki] mantan budak 
Ibnu Alqamah telah 
menceritakan kepadanya 
bahwa [Atho v bin Abu 
Rabah] telah 
menceritakan kepadanya 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
'Apabila kalian 
melewati taman Surga, 
maka merumputlah ! " 
Aku katakan; apakah 
taman Surga itu wahai 
Rasulullah? Beliau 
mengatakan: "Masjid- 
masjid." Aku katakan; 
dan apakah rumputnya 
wahai Rasulullah? 
Beliau mengtakan: 
"SUBHAANALLAAHI 
WAL 

HAMDULILLAAHI 
WA LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







WALLAAHU AKBAR" 
(Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah selain 
Allah, dan Allah Maha 
Besar). Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib. 


3432 


j i -jf^ . ( ' , - ' ' 
JjjUJI Clljlj (jj i' ^. ^ Liiii. (JlJ 

lilJU (jj (jjijl (jc. (^jjii. 

auI (J ^wjj (jlguc au! ^ i laj 

1 j] (Jll jiiLlj "Lllc. 2jl ( _ s ila 

(j-o I^A (j-a C_1J^)C. (jlaa 

jr. L*ltll l"°tl1-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Abdush 
Shamad bin Abdul 
Warits] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tsabit 
Al Bunani] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
'Apabila kalian 
melewati taman Surga, 
maka perbanyaklah 
dzikir!" Aku katakan; 
apakah taman Surga itu 
wahai Rasulullah? 
Beliau mengatakan: 
"Kelompok-kelompok 
dzikir." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib dari jalur 
ini, dari hadits Tsabit 
dari Anas. 


3433 


Ljlla i_ijitou (jj ^LiA I^jjI Hj la 
(jj jULk IjjA^. a I a1 C. (jj j^)JftC 
(jj J-aC. (jC Clljlj jC. 4 a] l n 
jC- ^Jftlwj AJal (jC- 4 ittL >i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Amr bin Ashim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



1^1 i21lic ^ill (jja-^lj 



A aim jjl J. '-■'■vl Ijala I jji. l^ia 
Jill Ait (Jjjt^lj 4j]J U)j 



AloV! AjC- (jj AjC- A ami 



bin Salamah] dari 
[Tsabit] dari [Umar bin 
Abu Salamah] dari 
[ibunya yaitu Ummu 
Salamah] dari [Abu 
Salamah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian 
tertimpa musibah 
hendaknya ia 
mengucapkan; INNAA 
LILLAAHI WA INNAA 
ILAIHI RAAJI'UUN, 
ALLAAHUMMA 
'INDAKA IHTASABTU 
MUSHIIBATII, 
FA7URNII FIIHAA 
WA ABDILNII 
MrNHAA KHAIRAN 
(Sesungguhnya kami 
adalah milik Allah, dan 
kami kepadaNya akan 
kembali. Ya Allah, aku 
mengharapkan pahala 
musibahku di sisiMu 
maka berilah aku pahala 
padanya dan gantilah 
untukku yang lebih baik 
darinya!). kemudian 
tatkala Abu Salamah 
akan meninggal ia 
berdoa; ya Allah, 
gantikanlah di dalam 
keluargaku orang yang 
lebih baik dariku. 
Kemudian tatkala Abu 
Salamah meninggal 
maka Ummu Salamah 
berdoa: INNAA 
LILLAAHI WA INNAA 
ILAIHI RAAJI'UUN, 
'INDALLAAHI 
IHTASABTU 
MUSHIIBATII, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







FA7URNII FIIHAA 
WA ABDILNII 
MINHAA KHAIRAN 
(Sesungguhnya kami 
adalah milik Allah, di 
sisi Allah aku 
mengharapkan pahala 
musibahku maka berilah 
aku pahala padanya dan 
gantilah untukku yang 
lebih baik darinya!). 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib dari jalur ini. Dan 
telah diriwayatkan hadits 
ini dari selain jalur ini 
dari Ummu Salamah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abu Salamah 
namanya adalah 
Abdullah bin Abdul 
Asad. 


3434 


Alii J JJ^J ^ tl^S ^'"J 

iv. « S',»i;li r-,,uM i\u jri 

* - i - \<' - A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Isa] telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Wardan] dari [Anas bin 
Malik] bahwa seorang 
laki-laki datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
wahai Rasulullah, doa 
apakah yang lebih baik? 
Beliau bersabda: 
"Mintalah kepada 
kesalamatan serta 
ampunan kepada 
Tuhanmu di dunia dan 
akhirat!" kemudian ia 
datang pada hari kedua 
dan berkata; wahai 
Rasulullah, doa apakah 
yang lebih baik? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Kemudian beliau 
menjawab seperti itu. 
Kemudian ia datang 
kepada beliau pada hari 
ketiga dan beliau 
menjawab seperti itu dan 
berkata: "Apabila 
engkau diberi 
keselamatan di dunia 
dan diberi kesalamatan 
di akhirat maka sungguh 
engkau telah beruntung." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib dari jalur ini. 
Sesungguhnya kami 
mengetahuinya dari 
hadits Salamah bin 
Wardan. 


3435 


Lb^a 4jjj3 LiL^a 

(jc o3jjj (jj (jc- (jltaJI 

Al J j' "j 1'' i"iK"!tlS 2 , : ;.Mi-. 

[*n.\i \-(\ '..«-. j,l £]lai'«-. 
^ la i a (j^a. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman Adh Dhuba'i] 
dari [Kahmas bin Al 
Hasan] dari [Abdullah 
bin Buraidah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
wahai Rasulullah, 
apabila aku mengetahui 
malam apakah lailatul 
qadr, maka apakah yang 
aku ucapkan padanya? 
Beliau mengatakan: 
"Ucapkan; 
ALLAAHUMMA 
INNAKA AFUWWUN 
KARIIMUN 
TUHIBBUL 'AFWA 
FA'FU ANNII (Ya 
Allah, sesungguhnya 
Engkau Maha Pemberi 
ampunan dan Maha 
Pemurah, Engkau 
senang memberikan 
ampunan, maka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ampunilah aku). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3436 


a ' ; 10 Lil la £-i-u> (jj Aia.1 Lli la 
(jc clijLaJI (jj Alii lie, (jc 
i&l <llLil uI2j ^ 'lair, Atil (J jjjj 

iiil AJlLii ljj2i ^ "i«lr- auI (J 
Uiill (J <jaUJI ill ci" 

CLu^a IjlA ( _ s -kjyc- jjl (Jlloji-Vlj 
j . r'* ijli \l j , A| i ,<-. j i T ^. 

AjC. (jj (jjAjill (j« ^iui .13 L>3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abidah bin 
Humaid] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
dari [Al Abbas bin 
Abdul Muththalib] ia 
berkata; aku katakan; 
wahai Rasulullah, 
ajarkan kepadaku 
sesuatu yang aku minta 
kepada Allah 'azza 
wajalla! Beliau 
mengatakan: "Mintalah 
keselamatan kepada 
Allah." Kemudian aku 
diam beberapa hari, 
kemudian aku datang 
mengatakan; wahai 
Rasulullah, ajarkan 
kepadaku sesuatu yang 
aku minta kepada Allah! 
Kemudian beliau berkata 
kepadaku: "Wahai 
Abbas, wahai paman 
Rasulullah, mintalah 
keselamatan kepada 
Allah di dunia dan di 
akhirat!" 


3437 


jSlI jlijJ (jj ^Lall liiia. 

jfill jj. ai< (jj . al 1 * la 

(jc jij gjl 
jic (jjl (jc ^au (jc Aasc (jj 
AjIc ill ^jii-a il J jjjj (JlaJla 

AjI] t- La 1 Ujjjj ill (Jlul Li alLlJ 

jj| (JLwjaUJI jLLij jl (j-o 

ji-* jU In-. I'liN-i \l iij»", 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Manshur 
Al Kufi] dari [Isma'il] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Bakr Al Mulaiki] 
dari [Musa bin TJqbah] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Tidak ada 
permintaan yang lebih 
Allah cintai seperti 
halnya jika Dia mintai 
keselamatan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abdurrahman 
bin Abu Bakr Al 
Mulaiki. 


3438 


lie, jjl auI Ajc- (jj (Jaj j 

4 ?n 'lie, (jc- Afula ^1 (jjl (jc 
^jjll (jlajAlall j5Lj ^1 (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Umr 
bin Abu Al Wazir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zanfal bin 
Abdullah Abu Abdullah] 
dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Aisyah] 
dari [Abu Bakr Ash 
Shiddiq] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
menghendaki suatu 
perkara beliau 
mengucapkan: "Ya 
Allah, pilihkan 
untukku!" Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Zanfal, dan ia 
adalah orang yang dha'if 
menurut ahli hadits, dan 
ia dipanggil Zanfal bin 
Abdullah la 'Arafi. Ia 
tinggal di Arafah, dan 
memonopoli hadits ini 
dan ia tidak diikuti 
dalam hal tersebut. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3439 



Al j (jl (_jJ^J UJAa jUaill Al jj 
4jAk ^iLui IjI (jl <CiAk ^kjji (jj 
JlaJll £ jiiVl ^IJU ^1 (jc 
alLlj Ajlc. AUl (^Ha *&l (J JJJJ 
Ail Aa^JI j (jLajVI la uj c-^ 1 -* 3 ^1 
laajlj Alii (jl a li a j (jl jj-all 5Uii 
Clll jauill (jjj li jl (j^Uij AU 

<a,iLa]lj ^jj o^lLallj c^j^l j 

(jl^)i]|j p\ liJa jjjb^ll j (jl-A^)J 

ji£j (j^iiii li^it jl iiu 111 

(JllljijJi jl 1 « i"a 4 laaj 
(jj^ii. ' - 1J la Iaa ^ njr- 
^ la i a 



IjjAa Ai^c- (jj (jLiaJI HiAa 
AlC. (jC. (JjUC. (jj ^JjjLqjjjI 
Alt (jc ^ajl (jj aU j (jj (jA^.^11 
(jj <&l Alt (jc Al jj (jj Atll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Habban bin Hilal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Aban yaitu 
Ibnu Yazid Al Aththar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
bahwa [Zaid bin Sallam] 
telah menceritakan 
kepadanya bahwa [Abu 
Salam] menceritakan 
kepadanya dari [Abu 
Malik Al Asy'ari] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Wudhu adalah setengan 
keimanan, Al 
Hamdulillah memenuhi 
timbangan, dan 
Subhanallah wal 
hamdulillah memenuhi 
antara langit dan bumi, 
shalat adalah cahaya, 
sedekah adalah bukti, 
kesabaran adalah pelita 
dan Al Qur'an adalah 
hujjah yang akan 
menjadi pembelamu atau 
bahkan akan 
menuntutmu. Setiap 
orang akan pergi, 
kemudian ia menjual 
dirinya, maka ia akan 
membebaskannya atau 
akan mencelakakannya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3440 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





alll C5 i-a «ull (3 JJ^J lJuSLS JJ" 4 ^ 

t iiVi iii,i°i\| i\i,,jrfi\r. 

■* ilka Jill (Jji LgJ auI VI 
siliujj (_>uJj 


kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari 
[Abdurrahman bin Ziyad 
bin An 'urn] dari 
[Abdullah bin Yazid] 
dari [Abdullah bin Amr] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: "Tasbih 
adalah setengah 
timbangan, Al 
Hamdulillah memenuhi 
timbangan, dan Laa 
ilaaha illallaah tidak 
memiliki penghalang 
dari Allah hingga leluasa 
menuju kepadaNya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib 
dari jalur ini, dan 
sanadnya tidak kuat. 


3441 


1 14, T.,m-. j,l £]lat1 iiNfl i «.~'< 
A a t'n al i aa L U^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Abu 
Ishaq] dari [Jurai An 
Nahdi] dari [seseorang 
dari Bani Sulaim] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam menghitungnya 
pada tanganku atau 
tangannya: "Tasbih 
adalah setengah 
timnbangan Al 
Hamdulillah 
memenuhinya, takbir 
memenuhi antara langit 
dan bumi, puasa adalah 
setengah kesabaran, dan 
bersuci adalah setengah 
keimanan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan dan 
diriwayatkan oleh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



[Syu'bah] serta [Sufyan 
Ats Tsauri] dari [Abu 
Ishaq] . 



3442 



tin * * ^ 

JLuil ^ jlS) £JJjll OJ 
jjj (jC- ^-1 lLall (jj jC-VI 

•J&I J jLij 4-j La jJ^Vli 

4j jC- 4 \ ■ : ' if *- aljjj jj A-iic- Alii ^Aj—a 

lil] ^gill LLa I (JjiJ 

afrBI JJ <_5-jLa J 

Jjall jlC. j-0 lilj jljtl (-jj 
j-aVI ' - ll 2 j jAi all A^jijj^ijj 
La jiji (j-a jljC-l ^gill 
IjlA u unr- jjl jJ'WjjU 4j r T-* 
<Ljll IjlA (j-a tly^- ''"''J^ 

sjiliujl (_>uJj 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muaddib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Tsabit] 
telah menceritakan 
kepadaku [Qais bin Ar 
Rabi'] dan ia berasal dari 
Bani Asad, dari [Al 
Agharr bin Ash Shabah] 
dari [Khalifah bin 
Hushain] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
kebanyakan doa yang 
diucapkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada sore hari 
di Arafah di temp at 
wukuf adalah: 
ALLAAHUMMA 
LAKAL HAMDU 
KALLADZII 
NAQUULU WA 
KHAIRAN MIMMAA 
NAQUULU, 
ALLAAHUMMA 
LAKA SHALAATII, 
WA NUSUKII, WA 
MAHYAAYA WA 
MAMAATII WA 
ILAIKA MA-AABII, 
WA LAKA RABBI 
TURAATSII. 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MDSf 
ADZAABIL QABRI, 
WA WASWASATISH 
SHADRI WA 
SYATAATIL AMRI. 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAA TAJIIU 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







BIHIR RIIHU" (Ya 
Allah, segala puji 
bagiMu seperti yang 
kami katakan, dan lebih 
baik daripada apa yang 
kami katakan. Ya Allah, 
untukMu shalatku, 
sembelihanku, hidup dan 
matiku, kepadaMu 
kembaliku, dan milikMu 
wahai Tuhanku 
kekayaanku. Ya Allah, 
aku berlindung 
kepadaMu dari adzab 
kubur, dan bisikan hati, 
serta kekacauan 
urusanku. Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari kejahatan apa yang 
dibawa oleh angin." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
gharib dari jalur ini, dan 
sanadnya tidak kuat. 


3443 


jUat LuAk ^oL=>. jj l^aa < 1 Vi ' -s 

^jiLa M (3 _&Luj Lc-jJls 4-oLii 
jllI (J JJ^J Lj Llla uluS Aid JaiLj 

•^■f ; Li ^jic f"" VI cJLaa Lui 
^ aJLl^ ill ^Sll <3jsj Aii <21Jj 

a i'Iij'i 4j^a i211Lui Li _>tk 
l2L i jijj alLlJ Ajic Alii (_5-L-a 
.a i^fi n 4_j-a jly'unl Li ^jua ^ja 

^ uiir- jjS jLa^ilLi V] oj3 ^3 

* ' -■ "'- - I i*- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ammar 
bin Muhammad] anak 
saudari Sufyan Ats 
Tsauri, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Abu 
Sulaim] dari [Abdullah 
bin Sabith] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
berdoa dengan banyak 
doa, kami tidak hafal 
sesuatu pun darinya. 
Kami katakan; wahai 
Rasulullah, anda berdoa 
dengan doa yang 
banyak, kami tidak hafal 
sedikit pun darinya. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Kemudian beliau 
bersabda: "Maukah aku 
tunjukkan kepada kalian 
sesuatu yang 
menggabungkan hal itu 
semua? Engkau 
ucapkan; 

ALLAAHUMMA 
INNAA NAS-ALUKA 
MIN KHAIRI MAA 
SA-ALAKA MINHU 
NABIYYUKA 
MUHAMMADIN WA 
NA'UUDZU BIKA MIN 
SYARRI MAS 
TAAADZA MINHU 
NABIYYUKA 
MUHAMMADUN 
SHALLALLAHU 
ALAIHI WASALLAM 
WA ANTAL 
MUSTAAANU WA 
ALAIKAL BALAAGH, 
WA LAA HAULA WA 
LAA QUWWATA 
ILLAA BILLAH" (Ya 
Allah, kami memohon 
diantara kebaikan apa 
yang diminta NabiMu 
Muhammad, dan kami 
berlindung dari 
keburukan yang NabiMu 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam 
meminta perlindungan 
kepadanya, Engkau 
Tempat meminta 
pertolongan, dan 
Engkaulah tempat 
mengadu, dan tidak ada 
daya serta kekuatan 
kecuali karena 
pertolonganMu). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



U ciilaa cJll lilip (^^Ic (^la 

U lils-lcO La Jill J jjojj 

( _ s lc ' " in i_i jlall (1 ilaJa 

(j-oj jilil iUi (j-o3 

£ jj V Ujj iUJi ^IjI iLi 



^ ^ Jijr- Jli jUoA ^jj »j» ij 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Mu'adz] dari [Abu Ka'b] 
pemilik sutera, ia telah 
menceritakan kepadaku 
[Syahr bin Hausyab] ia 
berkata; aku katakan 
kepada [Ummu 
Salamah]; wahai Ummul 
mukminin, apakah doa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam yang 
paling sering, apabila 
ada padamu? Ia berkata; 
doa beliau yang paling 
sering adalah: "YAA 
MUQALLIBAL 
QULUUB, TSABBIT 
Q ALB II ALAA 
DIINIKA" (Wahai Dzat 
yang membolak- 
balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di 
atas agamaMu). Ummu 
Salamah berkata; wahai 
Rasulullah, betapa sering 
andaberdoa: "YAA 
MUQALLIBAL 
QULUUB, TSABBIT 
Q ALB II ALAA 
DIINIKA" (Wahai Dzat 
yang membolak- 
balikkan hati, 
tetapkanlah hatiku di 
atas agamaMu). Beliau 
berkata: "Wahai Ummu 
Salamah, sesungguhnya 
tidak ada seorang 
manusia pun melainkan 
hatinya berada diantara 
dua jari diantara jari-jari 
Allah, barang siapa yang 
Allah kehendaki maka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Dia akan meluruskannya 
dan barang siapa yang 
Allah kehendaki maka 
Dia akan 

membelokkannya. " 
Kemudian Mu'adz 
membaca ayat: "Ya 
Tuhan kami, janganlah 
Engkau jadikan hati 
kami condong kepada 
kesesatan sesudah 
Engkau beri petunjuk 
kepada kami." Dan 
dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 
Aisyah serta An 
Nawwas bin Sam'an 
serta Anas, Jabir, 
Abdullah bin Amr dan 
Nu'aim bin Hammam. 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan. 



3445 



<Ull J jluj Lj (Jlla ^liuj 4j1c. ill! 

l—ljj Cilia I La j (jjjJaj^l 
J (j£ dllCat Laj (jjJaLiuSSI 

ailluij t_>^ ' - ij la IjlA ^ njr- 
liljj j}« la (jj a£a II j fC 

' la II (JaI jaa 1 4jj la 
Mil ^jila cr^' (j*- tl^Jaj) I^A 

4lLj]| 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muaddib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Zhuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Alqamah bin 
Martsad] dari [Sulaiman 
bin Buraidah] dari 
[ayahnya] ia berkata; 
Khalid bin Al Walid Al 
Makhzumi mengeluhkan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata; wahai 
Rasulullah, aku tidak 
tidur tadi malam karena 
tidak dapat tidur. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Apabila engkau pergi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ke tempat tidurmu maka 
ucapkanlah; 
ALLAAHUMMA 
RABBAS 
SAMAAWAATIS 
SAB'I WA MAA 
AZHALLAT, WA 
RABBAL ARDHIINA 
WA MAA AQALLAT, 
WA RABBASY 
SYAYAATHIINA WA 
MAA ADHALLAT, 
KUN LII JAARAN MDSf 
SYARRI KHALQIKA 
KULLIHIM JAMIIAN 
AN YAFRUTHA 
ALAYYA AHADUN 
MINHUM AU AN 
YABGHIYA AZZA 
JAARUKA WA JALLA 
TSANAAUKA, WA 
LAA ILAAHA 
GHAIRUKA. LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA (Ya Allah, Tuhan 
langit dan apa yang 
dinaunginya, Tuhan 
bumi dan apa yang ia 
bawa, Tuhan syetan dan 
apa yang ia sesatkan. 
Jadilah Pelindungku dari 
kejahatan makhlukMu 
semua, agar tidak 
seorang pun diantara 
mereka melampaui batas 
terhadap diriku, atau 
melakukan kezhaliman 
dan penganiaayn 
terhadapku, 
Perlindungan-Mu 
sedemikian kuat, dan 
sangat agung pujian-Mu. 
Tidak ada tuhan yang 
berhak disembah 
selainMu, tidak ada 
tuhan yang berhak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







disembah kecuali 
Engkau." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits ini sanadnya tidak 
kuat. Sebagian ahli 
hadits meninggalkan 
haditsnya. Dan hadits ini 
diriwayatkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal 
dari selain jalur ini. 


3446 


— B J — f - j ^ 

1 uSi'l ^jl I'llK 

Ailjll (jj c^l 7- jja jAj jjI lij ^ 

^jjlijjll (jc AjjUti (jj jjA j 
f~fi\ (jl^Jli lillLa (jj (jjij! (jc. 
"UjS bj ^llaj AjIc Atll (^glla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muktib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Badr Syuja' 
bin Al Walid] dari [Ar 
Ruhail bin Mu'awiyah] 
saudara Zuhair bin 
Mu'awiyah, dari [Ar 
Raqasyi] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
mengalami kesusahan 
beliau berdoa: "YAA 
HAYYU, YAA 
QAYYUUM, 
BIRAHMATIKA 
ASTAGHIITSU. " 
(Wahai Dzat yang Maha 
hidup, Wahai Dzat yang 
terus menerus mengurus 
makhluk-Nya, dengan 
rahmat-Mu aku meminta 
pertolongan." 


3447 


Ls lLa auI (J jj^jj tjlalla s^liujUj 

iS 111 1 jJall allnj 4j1c 2l| 
IJAj b niir- jjl (Jll ^IjiVlj 
1 ^ , r jj «jl 1 ijc [ 1 i. W 

Aljll 


Dan dengan sanadnya 
(Yaitu; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Hatim Al Muktib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Badr Syuja' 
bin Al Walid] dari [Ar 
Ruhail bin Mu'awiyah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







saudara Zuhair bin 
Mu'awiyah, dari [Ar 
Raqasyi] dari [Anas bin 
Malik]), ia mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Tetaplah 
berdoa dengan 
mengucapkan; YAA 
DZAL JALAALI WAL 
IKRAAM." (WahaiDzat 
yang memiliki kebesaran 
dan kemuliaan) Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. Dan hadits 
ini telah diriwayatkan 
dari Anas dari selain 
jalur ini. 


3448 


4j3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muammal] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tetaplah berdoa dengan 
mengucapkan; YAA 
DZAL JALAALI WAL 
IKRAAM." (WahaiDzat 
yang memiliki kebesaran 
dan kemuliaan). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib dan tidak 
mahfuzh. Hadits ini 
diriwayatkan dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Humaid] dari [Al 
Hasan Al Bashri] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan ini lebih 
shahih. Dan Muammal 
telah salah padanya ia 
mengatakan; dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Humaid, dari Anas. Dan 
ia tidak disepakati dalam 
hal tersebut. 


3449 


uj la 4ijc (jj j 11 \ * 11 ^ 
(jj auI jc- (jlllc- (Jj (Jjt a i al 
(jc. ^ylA jJ (jivjil ^Jt 
AJiLal jc. < . Lujja (jj Jg-»jj 
<jj| J jLij ("lir Aui'll! j^JaUII 
(ji (JjAl ^J'- ™ u 

iil jijij I jaLL aJuI ja Jl <_s j! 

1 °t t 1 ' ' * 0Ji ^ 51 • * ' - 
I i >»j' (_J jj ^3j L-JjjC- (jjuia. 

jc. c_blji. (jj Jg_il> (jC. 

(jc, ^ . u <r*. (jj jjxc- (jc 4 1 1 la 

alia J 4jlc Aill ^U^l (^Jjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman bin 
Abu Husain] dari [Syahr 
bin Hausyam] dari [Abu 
Umamah Al Bahili] ia 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang pergi menuju 
tempat tidurnya dalam 
keadaan menyebut nama 
Allah hingga ia 
mengantuk, maka 
tidaklah ia berbalik 
sesaat pada waktu 
malam untuk memohon 
sesuatu kepada Allah 
berupa kebaikan dunia 
dan akhirat melainkan 
Allah mengabulkan." 
Abu Isa berkata; hadits 
adalah hadits hasan 
gharib. Dan telah 
diriwayatkan pula dari 
[Syahr bin Hausyab] dari 
[Abu Zhabyah] dari 
[ Amr bin Absah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


3450 


UjJLa jiljc. jo ijaa « ulla 
^ jjj^JI jc- jl j° ■ " Hi-la £J^j 
jc ^iLLllI jc. Jljjll jc. 
( _ s iLa (^jill ^-oLillJ (Jii. (jJ ila-i 
(JjSJ jCAj ^?.J alLlJ A jJc. illl 

cjlal 3jJull ^ iSlSLI ,Jl ^1 
ijla jj^JI ^ >?-jl djjc-3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
Jurairi] dari [Abu Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



<LL1I Jj^J AJaauJl ^LaJ (jll 
ili. J .-«]>') J AjIc iil (_j1j-=> 

(illiLi ifrlll jj£ 



Ward] dari [Al Lajlaj] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seseorang berdoa dengan 
mengucapkan; 
ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKA 
TAMAAMAN NI'MATI 
(Ya Allah, aku 
memohon kepadaMu 
kenikmatan yang 
sempurna). Beliau 
bertanya: "Apakah 
kenikmatan yang 
sempurna itu?" Orang 
tersebut berkata; sebuah 
doa yang saya panjatkan, 
dan saya memohon 
kebaikan karenanya. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya diantara 
kenikmatan yang 
sempurna adalah Surga 
serta selamat dari 
Neraka." Dan beliau 
mendengar seseorang 
mengucapkan; YAA 
DZAL JALAALI WAL 
IKRAAM, kemudian 
beliau mengatakan: 
"Sungguh telah 
dikabulkan doamu, maka 
mintalah!" Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seseorang mengucapkan; 
ALLAAHUMMA INNII 
AS-ALUKASH 
SHABRA. Kemudian 
beliau mengatakan: 
"Engkau telah memohon 
musibah kepada Allah, 
maka mintalah 
keselamatan!" Telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



.a (jc. (jiuc. ^jj ^jj«Jajjjl 
( _ s iLa Alii (Jjjjjj (jlAAk (jt 

__>">j Ajllt j 4 iliac (j^i CllUsull 

■ - U la ^ . i; ir- ^jl (jl «;«'"*- 
c_lj^jc. (j i aa 



menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Al Jurairi] 
dengan sanad ini seperti 
itu, hadits ini adalah 
hadits hasan. 



3451 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Amr bin Syu'aib] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: 'Apabila salah 
seorang diantara kalian 
terbangun dalam tidur 
hendaknya ia 
mengucapkan; 
A'UUDZU 

BIKALIMAATILLAAH 
IT TAAMMAATI MIN 
GHADHABIHI WA 
SYARRI 'IBAADIHI 
WA MIN 
HAMAZAATISY 
S YAYAATHIINA WA 
AN YAHDHURUUN 
(Aku berlindung dengan 
kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari 
kemurkaanNya dan dari 
kejahatan para 
hambaNya serta dari 
bisikan syetan dan dari 
kedatangannya 
kepadaku." Abdullah bin 
Umar mengajarkannya 
kepada anaknya yang 
telah baligh, dan yang 
belum baligh diantara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mereka. Ia menulisnya 
di dalam kartu kemudian 
menggantungkannya di 
lehernya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 



3452 



LUla Ai^c- (jj (jjjia SI Lu.la 
(jj l^aa a (jc. (jjjLiC. (jj (J-MJajial 

(jj jjit (jj jil ^jc. * " uj^I a 

da »ni UliAk 4J ■ " i Vq°i ^uaUll 
iijl ^U^i auI J jIjjj J * ij£ Li 

Ujj3 I ill I'l j'Ui'ii jjll -tT„ j Ajic- 
La ^jalr. auI (J JJ^J L ^JC- 

jLll f^l'l j& til ti Jtis 

(j-a <2L j ^aC.1 AfuLaj ^l^i 
^Si^jjij (jLla±*jJI (j-a^o >j ' nQ ' 

i^a (j^ <_jj^)c. (jjji^ i 

^lLjJI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Abu Rasyid Al 
Hubrani] ia berkata; aku 
datang kepada [Abdullah 
bin Amr bin Al Ash] 
kemudian aku katakan 
kepadanya; ceritakan 
kepadaku diantara apa 
yang engkau dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam! 
Kemudian ia 
melemparkan sebuah 
lembaran dan berkata; 
ini adalah apa yang 
dituliskan Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam untukku. Abu 
Rasyid Al Hubrani 
berkata; kemudian aku 
melihatnya, ternyata 
isinya adalah bahwa Abu 
Bakr Ash Shiddiq 
radliallahu 'anhu 
berkata; wahai 
Rasulullah, ajarkan 
kepadaku apa yang aku 
ucapkan apabila berada 
pada pagi hari dan 
apabila berada pada sore 
hari! Kemudian beliau 
bersabda: "Wahai Abu 
Bakr, ucapkanlah; 
ALLAAHUMMA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







FAATHIRAS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDHI, AALIMAL 
GHAIBI WASY 
SYAHAADAH, LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA, RABBA KULLI 
SYAI-IN WA 
MALIIKAH, A'UUDZU 
BIKA MIN SYARRI 
NAFSII, WA MIN 
SYARRISY 
S YAITHAANI WA 
SYIRKIHU WA AN 
AQTARIFA ALAA 
NAFSII SUUAN AU 
AJURRAHU ILAA 
MUSLIM (Ya Allah, 
Yang Maha mengetahui 
perkara yang ghaib, serta 
yang nampak, Pencipta 
langit dan bumi, Tuhan 
segala sesuatu dan 
Pemiliknya, aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
melainkan Engkau, aku 
berlindung kepadaMu 
dari kejahatan diriku, 
kejahatan syetan dan 
sekutunya dan 
melakukan keburukan 
atas diriku atau aku 
hantarkan kepada 
seorang muslim). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits has an 
gharib dari jalur ini. 


3453 


tJLa cJjIj IjI v» (Jla o^>-o (jj 

^j»LnA ^jl A\\ .Sir- t'l^Lii 

ikl V Jla AjI AjlS jj fJU Jll <&l 
^jlaJ Laj Ig-lA ^^g-Ja ^jl^jjjill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





&\ (J-o j-i-ail '* la] iki Vj 

» - * , , \ - I 1 ' 


kami [Syu'bah] dari 
['Amr bin Murrah] ia 
berkata; saya mendengar 
[Abu Wail] berkata; saya 
mendengar [Abdullah 
bin Mas'ud] berkata; aku 
katakan kepadanya; 
engkau mendengarnya 
dari Abdullah? Ia 
berkata; ya. Dan ia 
memarfu'kannya, ia 
berkata; tidak ada orang 
yang lebih cemburu dari 
pada Allah, oleh karena 
itu Allah mengharamkan 
perbuatan-perbuatan keji 
yang nampak dan yang 
tersembunyi. Dan tidak 
ada yang lebih senang 
dipuji daripada Allah, 
oleh karena itu Allah 
memuji diriNya. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3454 


\ j^j \ ^jc i " \ \\\\ \ Vi *w A j /iq 1 Vi *w 

tl£ J-S="^ t5^' CP \. Uj^ LH 
^)51j ^1 (jc ^jj <d)l Ajc. 

ill J jLij U (Jls AjLaj^Lall 

(_uij ,_ji ^4^1 lJs Jii 

VI tj Jill jsiu ij IjgS Uik 
iSj lie 1 jm o^ai-a J ^ac-la Clijl 

jjaill Clljl u'^^^j) 

% - f - "" ^ 1* - J . .. 
<Aull JJ^JI Jjl J 1» ul (^JJ Clill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Abu Al 
Khair] dari [Abdullah 
bin Amr] dari [Abu 
Bakr Ash Shiddiq] 
bahwa ia berkata; wahai 
Rasulullah, ajarkanlah 
kepadaku sebuah doa 
yang aku panjatkan 
dalam shalatku. Beliau 
mengatakan: "Ucapkan; 
ALLAAHUMMA INNII 
ZHALAMTU NAFSII 
ZHULMAN 
KATSIIRAN WA LAA 
YAGHFIRUDZ 
DZUBUUBA ILLA 
ANTA FAGHFIR LII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



MAGHFIRATAN MIN 
'INDIKA, 
WARHAMNII 
INNAKA ANTAL 
GHAFUURUR 
RAHIIM (Ya Allah, aku 
telah banyak berbuat 
aniaya terhadap diriku 
dan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa 
kecuali engkau, maka 
ampunilah dosaku 
dengan ampunan dari 
sisiMu, dan rahmatilah 
aku, sesungguhnya 
Engkau Maha Pemberi 
ampun dan Maha 
Pengasih). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib, hadits tersebut 
adalah hadits Laits bin 
Sa'd. Abu Al Khair 
namanya adalah Martsad 
bin Abdullah Al Yazani. 



3455 



ClijLkll (jj Ai\ Ijc. (jc jljj ^1 

<jl£a jiiLij <ulc. iil ^U^i 
Slil t^La ^lll I'm* 

liS (ji pill j^ic- 

iSljle. <&l J jjjj tlul I jlla 

ill ^jc. (Jj ilsJa Ul Jll iillill 

C5? C5^M f^*^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
dari [Abdullah bin Al 
Harits] dari [Al 
Muththalib bin Abu 
Wada'ah] ia berkata; Al 
Abbas datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
seolah-olah beliau 
mendengar sesuatu. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri di atas 
mimbar dan berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







siapakah aku? Mereka 
berkata; anda adalah 
Rasulullah. Semoga 
keselamatan 
terlimpahkan kepadamu. 
Beliau berkata: "Aku 
adalah Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul 
Muththalib, 
sesungguhnya Allah 
telah menciptakan 
makhluk, dan 
menjadikanku berada 
ditengah-tengah 
kelompok terbaiknya, 
kemudian Allah 
menjadikan kelompok 
tersebut menjadi dua, 
dan menjadikanku 
ditengah-tengah 
kelompok terbaiknya, 
kemudian Allah 
menjadikan mereka 
beberapa kabilah dan 
menjadikanku ditengah- 
tengah kabilah 
terbaiknya, kemudian 
menjadikan mereka 
berumah-rumah dan 
menjadikanku ditengah- 
tengah rumah 
terbaiknya, serta orang 
yang terbaik nasabnya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini has an. 


3456 


auIj VI aJ) (jl=41ij 

La£ l_J jjj (j-o kil Lul 

V j ' "jr- 1*1 1 ii t.iit-. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid Ar Razi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Al A'masy] 
dari [Anas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
pernah melewati sebuah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



a2\ SI j ai\ VI 



pohon yang kering 
daunnya, kemudian 
beliau memukul 
menggunakan 
tongkatnya sehingga 
daunya bertebaran dan 
beliau mengucapkan: 
Sesungguhnya bacaan 
"INNAL HAMDA 
LILLAAHI WA LAA 
ILAAHA ILLALLAHU 
WALLAAHU AKBAR 
'segala puli bagi Allah, 
dan tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Allah, Allah Maha 
Besar', bacaan tersebut 
menggugurkan dosa- 
dosa seorang hamba 
sebagaimana daun-daun 
pohon ini berguguran." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
dan kami tidak 
mengetahui Al A'masy 
mendengarnya dari Anas 
hanya saja ia telah 
melihatnya. 



3457 



^jC l" \\\\ \ 1 V'v'w 4 j ijfl 1 Vv'w 



(cJI Cf- 



<4l 



(jj SjLaC. (jc ^ La II (jiaj\JI 
M, J jjuij (Jlllll (Clluill ' ■ UlA 
V f^'"J ail cs^ 3 

<J aJ <2Lj2i V ail VI <il 

' " '■■ J ts^H Aa^JI aJj tillall 
jjaC. Jjja S-^u ^jic jA J 

ail i'wj i_j^)*a1I jj) ( _ s ic ciilj* 

Ljj a] ^lll ' ■ u£j J i aj ^.ii. 

A if. \ ^ ^ 1 ^ ^ J] ^ t " *1 hn-\ .''ir - . 

aJ t "^1 ^ 3 < " l1 ft^ ia < " l1 JJ i " 

jjl (J a3 J a S-^J (JjaJ 

jjLui (jj Clul (j^i V] 4i jaj 

^j-o lc.LaLu ojLftx] L-fljaj Vj 
aWj AjIc Alii (_5-lj-a i^. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Al Julah Abu 
Katsir] dari [Abu 
Abdurrahman Al 
Hubuli] dari ['Umarah 
bin Syabib As Sabai] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
mengucapkan; LAA 
ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMIITU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, serta 
mematikan, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu) sebanyak 
sepuluh kali setelah 
Maghrib maka Allah 
utus para penjaga yang 
akan menjaganya dari 
syetan hingga pagi, dan 
Allah catat baginya 
dengan kalimat tersebut 
sepuluh kebaikan yang 
mengharuskan masuk 
Surga serta menghapus 
darinya sepuluh 
keburukan, dan setara 
dengan memerdekakan 
sepuluh orang mukmin." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Laits bin 
Sa'd. dan kami tidak 
mengetahui 'Umarah 
mendengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3458 



(jljSjyu I * la jIaC (^jjI Hi la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



<inS', 

Ul2u lilljl jSij *Ca aii) Ja 

I jsLj US U] lijitj (jlS lau 
Ua aa * ij' tjjjj^ jl 

dilaa ^jjj Jjjj Jajli jj^i jjSJ 
'M ^jllo (^lll j-o US jLij Jla 

/j -^ i 1 Qjfl ^ jQ . u 3 a 1 JJJ jg 4_llo 

a} CijLai al5lj i] a lie- 

(J^xjjj Ajlais l!aa .a U 

jj^i I jjaj alia J Ajlc Alii Alii 

Ale liljli tit jj^a ^j^i j'^- '-■r-.l 
i5j jjluj Alii i^.'"'^ 

V jil^ Jlaa lii (jc- * * m i 

£ jjA) ^jIjC-VI jj^jjacl 
Jli j^Jj U\]j ^jall > j"* ; 
f.jA<\ illjjj 4 lie iiil ^ U^i i - ; "I 

(Jj9 ^j-a IjIj LS^" 

^UL±ul O^Luii UJ^jLa]! 

4lLk abil! (Jj3 jUiuj (JlsUilc. 

( _ s Ja. (jliu V AjjjII ^^jxj la. jliai 
( _ s jaac tjla \±a Q\u\"t\\ ^3 laJ 



kami [Sufyan] dari 
['Ashim bin Abu An 
Najud] dari [Zirr bin 
Hubaisy] ia berkata; aku 
datang kepada [Shafwan 
bin Assal Al Muradi] 
bertanya kepadanya 
mengenai mengusap 
sepatu. Kemudian ia 
berkata; apa yang 
engkau bawa wahai 
Zirr? Aku berkata; 
keinginan mendapat 
ilmu. Kemudian ia 
berkata; sesungguhnya 
Malaikat meletakkan 
sayapnya untuk penuntut 
ilmu karena ridha 
terhadap ilmu yang ia 
tuntut. Kemudian aku 
katakan; sesungguhnya 
terbetik di hatiku 
masalah mengusap 
sepatu setelah buang air 
besar dan air kecil, 
sementara engkau adalah 
seorang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka aku 
datang bertanya 
kepadamu, apakah 
engkau pernah 
mendengar beliau 
menyebutkan sesuatu 
mengenai hal tersebut? 
Ia berkata; ya. Beliau 
memerintahkan kami 
apabila sedang bersafar 
agar tidak melepaskan 
sepatu kami selama tiga 
hari tiga malam kecuali 
karena junub, akan tetapi 
karena buang air besar 
dan buang air kecil serta 
tidur. Aku katakan; 
apakah engkau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendengar beliau 
menyebutkan sesuatu 
mengenai hawa nafsu? 
Ia berkata; ya. Kami 
pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, disaat kami 
berada di sisinya tiba- 
tiba terdapat seorang 
badui memanggil 
dengan suara keras; 
wahai Muhammad! 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam menjawabnya 
seperti suaranya: "Ada 
apa?" kemudian kami 
katakan kepadanya; 
celaka engkau, pelankan 
suaramu! Sesungguhnya 
engkau di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan engkau 
telah dilarang untuk 
melakukan hal ini. 
Orang badui tersebut 
berkata; Bagaimana 
nasib seseorang 
mencintai sebuah kaum, 
namun ia belum 
berjumpa dengan 
mereka. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seseorang 
akan bersama dengan 
orang yang dicintainya 
pada Hari Kiamat." Ia 
terus bercerita kepada 
kami hingga ia 
menyebutkan sebuah 
pintu di sebelah barat 
yang jaraknya sejauh 
perjalanan tujuh puluh 
tahun, Atau jika 
ditempuh seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



J- jj-gj ■ „ - l — 5 , f jl : 

Lilla. 

I frla la I ^ i «aJ 4fLj5La]l jl ^ "it L 

■tfj'll^ UallL jlii "tf 6jJ 

* / ' ' t' ° > ^ * , ' 

^a U£ |Lxj (Jll Uuiu ^ 

cs? 

iSlil A-a ^^ill AJ Jlia liaJa Ij 
^j-a l^aaj ^Iwjj A-iic. Aill 

La3 j j (J »ja I (j-a a-a i JaJI 

4 1 s f .j/- S- &»- > - - 

lite 



pengendara memerlukan 
waktu selama empat 
puluh atau tujuh puluh 
tahun. Sufyan berkata; 
pintu tersebut berada ke 
arah Syam, Allah 
menciptakannya pada 
hari menciptakan langit 
dan bumi, pintu tersebut 
dalam keadaan terbuka 
untuk taubat dan tidak 
ditutup hingga matahari 
terbit dari barat. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 



3459 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adh Dhabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ashim] 
dari [Zirr bin Hubaisy] 
ia berkata; aku datang 
kepada [Shafwan bin 
As sal Al Muradi] 
kemudian ia berkata; apa 
yang engkau bawa? Aku 
katakan; keinginan 
mendapatkan ilmu. Ia 
berkata; telah sampai 
kepadaku bahwa 
malaikat meletakkan 
sayapnya untuk penuntut 
ilmu karena ridha 
kepada apa yang ia 
lakukan. Zirr bin 
Hubaisy berkata; aku 
katakan kepadanya; 
sesungguhnya telah 
terbetik dalam hatiku 
sesuatu mengenai 
masalah mengusap 
sepatu, apakah engkau 
menghafal sesuatu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai hal 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




tersebut? Ia berkata; ya, 
dahulu apabila kami 
dalam sebuah perjalanan 
maka kami 
diperintahkan untuk 



tidak melepas sepatu 
kami kecuali karena 
junub, akan tetapi karena 
buang air besar dan 
buang air kecil serta 
tidur. Zirr berkata; aku 
katakan; apakah engkau 
menghafal sesuatu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
hawa nafsu? Ia berkata; 
ya, kami pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
sebagian perjalanan 
beliau, kemudian 
terdapat seorang laki- 
laki yang berada paling 
belakang memanggil 
beliau dengan suara 
keras. Ia berkata; wahai 
Muhammad, wahai 
Muhammad. Kemudian 
orang-orang berkata; 
diam. Sesungguhnya 
engkau telah dilarang 
dari hal ini. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
menjawab seperti 
suaranya: "Apa?" 
kemudian orang tersebut 
berkata; seseorang 
mencintai sebuah kaum, 
dan belum berjumpa 
dengan mereka. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seseorang akan 
bersama dengan orang 
yang dicintainya." Zirr 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; ia terus 
bercerita hingga 
menceritakan kepadaku 
bahwa Allah 'azza 
wajalla menciptakan di 
Maghrib sebuah pintu 
yang lebarnya sejauh 
perjalanan tujuh puluh 
tahun untuk bertaubat, 
dan tidak ditutup selama 
matahari belum terbit 
dari barat, yang 
demikian itu 
sebagaimana firman 
Allah 'azza wajalla: 
"Pada hari datangnya 
ayat dari Tuhanmu, 
tidaklah bermanfaat lagi 
iman seseorang kepada 
dirinya sendiri." (QS. 
Al-an'am 158), Abu Isa 
bekata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 


3460 


(jljjj (jj Clljlj (jj ^JC. 
^Hf^ (jC- (J j)^^ ^jc. ^jc 

(Jlfl^jC. jxj p La AjjJ (Jjij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ayyasy 
Al Himshi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Tsabit bin Tsauban] dari 
[ayahnya] dari [Makhul] 
dari [Jubair bin Nufair] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
menerima taubat seorang 
hamba selama nyawanya 
belum sampai ke 
tenggorokan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. 
Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Amir Al 
Aqadi] dari 
[Abdurrahman] dengan 
sanad ini seperti itu 
dengan maknanya. 


3461 


(jj 'ijjijill Ujik Ajjj3 Ujik 
(jC. jUjII ^1 (jc. (j-aljll 

^aSAkl (j-a Ajjij ^3^' ™* 

^JAXUJ (jj (jLft*jJlj J J* t HA (jjl 
l*1lV%. ll&j ..nr. jil (JU (J.''ilj) 

N *J " '*<'^i j-><t^j\l 
(JjiXi jr. I > lv'li\| 1 /> jj 
^Jjll (jt )i (jC Aj jlIuAj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mughirah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam bersabda: 'Allah 
lebih senang dengan 
taubat seseorang 
diantara kalian daripada 
senangnya seseorang 
diantara kalian karena 
mendapatkan barangnya 
yang hilang." Dalam bab 
tersebut terdapat riwayat 
dari Ibnu Mas'ud serta 
An Nu'man bin Basyir 
serta Anas. Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib dari jalur ini dari 
hadits Abu Az Zinad. 
Dan hadits ini telah 
diriwayatkan dari 
[Makhul] denngan 
sanadnya dari [Abu 
Dzarr] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti ini. 


3462 


^ (jc < " ) ill! 1 lj w A-iii9 1 la 
^JC (jj j^C (J-ali (_>^ (jJ 
^-jj (jc 4J> jx^i ^1 (jc jj jill 
olljll Ajjjjai. (jja. (Jls AjIjjjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Qf A~* t\u\ lii2u ' " I aj£ jl 

ilLij 4jlc auI ^gHa Atll (J juij 
4j1c aSiI <&l (J juij ala 

(jjjjjj VjJ (Jj^J 
jaijj jjajjy lala au! (JyaJ 
ilu-la IjiA \ njr. jji J ° \ 
jc Ijsa jj iSj s-yjc (jjjii 
jc (^lajall ( _a£ (jj &a a 
AjIc auI ."^ (jc *1jjjI 

4jLLl3 t^Ij 13 I 2j S j"^ i aljbM J 

^1 (jj (ji^jll .Ijc uj.la 
ojic. Jji J-at jC (Jli.jll 
(jc (^Jajall t ■ UlS (jj ^ (jc. 
Mil ( _ s i-a ^ ; ill jc t_ijji 



dari [Muhammad bin 
Qais] tukang cerita 
Umar bin Abdul Aziz, 
dari [Abu Sharmah] dari 
[Abu Ayyub] bahwa 
ketika kematian 
menjemputnya ia 
berkata; aku telah 
menulis sesuatu untuk 
kalian yang aku dengar 
dari Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa 
sallam, aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
wa'alaihi wa sallam 
bersabda: "Seandainya 
kalian tidak berbuat dosa 
niscaya Allah 
menciptakan makhluk 
yang akan berbuat dosa 
dan akan mengampuni 
mereka." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib. Dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan dari 
Muhammad bin Ka'b Al 
Qurazhi dari Abu Ayyub 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
itu. Telah menceritakan 
kepada kami dengan 
seperti itu [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 
Ar Rijal] dari [Umar] 
mantan budak Ghufrah 
dari [Muhammad bin 
Ka'b Al Qurazhi] dari 
[Abu Ayyub] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



3463 



J;-" i al (jj Alii .Mc 1 JJ la 

jjl 111 la (Sjj ajll (^g jA jail 

\ Vi *w \\\$ ^jj jjliS I ±1 la a I ^ & 



Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Ishaq Al Hauhari Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




Bashri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu 'Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin Faid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ubaid] ia berkata; saya 
mendengar [Bakr bin 
Abdullah Al Muzani] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
ia berkata; saya 
mendengar Rasulullah 



shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Allah tabaraka wa ta'ala 
berfirman: "Wahai anak 
Adam, tidaklah engkau 
berdoa kepadaKu dan 
berharap kepadaKu 
melainkan Aku ampuni 
dosa yang ada padamu 
dan Aku tidak perduli, 
wahai anak Adam, 
seandainya dosa-dosamu 
telah mencapai setinggi 
langit kemudian engkau 
meminta ampun 
kepadaKu niscaya aku 
akan mengampunimu, 
dan Aku tidak peduli. 
Wahai anak Adam, 
seandainya engkau 
datang kepadaKu 
dengan membawa 
kesalahan kepenuh bumi 
kemudian engkau 
menemuiKu dengan 
tidak mensekutukan 
sesuatu denganKu 
niscaya aku akan datang 
kepadamu dengan 
ampunan sepenuh 
bumi." Abu Isa berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hadits adalah hadits 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. 


3464 


(jj jj jail Alt LuAa LuAa 
(j-a^/)]l Ait (jj p^lxll (jt laa ^ 
(jlojJJ* ^1 (jt 

^Liaj3 A a^'j 4jLa iill (jla £]13 
UJ^^O'' (jjJ aAaJj 4-a^.^j 
(j j» > ji'i j jIll Ait j U^J 
jLalLi jt t_lUll j 

jjl liin ^ji ->"1 lir. jll l l'l^j 

IjiA j b uijr- jjI <Jla y=JI 

^ la i a i aa UJAa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
besabda: "Allah telah 
menciptakan seratus 
kasih sayang kemudian 
Allah bagikan diantara 
makhluk-Nya, dengan 
satu kasih sayang 
tersebut mereka saling 
mengasihi diantara 
mereka, dan sembilan 
puluh sembilan kasih 
sayang ada pada Allah." 
Dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 
Salman dan Jundab bin 
Abdullah bin Sufyan Al 
Bajali. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3465 


(jj jj jail Ait Iaj la 4jjja 1 * la 
(j-aa/}]l Ait (jj e-^ilaJI jt l»aa a 
(jlojJj* (Jt ^f°Cp 
alluj Ajlt Jill ^U.-i Alii jjuij 

Ait La (j-aj-all ^iiau jl (JlJ 
AaJ <laJI ^ ^aJa La AjjsAJI j-a 
(j-a <&l Ait La jilSlI 
JLaiaJ 4jaJI (j-a Iaj3 La 4-aa.jll 

S/ (jm-v I liv ulir. jll 

jr-. r Si i \| i*n.^i j/> V' i'j'i 

ojjjA ^1 (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seandainya 
seorang mukmin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengetahui hukuman 
yang ada di sisi Allah, 
maka tidak ada 
seorangpun yang 
mengharapkan Surga. 
Dan seandainya orang 
kafir mengetahui rahmat 
yang ada di sisi Allah, 
maka tidak ada seorang 
pun yang berputus asa 
dari Surga." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Ala" dari 
Abu Hurairah. 


3466 


Cs^' 6^ tl)^4^ 

^ la i a i aa t^JAJa n if*. 
(-JjjC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Ajlan] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
ketika menciptakan 
makhluk Dia 
mewajibkan atas diriNya 
dengan tanganNya: 
"Sesungguhnya kasih 
sayangKu mengalahkan 
kemurkaanKu." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih 
gharib. 


3467 


^1 (jj auI .jjc- (jj laa a Ll] la 

Uiijla. (Jjla. (jJ AiaJ L. Iaj La Atll 

i e ' - i s - * " s ^ { * 

CIliIjj Jj=»-V! Cf- Istjj 
ja (Ja-JJ ^ajbiiill ^Unj Ajlc. 

^ (Jjijj ts^ 3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Ats 
Tsalj] yang merupakan 
penduduk Baghdad 
berkunyah Abu 
Abdullah, sahabat 
Ahmad bin Hanbal, telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jLa (Jill glj^Vlj c£L^1 

illl Ic-Jl aj (jjj^jl alia J Atll 



menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zarbi] 
dari [Ashim Al Ahwas] 
dan [Tsabit] dari [Anas] 
ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
masjid dan terdapat 
seorang laki-laki yang 
melakukan shalat dan 
berdoa dengan 
mengucapkan: 
ALLAAHUMMA LAA 
ILAAHA ILLAA 
ANTA Al MANNAAN, 
BADII'US 

S AMAAWAATI WAL 
ARDHI DZAL 
JALAALI WAL 
IKRAAM (Ya Allah, 
tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali 
Engkau, Yang Maha 
Memberi, Pencipta 
langit dan bumi, Dzat 
Yang memiliki 
keagungan dan 
kemuliaan). Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Tahukah kalian, dengan 
apakah orang tersebut 
berdoa kepada Allah? Ia 
telah berdoa kepada 
Allah dengan namaNya 
yang paling agung, yang 
apabila Dia dimintai doa 
maka Dia akan 
mengabulkannya. Dan 
apabila diminta maka 
Dia akan memberi." Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jalur ini. Dan telah 
diriwayatkan dari selain 
jalur ini. 



3468 



■lie. je ^ijAljjJ jj ^jJtjJ l^^a 

^j! jC (_£ jJiLall JJa in ^Jl 
Jill ^jij-a J JJ-aj (Jlllta OJJJA 
' ° '" J aluij ^ jSc 

2 (jLLiiij aJc (J^j cJ^j i— iji 
■ ajj pi jj <J jiau (jj 

JjjSJI oIjjS aiic liljiS (Ja.j 

U \ njr- jjl tjlj jjL^ (j& 

IjlA (j/o UJJjC. (jjjia. ■ lu la IjlA 
jA .»jaI jj] (jj 
Aai jAj ^jaIjj] jj (J Uuiimi 
L>=*J CP- LSjJiJ clw' J* J 

(j^jJI IS] JU gLJl Ja! 

illuj AjIc auI ^U^i i - ; "I ( _ s it 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rib'i bin 
Ibrahim] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maburi] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Celakalah seseorang, 
aku disebut-sebut di 
depannya dan ia tidak 
mengucapkan shalawat 
kepadaku. dan celakalah 
seseorang, Bulan 
Ramadhan menemuinya 
kemudian keluar 
sebelum ia mendapatkan 
ampunan, dan celakalah 
seseorang yang kedua 
orang tuanya berusia 
lanjut namun kedua 
orangtuanya tidak dapat 
memasukkannya ke 
dalam Surga (karena 
kebaktiannya)." 
Abdurrahman berkata; 
dan aku mengira beliau 
berkata; atau salah 
seorang dari keduanya. 
Dan dalam bab tersebut 
terdapat riwayat dari 
Jabir serta Anas. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib dari jalur 
ini. Rib'i bin Ibrahim 
adalah saudara Isma'il 
bin Ibrahim, ia adalah 
orang yang tsiqah, dan ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







adalah Ibnu 'Ulayyah. 
Dan telah diriwayatkan 
dari sebagian ulama, 
beliau mengatakan: 
"Apabila seseorang 
bershalawat kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam satu kali maka 
hal tersebut telah 
memberikan kecukupan 
terhadap apa yang ada di 
dalam majelis tersebut." 


3469 


[^^3tl\ j-alt jjI Uiiik VIS t_ljjl 
SjLaC (jC (Jib (JJ (jUojiui jjC 

lW i^ (jc- lW 
CP ^^=" c^ 1 ' lW cs^- lW 

t—JUa (jj (jc L-llUa 
AjIc. ill ( _ s il<a ill J jjoij tJlMi 
Cllj^jl (ji (S^JI ;^ alia j 

^-Liic. ^jl (Jlajic. (J 1^ i alfl oAic. 

* ~ , »« ^ ^ i *• - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] serta [Ziyad bin 
Ayyub] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] dari 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
['Umarah bin 
Ghaziyyah] dari 
[Abdullah bin Ali bin 
Husain bin Ali bin Abu 
Thalib] dari [ayahnya] 
dari [Husain bin Ali bin 
Abu Thalib] dari [Ali 
bin Abu Thalib] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang bakhil 
adalah orang yang 
apabila aku disebutkan 
di hadapannya maka ia 
tidak mengucapkan 
shalawat kepadaku." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib. 


3470 


^3jjJI ^jaI^j) ^jj laa 1 uj 
t*ll jr. (jj aaa (jj Hi la 
ill luc (jj (jLi^JI (jt ^jjl 1 li. w 
^jC. (jt ' ■ '''1 mil (*}J pUaO (jc- 
tl] ji* j jlSJla ^ijl ,J (jj ill 

J j£) ^Knj AjIc- ill ^jij-a ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad 
Dauiraqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Hafsh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





j ajjV 1 Mj^l '"'.T°'' Lo£ U1 kaJl 


bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
Hasan bin Ubaidullah] 
dari [AthcT bin As Saib] 
dari [Abdullah bin Abu 
Aufa] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa: 
"ALLAAHUMMA 
BARRID Q ALB II BITS 
TSALJI WAL MAAIL 
BAARIDI, 
ALLAAHUMMA 
NAQQI Q ALB II 
MINAL 

KHATHAAYAA 
KAMAA 
NAQQAITATS 
TSAUBAL ABYADHA 
MINADDANAS!" (Ya 
Allah, dinginkan hatiku 
dengan salju dan air 
dingin, ya Allah, 
bersihkan hatiku dari 
dosa sebagaimana 
Engkau membersihkan 
baju putih dari kotoran!) 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib. 


3471 


UjJLa Aijt jj ijlaa 11 llUa 

jj| (jc. «iu (jc. Ajsc. (jj 

ill Ls i-a <Ul! J jj^J (Jlllll J-at 
2^^j\Ii iljvl a 1 r 1r-..Ml 

(jl alii J Ajic ill ^jii-a ^1 

' « ' - * ' , , i\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Bakr Al Qurasyi Al 
Mulaiki] dari [Musa bin 
'Uqbah] dari [NafT] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
diantara kalian yang 
dibukakan baginya pintu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




baginya pintu rahmat. 
Dan tidak ada sesuatu 
yang lebih Allah cintai 
ketika diri-Nya diminta 
daripada keselamatan." 
Dan Rasulullah 



doa maka dibukakan 



"Sesungguhnya doa itu 
memberi manfaat bagi 



shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



sesuatu yang telah 
terjadi dan yang belum 
terjadi, maka hendaklah 
kalian berdoa wahai 
hamba-hamba Allah!" 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 
kecuali dari hadits 
Abdurrahman bin Abu 
Bakr Al Qurasyi Al 
Makki Al Mulaiki, ia 
adalah orang yang lemah 
dalam hadits. Ia 
dilemahkan oleh 
sebagian ulaman dari sisi 
hafalannya. [Israil] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Bakr] dari [Musa 
bin 'Uqbah] dari [Naff] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
sesuatu yang lebih Allah 
cintai ketika diri-Nya 
diminta daripada 
keselamatan." Telah 
menceritakan kepada 
kami dengan hadits 
seperti itu [Al Qasim bin 
Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Manshur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Al Kufi] dari [Israil] 
dengan hadits ini. 



3472 



Ajll (Jjill jjUil aSjlc. (jll ^ILTj 



^ unr- jjl (jliblaa SI (jc- I Jill 

Vj <=>-jll I^a J^ VI Jib ciyik 

j (_>"J9 (jji 3^ J ^-ol-^l 

^j-i^jlUi tLu ^ lP' 

(Jt (JiUjil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadhr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khunais] dari 
[Muhammad Al 
Qurasyi] dari [Rabi'ah 
bin Yazid] dari [Abu 
Idris Al Khaulani] dari 
[Bilal] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaknya kalian 
melakukan shalat 
malam, karena shalat 
malam adalah hidangan 
orang-orang shalih 
sebelum kalian, dan 
sesungguhnya shalat 
malam mendekatkan 
kepada Allah, serta 
menghalangi dari dosa, 
menghapus kesalahan, 
dan menolak penyakit 
dari badan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Bilal kecuali dari 
jalur ini. Dan tidak 
shahih dari sisi 
sanadnya. Ia berkata; 
aku mendengar 
Muhammad bin Isma'il 
berkata; Muhammad Al 
Qurasyi adalah 
Muhammad bin Sa'id 
Asy Syami, dan ia 
adalah Ibnu Abi Qais, 
dan ia adalah 
Muhammad bin Hassan. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Dan haditsnya 
ditinggalkan. Hadits ini 
telah diriwayatkan oleh 
[Mu'awiyah bin Shalih] 
dari [Rabi'ah bin Yazid] 
dari [Abu Idris Al 
Khaulani] dari [Abu 
Umamah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
beliau bersabda: 
"Hendaknya kalian 
melakukan shalat malam 
karena shalat malam 
adalah hidangan orang- 
orang shalih sebelum 
kalian, dan mendekatkan 
kepada Tuhan kalian, 
menghapus keburukan, 
serta mencegah 
dosa.'Abu Isa berkata; 
hadits ini lebih shahih 
daripada hadits Abu 
Idris dari Bilal. 


3473 


La^-a ^jj (j-a^^pl ^JC. fgiJJA 
jjaC ^jj Laa ^ ^jc. Jj1 a .all 

AjIc- auI ^glla J jjoij jLalll 
]J i all (jij La (^g^i-ol ^)LaC.| a L \tj 
JJH 6-» fi^' J 6^^' J] 

(jj ^^"^ a t (j-a c_Lj^)C. i aa 

^j) ^ 4_aLi ^ (jc. JJ^C. 
Ajlc ill! ^j-lj-a ^ J ill (jc ojJjA 

L>? »JdJ* t5^' 6^ JJ ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdurrahman 
bin Muhammad Al 
Muharibi] dari 
[Muhammad bin Amr] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Umur umatku antara 
enam puluh hingga tujuh 
puluh tahun, dan sedikit 
diantara mereka yang 
melebihi itu." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, dari 
hadits Muhammad bin 
Amr dari Abu Salamah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dari Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini. Dan telah 
diriwayatkan dari Abu 
Hurairah dari selain jalur 
ini. 



3474 



LS JJ^' L)^ 1 L)^- is J*^ 
Alii 

cs^- 3 yr^' (jlSiJli ^bc. (jjl 5^ 

ll-SJ (Jj^J J 1 --^ pljij ^jlt Alii 

^^ijj (Jjii Cjj Ljoii Ia I jl i2L3I 

^jCJl t-la-lj i^ij^- (JulC-lj 

(JlijjALa 4 Ala 1 ■ (Jluil j ^^Js 
^ la 1 a 1 aa t^J-pa IjA ^ \ n if*. 
1 j (j5Uc. (jj "ijika < (JlJ 
^ ia 1 u ^jc. ^jjuIj ^jj *btta ^ 

ajjaj iluJlaJl lii> 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] dari [Sufyan Ats 
Tsauri] dari [Amr bin 
Murrah] dari [Abdullah 
bin Al Harits] dari 
[Thulaiq bin Qais] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
Nabi Shallallahu Alaihi 
Wasalam shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa 
dengan mengucapkan: 
"ALLAAHUMMA 
A'INNII WA LAA 
TU'IN ALAYYA 
WANSHURNH WA 
LAA TANSHUR 
ALAYYA, WAMKUR 
LII WA LAA TAMKUR 
ALAYYA, WAHDINII 
WA YASSIR Al 
HUDAA LII, 
WANSHURNH ALAA 
MAN BAGHAA 
ALAYYA. 

RABBIJALNII LAKA 

SYAKKAARAN 

LAKA, 

DZAKKAARAN LAKA 
RAHHAABAN LAKA 
MITHWAAAN LAKA 
MUKHBITAN ILAIKA, 
AWWAAHAN 
MUNIIBAN. RABBI 
TAQABBAL 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



TAUBATII AGHSIL 
HAUBATII WA AJIB 
DA'WATII WA 
TSABBIT HUJJATH, 
WA SADDID 
LISAANII WAHDI 
Q ALB II WASLUL 
SAKHIIMATA 
SHADRII" (Ya Allah, 
bantulah aku dan jangan 
Engkau bantu 
(musuhku) untuk 
mengalahkanku, dan 
tolonglah aku dan jangan 
Engkau tolong musuhku 
untuk mengalahkanku, 
buatlah tipu daya untuk 
keberhasilanku dan 
jangan Engkau membuat 
tipu daya untuk 
mencelakai diriku. 
Berilah aku petunjuk dan 
mudahkanlah petunjuk 
untukku, dan tolonglah 
aku melawan orang yang 
melampui batas 
terhadapku. Wahai 
Tuhanku, jadikanlah aku 
orang yang senantiasa 
bersyukur kepadaMu, 
senantiasa ingat 
kepadaMu, senantiasa 
takut serta taat 
kepadaMu, bertaubat 
kepadaMu, dan 
senantiasa kembali 
kepadaMu. Wahai 
Tuhanku, terimalah 
taubatku, cucilah 
dosaku, dan kabulkan 
doaku, kokohkan 
hujjahku, luruskan 
lidahku, tunjukilah 
hatiku, dan hilangkanlah 
kedengkian hatiku.!) 
Abu Isa berkata; hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ini adalah hadits hasan 
shahih. [Mahmudbin 
Ghailan] berkata; dan 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Bisyr 
Al 'Abdi] dari [Sufyan] 
sepeti hadits ini. 


3475 


J dJissJiI Ajijic. (jc. jjLiVi 

lc-5 (ji alLij 4jlc Atll (_5-lj-a 

jj! [}ty^\\] iaa Ajsik (ji ^gic. 
V tLy^" '"'j^ 1 (^ Mijr. 

(j^Ju-a jjA ^5 ^ Jafla (Jj9 (j-a oja^ 
VmA Ujik AjS Ujik JjC^I 

1 j$j S jia. ^1 (jc. (_>^>3=lVI ^jI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahswash] dari [Abu 
Hamzah] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang mendoakan 
kecelakaan atas orang 
yang menzhaliminya 
maka ia telah 
mendapatkan 
pertolongan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu Hamzah. 
Sebagian ulama telah 
mempermasalahkan Abu 
Hamzah dari sisi 
hafalannya. Abu 
Hamzah tersebut adalah 
Maimun Al A'war. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman Ar Ruasi] 
dari [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Hamzah] 
dengan sanad ini seperti 
hadits tersebut. 


3476 


(jJa^^ll ^JC. (jj ^-wj y& lJu ^ 
(jj SjJ Ujik /J j5Lll (^^£11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jilulj 4j]e Alii u ^ (J^J^J 
'Jh\ V] <!) V <— llji JjjC. Jll (J-a 



Abdurrahman Al Kindi 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
ia berkata; dan telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Abu 
Ayyub Al Anshari] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
mengucapkan sepuluh 
kali: LAA ILAAHA 
ILLALLAAHU 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAH, 
LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYII WA YUMHTU 
WA HUWA ALAA 
KULLI SYAI-IN 
QADIIR (Tidak ada 
tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah 
semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya 
semua kerajaan dan 
bagiNya seluruh pujian, 
Dia Yang 

menghidupkan, serta 
mematikan, dan Dia 
Maha Mampu 
melakukan segala 
sesuatu) maka baginya 
seperti memerdekakan 
empat orang budak dari 
anak Isma'il." Abu Isa 
berkata; dan hadits ini 
telah diriwayatkan dari 
Abu Ayyub secara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mauquf. 



3477 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdushshamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim yaitu ibnu 
Sa'id Al Kufi] telah 
menceritakan kepadaku 
[Kinanah] mantan budak 
Shafiyyah, ia berkata; 
aku mendengar 
[Shafiyyah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 



'alaihi wasallam 
menemuiku sementara 
ditanganku terdapat 
empat ribu biji kurma, 
yang aku gunakan untuk 
bertasbih. Kemudian 
beliau berkata: 
"Sungguh engkau telah 
bertasbih dengan ini! 
Maukah aku ajarkan 
kepadamu sesuatu yang 
lebih banyak pahalanya 
daripada apa yang 
engkau gunakan untuk 
bertasbih?" Maka aku 
katakan; ya, ajarkan 
kepadaku. kemudian 
beliau bersabda: 
"Ucapkanlah; 
SUBHAANALLAAH, 
AD ADA KHALQIHI 
(Maha suci Allah, 
sebanyak jumlah 
makhluqNya). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Shafiyyah kecuali 
dari jalur ini, dari hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Hasyim bin Sa'id Al 
Kufi. Dan sanadnya 
tidaklah dikenal. Dalam 
bab tersebut terdapat 
riwayat dari Ibnu Abbas. 



3478 



l^aa a llj la jllij ^ UJ la 

^ .a ^jc Aja^u a ^jj 

UjjS <"l» a in (Jlii jjia/)]l Ijc. 

(^jlll (jllijLaJI Ajjjji- 

^lll 3-a p U-lalii ^-A j 
(j-o 111 j3 Lgj ^ll^j A-ilc- A)jl 

jil [jl^li a l^ill jii '"'I <aK liLalcl 
Aila 53c- .jill jl allu <ila JlJic. 

^ . afl i 1 T lOj! ^jL^Jajj 4 yjflj Ubj 
(jLaJlui 4_uiaj Ljaj ^jl a J i a 
Aj j Ai)l ^jl a j i a 4jj!^}C 4j j 

5lju .ail (jlajLi AjI aK Jilju 
CLu^a IjlA (_5-kjyC Jjl (Jli^jLaK 
^C ^jj ^ la i a ^j^'^> 

jA j <Laila (J] Jj-o jA (jia/)]l 
<JC JiSj 4ii i^^"" 1 ^J^"" 

IjlA (_£jjli]l (j1 j i a (_g^j» mall 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman] ia 
berkata; saya mendengar 
[Kuraib] menceritakan 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Juwiriyah binti Al 
Harits] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatinya 
sementara ia berada di 
dalam masjidnya, 
kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatinya 
mendekati setengah 
siang hari. Kemudian 
beliau berkata 
kepadanya: 'Apakah 
engkau masih dalam 
keadaanmu?" Aku 
katakan; ya. Beliau 
berkata: "Maukah aku 
ajarkan kepadamu 
beberapa kalimat yang 
dapat engkau ucapkan? 
Yaitu: 

SUBHAANALLAAH, 
AD ADA KHALQIHI, 
SUBHAANALLAAH, 
AD ADA KHALQIHI, 
SUBHAANALLAAH, 
AD ADA KHALQIHI, 
SUBHAANALLAAH 
RIDHAA NAFSIHI, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ZINATA ARSYIHI, 

SUBHAANALLAAH 

ZINATA ARSYIHI, 

SUBHAANALLAAH 

ZINATA ARSYIHI, 

SUBHAANALLAAH 

MIDAADA 

KALIMAATIHI, 

SUBHAANALLAAH 

MIDAADA 

KALIMAATIHI, 

SUBHAANALLAAH 

MIDAADA 

KALIMAATIHI" (Maha 
suci Allah, sebanyak 
jumlah makhluqNya, 
Maha suci Allah, 
sebanyak jumlah 
makhluqNya, Maha suci 
Allah, sebanyak jumlah 
makhluqNya, Maha Suci 
Allah sebanyak 
perhiasan 'arsyNya, 
Maha Suci Allah 
sebanyak perhiasan 
'arsyNya, Maha Suci 
Allah sebanyak 
perhiasan 'arsyNya, 
Maha Suci Allah 
sebanyak tinta 
kalimatNya, Maha Suci 
Allah sebanyak tinta 
kalimatNya, Maha Suci 
Allah sebanyak tinta 
kalimatNya). Abu Is a 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. 
Muhammad bin 
Abdurrahman adalah 
mantan budak keluarga 
Thalhah, ia adalah 
Syekh yang berasal dari 
Madinah. Dan darinya 
[Al Mas'udi] [Sufyan 
Ats Tsauri] telah 
meriwayatkan hadits ini. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3479 


(Jj jiii. IjUil (Jla (_£AC- 
^1 (jt Lai ajVl L-l^LLa (jjAii 
(jl iaj > i) (jc. / g ^aII (jLiuC. 
AjIc iil ^jJj-a £g-jlll (jxluijlill 
^jjS ^ji. iil (j! (Jlii jiluJj 

jil (Jl o'i i'i iM -i. Ijii^i li&lji jji 
' "J r - (j'""" ' ' ^ "" r - 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] ia 
berkata; telah 
memberikatakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Maimun] sahabat Al 
Anmath, dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Salman Al Farisi] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Maha Hidup dan Maha 
Mulia, Dia merasa malu 
apabila seseorang 
mengangkat kedua 
tangannya kepadaNya 
dan kembali dalam 
keadaan kosong tidak 
membawa hasil." Abu 
Isa berakata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. Dan sebagian 
ulama telah 
meriwayatkannya dan 
tidak merafa'kan hadits 
tersebut. 


3480 


UjAa jUjaJ (jJ ^aa a ulla 

^1 j^ ^uilii (j!ilc (jj 

i^J (jlojJjA ^1 (jC ^JlLa 
(J jj-uj (JlS jtAj (jlS 
A=J alia j Ajlc M ^U<-i aill 
CluAa lA4 b uijr- jjI <JlaA=J 

jj uii ^ a^l g /Ml Ait ?.Ic.aII ^ji 
oAa.lj £jj-aL VI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Baysysar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ajlan] 
dari [Al Qa'qa'] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
seorang laki-laki berdoa 
menggunakan dua 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jji Ujik jCS jj 1^ ^ Ujik 
jA j jjA j (_£JiSx]l j«lc. 

Laa a jj *d)l -ijc jc. Ixa a jjl 
<C-llj jj jlUci (jl (JjSC jj 

jfLj jjl alalia <UjI jc- & jja.1 

AjIc Mil ^jii-a Mil J J*"J 

£j Jjlall ^jit (JjVI jilt ilLij 

jiiil Mil I jJllal Jlaa (jSj 

J*j JaxJ »5 lSa.1 jli 4jaliJI j 
liA JlJ<iaU«JI j-a IjJa. jjijll 
IjlA (j/i t-JJjC. (juia. ■ - U la 

4 V- 



jarinya. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Gunakan satu jari, 
gunakan satu jari!" Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib, dan 
makna hadits ini adalah 
apabila seseorang 
mengisyaratkan dengan 
kedua jarinya dalam 
berdoa pada saat 
bersyahadat maka ia 
tidak boleh 

mengisyaratkan kecuali 
dengan satu jari. 



3481 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 
Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] yaitu Ibnu 
Muhammad, dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
bahwa [Mu'adz bin 
Rifa'ah] telah 
mengabarkan kepadanya 
dari [ayahnya], ia 
berkata; [Abu Bakr Ash 
Shiddiq] berkata; di atas 
mimbar, kemudian 
menangis, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
pada tahun pertama di 
atas mimbar, kemudian 
menangis. Kemudian 
beliau berkata: 
"Mintalah ampunan dan 
keselamatan kepada 
Allah, sesungguhnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







salah seorang diantara 
kalian tidak diberi 
sesuatu yang lebih baik 
setelah keyakinan 
daripada keselamatan." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib dari jalur ini. Dari 
Abu Bakr radliallahu 
'anhu. 


3482 


LijAa ^ "'1 aa SI jaJ LiiAi. 

y£> C> J^> ifii tjj* CP 
AjIc- Alii u^La M J jjjj lJuSLS 

^&SLlui\ ^y* Li aim j 
_jj! (Jliio^i (jj» j i a ajjll (^i <lx3 

^jalu siiiuij (_jjJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Yazid Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Yahya Al 
Himmani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Waqid] dari [Abu 
Nushairah] dari [mantan 
budak Abu Bakr] dari 
[Abu Bakr] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak disebut 
orang yang terus- 
menerus berbuat dosa 
orang yang beristighfar, 
walaupun ia dalam 
sehari berbuat dosa 
sebanyak tujuh puluh 
kali." Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abu Nushairah, 
dan sanadnya tidak kuat. 


3483 


lijik ^li 1^.13 (^ixill £j£j (Jj 

£Jj-a^l Ljjik (jjjlA (jj Ajjj 
• jl (jt pilill jjl LjjAa Ajj (jj 

Jlaa lAjAk Ijjj 4ic. iil /- .^j 

(jjl^J (_£a!I t_Jjjll J) Aic- ^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] dan [Sufyan bin 
Waki'] dan maknanya 
satu, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(ji (JjSj allaj Ajlc itll Ai\ 

(jjl=J <_sill s- 1 ^' ts^] -^-a^ 

Ilk All! jlui Alll iaii. 



kami [Al Ashbagh bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ala v ] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
[Umar bin Al Khathab] 
radliallahu 'anhu 
memakai baju baru, 
kemudian ia 
mengucapkan: Al 
HAMDULILLAAHILL 
ADZII KASAANII 
MAA UWAARII BIHI 
AURAATII, WA 
ATAJAMMALU BIHI 
FII HAYAATII (Segala 
puji bagi Allah, yang 
telah memberiku 
pakaian yang dapat aku 
gunakan untuk 
menututupi auratku, dan 
berhias dalam hidupku). 
Kemudian ia mengambil 
baju yang telah usang 
kemudian 

mensedekahkannya, dan 
mengatakan; aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
memakai baju baru, dan 
mengucapkan; Al 
HAMDULILLAAHILL 
ADZII KASAANII 
MAA UWAARII BIHI 
AURAATII, WA 
ATAJAMMALU BIHI 
FII HAYAATII (Segala 
puji bagi Allah, yang 
telah memberiku 
pakaian yang dapat aku 
gunakan untuk 
menututupi auratku, dan 
berhias dalam hidupku), 
kemudian ia ambil baju 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^jlLall ^ilj (jj Alii ^JC- LijSi. 
^1 (jj jLLk jc 4j1c S*.Ij3 

(jc ^iluil (jj j (jc 
^Jjll jl J iaa SI (jj ^)-aC (jc 

■ " ui i 4aic auI u^'^* 
ojjii£ ^ajljc IjAjia Aaj (Jj3 
(Ji.j (JLsa I jC^uil j 

^^jjjl Li»j Lulj La ^^>^J jLl (j^-a 
IjlA (j« AJujc (Jjja3l ^/j 

<ulc alii to U<-i ^jil! (JLaa CLajll 

t3 ^jic aSJjl jiiLlJ 

■ - u la I3a j unr- jjI (JlaA-iujc 

ijiA (j-o Sf) Aijxj V s-yj^ 

jbA Sjjaa ^jl jj jL^k. j 
^ojI jjA j ^jl (jj ^ 

.- Ml''' "' 



yang telah usang 
kemudian ia 
mensedekahkannya 
maka ia berada dalam 
perlindungan dan 
penjagaan Allah, serta 
ditutupi oleh Allah baik 
dalam keadaan ia hidup 
maupun mati." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib. Dan 
[Yahya bin Ayyub] telah 
meriwayatkannya dari 
[Ubaidullah bin Zahr] 
dari [Ali bin Yazid] dari 
[Al Qasim] dari [Abu 
Umamah] . 



3484 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan At 
Tirmidzi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Nafi' 
Ash Shaigh] dengan 
membacakan riwayat 
kepadanya, dari 
[Hammad bin Abu 
Humaid] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [ayahnya] 
dari [Umar bin Al 
Khathab] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
sekelompok utusan 
menuju Najed, kemudian 
mereka mendapatkan 
harta rampasan perang 
yang banyak, dan segera 
kembali. Kemudian 
seseorang yang tidak 
ikut keluar berkata; aku 
belum pernah melihat 
sekelompok utusan yang 
paling cepat kembalinya 
dan paling baik harta 
rampasannya daripada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







utusan ini. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sebuah 
kaum yang lebih baik 
harta rampasannya dan 
lebih cepat pulangnya? 
Yaitu sebuah kaum yang 
menghadiri shalat Subuh 
kemudian duduk 
berdzikir kepada Allah, 
hingga terbit matahari. 
Mereka adalah orang- 
orang yang lebih cepat 
kembalinya dan lebih 
baik harta 

rampasannya." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib, kami tidak 
mengetahuinya keculai 
dari jalur ini. Hammad 
bin Abu Humaid adalah 
Muhammad bin Abu 
Humaid, yaitu Abu 
Ibrahim Al Anshari Al 
Madini, dan ia adalah 
orang yang lemah dalam 
hadits. 


3485 


^ la i a jui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Sufyan] dari [Ashim 
bin 'Ubaidullah] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
dari [Umar] bahwa ia 
meminta izin kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
berumrah, kemudian 
beliau berkata: "Wahai 
saudaraku, ikutkan kami 
dalam doamu, dan 
jangan lupakan kami!" 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. 



3486 



lij la -*J ■ aa /' 



\ "\\ \ a (Jl * ""- Mil ^jJaj lls"^"' O'"' 

(jc- '"'Jf a ia (ffjj Jlaa ss-Lk 

■^i&i Jl! Jefe ^tfs 

( _ 5 iLa A)jl Jjjjij (j^liilc- '"'1 alS 
(JiLa lilllc (jlS jl alia J 4jlc Mil 
Jl! lite. Mil sbl lip JAi-a Jji 

jc ^i 14111 ji 

(jit till i «a»j ijc Ij liLsl^)^ 
llu-la IjlA ^ ajC jjl JUSIjjji 
c_lj^jc. (j i aa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin 
Hassan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [Sayyar] dari 
[Abu Wail] dari [Ali] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
seorang budak mukatab 
(yang mengadakan 
perjanjian pembebasan 
dengan tuannya) datang 
kepadanya dan berkata; 
aku tidak mampu 
membayar 

pembebasanku, maka 
tolonglah aku! Ali 
berkata; maukah aku 
ajarkan kepadamu 
beberapa kalimat yang 
telah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ajarkan 
kepadaku, yang 
seandainya engkau 
memiliki hutang sebesar 
gunung Shir niscaya 
Allah akan 
membayarkannya 
untukmu? Ali berkata; 
ucapkanlah; 

ALLAAHUMMAKFINI 
I BIHALAALIKA AN 
HARAAMIK, WA 
AGHNINII 
BIFADHLIKA 
AMMAN SIWAAK 
(Ya Allah, cukupkanlah 
aku dengan kehalalanMu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sehingga tidak 
memerlukan 
keharamanMu, dan 
jadikanlah aku kaya 
sehingga tidak butuh 
kepada selainMu). Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. 


3487 


^jj jIll ^JC. ^jc. ^jj jjaC 

1 Xl ( " \l 3 \c. 4 jalui 

jjl£ jj| ^lll Jjil iJlJj plij 
iilj (jjj Lr iiajla l^>i.Lii 

Aj^jaa Jll Jll U <ulc. 51c. U 

Ailil jl Ailc. ^4^' (3-^ Aikjj 
»-v j t'uviiul 1 All 5 i» A 

^ la i a ^j^'^> 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[ Amr bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
dari [Ali] ia berkata; aku 
pernah mengeluh, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatiku 
sementara aku berkata; 
ya Allah, seandainya 
ajalku telah datang maka 
rahmatilah aku, dan 
apabila tertunda maka 
lapangkanlah aku dalam 
kehidupan. Dan 
seandainya sebagai 
musibah maka 
sabarkanlah diriku! 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apa yang engkau 
ucapkan?" kemudian ia 
mengulangi apa yang 
telah ia ucapkan. 
Abdullah bin Salamah 
berkata; kemudian 
beliau menendangnya 
dengan kaki beliau dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berdoa: "Ya Allah, 
selamatkanlah dia, atau 
sembuhkanlah dia" -ia 
merasa ragu-. Ali 
berkata; kemudian aku 
tidak lagi mengeluhkan 
sakitku setelah itu. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. 


3488 


CP cfelj*") (j^ es^i 

Isf- CP H J^' 6^ <Jf^*J csf' 
( _ s iLa (eJjil (jl^M b i>lJ 

(jilll lllj (JjiUI! ill* jl tJ^ 

i - - % '- t" ! '. - >\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] radliallahu 
'anhu, ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
menjenguk orang sakit 
beliau berdoa: 
"ALLAAHUMMA 
ADZHIBIL BA V SA, 
RABB AN NAASI, 
WASYFI, FA-ANTASY 
SYAAFII, LAA 
SYIFFAA-A ILLAA 
SYIFAAUKA, 
SYIFAA-AN LAA 
YUGHAADIRU 
SAQAMAN (Ya Allah, 
Tuhan manusia, 
hilangkanlah penyakit, 
dan sembuhkanlah, 
Engkau adalah Pemberi 
kesembuhan, tidak ada 
kesembuhan kecuali 
kesembuhanMu, 
kesembuhan yang tidak 
meninggalkan sakit." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan. 


3489 


Jjjj Uj-l^k laa 1 1 Vi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jlS alia J Ajlt Alii (Jj-a ' 1 M 



bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Hisyam bin 'Amr Al 
Fazari] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam] dari 
[Ali bin Abu Thalib] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa 
dalam witirnya: 
"ALLAAHUMMA 
INNII A'UUDZU 
BIRIDHAAKA MIN 
SAKHATHIK, WA 
A'UUDZU 
BIMU'AAFAATIKA 
MIN UQUUBATIK, 
WA A'UUDZU BIKA 
MINKA LAA UHSHII 
TSANAA-AN ALAIK, 
ANTA KAMAA 
ATSNAITA ALAA 
NAFSIK (Aku 
berlindung dengan 
keridhaanMu dari 
kemurkaanMu, dan 
dengan ampunanMu dari 
hukumanMu, aku tidak 
dapat menghitung pujian 
kepadaMu. Engkau 
sebagaimana pujian 
yang Engkau berikan 
kepada diriMu). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits gharib dari hadits 
Ali, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini dari hadits 
Hammad bin Salamah. 



3490 



Hi la (jj u^)£j Lj^)ii.l 

,JSj]! J_>«C (jjl jA Atll lUC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jjj (JUj Ajj i^ijU,' v.jj o jjc- 
^ la i a i ua t^JJ^a IjA ^ ^ n if*. 



mengabarkan kepada 
kami [Zakariya bin Adi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin 'Amr Ar 
Raqqi] dari [Abdul 
Malik bin 'Umair] dari 
[Mush'ab bin Sa'd] dan 
[Amr bin Maimun] 
mereka berkata; [Sa'd] 
mengajarkan kalimat- 
kalimat ini kepada anak- 
anaknya sebagaimana 
orang yang mengajarkan 
menulis kepada anak- 
anak, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berlindung dengan 
kalimat-kalimat tersebut 
setelah shalat yaitu: 
ALLAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA 
MINAL JUBNI WA 
A'UUDZU BIKA 
MINAL BUKHLI, WA 
A'UUDZU BIKA MIN 
ARDZALIL UMRI, 
WA A'UUDZU BIKA 
MIN FITNATID DUN- 
YAA WA ADZAABIL 
QABRI (Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari sifat penakut, dan 
berlindung kepadaMu 
dari sifat pelit, dan 
berlindung kepadaMu 
dari umur yang paling 
hina, dan berlindung 
kepadaMu dari fitnah 
dunia serta adzab 
kubur). Abdullah bin 
Abdurrahman berkata; 
Abu Ishaq Al Hamdani 
dalam hadits ini 
mengalami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kegoncangan, ia 
mengatakan; dari Amr 
bin Maimun dari Umar 
dan ia juga mengatakan 
dari selainnya, sehingga 
ia mengalami 
kegoncangan dalam hal 
tersebut. Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih dari 
jalur ini. 



3491 



UjJLa (jlaa 11 jj Xm-> I Ulla 

Jh\ ^jjja.] £T Jill (jj ^fi-al 

^1 (jj lULul (jC Ail 
1» la Clljj A_iijlc jc 4-aJ^a. jC 
(J^Jl AilLyjl (jc ^>al^3 ^1 (jj 

ajIc iiil ^U^i auI J ^-o 

(jyj Si jil (_jic ^ij^ij 
jUia <j £Vui"i Jli ^1 

jajjI jA LaJ iil^)iil 
La 3ic jil (jL=4^ lK'-^ 1 jl 15a 
53c Alii jl a J i a j »1 ajbjill ,J (Jjli 
<&l jl a J i a j (_HajVI ^ (Jjl^ ^° 
53c alll jl a j ■ a j i2U5 jjj La 55c 
i2U5 (jia jj£I i&lj (jjlLk jA La 
Vj (Jja. i25b (Jia laailj 
jj] (JlaSLJj £]la «&L V] oj3 

i_jj^jc (jjLua. < yA^. I^A j (j l ajc 

■ — u la (j« 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashbagh bin Al 
Faraj] telah 

mengabarkan kepadaku 
[Abdullah bin Wahb] 
dari [Amr bin Al Harits] 
bahwa ia telah 
mengabarkan kepadanya 
dari [Sa'id bin Abu 
Hilal] dari [Khuzaimah] 
dari [Aisyah binti Sa'd 
bin Abu Waqqash] dari 
[ayahnya] bahwa ia 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui 
seorang wanita dan 
dihadapannya terdapat 
biji kurma, atau kerikil 
yang ia gunakan untuk 
bertasbih. Kemudian 
beliau berkata: "Maukah 
aku kabarkan kepadamu 
mengenai apa yang lebih 
ringan bagimu dari hal 
ini atau lebih baik? 
Yaitu mengucapkan; 
SUBHAANALLAAHI 
AD ADA MAA 
KHALAQA FIS 
SAMAA'I, WA 
SUBHAANALLAAHI 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'AD ADA MAA 
KHALAQA FIL 
ARDHI, WA 
SUBHAANALLAAHI 
AD ADA MAA BAINA 
DZALIK, WA 
SUBHAANALLAAHI 
AD ADA MAA HUWA 
KHALIQUN. 
ALLAAHU AKBAR 
MITSLA DZALIK, 
WAL 

HAMDULILLAAHI 
MITSLA DZAALIK, 
WA LAA HAULA WA 
LAA QUWWATA 
ILLAA BILLAAHI 
MITSLA DZAALIK. 
(Maha Suci Allah 
sebanyak apa yang Dia 
ciptakan di langit, Maha 
Suci Allah sebanyak apa 
yang Dia ciptaan di 
bumi, Maha Suci Allah 
sebanyak apa yang ada 
diantara hal itu, Maha 
Suci Allah sebanyak apa 
yang Dia ciptakan, Allah 
Maha Besar sebanyak 
itu, segala puji bagi 
Allah sebanyak itu, tidak 
ada daya dan kekuatan 
kecuali dengan 
pertolongan Allah 
sebanyak itu). Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib dari 
hadits Sa'd. 


3492 


i . il (jj Ajjj JJ-oJ (jj ill! 

. • » '. • - -> 

j£->' (Jj^ S^=>- l^f tj^- 

illuj AjIc (_git-a (J J^J 
V] Aj3 ^jill J i »aj ^LiLa (j-o Li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] serta [Zaid bin 
Hubab] dari [Musa bin 
'Ubaidah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



■** ) 1.1^ iJiA j ^Jl 



[Muhmmad bin Tsabit] 
dari [Abu Hakim] 
mantan budak Az 
Zubair, dari [Az Zubair 
bin Al Awwam] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang 
hamba pada pagi hari, 
melainkan terdapat 
malaikat yang menyeru; 
Maha Suci Allah Raja 
Yang Maha Suci. Abu 
Isa berkata; hadits ini 
adalah hadits gharib. 



3493 



Ait (jaj Loiulll 4jI (JjAjC- (jjl 
j| ilLjj AjIc Alii A>jl (J J^J 

Jlaa * . ill Ja j^jI (jj ^Ic. spli. 

(jl I ' * lljj <Jolj t— lj] 

ill J jLij Lj ([Ji.1 (Jls liljlLa 

■ - 1£ [j a jii (jl i •' a U* , a | jjji 

^ LS^ LS^- <_dj ^ 

^Sa p jls Ajtx=JI 

l^ii ciiUSj ^jjI jLaa LjJjl 
ti^l i^Lsj JjVl -Uijll 

fJlj t_A^JI Sl^jIL ^jlSlI 4*1^1 
&jX£j 4_kjLli j]| 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Atho v bin Abu Rabbah] 
dan [Ikrimah] mantan 
budak Ibnu Abbas, dari 
[Ibnu Abbas] bahwa ia 
berkata; ketika kami 
berada di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba Ali 
bin Abu Thalib datang, 
dan berkata; ayah dan 
ibuku kurelakan untuk 
aku korbankan, Al 
Qur'an telah hilang dari 
dadaku, aku tidak 
mendapati diriku mampu 
untuk membacanya. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



1; jjSlI (j-o i'lr-. ji |ila (JLaiill 
Jll ^jlc- puill (jj^ttklj iil iikll 

^JJJ-QjjAU jIlMull j jjjjnjll 

(jjill i21jljp.Vj CiU-ojaII j 

' If ' e ' ~ * 

^>i.l ^ (J3 (jLojVlj lil Jfljla 
^ iSjSjl Us lijl (^j-ali-all 

Clll jauill £J.lj (its-^l - ' '"' J.' 

.kk. ^ p jl2 (jl 

ifrlll (^ic lilijJajj ^ill ja ill 
Ijl t_H=jVlj Clilj-aUl £J.ij 

lyiL'j l_j ill! l_j lillHal 11 jj 
Jjjj (jl fi\^ -\ j Jjjj 

(^jS (jc. <U £ jij (jl j ^U*) 

(Ji iit'i (jl j 4j (jlj 

V j Cill VI Aiijj Vj ^Jji 

y*JI aiib VI S^a Vj (Jji. 

LatluJ jl I I jl ^-Aik Cll^lj 

igJ-utj (_gill j auI (j^lj ' ; laj 
Jll jLl lia ji Uai.) li £jaJL 
CllJ La <&l j3 (JjAjE. (jj *d)l 1JC. 
£.1^ ^li^ 1 « u i) jl 1 i VI 
jilLij Ajlt Alii ~ *&l Ciy^J 

Lj cJLal fjAL all lillj (jio 

V 5L=>. Liia ■ - liS Jbl J jluj 
(JA 3^ j jl t^jUi ^jj' VI 

ulj (jiki cr uij ^Jc. (j^il ji bjj 

lAj^j jl AjI (jjajjl ^jjll jilxjl 

1 ajlSa ^ uiVi ^jic. Ijjlja lilj 
■ " u£ ^alj (. 'V. jjjj ^iil < . il 

' " llaj Ajjij I ill I— uAaJI £-aU 
IjU CLyjLkVI ^»Lil ,ijjll Ulj 

? * i 

UJjj (j-oj-a c^ijJ Aic. ailjj j 



wasallam berkata: 
"Wahai Abu Al Hasan, 
maukah aku ajarkan 
kepadamu beberapa 
kalimat yang dengannya 
Allah memberimu 
manfaat, dan 
memberikan manfaat 
kepada orang yang 
engkau ajari serta 
memantapkan apa yang 
telah engkau pelajari 
dalam hatimu?" Ia 
berkata; ya wahai 
Rasulullah! Ajarkan 
kepadaku! beliau berkata 
'Apabila tiba malam 
Jum'at, jika engkau 
mampu bangun pada 
sepertiga malam 
terakhir, ketahuilah 
bahwa waktu itu 
merupakan malam yang 
disaksikan (para 
malaikat), dan doa pada 
malam tersebut 
terkabulkan, dan 
saudaraku Ya'qub telah 
berkata kepada anak- 
anaknya; aku akan 
memintakan kalian 
ampunan kepada 
Tuhanku. Ucapan ini 
terus beliau ucapkan 
hingga datang malam 
Jum'at. Jika engkau tidak 
mampu maka bangunlah 
pada pertengahan 
malam, jika engkau 
tidak mampu maka 
bangunlah pada awal 
malam, kemudian 
shalatlah empat raka'at 
dan engkau baca pada 
raa'at pertama surat Al 
Fatihah dan Surat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Yaasiin, dan pada raka'at 
kedua engkau baca Surat 
Al Fatihah dan Surat Ad 
Dukhan, dan pada 
raka'at ketiga engkau 
baca Surat Al Fatihah 
dan Alif laam miim As 
Sajdah, dan pada raka'at 
keempat engkau baca 
Surat Al Fatihah dan 
Surat Tabarak (Surat Al 
Mulk). Kemudian 
apabila engkau telah 
selesai dari tasyahud 
maka pujilah Allah 
dengan sebaik-baiknya, 
ucapkanlah shalawat 
kepadaku serta seluruh 
para nabi dengan sebaik- 
baiknya, mintakan 
ampunan untuk orang- 
orang mukmin laki-laki 
dan perempuan, serta 
saudara-saudaramu yang 
telah mendahuluimu 
beriman, kemudian 
ucapkan di akhir semua 
itu: 

"ALLAAHUMMARHA 
MNII BITARKIL 
MA'AASHII ABADAN 
MAA ABQAITANII, 
WAR HAMNII AN 
ATAKALLAFA MAA 
LAA YA'NIINII, 
WARZUQNII 
HUSNAN NAZHARI 
FIIMAA YURDHIIKA 
ANNII. 

ALLAAHUMMA 
BADIIAS 

SAMAAWATI WAL 
ARDHI DZAL 
JALAALI WAL 
IKRAAM, WAL 
'IZZATIL LATH KAA 



a 1 1 " A 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



TURAAMU. AS- 
ALUKA YAA 
ALLAAHU, YAA 
RAHMAANU BI 
JALAALIKA WA 
NUURI WAJHIKA AN 
TULZIMA Q ALB II 
HIFZHA KITAABIKA 
KAMAA 
ALLAMTANII, 
WARZUQNII AN 
ATLUWAHU 'ALAN 
NAHWILLADZII 
YURDHIIKA ANNII. 
ALLAAHUMMA 
BADIIAS 

S AMAAWAATI WAL 
ARDHI, DZAL 
JALAALI WAL 
IKRAAM, WAL 
'IZZILLATII LAA 
TURAAM, AS-ALUKA 
YAA ALLAAHU, YAA 
RAHMAANU BI 
JALAALIKA WA 
NUURI WAJHIKA AN 
TUNAWWIRA 
BIKITAABIKA 
BASHARII WA AN 
TUDHLIQA BIHI 
LISAANII, WA AN 
TUFARRIJ BIHI AN 
Q ALB II, WA AN 
TASYRAH BIHI 
SHADRII, WA AN 
TAGHSIL BIHI 
BADANII. FAINNAHU 
LAA YU'IINUNII 
ALAL HAQQI 
GHAIRUKA, WA LAA 
YU V TIIHI ILLAA 
ANTA, WA LAA 
HAULA WA LAA 
QUWWATA ILLAA 
BIKA Al ALIYYIL 
AZHIIM." (Ya Allah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



rahmatilah aku untuk 
meninggalkan 
kemaksiatan selamanya 
selama Engkau masih 
menghidupkanku, dan 
rahmatilah aku untuk 
tidak memperberat diri 
dengan sesuatu yang 
tidak bermanfaat bagiku, 
berilah aku rizki berupa 
kenikmatan mencermati 
perkara yang 
mendatangkan 
keridhaanMu kepadaku. 
Ya Allah, wahai 
Pencipta langit dan 
bumi, wahai Dzat yang 
memiliki keagungan dan 
kemuliaan serta 
keperkasaan yang tidak 
mungkin bisa dicapai 
oleh makhluk. Aku 
memohon kepadaMu ya 
Allah, wahai Dzat yang 
Maha pengasih, dengan 
kebesaranMu dan 
cahaya wajahMu agar 
mengawasi hatiku untuk 
menjaga kitabMu, 
sebagaimana Engkau 
telah mengajarkannya 
kepadaku, dan berilah 
aku rizki untuk 
senantiasa membacanya 
hingga membuatMu 
ridha kepadaku. Ya 
Allah, Pencipta langit 
dan bumi, Dzat yang 
memiliki kebesaran, 
kemulian dan 
keperkasaan yang tidak 
mungkin diinginkan oleh 
makhluk. Aku memohon 
kepadaMu ya Allah, 
wahai Dzat yang Maha 
pengasih, dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kebesaranMu dan 
cahaya wajahMu agar 
Engkau menyinari 
hatiku dan 

membersihkan badanku, 
sesungguhnya tidak ada 
yang dapat membantuku 
untuk mendapatkan 
kebenaran selain 
Engkau, dan juga tidak 
ada yang bisa memberi 
kebenaran itu selainMu. 
Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah Yang 
Maha Tinggi dan Maha 
Agung). Wahai Abu Al 
Hasan, engkau lakukan 
hal tersebut sebanyak 
tiga Jum'at atau lima 
atau tujuh niscaya 
engkau akan dikabulkan 
dengan idzin Allah. 
Demi Dzat yang 
mengutusmu dengan 
kebenaran, Allah tidak 
bakalan lupa memberi 
seorang mukmin." 
Abdullah bin Abbas 
berkata; demi Allah, Ali 
tidak berdiam kecuali 
hanya lima atau tujuh 
Jum'at hingga ia datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam majelis 
tersebut. Kemudian ia 
berkata; wahai 
Rasulullah, dahulu aku 
hanya mengambil empat 
ayat atau sekitar itu dan 
apabila aku 
membacanya dalam 
hatiku maka ayat 
tersebut hilang, dan 
sekarang aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mempelajari empat 
puluh ayat atau sekitar 
itu, dan apabila aku 
membacanya dalam hati 
maka seolah-olah Kitab 
Allah ada di depan 
mataku. Dan dahulu aku 
mendengar hadits, 
apabila aku 
mengulangnya maka 
hadits tersebut hilang, 
dan sekarang aku 
mendengar beberapa 
hadits, kemudian apabila 
aku membacanya maka 
aku tidak mengurangi 
satu huruf pun darinya. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadanya: "Disaat 
demikian itu maka 
engkau adalah seorang 
mukmin demi Tuhan 
Pemilik Ka'bah wahai 
Abu Al Hasan." Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Walid bin 
Muslim. 



3494 




Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Al Aqadi Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Waqi'] dari [Israil] dari 
[Abu Ishaq] dari [Abu 
Al Ahwash] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mintailah 
Allah dari karuniaNya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^Xtji^yi A-iic. Alii ^11^ 
UJ^' u' ''''' w j 


sesungguhnya Allah 
'azza wajalla senang 
dimintai, dan ibadah 
yang paling utama 
adalah menanti 
pertolongan." Abu Isa 
berkata; demikianlah 
Hammad bin Waqid 
meriwayatkan hadits ini, 
dan ia telah diselisihi 
dalam riwayatnya. 
Hammad bin Waqid 
adalah Ash Shaffar, 
bukan Al Hafizh, dan ia 
menurut kami adalah 
syekh dari Bashrah. 
[Abu Nu'aim] telah 
meriwayatkan hadits ini 
dari [Israil] dari [Hakim 
bin Jubair] dari [seorang 
laki-laki] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal. 
Dan hadits Abu Nu'aim 
sepertinya lebih shahih. 


3495 


^jii-a (^4^1 (j^^ ^ '^"0 
ifrBI (JjSJ plaj AjIc. iill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ashim Al 
Ahwal] dari [Abu 
Utsman] dari [Zaid bin 
Arqam] radliallahu 
'anhu, ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa: 
"ALLAAHUMMA 
INNII A'UUDZU BIKA 
MINAL KASALI WAL 
AJZI WAL BUKHLI.' 
(Ya Allah, aku 
berlindung kepadaMu 
dari sifat malas, dan 
lemah, serta sifat pelit). 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3496 


^ la i a ^j- aa t IJA 


Dan telah diriwayatkan 
dengan sanad ini (Yaitu; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Ashim Al 
Ahwal] dari [Abu 
Utsman] dari [Zaid bin 
Arqam]) dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
berlindung dari 
kepikunan, serta adzab 
kubur. Abu Isa berkata; 
hadits ini adalah hadits 
hasan shahih. 


3497 


^jc. ( ' a i a j i ^jj Ida .a Lj^)ja.l 
(jc Jj^i (jc- AjjI (jc (jljjJ 

jill (J^xjjj (jLA^j^a. dLal l all 
^jJc- La JlJ alLlj 4j1c 2jI C5 Jj-a 
VI ojC-ij Alii jC-^j »lltt4 

(j-o 4jc i_ajLa jl LfcLjl iul oljl 
jl ^jU p^Aj p Li LgjLo c- j-Ljl 

jj! Jlljj^l iil JLa jiiij lj) 

» - " - - 1. - \'- - ' - 

i a (_>uia. < SJ-la. j ^ l njfv 

Jj-aLjJI AjLxJI (jLjjJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] dari [Ibnu 
Tsauban] dari [ayahnya] 
dari [Makhul] dari 
[Jubair bin Nufair] 
bahwa ['Ubadah bin Ash 
Shamit] telah 
menceritakan kepada 
mereka bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Tidaklah seorang 
muslim di atas muka 
bumi berdoa kepada 
Allah dengan sebuah doa 
melainkan Allah akan 
memberikan kepadanya, 
atau memalingkan 
keburukan darinya 
seperti doanya, selama ia 
tidak berdoa untuk 
melakukan perbuatan 
dosa atau memutuskan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hubungan kekerabatan." 
Kemudian terdapat 
seorang laki-laki dari 
orang-orang berkata; 
jika demikian kita 
perbanyak doa. Beliau 
berkata: "Allah lebih 
banyak pemberiannya." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib dari jalur 
ini. Ibnu Tsauban adalah 
Abdurrahman bin Tsabit 
bin Tsauban Al Abid 
Asy Syami. 



3498 



lil (Jli (iiljij "Ult a«I ^ji^-a 

lilt ULiajj9 a i «aJa I ll^a I 

(Jiillujj) ^ill liljfij Clliii 3a 

- V / 5 £ - t * ' - 

-13 j i a (jj^ia. < yAa, I-1A j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Sa'd bin 
'Ubaidah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Bara v ] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apabila 
engkau hendak 
berbaring di tempat 
tidurmu maka 
berwudhulah seperti 
wudhu untuk melakukan 
shalat, kemudian 
berbaringlah ke sebelah 
kanan, kemudian 
ucapkanlah: 
"ALLAAHUMMA 
ASLAMTU WAJHII 
ILAIKA, WA 
ASLAMTU WAJHII 
ILAIKA WA 
FAWWADHTU AMRII 
ILAIKA RAGHBATAN 
WA RAHBATAN 
ILAIKA, WA? 
ALJA'TU ZHAHRII 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ILAIKA, LAA MAUA- 
A WA LAA MANJAA 
MINK A ILLAA 
ILAIKA, AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZ 
II ANZALTA WA 
NABIYYIKALLADZII 
ARSALTA." (Ya Allah, 
aku serahkan wajahku 
kepadaMu, aku serahkan 
urusanku kepadamu, 
dengan perasaan antara 
harap dan takut 
kepadaMu. Dan aku 
sandarkan punggungku 
kepadaMu, tidak ada 
tempat berlindung dan 
tempat menyelamatkan 
diri kecuali kepadaMu. 
Aku beriman kepada 
kitabMu yang telah 
Engkau turunkan, dan 
kepada nabiMu yang 
telah Engkau utus). 
Seandainya engkau mati 
pada malam itu maka 
engkau mati dalam 
keadaan fitrah. Al Bara v 
berkata; kemudian aku 
mengulangnya agar 
ingat. Kemudian aku 
mengucapkan; aku 
beriman kepada rasulMu 
yang telah Engkau utus. 
Kemudian beliau 
mengatakan: "Ucapkan; 
aku beriman kepada 
nabiMu yang telah 
Engkau utus ! " Abu Isa 
berkata; hadits ini adalah 
hadits hasan shahih. Dan 
telah diriwayatkan dari 
selain jalur ini dari Al 
Bara\ dan kami tidak 
mengetahui sedikitpun 
dari berbagai riwayat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



iLa a lij^a 'i« (jj -ijc t vi" w 
UjjLa li]jj>3 (jj (Jj» « l ul (jj 

Jjll ul ^1 (jC <_ljjl ^jjl (jjl 

■ . Lua (jj auI ^jc- (jj jsULi (jc- 
*0j| (J^xjj^ < ■ u ]a i Qui 

l-uli (3al (3a djlia Aj^jiU Jla 
3a Jla liui (3a! jila (3a Jli p 
2jI 3a (3a (3a (3^ (3jai 

nlV) (ji^ (jilj jiill J 

(j^ i^liaSj dil^ji J i aJj 

IjlA ^ i njr - jjl Jlas-^ii (3^ 
(j-o c_ij^)C. ^ la i a (j- aa L u.la 
jA jjII \j* '» jj! j ^-?-jll I^A 
^jjju Aiujl (_jjl jJ Aiuil 



yang menyebutkan 
wudhu v kecuali dalam 
hadits ini. 



3499 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdu bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Isma'il bin Abu Fudaik] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Dzfb] dari [Abu Sa'id 
Al Barrad] dari [Mu'adz 
bin Abdullah bin 
Khubaib] dari [ayahnya] 
ia berkata; kami keluar 
pada malam hari dalam 
keadaan turun hujan dan 
sangat gelap, kami 
meminta Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam agar 
melakukan shalat untuk 
kami. Abdullah bin 
Khubaib berkata; 
kemudian aku mendapati 
beliau, dan beliau 
mengatakan: " 
Ucapkan!" Namun aku 
tidak mengatakan 
apapun. Beliau 
mengatakan: " 
Ucapkan!" Namun aku 
tidak mengatakan 
apapun. Beliau 
mengatakan: "Ucapkan!" 
Maka aku katakan; apa 
yang aku katakan? 
Beliau mengatakan: 
"Ucapkan: QUL 
HUWALLAHU AHAD 
(Surat Al Ikhalsh), dan 
dua surat pelindung (Al 
Falaq dan An Naas) 
ketika sore dan pagi hari 
sebanyak tiga kali, maka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



surat tersebut akan 
melindungimu dari 
segala mara bahaya." 



3500 



A a in 1 11 la ^ jj laa a 1 11 la 
^jc. ^ .fll ?MI jjii ^jj -ll^)j (jc- 
J y^ 'j 3 _>"4 ^ \"*- 

^jic- alia j 4-llc. 'M ^jij-a <Ui! 

ii <1« £jffl3 UUL AjJI li jia 

t^Jj L&J jaS^ ^jI 

u U,„j\lj 4jUUI ^ a l . 
(sill AJjIj Ajjjia t—il^iij ^jI 

(-jl (Jlaa (Jll 4 W; (jc. 

^lll Jlla 111 p j| 4^15 e UJj 

^3 j la i a i aa L IJ^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Yazid bin Khumair Asy 
Syami] dari [Abdullah 
bin Busr] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengunjungi ayahku, 
kemudian kami 
menyuguhkan makanan 
untuk beliau. Beliau pun 
makan sebagian darinya, 
kemudian beliau diberi 
kurma, dan beliau 
makan serta membuang 
bijinya menggunakan 
dua jari beliau. Abdullah 
bin Busr 

menggabungkan jari 
telunjuk dan jari tengah. 
Syu'bah berkata; dan itu 
yang aku yakini insya 
Allah. Dan beliau 
membuang biji kurma 
diantara kedua jarinya. 
Kemudian beliau diberi 
minum, lalu beliau 
meminumnya kemudian 
memberikan kepada 
orang yang ada di 
samping kanannya. 
Abdullah bin Busr 
berkata; ayahku dalam 
keadaan memegang 
kendali hewan 
kendaraannya berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



doakan untuk kami! 
Kemudian beliau 
berdoa: 

"ALLAAHUMMA 
BAARIK LAHUM 
FIIMAA 

RAZAQTAHUM 
WAGHFIR LAHUM 
WARHAMHUM." (Ya 
Allah, berkahilah 
mereka pada rizki yang 
telah engkau berikan 
kepada mereka, dan 
ampunilah dosa mereka, 
serta kasihilah merekah." 
Abu Isa berkata; hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan dari selain 
jalur ini dari Abdullah 
bin Busr. 



3501 



'M ( Jila [^\\ J\°yz A) j gj 

Ajia iul ^'st ^."^ 

^iJl JjA V) Ail V yjjJI ^kill 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar 
Asy Syanni] telah 
menceritakan kepadaku 
bapakku [Umar bin 
Murrah] dia berkata; 
saya mendengar [Bilal 
bin Yasar bin Zaid] 
bekas budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [kakekku], 
dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengucapkan; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ASTAGHFIRULLAHA 
L ADZIM ALLADZII 
LAA ILAAHA ILLA 
HUWAL HAYYUL 
QAYYUM WA 
ATUUBU ILAIH (Aku 
memohon ampun kepada 
Allah yang Maha 
Agung, dzat yang tiada 
Ilah melainkan Dia, 
yang Maha hidup kekal 
lagi terus menerus 
mengurus (makhluk- 
Nya) serta aku bertaubat 
kepada-Nya) Maka 
(dosa-dosanya) akan di 
ampuni sekalipun ia 
telah lari dari 
peperangan." Abu 'Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib, dan 
kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari jalur ini." 



3502 



e ~ ^ - » V I 'S* - * * * > e J i ~h> 

(jc. A ix lm I ij ^ ^jj ^jl a ir- 
iil gol (Jill ^JiJ AjIc- a«I ^ji-a 

u^jaj oj-iU Jll 4c. ill cjll 

- - ' 1. - I— / >\ ' " 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Ja'far] dari 
['Umarah bin 
Khuzaimah bin Tsabit] 
dari [Utsman bin 
Hunaifj bahwa seorang 
laki-laki yang buta 
matanya datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata; 
"BerdcTalah kepada 
Allah agar 
menyembuhkanku. " 
beliau bersabda: "jika 
kamu berkehendak maka 
saya akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendo'akanmu, dan jika 
kamu berkehendak maka 
bersabarlah, karena hal 
itu lebih baik bagimu." 
laki-laki tersebut 
berkata; "berdo v alah 
(kepada Allah 
untukku)." Utsman bin 
Hunaif berkata; "Lalu 
beliau ia 

memerintahkannya 
untuk berwudhu, 
kemudian ia pun 
membaguskan 
wudhunya dan berdo'a 
dengan do'a berikut ini, 
"Ya Allah! Aku 
memohon kepada-Mu, 
menghadap kepada-Mu 
dengan (syafa'at) nabi- 
Mu Muhammad, nabi 
yang diutus dengan 
membawa rahmat." 
(laki-laki itu berkata); 
"Aku telah memohon 
syafa'atmu kepada Rab- 
ku untuk memenuhi 
kebutuhanku." (Sabda 
beliau): "Ya Allah! 
Terimalah syafa'atnya 
untukku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hadits hasan 
shahih gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari jalur ini, 
yaitu dari hadits Abu 
Ja'far Al Khathmi, 
sedangkan Utsman bin 
Hunaif adalah saudara 
laki-lakinya Sahl bin 
Hunaif." 



3503 



(j-a^^ll ^JC- (jj Alii ^Jt Uliik 



JIS. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





il 4 unr- ^jj j^)JaC. 

lilli iiil jSij (jaa (jjSj (jl 

(j-a c_lj^)t ^ la i a ^j- L UAa 
lift 


kami [Ishaq bin Isa] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadalu 
[Ma'n] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Shalih] 
dari [Dhamrah bin 
Habib] dia berkata; saya 
mendengar [Abu 
Umamah] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
['Amru bin 'Anasah] 
bahwa dia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Waktu yang paling 
dekat antara Rab dengan 
seorang hamba adalah 
pada tengah malam 
terakhir, maka apabila 
kamu mampu menjadi 
golongan orang-orang 
yang berdzikir kepada 
Allah (shalat) pada 
waktu itu. lakukanlah!". 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hadits 
hasan shahih gharib 
melalui jalur ini." 


3504 


IjjAa jl^J (jJ (jAa/>ll Ajt (jj 
^jj Jjit HjAa ^aiuli (^)J aJjII 
^jjjjJ IjI ^.flu) Ail (jlA*-G 

lI^J j 1 - "ll u! Jj^i ^lloj 4j]t 
LS^i ^J? L3^* J* J C5^J^^ 

IjlA ^ injr- jjI Jlalliall Ait 

(_£ jalU flAl lull (jJj AAjII IjlA 
Vj alia j 4jlt Sll ^jii-a (^J^l (jC- 
Ait ^^-iaJ Ijajj Alj)3 (Jjili jA j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid Ad Dimasyqi 
Ahmad bin 
Abdurrahman bin 
Bakkar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ufair bin Ma'dan] 
bahwa dia mendengar 
[Abu Daus Al Yahshubi] 
bercerita dari [Ibnu Aidz 
Al Yahshubi] dari 
['Umarah bin Za'karah] 
dia berkata; saya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
'azza wajalla berfirman: 
"Sesungguhnya hamba- 
Ku (yang sebenarnya) 
adalah setiap hamba-ku 
yang selalu mengingat- 
Ku sementara ia bertemu 
dengan lawannya, yakni 
pada waktu peperangan." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, dan 
isnadnya pun tidak kuat 
(lemah), kami juga tidak 
mengenal (riwayatnya) 
'Umarah bin Za'karah 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
hanya hadits yang satu 
ini, makna dari firman- 
Nya; "sementara ia 
bertemu dengan 
lawannya, adalah pada 
saat peperangan, 
maksudnya hendaklah ia 
mengingat Allah pada 
saat itu (peperangan)." 



3505 



g^gibLall jj 3xa a ^jijA ^jl US la 
^1 Li.la Jjja. (jj j Uliik 

(jl-Jl J J J"-" ' " <—>*■«• 
' ■ UlA ^\ jj jjJiji jt 

A jjll ja3 Jla 4 ^ 3aJ alLij 

dulLa jaj alLij 4j1c- ^U.-! 

i21Jil VI djlij 4lk jj ^jj jjjal 
Cliia «Ua SI <__ilj^jl j^i i_iLj ( _ s ic 
VI Sjf Vj tj> V Jla ^ 
C- Lpa IjlA unr- jjI JlaglL) 
IJA j-a C—lJje. ^ la i a j i aa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dia 
berkata; saya mendengar 
[Manshur bin Zadzan] 
bercerita dari [Maimun 
bin Abu Syabib] dari 
[Qais bin Sa'ad bin 
'Ubadah] bahwa ayahnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



( " jail ] 1 *w ^ l n ^jj A ^jjfl 1 *w 



menyerahkan dirinya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam supaya 
ia membantu beliau. dia 
bekata; "(Suatu ketika) 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatiku 
ketika aku telah selesai 
shalat, lalu beliau 
memukulku dengan 
kakinya (kata kiasan 
supaya ia 

memperhatikan -pent) " 
lalu beliau bersabda: 
"Maukah aku tunjukkan 
kepadamu sesuatu yang 
dapat mengantarkanmu 
menuju pintu-pintu 
surga?" jawabku; 
"Tentu." beliau 
bersabda: "LAA 
HAULA WALAA 
QUWWATA ILLA 
BILLAH (Tidak ada 
daya dan upaya kecuali 
milik Allah)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih, 
gharib melalui jalur ini." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari ['Ubaidillah bin Abu 
Ja'far] dari [Shafwan bin 
Sulaim] dia berkata; 
"Tidak akan pernah 
bangkit (sukses) para 
pemilik tanah hingga ia 
mengatakan; "LAA 
HAULA WALAA 
QUWWATA ILLA 
BILLAH (Tidak ada 
daya dan upaya 
melainkan milik Allah)." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3507 



^jj ^JC- j ^al ja. (jj ^gjjijji IjJ la 
uj la I ^llij Aa.1 j jjc j 

dijj AjJajia, 4_i| jjc. jLiiic (jj 

* " j ^ (jc 

(j£jic allaj 4jIc J&I ^jli-a <<&l 
(jjiJ^illl j (Jjlfrilt j ?l l±uuH l 

'* *- ;= -. tV"^ 1 ! - ; = " = 

j ^ " jjfl (jljixj t ** 0 Q L« Vi , <i 

Aijxj Uj] tly-la. IjlA JIMJlLjII 
(jLoilc. (jj ^jjlA ■ - U la (j« 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Hizam] dan ['Abd bin 
Humaid] dan yang lain, 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dia berkata; saya 
mendengar [Hani v bin 
Utsman] dari [ibunya 
Humaidhah binti Yasir] 
dari [neneknya yaitu 
Yusairah] -dia adalah 
salah seorang dari para 
wanita yang ikut 
berhijrah- dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada kami: 
"Hendaklah kalian 
bertasbih, tahlil dan 
taqdis (mengucapkan 
subhanal malikil qudus 
dan hitunglah dengan 
jari jemari, karena hal itu 
akan dimintai 
pertanggung jawaban 
terhadap (apa yang ia 
lakukan) dan apa yang ia 
ucapkan. Dan janganlah 
kalian lalai, sehingga 
kalian melupakan 
rahmat (Allah)." Perawi 
berkata; "Hadits ini 
hanya kami ketahui dari 
hadits Hani v bin Utsman, 
dan telah di riwayatkan 
pula oleh [Muhammad 
bin Rabi'ah] dari [Hani v 
bin Utsman]." 



3508 



fa "''^(j ? ^ ' ^ la 

1j» m (jj (jc ^1 

j^jjill (jlSJli (jjiil (jc oiliS (jc 

Jll I jc lil p^Ji'j Ajic iil ^jL-a 
jjj-aj Clljl j (C 1 <aC Clljl 111 

IjlA (^unr. jji Jlalilal liljj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 
Ali Al Jahdhami] telah 
mengabarkan kepadaku 
[ayahku] dari [Al 
Mutsanna bin Sa'id] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Aj jS ^ a a j t_ij^)t (_>ui^. < yAa. 



jj^. jjl liiik 

lie. ^Ak (Jls (^jjAiJI ilikll 

^1 (jJ AU\k (jt £Slj (jj Alii 

^jt t-JJaLuj ^jj j^)Jat ^jt 

£ll ^jii-a ([UliSI (jlAAk (jc- AjjI 
* iT ' , - ' - * '" 
£lt J s-ltill Jji. jls" alllj Ajlt 

Ul tills Ul JJ^-J Ai^)t £jj 

iiil VI aJI V (Jjs (j* 

aJj iMkll aJ a] iSLji V saL) 

e^gjui tJS ^^^It jA j jJaa II 
t-JjAa Iaa unr. jjl (JISjjAS 
(Jj jU\kj aA.j1I IjA (j^i tlxijt 
llJaa ^jl (jj liaa ^ jjA SAiaa ^jl 

^jUUiiVI ^jaI^j) jjI jAj 

Ait (_£ jilU jA t_>>ylj i« 'J ^all 
CAjAiJI Ja! 



[Qatadah] dari [Anas] 
diaberkata; "Apabila 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berperang, 
beliau mengucapkan: 
"ALLAHUMMA ANTA 
ADLUDII WA ANTA 
NASHIIRH WABIKA 
UQAATILU (Ya Allah, 
Sesungguhnya Engkau 
adalah sandaranku dan 
penolongku, dengan 
(kekuatan dan 
pertolongan-Mu lah) aku 
berperang)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib. 
Dan makna sandaranku 
adalah penolongku." 



3509 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Amru Al Haddza Al 
Madini] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Nafi'] dari [Hammad bin 
Abu Humaid] dari 
[Amru bin Syu'aib] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik do'a adalah 
do'a pada hari Arafah 
dan sebaik-baik apa 
yang aku dan para Nabi 
sebelumku katakan 
adalah "LAA ILAAHA 
ILLALLAHU 
WAHDAHUU LAA 
SYARIIKALAHU 
LAHUL MULKU 
WALAHUL HAMDU 
WAHUWA ALAA 
KULLI SYAI'IN 
QADIIR (Tiada Ilah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







melainkan Allah semata 
dan tiada sekutu bagi- 
Nya, milik-Nya lah 
segala kerajaan dan 
pujian dan Dialah Maha 
menguasai atas segala 
sesuatu)." Abu Isa 
berkata; "hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini. 
Hammad bin Abu 
Humaid adalah 
Muhammad bin Abu 
Humaid yaitu Abu 
Ibrahim Al Anshari Al 
Madini, menurut ahli 
hadits dia adalah orang 
yang lemah 
(hafalannya)." 


3510 


2',,. : ;, ,1 jr. iKIl .^h-s-lUII 

••"1 CJJ'O " ,J ^*"* 1 ill— 

^111 A^JLLa ^^ilj^lc. (3*-^tj 
(_)jAi]l (^JJ gJL-a (j-o lillLull 

fijUjui] (jjiil j <L^jj]I I^A (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Abu Bakr] 
dari [Al Jarrah bin Adl 
Dhahhak Al Kindi] dari 
[Abu Syaibah] dari 
[Abdullah bin 'Ukaim] 
dari [Umar bin Al 
Khattab] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajariku (do'a) 
seraya bersabda: 
"Katakanlah, 
ALLAHUMMAJAL 
SARIIRATIi KHAIRAN 
MrN ALAANIYATII 
WAJAL 
ALAANIYATI 
SHAALIHATAN, 
ALLAHUMMA INNI 
AS ALU K A MIN 
SHAALIHI MAA 
TITTIN NAASA 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







MINAL MAALI WAL 
AHLI WAL WALADI 
GHAIRADL DLAALLI 
WALAAL MUDLALLI 
(Ya Allah, Jadikanlah 
apa yang tersembunyi 
dalam diriku lebih baik 
dari pada yang nampak 
pada diriku dan 
jadikanlah yang nampak 
pada diriku baik 
(bermanfaat). Ya Allah! 
Aku memohon kepada- 
Mu dari kebaikan yang 
Engkau kepada manusia, 
baik berupa harta, 
keluarga dan anak, 
bukan yang sesat dan 
tidak pula yang 
menyesatkan)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 
kecuali dari jalur ini, 
namun isnadnya lemah." 


3511 


(jC (jt ^-<i^)iJI ' ■ ul£ (jj 

\r^. * litl \r. i-iti ■ills 

^gJO ^lalll si £j_bjj (_5^uJI 
( i\q/\ \j (J j' Q 1 jjAj ^ ^ LlbII ^ ' 1 j 

JliSLLp ^jic. ^^Ja Clui! t_i jkll 

jj^v i ujr. t*iv.W I.^A jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Uqbah bin 
Mukram] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Sufyan 
Al Jahdari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ma'dan] dia berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [ Ashim bin 
Kulaib Al Jarmi] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya] dia berkata; 
"Aku menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau sedang 
mengerjakan shalat. 
(saat itu) beliau 
meletakkan tangan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kirinya di atas paha 
kirinya dan meletakkan 
tangan kanannya di atas 
paha kanannya seraya 
menggenggam jari 
jemarinya dan 
membentangkan jari 
telunjuknya sambil 
mengucapkan; "YAA 
MUQALLIBAL 
QULUUB TSABBIT 
Q ALB II ALAA DIINIK 
(Wahai DZAT yang 
membolak balikkan hati, 
teguhkanlah hatiku di 
atas agama-Mu)." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini." 


3512 


A&Lall (jj Clljljll lie. UiiAi. 

,\l 1,1 jj 1 ll-v i I Vil-v ll Vil-v 

La _jxii <jj^3j <&l o_)*J 

/ ^ e^e ' * ' ^ , ' ' e ' ' 
\\\\ jtll (jj tlW 

» : f A 1 - r- '" - 

r . ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin 
Abdusshamad] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Al Bunani] 
dia berkata kepadaku; 
"Wahai Muhammad! 
Bila kamu merasakan 
sakit, maka letakkanlah 
tanganmu di (anggota 
badan) yang kamu 
rasakan sakitnya dan 
ucapkanlah; 
"BISMILLAHI 
A'UUDZU BI 
'IZZATILLAHI WA 
QUDRATIHI MDSf 
SYARRI MAA AJIDU 
MrN WAJ'II (Dengan 
nama Allah, aku 
berlindung dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kemuliaan Allah dan 
kekuasaan-Nya dari 
sakit yang aku derita 
ini)." Kemudian angkat 
tanganmu lalu ulangilah 
hal itu secara witir 
(ganjil). Karena [Anas 
bin Malik] pernah 
bercerita kepadaku 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengatakan hal itu 
kepadanya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
gharib." 


3513 


(Jj liai (jj l^a a (_£jl.}xj]l 
(jC. Jg"' i nj ^JC. (jC. 

iiw'ilS a alui ^1 (jc- ^l 
Ija f^l Jji Jll 

3 U1 t^ljI^lLa ^ ' %i ^ <23jLc.J 

IjlA ^ ui_;r- jjl (Jliil ^iiu (jl 

1 1* j 4 »j. \ \'*\\ i ujr-. 1*1 oi. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Ali bin Al Aswad Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari 
[Abdurrahman bin 
Ishaq] dari [Hafshah 
binti Abu Katsir] dari 
[ayahnya yaitu Abu 
Katsir] dari [Ummu 
Salamah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajariku seraya 
bersabda: "Ucapkanlah 
(setelah adzan maghrib); 
HAADZA 
ISTIQBAALU 
LAILIKA WA 
ISTIDBAARU 
NAHAARIKA WA 
ASHWAATU 
DUAAIKA WA 
HUDLUURU 
S H AL A W A ATIKA 
AS'ALUKA AN 
TAGHFIRA LII (Ya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Allah! ini adalah waktu 
datangnya malam-Mu, 
dan perginya siang-Mu, 
waktu suara para 
muadzin-Mu 
(berkumandang) dan 
(tanda) tibanya waktu 
shalat-Mu. Aku 
memohon sekiranya 
Engkau 

mengampuniku." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib. Kami 
hanya mengetahuinya 
dari jalur ini, sedangkan 
Hafshah binti Abu Katsir 
kami tidak mengenal 
identitasnya begitu juga 
ayahnya." 


3514 


ijljll Lulk ^Ijlxjll ^JliLall 

<r," - s- • - * ' ? ; - 

Ajic. 2jI Ji^ ail J jj"0 Ji^ii 
ll iii vi aJi V (jil u ^Lj 

(jijill ^ L^aJJ ( _ s ii. s-LaUl 
^IjjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Ali bin Yazid Ash 
Shuda i Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Al Qasim bin Al 
Walid Al Hamdani] dari 
[Yazid bin Kaisan] dari 
[Abu Hazim] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang hamba yang 
mengucapkan lailaaha 
ilia Allah (tiada Ilah 
melainkan Allah) 
dengan ikhlas kecuali 
akan dibukakan baginya 
pintu-pintu langit hingga 
sampai kepada 'arsy, 
selagi ia masih menjauhi 
dosa-dosa besar." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
gharib melalui jalur ini." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3515 


^j* a\A ^JaLml (jj 

4j»c jc <a!i(£. (jj jIjJ jc 

ilia j <u]c iil U^l jCull jlSJll 
(j-o i jC-i ^ill Jji) 

JL*c% JiLL^I jSli 

. - : » - s. - 

alia j 4j]c Jill (^glLa ^jjlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Basyir] dan [Abu 
Usamah] dari [Mis'ar] 
dari [Ziyad bin 'Ilaqah] 
dari [pamannya] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan: 
"ALAAHUMMA INNII 
A'UUDZU BIKA MIN 
MUNKARAATIL 
AKHLAAQ WAL 
A'MAALI WAL 
AHWAAAI" (Ya Allah! 
Aku berlindung kepada- 
Mu dari berbagai 
kemungkaran akhlak, 
amal maupun hawa 
nafsu)." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan gharib." 
Sedangkan pamannya 
Ziyad bin Ilaqah 
bernama Quthbah bin 
Malik seorang sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3516 


JjijjJllI ^jaIjjJ (jj laa 1 
LjjJLa ^jaI^jjJ (jj (Jjt « l J Uj.Sa 

y ^ ? a a " ' a , a $ 

(jC jil IjC (jj (jjC (jC 
1 jIll ^ 1 «aj ^)-<*C (jjl 

0^)5jj jl °i , „ j 1 JJj£ 

iS^j )l£ Jjllll (ji alia j <jic 

(3 jLij u IjI a^iii (j-o 34-j 

' e ( a Z 

lj\ i")i"5 I'gl I'lHr (JU jtll 
La jic jjl (Jll»l Sluill 4-!^' 
(Jj^J L>? US '* ? "' Ufr^J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin Abu 
Utsman] dari [Abu Az 
Zubair] dari [ Aun bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Umar radliallahu 
'anhuma] dia berkata; 
"Ketika kami sedang 
shalat bersama 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jji (Jla alio J Ajic iill ( _ s ii-a «&l 

o^j > in a ^jj ^Iaa j-A a if*- ^^jl 
jAj ClliLall Ul ''^Jj ■ 

d-j-ikll JaI Jilc laii 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
dari suatu kaum 
mengucapkan; 
"ALLAHU AKBAR 
KABIRAN WAL 
HAMDULILLAHI 
KATSIRAN 
WASUBHAANALLAH 
I BUKRATAN 
WA V ASHIILAA" Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Siapa yang 
mengatakan begini dan 
begini? lelaki tersebut 
menjawab; "Saya ya 
Rasulullah." Maka 
Rasululah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku sangat 
heran, karena dengannya 
pintu-pintu langit telah 
di buka." Ibu Umar 
berkata; "Oleh karena 
itu, aku tidak pernah 
meninggalkannya 
semenjak aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini, Dan 
Hajjaj bin Abu Utsman 
adalah Hajjaj bin 
Maisarah Ash Shawwaf 
yang di juluki dengan 
Abu Shalt menurut ahli 
hadits, ia adalah seorang 
yang tsiqah (dapat 
dipercaya)." 



3517 



<&! lie- jji (jc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jj (jc ;jrj°"?- SI 

^ l^ij jj ^1 (jc CliaLLall 
AjIc ill (_5-lj-a (J > U) J uW^ t 
jlc jj Ul (jl j! ojlc -.Kjij 

jilll <J y^'j Ij j Clijl ^jjlj (Jls3 

3=>.j jc ^iil J] tl±=J ^£JI 

^ la i a (j - aa 


telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Abu Abdullah Al Jasri] 
dari [Abdullah bin 
Shamit] dari [Abu Dzar 
radliallahu 'anhu] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengunjunginya atau ia 
yang mengunjungi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata; "Demi bapak 
dan ibuku (yang aku 
berkorban dengan 
keduanya untukmu) 
wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, perkataan 
apakah yang paling 
dicintai Allah 
azzawajalla." beliau 
menjawab: "(yaitu) 
Perkataan yang telah 
Allah pilihkan bagi para 
malaikat-Nya, 
SUBHAANA RABBII 
WA BIHAMDIHI 
SUBHAANA RABBII 
WABIHAMDIHI (maha 
Suci Rab-ku dan dengan 
memuii-Nya, maha Suci 
Rabbku dan dengan 
memuji-Nya) ". Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 


3518 


j (jc (jUiui Uliii. (jLolill 
(jj AjjLx-g (JjjUI ^^jI (jc ^JaaJI 
(Jlilla lillLa (jj (_pijl (jc a js 
alLlj AjIc illl (^1^ (J _JJJJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'i 
Muhammad bin Yazid 
Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Jll ill J j^j Ij lJ j^j blia 1 jJll 
Uiill (J 4jaUJI iiil 1 jiLi 

jUjII jj ^-ikj 31 J iaj Jlaa. 


kami [Yahya bin Al 
Yaman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Zaid 
Al Ammi] dari [Abu 
'Iyyas Mu'awiyah bin 
Qurrah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "tidak akan 
ditolak, do'a diantara 
adzan dan iqamat." 
Mereka bertanya; "Lalu 
apa yang harus kami 
katakan ya Rasulullah? 
beliau menjawab: 
"Mohonlah keselamatan 
(kesejahteraan) kepada 
Allah di dunia dan 
akhirat." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan. Dan 
Yahya bin Al Yaman 
adalah yang 

menambahkan beberapa 
huruf dalam hadits ini, 
yaitu; "Maka apa yang 
seharusnya kita baca?" 
beliau menjawab: 
"Mohonlah keselamatan 
(kesejahteraan) kepada 
Allah di dunia dan 
akhirat." 


3519 


jjjAa (j^ic- (jJ - j^a a \ 'h ' ■*» 
la^l ^jjIj (jjl _)_^l -^JC. j £J^j 

Jjj ^jC jl JQ . a ^jc. a \* j Jjl j 

Aill ^U^i ^ llll (jx^lLa (jj (jjijl 
(jjj Jjj V ilc-jll (Jlii alLij AjIc 

^ inir. jjI Jla<-ollVl3 jl iVl 

JjjlAA^JI (j^. ml jjl Ia^Aj 

1 Aft ^alLi j 4jic Alii ^il-a 
^-fc-al lAAj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan 
[Abdurrazaq], [Abu 
Ahmad], [Abu Nu'aim] 
dari [Sufyan] dari [Zaid 
Al Ammi] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Anas bin Malik] 
dari Nabi shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Tidak akan 
ditolak do'a antara adzan 
dan iqomat." Abu Isa 
berkata; "Beginilah yang 
diriwayatkan oleh [Abu 
Ishaq Al Hamdani], 
hadits ini (berasal) dari 
[Buraid bin Abu 
Maryam Al Kufi] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti konteks 
ini, dan hadits ini lebih 
shahih." 


3520 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib Muhammad bin 
Al 'ala ] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Umar bin Rasyid] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Al 
Mufarridun (orang-orang 
yang menyendiri untuk 
beribadah) telah 
mendhului (unggul)." 
Mereka bertanya; "Apa 
(yang dimaksud dengan) 
Al Mufaridun ya 
Rasulullah?" beliau 
bersabda: "Mereka 
adalah orang-orang yang 
terpikat dalam berdzikir 
kepada Allah, dzikir 
telah menggugurkan 
dosa yang mereka pikul, 
sehingga mereka datang 
dalam keadaan ringan 
tanpa beban dosa." Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
gharib." 


3521 


4jjIj<Ji jj! Lii la <_jj^S Hj la 
Jlaila Ait Atll ^ l^j ojjjA (_5.1l 
&aJlj jil jl a J ■ a J jiil 

*Ji 4^1 j^s iii j iii v] ^] 

^ la 1 a aa t u.^ l^A ^ > u ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh 
perkataanku, 
SUBHAANALLAHI 
WAL 

HAMDULILLAHI 
WALAA ILAAHA 
ILLA ALLAH WA 
ALLAHU AKBAR 
(maha suci Allah, segala 
pujian hanya milik 
Allah, tiada Ilah 
melainkan Allah dan 
Allah Maha Besar), itu 
lebih aku sukai dari 
terbitnya matahari." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 


3522 


(jj Ai)l Ujik J^l l^si. 

jjc Alii jjc -l&Lki 
Sll ^jii-a (U jjuij cJllJli OJJJA 
a^j Yjp. 3 JjJ V Aj!>Ij alii J Ajic 

(jjj3 Alii LjjtSjj a jlla^SI ojCJj 
g.1 a-oill jjI LgJ ~*'Jj aLaill 

IjlA ui_;r- jjI J alia ^aj jlj 

jjA (^j-a^I _jliH j _j 1 aa t^JJ^a 

- ' °> ' ' ! 1 -. • - 

1- <f- - 1 <V - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Sa'dan Al 
Qummi] dari [Abu 
Mujahid] dari [Abu 
Mudillah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tiga orang 
yang do'a mereka tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(Jjlaij )a4 (j^i ^jI 


tertolak, yaitu; seorang 
yang berpuasa hingga 
berbuka, seorang imam 
(penguasa) yang adil dan 
do'anya orang yang di 
dzalimi. Allah akan 
mengangkat do'anya ke 
atas awan, dan 
membukakan baginya 
pintu-pintu langit, seraya 
berfirman: "Demi 
kemuliaan-Ku, sungguh 
Aku akan menolongmu 
meski beberapa saat 
lamanya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan. Sa'dan 
Al Qummi adalah Sa'dan 
bin Bisyr, dan telah 
meriwayatkan darinya 
Isa bin Yunus, Abu 
Ashim dan yang lainnya 
dari para tokoh ahli 
hadits, sedangkan Abu 
Mujahid nama aslinya 
adalah Sa'd Ath Tha i, 
dan Abu Mudillah 
adalah mantan budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Ummul Mukminin 
Aisyah, kami hanya 
mengenalnya dengan 
hadits ini, dan hadits ini 
diriwayatkan darinya 
(melalui jalur selain ini) 
dengan redaksi yang 
lebih sempurna dan 
panjang dari pada ini." 


3523 


— ~ v JTT , ~r 3 a _ J P ~f ^ — 

(jj Ijc. liiAk ' ^ 

M i] jLij JliJla Alt 'M (^-^aj 
^^iiajl ~^UI ^K,ij <ulc auI ^U.-! 

(J£ (Jc- <d) Ixa 11 UJe jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Musa bin 
'Ubaidah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Muhammad bin Tsabit] 
dari [Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"ALLAHUMMAN 
FA'NII BIMAA 
ALLAMTANII WA 
ALLIMNII MAA 
YANFA'UNII WA 
ZIDNII 'ILMA, 
ALHAMDULILLAHI 
ALAA KULLI 
HAALIN WA 
A'UUDZU BILLAHI 
MIN HAALI AHLIN 
NAAR (Ya Allah! 
Berilah manfaat 
terhadap apa yang telah 
Engkau berikan 
kepadaku, ajarkanlah 
kepadaku sesuatu yang 
bermanfaat bagiku dan 
tambahkanlah kepadaku 
ilmu. Segala puji hanya 
milik Allah pada semua 
kondisi (baik kondosi 
bahagia maupun susah) 
dan aku berlindung 
kepada Allah dari 
perbuatan penduduk 
neraka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." 


3524 


aft (j! alia j 4j]c. 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] atau dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dia 
berkata; Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



0 Laa j * 1 " " 



Aiilj lAlaaJi Auj| IjjlSi] liljlj 
(3 jSjS Jll IjSi iiU AjIj Ilia aj 

3a j J jsia Jta «UaJI Jjjiiy 

j] (jj] jiia Jla li jIj jJ ■ «-jSa 
a2sIj GlL l^J Ail I _jjl£J li jlj 

r -* * - * - ? * ' ~ 

Ujlj (3a (3 Jla jIjJI 
lijlj jJ ■ tpk J jiia V (jj] jiia 
Aiil I jjlSl Ia jIj j] (jjl jSja 

Aiilj li l^i-o Aiil j IjjA IfrLa 
(3 J9J3 (Jll lij*J l^la 

dljjc. A9 ^jjl a£Aj-ual 
lj pUaaJl U5U agj3 (jl (Jjl jSjj 
(3 jilS ** aj a S ^Aela. LojI ^A^J-i 
tJUtnjU i^l ^yi^LJ V ijall ^A 
(jj^a. ' - 1J la I^A ^ njr- jjl 

A^jll lA4 jjc. (j^i 



shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
mempunyai para 
malaikat yang selalu 
berkeliling di muka 
bumi, dan membantu 
para malaikat penjaga 
manusia, jika mereka 
mendapati suatu kaum 
yang berdzikir kepada 
Allah, mereka 
memanggil teman- 
temannya seraya 
berkata; 'Kemarilah 
terhadap apa yang kalian 
cari.' Lalu mereka pun 
berkerumun seraya 
menaungi mereka 
dengan sayapnya 
sehingga memenuhi 
langit bumi. Maka Allah 
berfirman; Apa yang 
dikerjakan oleh hamba- 
Ku ketika kalian 
tinggalkan? ' para 
malaikat menjawab; 
'Kami tinggalkan mereka 
sementara mereka masih 
memuji, mengagungkan 
dan berdzikir kepada- 
Mu.' beliau bersabda; 
Allah berfirman; 
'Apakah mereka 
melihat-Ku?" Para 
malaikat menjawab; 
'Tidak.' Allah berfirman: 
'Bagaimana sekiranya 
mereka melihat-Ku?" 
Para malaikat 
menjawab; 'Sekiranya 
mereka dapat melihat- 
Mu pasti mereka akan 
lebih dalam memuji, 
mengagungkan dan 
berdzikir kepada-Mu.' 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Beliau bersabda; Allah 
berfirman: 'lalu apa yang 
mereka harapkan?" Para 
malaikat menjawab; 
'Mereka mengharapkan 
surga.' Allah berfirman: 
Apakah mereka telah 
melihatnya? ' Para 
malaikat menjawab; 
'Belum.' Beliau 
bersabda; Allah 
berfirman: 'Bagaimana 
sekiranya mereka telah 
melihatnya? ' Para 
malaikat menjawab; 
'Jika mereka melihatnya 
tentu mereka akan lebih 
memohon lagi dan lebih 
antusias terhadapnya. 
Beliau berasbda; Allah 
berfirman: 'Lalu mereka 
berlindung dari apa saja? 
' Para malaikat 
menjawab; 'Dari api 
neraka.' Beliau bersabda; 
Allah berfirman: 
Apakah mereka telah 
melihatnya? ' Para 
malaikat menjawab; 
'Belum.' Allah 
berfirman: 'Bagaimana 
jika seandainya mereka 
telah melihatnya? ' para 
malaikat menjawab; 
'Tentu mereka akan lari 
dan lebih takut lagi.'" 
Beliau melanjutkan: 
"Allah berfirman: 
'Sesungguhnya Aku 
telah persaksikan kepada 
kalian bahwa Aku telah 
mengampuni mereka.' 
Beliau melanjutkan; 
"para malaikat 
menjawab; 

'Sesungguhnya di antara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mereka terdapat si fulan 
yang tidak bermaksud 
dating kepada mereka 
kecuali karena suatu 
keperluan' Allah 
berfirman: 'Mereka 
adalah suatu kaum yang 
seseorang tidak akan 
sengsara bermajlis 
kepada mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih, 
dan telah diriwayatkan 
dari Abu Hurairah dari 
selain jalur ini." 


3525 


J JliJla 1 j^jA ^1 jc. JjiAi 

VI S^a Vj Jja. V J ja ^jil 

SjS Vj Jja. V djli (jis 3 j^-a 
AjS] VI II 5* Ui« V^ Jib VI 

IjsA u unr- jjI Jla jaill (JAUll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hisyam 
bin Al Ghaz] dari 
[Makhul] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Perbanyaklah 
mengucapkan; Laa haula 
walaa quwwata ilia 
billahi (tidak ada daya 
dan upaya melainkan 
milik Allah), karena ia 
merupakan 

perbendaharaan surga." 
Makhul berkata; 
"Barangsiapa 
mengucapkan; Laa haula 
walaa quwwata illaa 
billahi wala manja'a 
minallahi ilia ilaihi 
(tidak ada daya dan 
upaya kecuali milik 
Allah dan tiada tempat 
berlari dari (murka) 
Allah kecuali kepada- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Nya), maka Allah akan 
menghilangkan darinya 
tujuh puluh pintu 
bahaya, sedangkan 
bahaya yang paling 
rendah adalah 
kefakiran." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
sanadnya tidak 
bersambung, karena 
Makhul tidak pernah 
mendengar dari Abu 
Hurairah." 


3526 


AjjlaJi jjl Ijjik t_u j£> Ujik 

ill J jLij £jU3La ojjja (_5.1l 

CllUiLl (ejjj AjLkjLii ojCJl 
<UjU ^ j ^^liV A£.La2i ^jC-JS 
V afrLa CllLa ill e-Ui ^jl 
^ 1 njr- _jjl JUl ij.* Alllj lil^iij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap nabi 
mempunyai do'a yang 
mustajab (terkabul) dan 
aku menyimpan do'aku, 
demi syafa'at untuk 
umatku kelak dan insya 
Allah umatku akan 
mendapatkannya, yaitu 
bagi siapa saja yang 
meninggal diantara 
mereka, sedangkan ia 
tidak berbuat syirik 
kepada Allah sama 
sekali." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan shahih." 


3527 


jjaj __>jl IjAia i_jj^5i jjl UlL^a 

JlUll ojjjA (__.ll (jC. J_Jlj-a ^1 
alLlj <jic ill (__-lj-a (J 
__)ia lie lil (Ji.j _)t il (JjiJ 
(___ij£jlJ (JJ^. 4jLo IjIj (__-J (_5^JC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Numair] dan 
[Abu Mu'awiyah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



y I CiJjSI (jjj jL^la jja. !jb> 

AjJ) Clijj3I Ic-ljji s-ijjsI 

ilu-la IjlA ^ njr. jjI (Jla<UjjA 

(j) 1 - LSJJJJ ' (j>^=>- 
CjAlLil I^A j j miS ^ (ji-aC^I 
Ala Cjj^ii l^>fki ^^j-o S-L^J 
<La^)]Ij o^)Sa-allj ^^j*;) Ltljjl 
IjlA j»l«JI (JaI ;_)'-""*; 3^ l-^Aj 
|j| oUx-o LojI I jlll CLlpiJI 

^jia-oj 4j]J p^^il Clival 
(jj AiaJji (jC. Ij JJJ tsf-a^JJ 
AjVI ojlA (J (Jll Ail JixL 

^jjjijii jii 

1 * la ^jj^ixij ^£^)£jll ^^Ic-UaJ 
[jjoia SI Jll (jj ^JC- 

S-UaC- (jC- "U-1$J (jjl (jC- <^1^' 



Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 'azza 
wajalla berfirman; Aku 
bersama dengan 
persangkaan hamba-Ku 
kepada-Ku, dan Aku 
akan bersamanya selama 
ia berdzikir (berdoa) 
kepada-Ku. Jika ia 
mengingat-Ku dalam 
dirinya maka Aku akan 
mengingatnya dalam 
diri-Ku, jika ia 
mengingat-Ku dalam 
sekumpulan orang maka 
Aku akan mengingatnya 
dalam sekumpulan yang 
lebih baik dan lebih 
bagus dari mereka. Jika 
ia mendekat kepada-Ku 
satu jengkal maka Aku 
akan mendekat 
kepadanya satu hasta, 
jika ia mendekat kepada- 
Ku satu hasta maka Aku 
akan mendekat 
kepadanya satu depa, 
dan jika ia mendatangi- 
Ku dengan berjalan 
maka Aku akan 
mendatanginya dengan 
berlari." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih, 
dan telah di riwayatkan 
pula dari Al A'masy 
mengenai tafsir hadits 
ini, yaitu; "Barang siapa 
mendekat kepada-Ku 
sejengkal, maka Aku 
akan mendekat 
kepadanya sehasta." 
Maknanya dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ampunan dan rahmat. 
Seperti inilah sebagian 
ulama menafsiri hadits 
ini, mereka mengatakan; 
hanyasanya maknanya 
adalah, Allah berfirman 
"Apabila hamba-Ku 
mendekat kepada-Ku 
dengan keta'atan kepada- 
Ku, dan apa yang Aku 
perintahkan, maka Aku 
akan bersegera 
kepadanya dengan 
ampunan-Ku dan 
rahmat-Ku." Dan 
diriwayatkan dari Said 
bin Jubair bahwa dia 
berkata tentang ay at ini; 
"Karena itu, ingatlah 
kamu kepada-Ku 
niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu." (QS Al 
Baqarah; 152) katanya; 
"Ingatlah kepada-Ku 
dengan keta'atan kepada- 
Ku, maka Aku akan 
mengingatmu dengan 
ampunan-Ku." Telah 
menceritakan kepada 
kami Abd bin Humaid 
dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Al Hasan bin Musa 
dan Amru bin Hasyim 
Ar Ramli dari Ibnu 
Lahi'ah dari Atha v bin 
Yasar dari Sa'id bin 
Jubair dengan hadits 



ini. 



3528 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^ la i a i na 



Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Berlindunglah kalian 
kepada Allah dari siksa 
neraka dan 
berlindunglah kalian 
kepada Allah dari siksa 
kubur. Berlindunglah 
kalian kepada Allah dari 
fitnah al-Masihud Dajjal, 
berlindunglah kalian 
kepada Allah dari fitnah 
kehidupan serta fitnah 
kematian." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 



3529 



U^)jaj ^jjijm (jj j^j lAila 

Isj^ CP^JiJ^ ^ CP^ CP 
Jla (j-o (Jli alLij <Ulc iil LS Jj-a 

La jA jj-a CLsUaljll Alii tlil al^J 

Aj^jU^ dj& (J£ ^ 

^ojI Jla lis. j IgJ AaJi Ala ~^ La 

LS JJJ Cy j ^ ' ' 'J la IAA u * njr- 
*ilLa 

(jC AjjI (jt ^Jlj-a ^1 (jJ (J-J£- UJ 

jii) ajjc <_s jjj ji^j Ajlc 

CLuAaJI IjlA AaJj JJC- j ^aC 

(jc. Aja Ijj^ij (Jj^ CP 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam 
bin Hassan] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
ketika di sore harinya 
membaca; A'UUDZU 
BIKALIMAATILLAHI 
T TAAMMAH MIN 
SYARRI MAA 
KHALAQ (aku 
berlindung kepada 
kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari 
kejahatan para makhluk 
yang telah Dia ciptakan), 
sebanyak tiga kali, maka 
dia tidak akan tertimpa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sengatan (bahaya) pada 
malam itu" Suhail 
berkata; "Keluarga kami 
telah mempelajarinya 
dan mereka 
membacanya setiap 
malam, lalu diantara 
putri mereka ada yang 
tersengat (binatang), 
akan tetapi ia tidak 
merasakan sakit." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan." 
[Malik bin Anas] juga 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan di 
riwayatkan pula oleh 
['Ubaidillah bin Umar] 
dan yang lain dari 
[Suhail], namun mereka 
tidak menyebutkan dari 
Abu Hurairah." 


3530 


Ailaii. Sl&jJll SjJjA U! 
V alia j 4j1c- iill ^U^i auI (J yui'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Waki'] ' telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Fadhalah Al 
Farj bin Fadhalah] dari 
[Abu Sa'id Al Maqburi] 
bahwa [Abu Hurairah] 
berkata; 'Aku telah hafal 
do'a dari Rasulullah? 
radliallahu 'anhu dan aku 
tidak akan 

meninggalkannya, yaitu; 
"ALLAHUMMAJALNI 
I UADDHIM 
SYUKRAKA WA 
UKTSIR DZIKRAKA 


i t - 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



WA ATTABBI'U 
NASHIIHATAKA WA 
AHFADHU 

WASHIYYATAKA (Ya 
Allah! Jadikanlah aku 
sebagai orang yang 
mengagungkan untuk 
selalu bersyukur kepada- 
Mu, memperbanyak 
mengingat-Mu, 
mengikuti nasehat-Mu 
dan selalu menjaga 
wasiat-Mu." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
deraj atnya gharib . " 



3531 



(jjl jA <"'jM Lj^)J^I AjjUti 
ojjjA (jt jLj j (jc gjj l ji 

*0j| ^ftC-^J L) -0 aim j 

Lais tluaalil V! eleij 
lil j Luill ,J aJ jLu 

Ait jlSj (jl Uajj SjiVl <J AJ 
^JLJ La lt5 La J^SJ Aj^jjjl (j^i 

l!?' * J j' (*^J ^ ji ^jLi 
i jjSj <J jjjj Lj I 

Jliil iliUiLiI LaS 

13a (j^ s-y^- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al Laits 
yaitu Ibnu Abu Sulaim] 
dari [Ziyad] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang yang berdo'a 
kepada Allah kecuali 
akan dikabulkan 
untuknya, baik akan 
disegerakan di dunia 
atau dijadikan tabungan 
di akhirat atau akan 
menghapus dosa- 
dosanya sesuai dengan 
do'a yang ia lantunkan, 
selama ia tidak berdo'a 
untuk kemaksiatan atau 
memutus tali 
silaturrahmi atau 
terburu-buru." Mereka 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah! Bagaimana 
ia terburu-buru? Beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bersabda: "la berkata, 
aku telah berdoa akan 
tetapi Rab-ku tidak juga 
mengabulkan untukku." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya gharib." 



3532 



(Jjajj (Jlalla ojjjA ^jjl (jc- 

(j^i La alia j AjIc Alii ^U.-i 

* i I ^ * » - £ - B " I C y B ~ 

Li SLjl ULj! Vj ^JLLii ill 

B ' S ' - B B 

' Alii (J J^J ^ I J^lii (Jf «J 

dllLluj 1 ill Ijj j3 (J ^ gS ) (3-9 Ajoa & 

b"' C B > i a > 4 B » 



ClljCJ (Hj^J (Jf «j ^ Li a£ 

J ' . la J ■ «< *]£ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ya'la bin 
'Ubaid] dia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin 
'Ubaidillah] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang hamba yang 
mengangkat kedua 
tangannya hingga 
nampak ketiaknya, untuk 
memohon kepada Allah 
suatu permintaan, 
kecuali Allah akan 
memberinya selama ia 
tidak terburu-buru." 
Mereka bertanya, 
"Wahai Rasulullah! 
Bagaimana sikap 
terburu-buru itu? Beliau 
bersabda: "Ia 
mengatakan, aku telah 
meminta namun aku 
tidak diberi 
sesuatu. "Hadits ini di 
riwayatkan oleh [Az 
Zuhri] dari [Abu 'Ubaid] 
mantan budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) Ibnu Azhar dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Akan di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kabulkan doa salah 
seorang dari kalian 
selama tidak terburu- 
buru, yaitu mengatakan; 
"Aku telah berdo'a, 
namun tidak juga 
terkabul." 


3533 


71 ' ~ - 4 ; ~ ~ a - ^ 

Lj^iJ ( _ s jjj jjs ^jj ^ LI] la 
^)lim ^jC. "Q Lj^i.1 

AjIc. auI Ji^i -ail J jj^'j Jlalll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Wasi'] dari [Sumair bin 
Nahar Al Abdi] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya berbaik 
sangka kepada Allah 
termasuk tanda akan 
baiknya ibadah kepada 
Allah." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
gharib." 


3534 


^jc. A aim ^jl ^jj ^ic (jc 
Ajic- Alii ^jii-a l] jiuj jLalll 

La la 1 (j^laill jilj^J 
<J 1 1 u<j Li V AjL9 ( _ s jiJJ 
|A4> ..nr. jil Jla^'iilil jj^v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amru bin Aun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari ['Umar 
bin Abu Salamah] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "hendaklah 
salah seorang diantara 
kalian meliahat 
(memperhatikan) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







terhadap apa yang ia 
angan-angankan, karena 
ia tidak mengetahui apa 
yang akan ditetapkan 
baginya (terjadi) dari 
angan-angannya 
tersebut." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan." 


3535 


afrBI (} jSjj Jtil illuj AjIc 'Jh\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Jabir bin Nuh] dia 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
berdoa dengan 
membaca: 
"ALLAHUMMA 
MATTI'NII BISAM'II 
WA BASHARII 
WAJALHUMAL 
WAARIS A MINNI 
WANSHURNII ALAA 
MAN YADHLIMUNII 
WA KHUD MINHU BI 
TSA^RII (Ya Allah, 
Berilah aku manfaat dari 
pendengaranku dan 
penglihatanku, 
jadikanlah keduanya 
sebagai waris dariku 
(tetap sehat sampai aku 
meninggal), tolonglah 
aku atas orang-orang 
yang mendzalimiku dan 
balaslah dendamku 
kepadanya)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







melalui jalur ini." 


3536 


(Jlalla (jjijl (jc Clijlii (jc (jlijlui 
^lujj AjIc iul (Jj^j 

LjJS Ajalk Ajj ^ikl (JlLyJ 
IjlJ Aitj » 'i' JULcj ( _ s Ja<. 

IjlA A^l j JJC (_$JJJ s-yjc- 

jjtiitiu (ji (jr. 

Aj3 1 jjSjj 13 j alia j AjIc ill) 

(JjUI (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 
Sulaiman bin Al Asy'ats 
As Sijzi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qathan Al Bashri] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaklah 
salah seorang dari kalian 
memohon setiap 
kebutuhannya kepada 
Rabbnya, hingga tali 
sandal yang putus pun ia 
tetap memohon kepada- 
Nya." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
gharib." Dan hadits ini 
juga telah di riwayatkan 
oleh beberapa perawi 
dari Ja'far bin Sulaiman 
dari Tsabit Al Bunani 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
mereka tidak 
menyebutkan di dalam 
sanadnya dari Anas." 


3537 


ij^jiii ji) .jjc (jj ^JLLa Olla 
CjjIj (jc (jLajlui (jj 

^^i^j ^LaJI aJLjj ( _ s j^ Aj^La. 
1 \& j» Ua'.l | Ajaj ^ i a uS aJLuij 

(j^ a u i a (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [tsabit Al 
Bunani] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "hendaklah 
salah seorang diantara 
kalian akan benar-benar 
memohon kebutuhan 
kepada Rabnya, hingga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ia memohon garam, dan 
hingga tali sandal yang 
putus pun ia akan 
memohon kepada-Nya." 
Hadits ini lebih shahih 
dari hadits Qathn dari 
Ja'far bin Sulaiman." 


3538 


iLa a 1 * la ^ILl (jj £kL. Hi la 

^laVl (jj aJjIj (jt jUaC- 

21)1 (jl alia j Ajlc. illl ( _ s Jj-a 
(JJaiJajbaj ^aJAl^)j] ^j-a ^alt, ^\ 

2 '.I " «U. ^Ij 2 >l *>< 

^a ^jLflJaj-al j a^uUa 

S 'if' ' < 
[*n^i 1 •>*, '..it-, j.l £Jla.»,tlA 

Ml - 1< - , 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Aslam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Abu Ammar] dari 
[Watsilah bin Al Asqa' 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
memilih Isma'il dari 
anak keturunan Ibrahim 
dan memilih Kinanah 
dari anak keturunan 
Ismail, dan memilih 
Quraisy dari bani 
Kinanah, dan memilih 
Hasyim dari suku 
Quraisy serta memilihku 
dari bani Hasyim." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan 
shahih." 


3539 


ujAa (Jjt « l dI ^jj ^ka a IS la 

1 V. w a \ . ^jj *) .\j\l 1 *w 

JliJla ^aLiVI (jj 2Jiilj «*i 
ijj j-, 2 ",1 ",< jtil jl 

^j-a llLj^S ( _ 5 iiu-al j (J ttJlml 

(J* i (J I 2> ">l *> ali.^il j 2 )1 ')< 
j)l (Jla^/'ilA n jj^v ")tali.^ilj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdurrahman Ad 
Dimasyqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaddad Abu Ammar] 
telah menceritakan 
kepadaku [Watsilah bin 
Al Asqa'] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah memilih Kinanah 
dari anak keturunan 
Isma'il dan memilih 
Quraisy dari Kinanah 
dan memilih Hasyim 
dari suku Quraisy serta 
memilihku dari Bani 
Hasyim." Abu Tsa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib." 



3540 



ClijLiJI (jj Ijc. (jc jlj j ^1 

Alii ^jl-a ^Jill (Jlaa (>ajVl 
(jlaJl (jjli. illl (jj alia J 4jlc 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Yazid 
bin Abu Ziyad] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
dari [Abbas bin Abdul 
Muthallib] dia berkata; 
aku berkata; "Ya 
Rasulullah! 
sesungguhnya orang- 
orang Quraisy sedang 
duduk-duduk dan saling 
menyebut garis 
keturunan diantara 
mereka, lalu mereka 
menjadikan sifatmu 
seperti pohon kurma 
yang tumbuh di 
permukaan bumi." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Sesungguhnya Allah 
telah menciptakan 
makhluk-Nya dan 
menjadikan aku paling 
baik diantara mereka, 
paling baik diantara 
kelompok mereka, dan 
paling baik diantara dua 
kelompok (Arab dan 
orang-orang asing). 
Kemudian Dia memilih 
dari berbagai kabilah 
tersebut dan 
menjadikanku yang 
terbaik dari kabilah itu, 
lalu Dia memilih rumah- 
rumah dan 

menjadikanku sebaik- 
baik rumah mereka, 
maka akulah yang 
sebaik-baik jiwa diantara 
mereka dan sebaik-baik 
rumah di antara 
mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan. Dan 
Abdullah bin Al Harits 
makasudnya adalah Ibnu 
Naufal. 



3541 



Ajlfis illjj AjIc- auI (-5 l^a 
li! (ji pill j^ic- ^ij-aj 

(jli. Alii (jj t-iUaAll f\3 
C5^M 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
dari [Abdullah bin Al 
Harits] dari [Al 
Mutthalib bin Abu 
Wada'ah] dia berkata; 
Abbas datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, seakan- 
akan beliau mendengar 
sesuatu, maka Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



* - ij la jsJi jIj j (jj (jc 
(jj (jc- JLk ^1 (jj (J_;» <u dI 
clijLkll (jj auI lie, (jc- jlj j ^1 
-lie- (jj (_>uUiJI (jc. 



shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri di atas 
mimbar sambil berkata; 
"Siapakah saya?" 
mereka menjawab; 
"Anda adalah utusan 
Allah, atasmu lah 
keselamatan." Beliau 
bersabda: "Aku adalah 
Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul 
Mutthalib, 
sesungguhnya Allah 
telah menciptakan 
makhluk-Nya dan 
menjadikan aku paling 
baik diantara mereka, 
Kemudian Dia 
menjadikan mereka dua 
kelompok, dan 
menjadikan aku berada 
di kelompok terbaik dari 
dua kelompok tersebut 
(Arab dan orang-orang 
asing). Kemudian Dia 
menjadikan berkabilah- 
kabilah, dan 
menjadikanku yang 
terbaik dari kabilah itu, 
kemudian Dia 
menjadikan mereka 
berumah-rumah, dan 
menjadikan rumahku 
yang terbaik dari rumah- 
rumah mereka dan 
kepribadian yang paling 
baik dari pada diri 
mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, 
telah di riwayatkan dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Yazid bin Abu Ziyad] 
seperti hadits (riwayat) 
Isma'il bin Abu Khalid 
dari Yazid bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Ziyad dari [Abdullah bin 
Al Harits] dari [Al 
Abbas bin Abdul 
Mutthalib]." 


3542 


jj]j]l Ujik (SjIjjljII jjjll (jj 

ijla ojjjII '"yf j ( _ s ii auI 
jj (JlljAJiiJI j j^>l! jjjj j»j^j 

^ la i a (J i oa djjja IjA ^-ujc- 
V SjJjA ^1 <-JJja. jj^i ^JJ^C- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hammam Al Walid bin 
Syuja' bin Al Walid Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Al Auza'i] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Para sahabat bertanya; 
'Wahai Rasulullah, sejak 
kapankah kenabian di 
nobatkan kepada anda?" 
Beliau menjawab: 
"Ketika Adam masih 
berada antara ruh dan 
jasad." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib dari 
hadits Abu Hurairah, 
kami tidak mengetahui 
kecuali dari jalur ini, dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Maisarah Al 
Fajri." 


3543 


jfill jy jj (jj (jjLiaJI Uiila. 
(jc SJ^^a. (jj ^iiLuill jjt Hi la 

^jiLa ^ill J jjjj Jlllll lillLa (jj 

(jjljJI JjI IjI AjIc iil 

111 ijllj-l-^ I'll J 1 J)'i» 1 pi \^>J)J-* 
IjjjjjI IjI |Lfe juim IjIj Ijj3j 
^a^fil Ulj (_£jjj jlijJ laajl iljl 
Jljil V j pjl 

^ji.i-v l"°ll1-s. pfc jll 

(_JJ^)£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Yazid Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Salam bin 
Harb] dari [Laits] dari 
[Ar Rabi' bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku adalah manusia 
yang paling pertama 
keluar ketika mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dibangkitkan (dari 
kubur) dan akulah juru 
bicara mereka, apabila 
mereka dihadapkan 
(kepada Allah), aku 
sebagai pemberi kabar 
gembira apabila mereka 
telah berputus asa, 
bendera pujian waktu itu 
berada ditanganku dan 
akulah anak keturunan 
Adam yang paling mulia 
dihadapan Rab-ku 
bukannya untuk 
membanggakan diri." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib." 


3544 


lie. IjjSi. Jyjj (jj (jjLikll liui 
^1 3j jj (jc. i_s^)^- (jJ ^aillill 
(jc J^aC (jj (Jig I all (jC JLk 

^1 (jc iJlijliJI (jj *d)l ^jc 
(Jlllll 4ic Aill l^j ojjjA 
ilLij <jic illl ^U^i *&l (J 
(_pajVI 4-ic (jiaV) (ji (Jjl lil 
£j Aikll (Jii. (j-a A\L. ( _ r ui£li 
.1^.1 (JJiJ (ji^jiJI (ji-aJ (jC jil 
^ULall lilli ^jSJ (JjjUJI (j-a 
i"°ti1-v 1 [uic jil (Jlaijir. 

^ i ^ i^JJ JC ' ' 1 ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdussalam bin 
Harb] dari [Yazid Abu 
Khalid] dari [Al Minhal 
bin Amru] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
dari [Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku adalah orang yang 
pertama kali dikeluarkan 
(bangkitkan) dari bumi, 
kemudian dipakaikan 
kepadaku pakaian dari 
surga, lalu aku berdiri di 
samping 'Arsy dan tidak 
ada seorangpun dari 
makhluk ini yang 
menduduki kedudukan 
tersebut selain aku." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
shahih." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3545 


^xi-alc. ^ji Uii^a J 'All Hlla 

jil Aw 1 Aw P ll.ii il 

Aill ^jii-a «&! J jjjj Jlalls OJJJA 

(jS jijl 3=0 vj ipij 

«" f ' » - .» ' 5 * if 

- '* ' " ^1 (^jj lily] jjc. Ajc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Laits yaitu Ibnu Abu 
sulaim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ka'b] telah 

menceritakan kepadaku 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mohonlah wasilah 
kepada Allah untukku." 
Mereka bertanya; 
"Wahai Rasulullah! Apa 
itu wasilah (perantara)?" 
Beliau mejawab: "la 
adalah tingkatan paling 
tinggi di surga, tidak ada 
dapat menggapainya 
kecuali hanya satu 
orang, aku berharap 
akulah orangnya." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib, 
sanadnya pun tidak kuat. 
Ka'b adalah perawi yang 
tidak dikenal 
(kepribadiannya dalam 
ilmu hadits) dan kami 
juga tidak mengetahui 
seorang (ahli hadits) 
yang meriwayatkan 
darinya selain Laits bin 
Abu Sulaim." 


3546 


llW j Hi-la (^Jaill ^alc. 
Jj ^ Jj aIiI Juc ^jc. ^ 

( _ s iLa Alii (Jjjjjj (_jL^_Jjl jjC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 
dari [At Thufail bin 
Ubay bin Ka'ab] dari 
[ayahnya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perumpamaan antara 



diriku dengan para nabi 
yang lain seperti 
seseorang yang 
membangun bangunan, 
lalu ia membaguskan, 
menyempurnakan dan 
menghiasinya, namun 
masih kurang satu 
bagian pada bangunan 
tersebut. Lalu orang- 
orang mengelilingi 
bangunan itu dengan 
keheranan seraya 
berkata; "Sekiranya 
lubang bata tersebut 
sempurna!" maka 
kedudukanku bagi para 
nabi tersebut ibarat 
tempat lubang bata itu." 
Masih dari isnad yang 
sama dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Pada hari 
kiamat kelak, aku akan 
menjadi imamnya para 
nabi dan juru bicara 
mereka serta pemberi 
syafa'at mereka, 
bukannya untuk 
membanggakan diri." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih gharib." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3547 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid Al Muqri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Haiwah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ka'ab bin 
Alqamah] dia 
mendengar 
[Abdurrahman bin 
Jubair] bahwa dia 
mendengar [Abdullah 
bin Amru] bahwa beliau 
pernah mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



"Bila kalian 
mendengarkan seorang 
muadzin, maka 
katakanlah seperti apa 
yang dikatakan oleh 
Mu'adzin, kemudian 
bershawatlah kepadaku, 
karena barang siapa 
yang bershalawat 
kepadaku sekali, maka 
Allah akan membalas 
sepuluh kali shalawat, 
dan mohonlah wasilah 
untukku, karena ia 
adalah salah satu 
kedudukan di surga yang 
tidak pantas diberikan 
kecuali kepada salah 
seorang dari hamba 
Allah dan aku berharap 
semoga aku menjadi 
orang tersebut. 
Barangsiapa 
memohonkan wasilah 
untukku, maka ia berhak 
untuk mendapatkan 
syafa'at." Abu Isa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata, "Hadits ini 
adalah hasan shahih." 
Muhammad berkata; 
"Abdurrahman bin 
Jubair adalah seorang 
suku Quraisy Mishri 
Madani dan 

Abdurrahman bin Jubair 
bin Nufair adalah orang 
Syam." 


3548 


(jULya Ijlla jaC ^1 (jjl UAla 
Sjlij ^j] (jc. jltJa. (jjl (jc. 
<Ull (J (JlaJUi \l» la (^Jl (jc 
Jj Vu" Ul alia J AjIc Alii ^U^i 

(_5-jjjj Vj AJiUaJI ^jj ail 

,_JJ (j-o La j Vj Aa^JI e-lj^] 
dlij VI (ji3 ail -JJ-ajJ 
4jt (juiVi (ji (Jjl IjIj ^Ij^ 
( _ r uilC. jjl (JLl^ka Vj (>ajVI 

(jjl (jc ojjJaj ^1 (jc JuLiVI 
AjIc illl (^lLa /L j ill (jc (_>uuc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Jud'an] dari [Abu 
Nadhrah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya adalah 
penghulu bani Adam 
pada hari kiamat, 
bukannya untuk 
membanggakan diri. Di 
tanganku terdapat 
bendera pujian, 
bukannya untuk 
membanggakan diri, dan 
tidak ada seorang Nabi 
pun pada hari itu, baik 
Adam maupun yang lain 
kecuali berada dibawah 
benderaku. Akulah 
orang yang pertama kali 
di bangkitkan (dari 
kubur) bukannya untuk 
membanggakan diri." 
Dan di dalam redaksi 
hadits terdapat kisah, 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hasan 
shahih. Dan telah 
diriwayatkan dengan 
sanad ini dari [Abu 
Nadhrah] dari [Ibnu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abbas] dari Nabi 
Shallallahu 'alibi 
wasallam. 



3549 



■lie. (jj Jh\ ' nr. Qj la ^ a Liag a 1 



(jt ^JLLa (jj 4j«J> j UlAa ij^ all 
(jc. AJojfic. ^jc. jA j 4-<*i-m 

auI (J JJ"0 ' . * 

^ j.^ q JLs 4 \ j j lv< * * ^LLjj 4 jJ& 

(Jlaa ^ala3 (jjjSliij 

ci^j 3^ u! ^ .'T -1 "- * ^ ■ .' 

ijAljjl ikjl *S>jU (J-a Aajl 

(j-o C la C.I J IjlLa ji.1 (Jljj ^Ula 
(JlJj I ajlSj 4 ^^jj ji ft^^ 
A^a. JJJ Alii ^ al£ ( _ r uiJ*a ji.1 
^3^ aUlaLal £31 ji.1 Jlij 
da ain U^J illni *j}' r - 

^ijAljjJ (jj j>£ja Cj ~£±a3& 
auI ic^j <j-^ J-*3 jA j <&l 

^ jj ^ unr-j i211ji£ J* J 
sliJalal £51 3 lilllS jA j 41*1^3 

<&l 4 y,:^ tj'3 <211^ 3*3 

laajl «.l3l lW-*- "'j 3^ "^3 

(3ji 1^3 3^ ^3 ^-^j^ £33 

£jj 3j3^ J; £3u-u 

ffi <J 'f^ 
jij ^3 tiy^?3^"' LS *-<>3 

CluAa Iaa Lujc. jj! 
I-JJJC- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Nahsr bin Ali Al 
Jahdhami] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Abdul Majid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 
Shalih] dari [Salamah 
bin Wahram] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Beberapa sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk- 
duduk sambil menunggu 
beliau. lalu beliau 
keluar, ketika beliau 
mendekati mereka, 
beliau mendengarkan 
percakapan mereka, 
sebagian dari mereka 
berkata dengan penuh 
ketakjuban bahwa Allah 
telah memilih Ibrahim 
diatara makhluknya 
sebagai khalil (kekasih), 
dan sebagian yang lain 
berkata; 'Apa ada yang 
lebih istimewa dari pada 
Musa, karena Allah telah 
berbicara langsung 
kepadanya." Dan 
sebagian yang lain 
berkata: "Isa adalah 
kalimatullah (tercipta 
dengan ucapan; "kun, fa 
yakuun (jadilah, maka 
jadi")) dan ruhnya." 
sebagian lagi 
mengatakan; 'Adamlah 
yang Telah Allah pilih", 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



maka beliau telah keluar 
kepada mereka dan 
mengucapkan salam 
seraya bersabda: 
"Sungguh aku telah 
mendengar pembicaraan 
kalian dan rasa takjub 
kalian,, sesungguhnya 
ibrahim adalah khalil 
(kekasih) Nya dan dia 
seperti yang kalian 
katakan. Begitu juga 
Musa, ia merupakan 
orang yang diajak bicara 
langsung oleh Allah dan 
dia memang sepertiitu, 
dan Isa, dia adalah 
kalimatullah dan ruhnya 
dan dia memang seperti 
itu, dan Adam yang telah 
Allah pilih dan dia 
memang seperti itu, 
sementara aku adalah 
kesayangan Allah 
bukannya 

membanggakan diri, 
akulah pembawa 
bendera pujian pada hari 
Kiamat, dan bukan 
bermaksud 

membanggakan diri, dan 
aku adalah orang yang 
pertama kali 
memberikan syafaat dan 
yang pertama kali diberi 
syafaat oleh Allah pada 
hari kiamat, dan bukan 
bermaksud 

membanggakan diri, dan 
aku adalah orang yang 
pertama kali 
menggerakkan rantai 
surga maka Allah 
membuka pintu surga 
dan memasukkan aku 
kedalamnya bersama 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







orang fakir dari orang- 
orang yang beriman 
bukannya bermaksud 
untuk membanggakan 
diri, dan aku adalah 
orang yang paling mullia 
dari generasi awal 
hingga akhir disisi Allah 
bukannya bermaksud 
untuk membanggakan 
diri." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
gharib." 


3550 


jjti i-*\l-vi>i\l jji jjl i'ir. IVi.w 
(jj auI (jj ' jj (jj ^ < 
i_J jjfLalll oik (jc (jc ^^ILi 

Jlaa^jLa ^jj-o l>jI ^ '"jr. 

IjlA ^ L*nr. (Jll ^)j3 £jJaji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Ahzam At Tha v i Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah 
Salm bin Qutaibah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Maudud Al 
Madani] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Utsman bin 
Dhahhak] dari 
[Muhammad bin Yusuf 
bin Abdullah bin Salam] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] berkata; 
"Telah termaktub di 
dalam taurat mengenai 
sifat Muhammad dan Isa 
bin Maryam, bahwa 
(Isa) akan dikubur 
bersamanya (atau 
disampingnya)." Abu 
Maudud berkata; "Dan 
msih tersisa satu tempat 
pengkuburan lagi di 
kamar Aisyah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib. 
seperti ini pula yang di 
katakana oleh Utsman 
bin Dlahak, yang lebih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







terkenal dengan nama 
Adl Dlahak bin Utsman 
Al Madani." 


3551 


013 <e iSl ^1 Oil 

4jlc Mil ^jii-a <Ui! J J*"J 4j9 
CllLo ^ajjll (jlS IaIs S-^j-kJ 

» » si- i- 


Telah menceritakan 
kepada kami [bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman Adl Dluba'i] 
dari [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] dia berkata; 
"Di hari ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
kota Madinah, maka 
segala sesuatu menjadi 
bersinar, namun di hari 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam wafat, 
semuanya berubah 
menjadi gelap, dan 
ketika kami berada 
dikuburannya untuk 
menghilangkan (debu 
dan kotoran yang ada di 
atasnya) dengan tangan- 
tangan kami, seolah-olah 
hati kami mengingkari 
(wafatnya Rasulullah)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya gharib 
shahih." 


3552 


ija i "1 /o &a a ' " '» ^ ■ (Jl! 
jc. A-ijI jc. ^jj ^uJS (jJ 
(Jjill alii j AjIc- aill ^jli-a 

jj ciiUa (jllc- (jj (jLijc (JlLij 
dill ciyl (jj ^ixj ( _ s -ij Hi (=^"1 

Aill ^U^i auI (J jjjj (l]la3 allaj 
^331 ul j ^^j-a JJ^I (^-"J S^ c ' 


Telah meceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar 
Al Abdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
telah menceritakan 
kepada kami [ayahku] 
dia berkata; saya 
mendengar [Muhammad 
bin Ishaq] bercerita dari 
[Al Mutthalib bin 
Abdullah bin Qais bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



< " ) 3 la IJA \ n if*, ^ji 



Makhramah] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya] dia berkata; 
"Aku dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dilahirkan 
pada tahun gajah." Lalu 
Utsman bin 'Affan 
bertanya kepada [Qubats 
bin Asyyam] - 
saudaranya bani Ya'mar 
bin Laits- 'Apakah anda 
lebih tua ataukah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" dia 
menjawab; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lebih dewasa 
segala-galanya dari 
padaku sekalipun dari 
sisi usia aku lebih 
dahulu dilahirkan dari 
pada beliau, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dilahirkan 
pada tahun gajah, sedang 
ibuku melahirkanku 
pada waktu itu juga." dia 
berkata; "(Waktu itu) 
aku juga sempat melihat 
kotoran burung telah 
berubah berwarna hijau." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib, kami tidak 
mengetahui (hadits 
tersebut) kecuali dari 
hadits Muhammad bin 
Ishaq." 



3553 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Sahl Abu Al Abbas 
Al A'raj Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(3 jiaj lift (Jj-alUJI ilia Ija Jll 
A aaj <JaJJ (J^alLiil i_Jj 

^jSjJuI (jjia. JLia i21a1c Li 

Vj Jjjj £j Aja»il 
5] gteiLy Vj %U ji V] 

O^Jjll ^ajLLj 4i^)C-i (^Jj (^4^ 

(j-a Lo Uala AMsU <LaLa£- A jlc j 
*-C5^ C5^! * J°.''" 

I jjiajl LPS Ajic- aj7» 

Lajjja <JlS 4 lie (jLa s-^i 

jl ^aA.linl n jA j ~ j.^ 1 "- ^-S jA 

p p jj^ J! ^ 1 j^^j ^ 

*- -! 5 - ' f : 

J^a I jIjSS iS 4ir°iuii |jU Chilli 

£5Li «.Lk La (JLaa ^LalLli » jj\ 

,j jr jLL ^jjII lift jl Lua I _&!IS 

JlaS IjlA i^ajjU 1 ii t J sjli. 
la ' a j^a. _jA Akl a^flla (Ja 
i23iljJa4 sjji. Ij^fil Lalj I _oJLl 

Mil iljl Ijil *ytjai tJLa IjiA 

^ Aki ^ ; K"' .'I 3* ^J' 
ajijUS dJll V I jlll oij (jiillll 

ill jj ala i_JUa jjI I jlll ajI^ 

jjI oij ts 2a. sAiilii 



Ghazwan Abu Nuh] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus bin 
Abu Ishaq] dari [Abu 
Bakr bin Abu Musa] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
"Abu Thalib dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar menuju 
negeri Syam (untuk 
berniaga) bersama 
dengan pembesar- 
pembesar Quraisy, 
ketika mereka 
menjumpai seorang 
rahib, mereka singgah 
dan berhenti dari 
perjalanan mereka, tiba- 
tiba seorang Rahib 
keluar menemui mereka, 
padahal sebelum itu, 
rahib tersebut tidak 
pernah keluar walaupun 
ada sekelompok orang 
melewatinya, Abu Musa 
berkata; "Maka mereka 
meletakkan perbekalan 
mereka, kemudian Rahib 
itu menyibak jalan 
mereka sampai datang 
(di hadapan) beliau, 
sambil memegang 
tangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Rahib itu 
berkata; "Orang ini akan 
menjadi pemimpin 
semesta alam, anak ini 
akan menjadi utusan Rab 
semesta alam dan akan 
di utus oleh Allah 
sebagai rahmat bagi 
seluruh alam." Maka 
pembesar Quraisy 
berkata; "Dari mana 
anda tahu hal itu?" 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rahib menjawab; 
"Sebenarnya semenjak 
kalian tiba di Aqabah, 
tidak ada bebatuan dan 
pepohonan pun 
melainkan mereka 
tunduk sujud, mereka 
tidak sujud melainkan 
kepada seorang Nabi, 
aku juga dapat 
mengetahui dari stempel 
kenabian yang berada di 
bagian bawah tulang 
rawan bahunya yang 
menyerupai buah apel." 
Kemudian Rahib itu 
kembali dan menjamu 
mereka dengan 
makanan, ketika Rahib 
itu mendatangi 
rombongan Quraisy 
yang mengikutsertakan 
nabinya, sedangkan nabi 
berada diantara 
rombongan unta, Rahib 
itu berkata; "Tolong 
utuslah beberapa orang 
untuk menjemputnya." 
Beberapa saat kemudian 
nabi datang dengan 
dinaungi sekumpulan 
aw an di atas beliau. 
Ajaib, ketika Rahib itu 
mendekati rombongan, 
ia temukan mereka 
tengah berebutan 
mencari perlindungan 
bayang-bayang pohon. 
Anehnya ketika nabi 
duduk, justru bayang- 
bayang pohon itu 
mendekati beliau, kontan 
saja si Rahib 
mengatakan 'Coba kalian 
perhatikan, bayang- 
bayang pohon justru 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendekati beliau'. (Kata 
Abu Musa), ketika sang 
rahib berdiri menghadap 
rombongan, ia memberi 
peringatan ' Maaf, 
hendaknya rombongan 
ini tidak meneruskan 
perjalanan menuju 
Romawi. Sebab kalaulah 
mereka melihatnya, 
tentu mereka 
mengetahuinya dengan 
tanda-tandanya, dan 
tentu mereka akan 
membunuhnya.' Ketika 
sang rahib menoleh, 
ternyata ada tujuh orang 
yang baru pulang dari 
Romawi dan menemui 
rombongan. Rahib 
bertanya kepada mereka; 
'Apa yang mendorong 
kalian datang kemari? 
Rombongan itu 
menjawab; 'Begini, kami 
berangkat karena 
mendengar seorang nabi 
telah diutus di bulan ini, 
karenanya tak ada jalan 
lagi bagi kami selain 
beberapa orang harus 
diutus untuk 

menemuinya. Kami telah 
diberi tahu beritanya. 
Karenanya kami diutus 
dan berangkat melalui 
jalan yang akan kalian 
lewati ini.' Si rahib 
lantas berujar kepada 
rombongan Makkah; 
'Mungkin kalian punya 
pendapat yang Allah 
akan memutuskannya?, 
Ataukah kalian hendak 
mengembalikan si bocah 
ini (maksudnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Muhammad) ke 
Makkah?." Jawab 
mereka; "Wahh, 
sepertinya tidak ada." 
Selanjutnya rombongan 
itu berbaiat kepada si 
rahib dan tinggal 
bersamanya beberapa 
waktu. Kata rahib; 
"Siapa walinya anak ini? 
Mereka menjawab; "Abu 
Thalib". Si rahib tiada 
henti-hentinya 
menasehati Abu Thalib 
hingga ia mau 
mengembalikan 
Muhammad (yang ketika 
itu belum menjadi nabi). 
Abu Bakar 
memerintahkan Bilal 
untuk mengawaninya, 
sedang si rahib 
memberinya bekal 
berupa kerupuk dan 
minyak." Abu Isa 
mengatakan; "Derajat 
hadits ini hasan gharib, 
kami tidak mengenalnya 
selain dari jalur ini." 


3554 


Ijlla (Jjt a l dI (jj jjka a Uj ^ 
^1 (jjl Ljj la jUij (jJ J^aa ■> 
(jC. jjl jbBA (jj ^aU-uA (jC (_£.JC- 
£] jjVu! (JjAj& (jjl (jC <La^)fic. 

4iLaj ^lala (jjajjl (jjl jA j jilj^J 
l^jjit AjjAaIUj o^iic. CIlX) 
[}\ On i jij CIlXi (jjl jA j ^jijj'j 
(ji,.-v 1 uiir. jil 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Adi] dari [Hisyam bin 
Hassan] dari ['Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menerima 
wahyu ketika beliau 
berusia empat puluh 
tahun, beliau tinggal di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Mekah selama tiga belas 
tahun dan di Madinah 
selama sepuluh tahun. 
Beliau wafat ketika 
beliau berusia enam 
puluh tiga tahun." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 


3555 


(jjl 3* J ^*"3 iStl u^'^* 
^ n if*, ^jjl (JIMuxjj 1J i u^g a 

Mi (jL 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Adi] dari [Hisyam] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wafat 
ketika beliau berusia 
enam puluh lima tahun." 
Abu Isa berkata; "Seperti 
ini Muhammad bin 
Basyar menceritakan 
kepada kami, dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
juga telah meriwayatkan 
darinya seperti itu." 


3556 


(j*-o 111 la uajVl 111 la j 

^3 lP^' cij^W \. 

j*aJL ^3 e 3VLi ^3 jj^/l 
fc. 'll 4-';;', U,!.,\l , v'3 l-LSll 
^lala <jLu (jjajjl (_>ulj 

AjLi (jjiui t_>^J olijjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik bin Anas]. 
Dan telah di riwayatkan 
dari jalur lain, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman] bahwa 
dia mendengar [Anas] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah sosok 
orang yang berpawakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



sedang, tidak tinggi dan 
tidak pendek, tidak putih 
bule dan tidak pula 
coklat, tidak kriting dan 
tidak pula lurus 
rambutnya. Allah 
mengutusnya ketika 
beliau berusia empat 
puluh tahun, beliau 
tinggal di Makkah 
selama sepuluh tahun 
(lebih) dan di Madinah 
selama sepuluh tahun. 
Allah mewafatkannya 
ketika beliau berusia 
enam puluh tahun, di 
kepala serta jenggot 
beliau tidak lebih dari 
dua puluh helai rambut 
putih (uban)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 



3557 



UUjl VIS {pub. 

(J jjjj (JlallS o^)Jlui (jj __>J-k 
■ " La ; (^[jic -*'"J (jlS 

0 ' f " . s j J 0 £ , 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Mahmud bin 
Ghailan] keduanya 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Mu'adz Adl Dlabbi] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di kota 
Makkah terdapat 
sebongkah batu (hajar 
aswad) yang 
mengucapkan salam 
kepadaku pada malam 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hari dimana aku diutus, 
sedangkan sekarang aku 
benar-benar 

mengetahuinya." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan shahih gharib." 


3558 


.1) jj 1 *i « ^ jllij (jj lLa ^ Hj^a 

(jj ojjtuj (jc. ?!>UJI ^1 (jc 

At «2> 1'tMlS i iVv» 

Si °^.S 4 Jjl v; - , ;\7„j ^°\<-. jtil 

'a^Jic ^^jij tj^l Ji^. S j^C. (j-a 
Aij ClljlS La3 Ula a J l nr. Hqjj 

i-iiK 1 ^ i (i. - ; ,- ■ , A QVi 

oAij jUil j UaIa (j^i V) Ai!i 

A-ajujI £.1x1! ^ojI j ^ la ■ a (j- 
uill (jj Atll ^JC (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman At 
Taimi] dari [Abu Al 
Ala v ] dari [Samurah bin 
Jundab] dia berkata; 
"Kami bergantian makan 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di satu 
mangkok, mulai dari 
pagi hari hingga malam 
hari, sepuluh orang 
berdiri selesai makan, 
kemudian bergantian 
sepuluh orang lagi 
duduk makan." Lalu 
kami bertanya; "Dari 
mana jumlah (makanan) 
ini bertambah?" Beliau 
menjawab: "Dari mana 
lagi jumlah (makanan) 
itu bertambah kalau 
tidak dari sini?" sedang 
tangan beliau ketika itu 
menunjuk ke langit." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hasan 
shahih." 


3559 


jSill (-JjSxj (jj jljc Ujik 
(jc. jjj ^jjl (jj .lilj^ * ^ 
(jc Aj jj (jj jljc (jc (_5Auill 

r'<V\\U i_JUa ^1 (jj Jc 
ASaj plaj 4j1c Alii (J-^-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abbad bin 
Ya'qub Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(Jjjoij lj lilllc ^5HJI (JjSJ 
["lO-i 1 '..«-. j,l £]la« 111 
(jc A^l j JJC ol jj J5j <_JJ^)C 

(jc. !_j]Ui3 jJjj ^1 (jj A1J3II 


Tsaur] dari [As Suddi] 
dari ['Abbad bin Abu 
Yazid] dari [Ali bin Abu 
Thalib] dia berkata; 
"(Ketika) Kami bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di kota 
Makkah, lalu kami 
keluar ke suatu 
pelosoknya, dan tidak 
ada satu pun 
pegunungan dan 
pepohonan yang kami 
lewati kecuali ia 
mengucapkan 
'Assalamualaika ya 
Rasulullah (keselamatan 
bagimu ya Rasulullah)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya gharib, 
dan telah diriwayatkan 
oleh beberapa perawi 
dari Al Walid bin Abu 
Tsaur, mereka berkata; 
dari Abbad Abu Yazid 
di antaranya adalah 
Farwah bin Abu Al 
Maghra v . 


3560 


(jj AJij^C. (jC ^jjJ^cJ (jj ^}JaC 
(jj Alii ^Jt (jj (ja 1 a] (jc jLaC 
jl£JLa (jj (jjjl (jc <alia 
aHaj AjIc auI (J 

c v^tl jii a'tr-. IjVm 

auI ^U^i (^jili jjia Aiuli (jiii. 

1 *1 Ml 1 u3 ^ , n^a ^Ludjp A lie 
J^Ljj ^ic (jjlj J^Lkj (^ji (jc 
A-alwj ^al^o (_)jjLiC (jjl^o .1* 111 (jj 

(j-a C_1J^)C ^ la 1 a j- aa L U^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Yunus] 
dari [Ikrimah bin 
Ammar] dari [Ishaq bin 
Abdullah bi Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah disamping 
pohon kurma, kemudian 
para sahabat 
membuatkan mimbar 
untuk beliau, lalu beliau 
berkhutbah diatasnya, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^ Jlaa allij AjIc 'Jh\ ^jli-a ^il 
Cijc-Ji (jl Jli j^jj t-ijc-l 

J sic- (J jjjij ^1 

(3*-?^ f^'"J ^ .. iSit ^U^l 
/Liil! ^'«'" (^ji^ «Ua ill (j^i 

^.jl (Jla p ^iLij AjIc ill! 

' « - 



tiba-tiba batang kurma 
tersebut merintih 
bagaikan rintihan unta 
betina, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam turun (dari 
mimbar) dan 
mengusapnya, akhirnya 
ia pun tenang kembali." 
Dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Ubay, Jabir, 
Ibnu Umar, Sahl bin 
Sa'd, Ibnu Abbas dan 
Ummu Salamah. Abu 
Isa berkata; "hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini." 



3561 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Simak] dari [Abu 
Zhabyan] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Seorang arab badui 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata; "Dengan apa 
aku mengetahui bahwa 
dirimu seorang Nabi?" 
beliau bersabda: "Jika 
aku memanggil setandan 
kurma dari pohon kurma 
ini (kemari) apakah 
kamu mau bersaksi 
bahwa aku adalah utusan 
Allah?" kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil setandan 
kurma tersebut, tiba-tiba 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







setandan kurma itu turun 
dan terjatuh di hadapan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda; "Kembalilah." 
Maka setandan kurma 
itu kembali ke 
tempatnya semula, 
setelah (peristiwa) itu 
seorang badui tersebut 
masuk Islam." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
shahih." 


3562 


^xi-alc a-s\ iS^a J '-ill Ijlla 
£Ulc- UiiAk CLuLl (^jj oj3 c ' ^ 

<jLo (jilt Ail ojjc- Jiy Ic-ij 
IjsA ^iiijc jjl (Jll Clil jt uS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Azrah bin Tsabit] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Alba v bin 
Ahmar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zaid bin 
Akhthab] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengusapkan tangannya 
ke wajahku sambil 
mendo'akanku." Azrah 
berkata; "Sungguh, 
(setelah itu) Abu Zaid 
bin Akhthab hidup 
selama seratus dua puluh 
tahun hingga tidak ada 
rambut dikepalanya 
kecuali berwarna putih." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hasan 
gharib dan Abu Zaid 
nama aslinya adalah 
Amru bin Akhthab." 


3563 


(Jll (ja-o 1 ^jl LajVl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



AjIc Alii ( -5 it-a (J J^J ClljLa 



(j-o LLal jil '"'7 

dials l$J IjLai. '"'f j-^-i aJ in 
alia j AjIc- Alii ^U«-i Ai)l (J JJ^J 

J jjjj (Jlaa duia jjLa 

jjl lililajl allaj 4 j V. illl C5 I*-a 

<"iVaq alxlaj (JUi aiu < - llafl 4_^Ala 

s *^ P ji ji 

(Jjjjij s-Lk gj i a ^1 Ij «Lalla 
(jjiUSIj alia j iiil (^glla Atll 

(Jla ale. I 4J y^ij 'j auI " 

alia j Ajlc. iil (J jj^J 

AjIc. auI ^U^i alii J jjjj cJjali 
AjIc. iiil ^glla <ui! J jiaj cJLaa 

lil-lic La aj i a ;»l Ij ^^-oIa j 
J jiaj <U J-oU jlkll (213L AjjQ 
Cilia allaj AjIc- <uil ^jij-a M 

\ ^ \ A ^» i g i\ , ^| i " , ^(". ^ 
illl iLki La allaj Ajlc iSlI 

I j^^i I jt ; in IjlSla 
^jall j I jt ; 1 n j a^l^ ^ jfill 
ji\ (Jll^L^j ^j^jLoJ jl tjj* ; 1 a 
^ la 1 a jjja t 4-^- ^ i aJO 



Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] dia berkata; 
aku memaparkan 
(hadits) kepada [Malik 
bin Anas] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] bahwa dia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata; Abu 
Thalhah berkata kepada 
Ummul Sulaim; "Aku 
mendengar suara lirih 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam, aku tahu 
bahwa beliau merasa 
lapar, apakah kamu 
memiliki sesuatu?" dia 
menjawab; "Ya." 
kemudian dia 
mengeluarkan beberapa 
genggam gandum, 
setelah itu dia 
mengambil kerudungnya 
dan melipat sebagian roti 
dan menekannya di 
tanganku lalu 
memberiku sebagian 
yang lain. Lalu dia 
mengutusku menemui 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam, Ummu 
Sulaim berkata; "Lalu 
aku membawanya 
menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam, ternyata 
beliau sedang duduk- 
duduk dimasjid bersama 
para sahabat, lalu aku 
berdiri di hadapan 
mereka, maka 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam bersabda: 
"Apakah Abu Thalhah 
yang mengirimmu 
kemari?" Aku 
menjawab; "Ya." beliau 
bersabda: 'Apakah 
untuk membawa 
makanan?" Aku 
menjawab; "Ya." lalu 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bagi siapa yang ingin 
bersamanya maka 
berdirilah, " kemudian 
beliau pergi dan akupun 
pergi bersama mereka, 
hingga aku menemui 
Abu Thalhah dan 
mengabarkan hal itu 
kepadanya, Abu Thalhah 
berkata; "Hai Ummu 
Sulaim, sesungguhnya 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam telah datang 
bersama para sahabat, 
sedangkan kita tidak 
memiliki makanan untuk 
menjamu mereka." Dia 
menjawab; "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui." Anas bin 
Malik berkata; "Lalu 
Abu Thalhah pergi 
menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam dan Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam datang 
menyambut hingga Abu 
Thalhah bersama beliau 
masuk rumah, 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Kemarilah hai Ummu 
Sulaim, apa yang kau 
miliki?" Lalu ia datang 
dengan roti itu, 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam 

memerintahkan (untuk 
di hidangkan), maka dia 
membagi-bagi dan 
memerah susu murni 
miliknya dan 
menghidangkannya 
sebagai lauk untuk 
beliau, kemudian 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam mengucapkan 
sesuatu sebagaimana 
yang di kehendaki Allah, 
lalu bersabda: 
"Izinkanlah sepuluh 
orang untuk masuk." Dia 
pun mengzinkan, lalu 
mereka masuk dan 
makan hingga kenyang 
kemudian keluar, beliau 
bersabda lagi: 
"Izinkanlah sepuluh 
orang lagi untuk masuk." 
dia pun mengizinkan, 
lalu masuklah sepuluh 
orang, setelah itu mereka 
makan hingga kenyang 
kemudian keluar, hingga 
pada hari itu, seluruh 
orang makan dan 
kenyang semuanya, 
ketika itu jumlah mereka 
sekitar tujuh puluh atau 
delapan puluh orang." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih." 



3564 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



( _ s lLa A)jl (J JJ-aj ^s-?^ * j jLli 
£j**ajj3 p ^ i iajfrj ( T I . i' j AjiO *0jl 

(jl (jjjUll c-IjVI lilli (J 

Ale- ^j-o ^^a ^uull 

(JUi /LjI ii^all ijlljlaJI (jj ^Ijjj 
■ - \; la (jjijl ' ^jj ^ inicv jjI 
^ la i a (jj^a. 



Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Ishaq bin Abdullah 
bin Abu Thalhah] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam -ketika 
waktu Ashar telah tiba- 
dan orang-orang sedang 
mencari air wudlu\ 
namun mereka belum 
mendapatkannya. Lantas 
dibawakan air wudlu v 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam, maka 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam meletakkan 
tangannya kedalam 
bejana tersebut. beliau 
pun memerintahkan 
orang-orang untuk 
berwudhf darinya. Anas 
berkata; "Aku melihat 
air mengalir dari bawah 
jari-jari beliau, sehingga 
mereka berwudlu v 
sampai orang yang 
terakhir." Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Imran bin Hushain dan 
Ibnu Mas'ud, Jabir serta 
Ziyad bin Al Harits Ash 
Shuda v i. Abu Is a 
berkata; "Hadits Anas 
derajatnya hasan 
shahih." 



3565 



^jjSj ^jj ^ujjj IjliAa. ^jjijji 
Li la J^-" i «] (jj Ixa e U^>jaJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Anshari 
Ishaq bin Musa] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





i ! *l<^4 *r 1, (J"/> I'lJl i \l 

r'"i<r, jl A| ;1 , ! ;, 1 ;> i \<~. 

^ la i a j i aa t^JJ^a l-^A ^ if*. 


kami [Yunus bin Bukair] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
telah menceritakan 
kepadaku [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
['Asiyah] bahwa dia 
berkata; "Permulaaan 
wahyu kenabian yang 
datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam -ketika 
Allah hendak 
menghendaki kemuliaan 
dan kasih sayang 
terhadap hamba-Nya- 
bahwa tidaklah beliau 
bermimpi kecuali datang 
seperti cahaya shubuh. 
Kemudian beliau 
berdiam diri 
(bertahannuts) 
sebagaimana yang di 
kehendaki Allah, beliau 
juga dianugerahi 
kecintaan untuk 
menyendiri, dan tidak 
ada suatu aktifitas yang 
beliau cintai kecuali 
untuk menyendiri." Abu 
Isa berkata; "Haidts ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib." 


3566 


Ljlla (Jll jLluj (jj l^a a LiiSk 
jc l^jj jc. a & jc. 

lA^'lii LS) j Life pUVl 

iuLii 3iU Lii iaJ ii3 

( -.V.»: j Ajlc jjj) ^ i i ^jJjll ^i 

(JL? ^Lilall ^Jfuii ^iui'l (j^j^ 
alLlj Ajlc. Alii (ej^l CT^J 
s-Lill (J»7-^ s3j £jjaj^ 

^jjII (JLaa <ajLLal (jjj (j^> 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israeli] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ la i a ^j- t u.^ I^A ^ > u ir- 


[Abdullah] dia berkata; 
"Kalian menganggap 
tanda-tanda (kebesaran 
Allah) sebagai adzab 
(siksa) sedangkan kami 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menganggapnya sebagai 
berkah. Sesungguhnya 
dahulu kami makan 
makanan bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan kami 
mendengar makanan 
tersebut bertasbih ketika 
kami makan." Abdullah 
berkata; "Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi bejana 
(yang terdapat sedikit 
air), lalu beliau 
meletakkan tangannya 
didalamnya, maka dari 
jari jemari beliau 
mengeluarkan air. Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"mari kita berwudlu 
dengan air yang 
diberkahi, yaitu 
keberkahan yang datang 
dari langit." Maka kami 
semua dapat berwudhu." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih." 


3567 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Aisyah] bahwa Al 
Harits bin Hisyam 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 
"Bagaimana wahyu 
datang kepada anda?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahyu 
datang kepadaku seperti 
gemirincingnya lonceng 
dan cara ini yang paling 
berat bagiku. terkadang, 
malaikat menyerupai 
seorang laki-laki, lalu ia 
berbicara kepadaku, 
maka aku berusaha 
memahami (mencerna) 
apa yang ia katakan." 
Aisyah berkata; 
"Sungguh aku pernah 
melihat turunnya wahyu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu hari 
yang sangat dingin, lalu 
terhenti wahyu tersebut, 
dan sungguh kening 
belaiu bercucuran 
keringat." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan 
shahih." 


3568 


(jja-ul) ^1 (jt (jLjluj Luik £J^J 

(j^i Clyl j Lalla «■! jjII (jc. 

alluj AjIc ijl ^U.-i Alii (J J^J 
La A jj£ j < L_J^jJaj 

["lO-i 1 '..it-, j.l £jlotijUtl i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v ] 
dia berkata; "Aku tidak 
pernah melihat 
seseorang yang 
rambutnya terjuntai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







lebih bagus di saat 
mengenakan pakaian 
berwarna merah dari 
pada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
memiliki rambut (yang 
panjangnya) mendekati 
kedua pundak beliau, 
tidak panjang dan tidak 
pendek." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 


3569 


s-ljjll 3=0 J^'J (Jjklil (gj) 
Aill ( _ s i-a (J J^J ^4*J L)^' 

^ la i a i aa UJ.Sa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] dari [Abu 
Ishaq] dia berkata; 
"Seseorang bertanya 
kepada [Al Barra v ]; 
'Apakah wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
(kilatan) pedang?" dia 
menjawab; " Tidak, 
namun seperti bulan." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih." 


3570 


jjl 1 s (Jjt a l a) /o jxa « 1 Vi ' -. 

^jl A if*. (jC. (g^^yt-UiLall Ijj la a 3 

^illji (Jc (jc ga laJa jj JJia. 
AjIc Alii ^U.-i (J jajj (j^J 

i '-» (jjiiallj (jjS^ll 

-kail LallS ' 0, 1^] 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mas'udi] dari 
[Utsman bin Muslim bin 
Hurmus] dari [NafY bin 
Jubair bin Muth'im] dari 
[Ali] dia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidaklah 
tinggi dan tidak pula 
pendek, telapak tangan 
dan kakinya kasar, 
kepalanya besar, tulang 
kepalanya juga besar, 
rambut dadanya lebat, 
Jika beliau berjalan 
tegak seolah-olah 
seseorang yang sedang 
naik dari suatu tempat 
yang rendah. Say a 
belum pernah 
menjumpai orang seperti 
beliau Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam, 
sebelum dan 
sesudahnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
Mas'udi] dengan isnad 
ini semisal hadits di 
atas." 



3571 



L>^ ^aC. Ijj^k ^ujjj ^jj ^LiiC. 

u j'** 1 ^ Jj^ 1 ^ 4^ 

(jj ^jic (j-a Axa « (jj ^aJAljjJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ja'far 
Muhammad bin Al 
Husain bin Abu 
Halimah] dari daerah 
Qahsril Ahnaf, dan 
[Ahmad bin Abdah Adl 
Dlabbi] serta [Ali bin 
Hujr] sedangkan 
(riwayatnya) semakna, 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Abdullah] bekas budak 
(yang telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Cllkill Ijljj ' -1 j La ,j ^ Li^lS 
S ^ajLk 4aaj£ /aj ULa Cliiill 
la£ (jjull Jj^l UJJ. 1 '^ J 

(j-oj AjIa A^j^j olj ^j-a o^jjoc. 
i] AjC-Ij ^3 J*-o AJalLL 

(JjiJ ^JtAk-a^l t " a <u a j°» 7- 
AjSc iill (^glLa ^."^ a JJ uiij 

,j Laj aJ (JjSj ujI^C I d a « 1 ji j 

A ■ ^ ' (.a (sill j^a t— ijuiall 

j» iltW jA (JaISII 

iiilill (jilill j jAjLall 

(_jiLa]|j ojSj ^ ina; (ji ^Jiill j 
(_j jjLa ^ UjAajl (JjSJ Jj^aJI 

o^iaJI j I ■ i£uaII L^J^O 



dimerdekakan oleh) 
Ghufrah, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin 
Muhammad] -salah 
seorang anak Ali bin 
Abu Thalib- dia berkata; 
Apabila [Ali radliallahu 
'anhu] menshifati Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dia berkata; 
Beliau adalah sosok 
orang yang berpawakan 
tidak terlalu tinggi dan 
tidak pula terlalu 
pendek, orang yang 
berpawakan sedang- 
sedang, rambutnya tidak 
kaku dan tidak pula 
keriting, rambutnya 
lebat, tidak gemuk dan 
tidak pula kurus, 
wajahnya sedikit bulat, 
kedua biji matanya 
sangat hitam, bulu 
matanya panjang, 
persendian- 
persendiannya yang 
pokok besar, bahunya 
bidang, bulu dadanya 
lembut, tidak ada bulu- 
bulu di badan, telapak 
kakinya tebal, jika 
berjalan seakan-akan 
sedang berjalan di 
jalanan yang menurun, 
jika menoleh seluruh 
badannya ikut menoleh, 
di antara kedua bahunya 
ada stempel kenabian 
yaitu stempel para Nabi, 
telapak tangannya bagus, 
dadanya bidang, yang 
paling jujur bicaranya, 
yang lembut 

perangainya, yang paling 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mulia pergaulannya, 
siapa pun yang tiba-tiba 
memandangnya tentu 
menaruh hormat 
kepadanya, siapa yang 
bergaul dengannya tentu 
akan mencintainya." Dia 
melanjutkan; "Aku tidak 
pernah melihat orang 
yang seperti beliau 
sebelum maupun 
sesudahnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib, 
dan isnadnya tidak 
bersambung. Abu Ja'far 
berkata; "Saya 
mendengar Al Ashma'i 
berkata dalam tafsirnya 
tentang sifat kepribadian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yaitu; 
"panjang (rambutnya) 
menjuntai, dan saya 
mendengar seorang Arab 
badui berkata; "Sangat 
panjang maksudnya 
tinggi panjang, 
sedangkan berperawakan 
pendek maksudnya 
sebagian (dari anggota 
badannya) sangat 
pendek, keriting 
maksudnya (rambutnya) 
sangat keriting (kribo) 
seperti seseorang yang 
rambutnya berkelok- 
kelok artinya bengkok- 
bengkok, sedangkan "Al 
Muthahham" maksudnya 
banyak dagingnya, Al 
Mukaltsam maksudnya 
wajahnya bulat (oval), 
dan Al Musyrab 
maksudnya seakan-akan 
di ubun-ubunnya ada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



warna agak kemerah- 
merahan, sedangkan 
matanya hitam 
maksudnya (biji) 
matanya berwarna 
hitam, al Ahdab 
maksudnya bulu 
matanya panjang, Al 
Katadu maksudnya 
kedua bahunya bidang, 
yang (di depannya) 
dadanya terdapat bulu 
yaitu bulu dada yang 
sangat lembut yang 
terdapat pada daerah 
antara dada hingga 
pusar, dan Syatsnu 
maksudnya telapak 
tangan dan kakinya 
tebal, At Taqallu' 
maksudnya berjalan 
dengan penuh kekuatan, 
dan Ash Shabab 
maksudnya tempat yang 
menurun seperti kalimat; 
"inhadarnaa fie 
shabuubin wa shababin" 
artinya; "kami berjalan 
di daerah yang 
menurun." Sedangkan 
perkataannya; "Besar 
tulang pangkalnya, yang 
di maksud adalah tulang 
pokok persendiannya." 
Al 'Isyrah adalah As 
Shuhbah (pergaulan) 
sedangkan Al Asyir 
adalah Ash Shahib 
(teman) dan Al Badihah 
adalah Al Mufaja v ah 
(secara tiba-tiba), contoh 
perkataan; "Badahtu bi 
amrin" maksudnya 
adalah; aku melakukan 
sesuatu kepadanya 
secara tiba-tiba." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3572 


Ijj la Q,H U>LQ jj S^aa llj ^ 
J^uij ^iljij 4j]e u 

« kit A * 0 ^ y fl ' - - 

j-o % \ <19jaj x ^ la i a j i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin Al 
Aswad] dari [Usamah 
bin Zaid] dari [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah berbicara dengan 
terburu-buru seperti 
pembicaraan kalian ini, 
akan tetapi beliau 
berbicara dengan 
penjelasan yang 
terperinci dan dapat 
dihafal oleh orang yang 
duduk bersamanya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Az Zuhri, 
[Yunus bin Yazid] juga 
telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Az 
Zuhri]." 


3573 


(jj Alii ^Jt (jC 4jjj3 (jj ilul 

* • ° ~. t *S t * : * - * - 
A| 1w. I'n'ii j/> 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah Salm bin 
Qutaibah] dari 
[Abdullah bin Al 
Mutsanna] dari 
[Tsumamah] dari [Anas 
bin Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sering 
mengulang perkataannya 
hingga tiga kali agar 
dapat di pahami." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







derajatnya hasan shahih 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abdullah bin Al 
Mutsanna." 


3574 


(jc 4 »j* 1 (jjl HiAa AjjjS LlUa 
Atll luc (jc ojjxJJI (jj auI Auc 
CjjIj Lalli fr^? 1 clW <iljjLajl (jJ 

Ai\ (J^jjjj (j« i kuijj i 

jji (Jliiluij 4 11c Alii (_5-lj-a 

«' : ?- '{ - ,-i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari 
[Ubaidullah bin Al 
Mughirah] dari 
[Abdullah bin Al Harits 
bin Jaz v i] dia berkata; 
"Aku tidak pernah 
melihat seseorang yang 
paling banyak 
senyumannya selain 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan 
gharib." 


3575 


\, \)!^ (jJ JJ (jc- Isjj JSj 
e ja. (jj ClijliJI (jj jIll ^jc (jc 
(jj lilli) Ujik IjlA 
(jj (jjstj Ujia. -JLk 

jj° I'lO-i " <liTi?u\l ji.nl 

(jr. i m-v il (ji liji (jr. Wlu 

Lolla lW ^jL^JI (jj \ ,f "- 

jjl (Jljl afitVi VI alio J Ajic 

i ujr. 1 .,.ir. 

\m „ jj 1 1 * 1 ,\ l*! 1 j .4 »J. V 

AA}]! IjA (j« VI 


Dan di riwayatkan pula 
dari Yazid bin Abu 
Habib dari Abdullah bin 
Al Harits bin Jaz v i 
seperti ini, telah 
menceritakan kepada 
kami seperti itu [Ahmad 
bin Khalid Al Khallal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ishaq As Sailahani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Abdullah 
bin Al Harits bin Jaz v i] 
dia berkata; "Tertawanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hanya 
sekedar senyum." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. Kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tidak mengetahuinya 
dari hadits Laits bin Sa'd 
melainkan dari jalur ini." 



3576 



jjj i' iM . ..'I C'\f gin (Jli 

dJUa ajIc. auI (jj-a ^jil! 

J . ' ! *«• B f s .' - ^ - 

^j^x^dj d^ - ^ 1 i )^ ■ afl 1 ■ i ^ 



^ui^ ' - 1J la IjlA ^ njr- (Jli 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dari [Al Ja'd bin 
Abdurrahman] dia 
berkata; saya mendengar 
[As Sa v ib bin Yazid] 
berkata; aku pergi 
bersama bibiku 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu dia 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya 
keponakanku ini sedang 
sakit." Maka beliau 
mengusap kepalaku dan 
mendo'akan semoga aku 
diberkahi. Lalu beliau 
berwudhu dan aku pun 
meminum air sisa wudhu 
beliau, kemudian aku 
berdiri di belakang 
punggung beliau, maka 
aku melihat stempel 
(kenabian) di antara dua 
bahu beliau dan ternyata 
dia seperti telur burung." 
Abu Isa berkata; "Az 
Zirr di sebut juga dengan 
telurnya." Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Salman, Qurrah bin 
Iyyas Al Muzanni, Jabir 
bin Samurah, Abu 
Rimtsah, Buraidah Al 
Aslami, Abdullah bin 
Sarjis, Amru bin 
Akhthab dan Abu Sa'id. 
Abu Isa berkata; "hadits 
ini derajatnya has an 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







shahih gharib melalui 
jalur ini." 


3577 


Atll ( _ s i-a aill J jluj ajLa. (jlSJll 
4jii£ (jjj (_jj*J alia J Ajlc 

Clu.Ia IjlA unr. jjI <J SI 
^ la i a ^j- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ya'qub Ath Thalaqani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Jabir] dari [Simak bin 
Harb] dari [Jabir bin 
Samurah] dia berkata; 
"Tanda (stempel) 
kenabian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang berada 
diantara kedua bahunya, 
berupa kelenjar merah 
seperti telur burung 
merpati." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an 
shahih." 


3578 


(jc ^la-aJi j»lj*JI (jJ 

alLMJ 4 lie Aiil ^Al-a 
(jjjjill 3=^1 Cilia AjJ) ClljlaJ |j| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Hajjaj] dari 
[Simak bin harb] dari 
[Jabir bin Samurah] dia 
berkata; Kedua betis 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam halus, 
dan tidaklah beliau 
tertawa kecuali hanya 
tersenyum, apabila aku 
melihat beliau, maka aku 
akan mengatakan; 
"Seakan-akan beliau 
memakai celak pada 
kedua matanya, 
walaupun beliau tidak 
mengenakan celak." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







shahih." 


3579 


jji 1 jj w *_iii <jj laa 1 LjLla 
(jj lilL&ui (jc 4 jj u5 1 * la jjJaS 
(jlSLlla a jJuuj ^jj ^)jL^ ^jc. uji 
^iLij AjIc i3ll (_gljla <^4^l 

hi '.««-. j.l (jlaioill 

Ml - & ~ - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qathan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
sosok yang bibirnya 

JO J 

tebal, kedua matanya 
berbentuk dan tumitnya 
halus." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3580 


^ ' AaII ^jj llaa a ^.ujj-o jjl LlJ ^ 

jiil (Jjjuij (jjLSiLa SjJujj ^>jL^ 

~q\l ^ i\ < ^ , L< \ t " \\$ A m 
Li Cilia J Jll 

(Jla (3^-" (Jo^ 3 (JLa (jjiiaJI 
(JJa Jla * . iSiul (jjj La Li ciila 

^ ■ ^ ■ aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Jabir bin Samurah] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah sosok 
yang bibirnya tebal, 
kedua matanya 
berbentuk dan tumitnya 
halus tak bertulang." 
Syu'bah berkata; tanyaku 
kepada Simak; "Apa 
maksud dari bibirnya 
tebal? Jawabnya; 
"Bibirnya agak lebar." 
Tanyaku; "Apa maksud 
dari kedua matanya 
berbentuk?" jawabnya; 
"Kedua alis matanya 
agak panjang." Syu'bah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; aku bertanya; 
"Apa maksud dari 
tumitnya halus." 
Jawabnya; "Yaitu 
tulangnya sedikit." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3581 


(jc A %M i (jj! IjjJLa <iija uJ^a 
jlll (J j^i^) (j-o ' aa 1 llili ^^-4^ 

alia J AjIc ^jJj-a 

*' : *t - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Abu 
Yunus] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Aku tidak pernah 
melihat sesuatu yang 
lebih bagus daripada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, seakan- 
akan matahari berjalan 
di wajahnya, dan 
tidaklah aku melihat 
seseorang ketika 
berjalan lebih cepat dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, seakan- 
akan bumi dikisutkan 
baginya. Kami 
melakukannya dengan 
susah payah, namun bagi 
beliau dianggapnya 
enteng." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
deraj atnya gharib . " 


3582 


jjc. clylll Ujik 4jjj3 Ujik 

am! (Jjjjj jj!^)jLk (jt jjj^II 

4_j Clyij (ja (jjilill 

dijljj J j» mJa jj aj^C' 1 frlua 

<j Clylj (ji t_ij3l tali ^ijAl^jJ 

Aj CjjI j (ji t_ij3l Ijsli (Jjjl^jja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Telah 
ditampakkan kepadaku 
para Nabi, maka (aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







melihat) Musa seperti 
seorang laki-laki yang 
kekar dari daerah 
Syamfah (Yaman), aku 
melihat Isa bin Maryam, 
maka orang yang say a 
ketahui sangat mirip 
dengannya adalah 
Urwah bin Mas'ud, aku 
juga melihat Ibrahim, 
orang yang say a ketahui 
sangat mirip dengannya 
adalah sahabat kalian 
ini, yaitu diri beliau, aku 
juga melihat Jibril, orang 
yang say a lihat mirip 
dengannya adalah 
Dihyah yaitu Ibnu 
Khalifah Al Kalbi." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3583 


(jj i—JjSxjj (jJ 1 UliSk 
Ij jlLl ^ll /jj jjSlI ^ 1 jj) 
JLL jc 4jle jjl (J_;» « l ill 

iill (_5-lj-a <&l (J J-^J cs^J^J^J 
J jjl J3^^5 aIlm^ A-lic. 

(jiLuj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] dan [Ya'qub 
bin Ibrahim Ad dauraqi] 
keduanya berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Khalid 
Al Khaddza ] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ammar] bekas budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Bani Hasyim dia 
berkata; saya mendengar 
[Ibnu Abbas] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meninggal dunia pada 
usia enam puluh lima 
tahun." 


3584 


A "^'-"■^ 7- 11 (^ic- (jJ ' <aj iL la 
1 Vi w (J . Ml jj yj ) 1 V) *w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





J ya jljat Ijlla £l.liJI JLk 
ri jj alLlJ AjSo ^jllfl f. 1 ill 

^ la i a 


Ali Al Jahdhami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Al 
Mufadhdhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Khaddza v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Ammar bekas 
budak (yang telah 
dimeredekakan oleh) 
Bani Hasyim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abbas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meningeal dunia ketika 
berusia enam puluh lima 
tahun." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan dengan isnad yang 
shahih." 


3585 


A 'imi ,*>'<-■ 1*11* A^LaJ aLuJ Jg 4 < \c . 

AilaJa (j' (Jacij t_!"'''j '''''' r - 

<Jjj j ^1"JJ AjIc Alii 

' , ' «■ " : ' , 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zakariya 
bin Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Dinar] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tinggal di 
Makkah selama tiga 
belas tahun yaitu ketika 
beliau di beri wahyu, 
dan beliau meninggal 
ketika berusia enam 
puluh tiga tahun." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Aisyah, 
Anas dan Daghfal bin 
Hanzhalah, sedangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Daghfal tidak benar jika 
ia mendengar langsung 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
tidak pula pernah 
melihat beliau. Abu Isa 
berkata; "Hadits Ibnu 
Abbas adalah hadits 
hasan gharib dari hadits 
Amru bin Dinar." 


3586 


Laa a lAj la jLuaJ (jj l&a ^ UJ la 
^jjl (jt 4 j» ua Hi la j°» 7- (jj 
(jc. i^in (jj ^)-alc (jc. (J^a ■ "j 
(jj AjjULi (jc. Alii ^JC. (jj JJ^)a. 

/ iL-i', 3"i.«'.>\13 d ",l (jl',i'„ il 

iill (_5-lj-a (J J^J <-^-5> (Jj^j 
(jiiwj^ dl^lj (jjl jjA alm^g 4 lie 
lLx$li (jjl LjIj j-at j j5Lj 

Ml - ^ ' ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Amir bin Sa'd] dari 
[Jarir bin Abdullah] dari 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] bahwa dia 
berkata; saya mendengar 
dia berkhutbah, katanya; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wafat 
ketika berusia enam 
puluh tiga tahun, 
sedangkan Abu Bakar, 
Umar dan saya berusia 
enam puluh tiga tahun." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3587 


(jjiaaJI j ^5 jjjxJI (jjuill Uliii. 
(jjl IjC. UjJla. Vli /g i» ^ (jj 
(jc. C/>jaJ (Jls ^JJ^ C^' 
ojjC (jc. (^ jAjil <rr^-S-^ (jjl 
(jj (jAuiaJI (JlSj AjJujIc (jc 

Cf- (jij-?- clw' 

(jlA-Jojlc (jc aj^)C (jc iS^3^ 

CllLi alLij 4jlc iill ^glla ^ Alii 

^ la ■ a (j 1 aa t lj^a. l-^> ^ > u jC. 

(jc- c$ jAjH (^4-' LW' JJ ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Al Anbari] dan [Al 
Husain? bin Mahdi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ibnu Juraij] dia berkata; 
[saya diberi kabar] dari 
[Ibnu Syihab Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Aisyah]. [Husainbin 
Mahdi] mengatakan 
dalam haditsnya [Ibnu 
Juraij] dari [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wafat, 
sedangkan beliau berusia 
enam puluh tiga tahun." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
shahih, dan telah di 
riwayatkan pula oleh 
[sepupunya Az Zuhri] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Urwah] dari [Aisyah] 
seperti hadits ini." 


3588 


(Jc- Jj^l ljjJ=>-i ^ 
^jlLa M J jjjj (Jlalta alii &f. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ats Tsauri] dari 
[Abu Ishaq] dari [Abu 
Al Ahwash] dari 
[Abdullah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
berlepas diri dari 
menjadikan khalil 
(kekasih) selain Allah, 
seandainya aku di 
perbolehkan menjadikan 
(seseorang sebagai khalil 
(kekasih) niscaya aku 
akan menjadikan Ibnu 
Abu Quhafah sebagai 
khalil (kekasih), dan 
sesungguhnya sahabat 
kalian ini adalah 
kahlilullah (kekasih 
Allah)." Abu Isa berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, dan dalam 
bab ini ada juga riwayat 
dari Abu Sa'id, Abu 
Hurairah dan Ibnu 
Zubair serta Ibnu 
Abbas." 


3589 


[$j)Atj2ki\ 1j» lu ^jj ^4jaI^)jJ Hi la 
jjc (Jjyjl (jJ (Jj» <u a] UJ.la 

^jc. A tVilr. ^jc. *Lijl ^jc. aj^c- 

jC, j'V'' • j< jit-. 

•< -. - - ' % - r ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Uwais] dari 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] dari [Umar bin 
Khattab] dia berkata; 
"Abu Bakar adalah 
penghulu kami dan 
orang yang terbaik kami 
serta yang paling dicintai 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih 
gharib." 


3590 


(jC ijAl pi (jj (Jjt « i J UJ la 

. ~ ' a 1 ~ V _ / a > 0 

(jjjiii (jj <>l)l 1JC. (jt (C jj^aJI 

* * ' a - e ' ^ ^ ' * ^ a? - 

(— iLa-Lat ^gU ?ji')U1 dila Jla 

alia J AjIc Alii ^U.-! Atll (J JJJJ 
Clilll J jjjj L. la 1 (jlS. 

^)-ac. ciilla (ji ciila j5Lj jji 
jjj oJjjc- jjI ciilla jji £j ciila 

«?;<;.,« Jis i*, ."its 

jji.i-v i"°))1-v p& i,,)r. jil 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Al Jurairi] 
dari [Abdullah bin 
Syaqiq] dia berkata; aku 
berkata kepada [Aisyah]; 
"Siapakah sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
paling di cintai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" 
jawabnya; "Abu Bakar." 
Tanyaku; "Kemudian 
siapa?" jawabnya; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Umar." Tanyaku; 
"Kemudian siapa?" 
jawabnya; "Kemudian 
Abu 'Ubaidah bin Al 
Jarrah." Tanyaku; 
"Kemudian siapa?" 
Abdullah berkata; 
"Kemudian Aisyah 
diam." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3591 


(j\j^jLa (ji ail lir.j jj'ir.S/l j 

^JS pljlll j^j (jjlj 

Jlalla \;» la ^1 (jc- SjUr. jjc. 

^ ^ n IP- ^cjl (JllUaajlj La j 
■la m ^1 (jc AjJaC (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari [Salim bin 
Abu Hafshah], [Al 
A'masy], [Abdullah bin 
Shahban], [Ibnu Abu 
Laila] dan [Katsir An 
Nawa v ] mereka berkata; 
dari [Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya derajat 
penghuni surga yang 
paling tinggi dapat 
dilihat oleh orang-orang 
yang ada di bawah 
mereka, sebagaimana 
kalian melihat bintang 
yang terbit terlihat di 
ujung langit. Dan 
sesungguhnya Abu Bakr 
dan Umar termasuk dari 
golongan mereka dan 
yang paling baik." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan yang 
tidak hanya 
diriwayatkan oleh satu 
jalur dari Athiyah dari 
Abu Sa'id." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



/o tilLall \io l<La ^ LiUa 
(jc <jljC jjl Lii-li. t—ljljj^l 
(jjl (jC __}lic (jj lilLall 

Lajj iL Uaa illuj AjIc Alii (- glLa 
(jl (jjj 4jj ajii. iL>j (j] <3-^ 

(jilXJ (jl s-Ui La Ijjill ^ t_)%*J 

LjU Lai <Jlaa jij jjS (J iua Jli 
iil ^jij-a .ail l] jlji'j (Jlaa lill^lj 

till 

(jjj Li!xi jl (jjj^i (jLij] iLk)3 
jjc. <_jU]I t-jj^Ill (JJi. SS!jai La 

« - - ' »' - V- - i ' 

(jc- CLyAkll IjlA L5 jj Lly^c. 
jjj lilLall ^JC- (jC- Ajl jC- ^1 
^ 'it «j \Sa ^yc- jliLllj jLit 

Liilc (jil ^^jjxj Lul] (jil 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Ibnu Abu 
Al Mu'alla] dari 
[ayahnya] bahwa suatu 
hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah, 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ada 
seorang laki-laki yang 
diberi pilihan oleh 
Rabbnya Azza wa jalla 
untuk memilih antara 
hidup di dunia sesuka 
hati, ia bisa makan di 
dunia sesuka hati atau 
memilih berjumpa 
dengan Rabbnya, maka 
ia pun memilih berjumpa 
dengan Rabbnya." Abu 
Al Mu'ala berkata: "Lalu 
Abu Bakar menangis." 
Maka para sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; 
"Tidakkah kalian heran 
dengan orang tua ini 
(Abu Bakr), ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceritakan tentang 
seorang laki-laki shalih 
yang disuruh Rabnya 
memilih antara 
(perhiasan) dunia atau 
berjumpa dengan 
Rabbnya namun ia 
memilih berjumpa 
dengan Rabbnya." Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Al Mu'alla berkata; 
"Abu Bakar adalah 
orang yang paling 
mengerti maksud dari 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di antara para 
sahabat yang lain, maka 
Abu bakar berkata; 
"Bahkan kami akan 
menebus anda dengan 
harta dan anak-anak 
kami wahai Rasulullah." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak seorang pun di 
antara manusia yang 
lebih berbuat baik 
kepada kami dalam 
persahabatannya dan apa 
yang telah diberikannya 
melebihi imannya Ibnu 
Abi Quhafah (Abu 
Bakar), seandaianya aku 
boleh menjadikan khalil 
(kekasih sebagai seorang 
Nabi-pent) tentulah aku 
menjadikan Ibnu Abi 
Quhafah sebagai khalil, 
akan tetapi ia sangat 
menyukai persaudaraan 
dan keimanan (yang 
tulus), akan tetapi ia 
sangat menyukai 
persaudaraan dan 
keimanan (yang tulus), - 
beliau mengatakannya 
hingga dua kali-. 
Ketahuilah 

sesungguhnya sahabat 
kalian ini (Abu Bakar) 
adalah khalilullah." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abu Sa'id. 
Hadits ini derajatnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hasan gharib, hadits ini 
juga telah diriwayatkan 
dari Abu 'Awanah dari 
Abdul Malik bin 'Umair 
dengan sanad selain ini, 
sedangkan makna sabda 
beliau: "Amanna ilaina 
(berbuat baik kepada 
kami) maksudnya adalah 
Amanna 'alaina (berbuat 
baik atas kami)." 



3593 



■lie. uj la jii^ll (jj /u-» I I * w 
jjj lillLa (jC A «Un« jjj *)I)I 
LW j i jalll ^1 (jt 

(jujAaJI Aului (Ji (jt (Jjjii^. 
ilLij <j1c auI ^U^i *&l (J jj-uj 
Iaic. (jj Jli jjlall Ls ic- (jjla 
o^A j (j-o Ajjjj (jl (jjj iill ijia. 
cSic La (j^Jj cl2s li USaII 
j£j jjl (Jla3 oAic. La jUa.U 

J '^J ^ylill I^A Jl I J^>iajl 

(jjj iiil sjj^ ^jc. (jt *&l (J jj-aj 

pUi La UiMl ojA j (j^i (jl 
(3jiJ jA j <&l Ait La (JJJj 

jlia Jll LuLjJiij Iai^jL lilliji? 

^ajl (jl^j la .all jjA auI (J^gj-uj 

Jlaa 4.) liaitl j£j 
£yi\ (j-a (jl aL A u& jJil ^ Lb a 
jjl <1Loj Alia la ( * J Ic (_)j:Ull 

Sjii (j^jj ijii y iiaiv 

Aaliill (J (jjiij V 

jjl Jlijij ^1 ^ji. VI ^ji. 

^ la i a (j - aa L u.la IAA ^ > njr- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maslamah] dari [Malik 
bin Anas] dari [Abu An 
Nadhlr] dari ['Ubaid bin 
Hunain] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk 
di atas mimbar, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
menawarkan pada 
hamba-Nya antara 
perhiasan dunia sesuai 
yang ia kehendaki dan 
apa yang ada di sisi-Nya, 
namun hamba itu 
memilih apa yang ada di 
sisi-Nya, " Maka Abu 
Bakar berkata; "Bahkan 
kami akan menebus anda 
dengan bapak-bapak 
kami dan anak-anak 
kami wahai Rasulullah." 
Abu Sa'id berkata; 
"Kami pun keheranan." 
Lantas orang-orang 
(para sahabat) berkata; 
"Lihatlah kepada syaikh 
(orang tua yakni Abu 
Bakar) ini, Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



shallallahu 'alaihi 
wasallam mengabarkan 
tentang seorang hamba 
yang disuruh memilih 
antara di beri perhiasan 
dunia sekehendak 
hatinya dengan apa yang 
ada di sisi-Nya, justru ia 
berkata; Bahkan kami 
akan menebus anda 
dengan bapak-bapak 
kami dan anak-anak 
kami." Abu Sa'id 
berkata; "Padahal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
hamba yang diberi 
pilihan tersebut, 
sedangkan Abu Bakar 
adalah orang yang lebih 
mengetahui hal itu. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya sebaik- 
baik orang terhadapku 
dalam persahabatan dan 
hartanya adalah Abu 
Bakar, jika saja aku 
boleh menjadikan 
kekasih selain Allah, 
niscaya akan aku jadikan 
Abu Bakar sebagai 
kekasihku, namun 
persaudaraan Islam 
(sebagai kecintaan), 
tidaklah tersisa seberkas 
cahaya di dalam masjid 
kecuali melainkan 
cahaya Abu Bakar." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



3594 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Hasan Al Kufi] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Sjjja CP CP t/fj^ 
JSj V) i L&jc. Li -Alxj 
^jj Ljj auI <ial£j li Ljiit 

La Jai Akl JLa ^piij Li} 4-iLjall 
Cll^ jjj jfij ^1 JLa ^glrij 

JJi 513 IjK 

*L^c!l 1^ cl) -0 U' 


menceritakan kepada 
kami [Mahbub bin 
Muhriz Al Qawariri] 
dari [Daud bin Yazid Al 
Audi] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada tangan 
seorang pun di sisi kami 
kecuali telah kami 
cukupkan melainkan 
Abu Bakar, karena 
bagiku ia memiki tangan 
yang Allah cukupkan 
baginya pada hari 
Kiamat, dan tidak ada 
harta seorang pun yang 
dapat memberiku 
manfa'at sebagaimana 
harta Abu Bakar 
memberi manfa'at 
kepadaku, sekiranya aku 
di perbolehkan 
mengambil seorang 
kekasih, sungguh aku 
akan mengambil Abu 
Bakar sebagai khalil 
(kekasih), dan ketahuilah 
bahwa sahabat kalian ini 
adalah khalilullah 
(kekasih Allah)." Abu 
Isa berkata; "hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." 


3595 


jljjll ^LiLall j^jj ^)laa 11 Lli.la 
oil j (jt 4 ''jjf- (jj (jLjim Liiik 
(jc JJ-aC- (jj lillill ^JC- (jt 

AjIc. Alii t5 ll<a J jjoiJ jissii 

^jjl (j-a (jjillL 1 jjjal allaj 

llu-la I^A ^ nit*, jjl (jU J jir iai 
IjlA jjall jLiLa (j'j'j'j (jloa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin As Shabah Al 
Bazzar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Za v idah] 
dari [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Rib'i yaitu 
Ibnu Hirasy] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



4j1c 'M ts !io cr^' CP ^ij^=>- 
jjc j (jj I lijJLa jiiljjj 
Ajjjc (jj (jUiui HUa IjJUi A^l j 
aj^j JJ-aC (jj lillall ^JC. (jt 
[j (_>Jij A (jJ (j) J ■ " (j^j 
(jc. ajfijl L»Jji CLyA=JI IjlA 
Jj-ac (jj tilLall .Ijc (jc Sjljl j 
ojljl j (jc Aj3 jfijlJ ^^JJ 
(jj jLjaIjjI Cli)A=JI IjlA c^jjj 
^jc (jc (_£jj!i]l (jLiiiuj (jc H Li 

Jj-a (J5lA (jC jiic (jj lillaJI 

(jc 4ijji^ (jc (^!J ijc. Is^.J 
JSj alLij Ajlc. <&l 
IjlA JJC (j-o CllpiJI IjlA /« jj 
2 L la (jc ^5*JJ (jc 1 Jaj| A^jll 
iiLij 4j1c illl ^lla ^ ; ill (jc 

Aiilv (jc t^lja. (jJ Is^.J 



[Hudzaifah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Teladanilah 
dua orang sepeninggalku 
yaitu Abu Bakar dan 
Umar." Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Ibnu Mas'ud. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, dan 
hadits ini juga di 
riwayatkan pula oleh 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [bekas 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Rib'i] dari [Rib'i] dari 
[Hudzaifah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
dan yang lain, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdul 
Malik bin 'Umair] 
seperti hadits di atas, 
sedangkan Sufyan bin 
'Uyainah telah berbuat 
tadlis (menyamarkan, 
menggelapkan, 
meyembunyikan, 
menipu) dalam hadits 
ini, kemungkinan ia 
menyebutkannya dari 
Za v idah dari Abdul 
Malik bin Umair seperti 
hadits di atas, dan 
kemungkinan juga ia 
tidak menyebutkan di 
dalam sanadnya dari 
Zaidah. Hadits ini juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







di riwayatkan oleh 
[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Hilal] 
bekas budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) dari 
[Rib'i] dari [Hudzaifah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. hadits 
ini juga diriwayatkan 
melalui jalur selain ini, 
dari [Rib'i] dari 
[Hudzaifah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. dan 
diriwayatkan pula oleh 
[Salim Al Al'an'umi] 
seorang Kufah dari 
[Rib'i bin Hirasy] dari 
[Hudzaifah]." 


3596 


lixjuj ^ la \ ^jj ^« i u 1 13 la 

(jj JJ^at (jt (^.MjJJI s-ilill 
(Jt ^Ija.pj £jA 
USllJ <Gt jil ^ l^j AijAa. 
AjIc 2jI ^jii-a ^j-jISI Ait LLi jli. 

(_JA*J (j-a (JJaULj 1 jA^ali a£j3 

J- 4 ^ J jfe iff is^l jLiij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Umawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Salim 
Abu Al Ala Al Muradi] 
dari [Amru bin Harim] 
dari [Rib'i bin Hirasy] 
dari [Hudzaifah 
radliallahu 'anhu] 
berkata; "Kami duduk- 
duduk di samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu beliau 
bersabda: Sesungguhnya 
aku tidak tahu sampai 
kapan aku akan hidup 
bersama kalian, oleh 
karena itu teladanilah 
dua orang 

sepeninggalku." -sambil 
menunjuk Abu Bakar 
dan Umar-. 


3597 


jljjll ^-LiLall (jj (jlaa Si LuAa 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jail (Jc. SjIjS (Jc. ^C'ljjVl 
Ijlul (jljlA jit j jfij ^J^J 
(jjluljallj (jjJlill x\ (jJJ^VIj 
1 14, jj^v 1 Ujr. jji.i-v l"°ll1-v l.^i 


kepada kami [Al Hasan 
bin As Shabah Al 
Bazzar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir Al Abdi] dari [Al 
Auza'i] dari [Qatadah] 
dari [Anas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Abu 
Bakar dan Umar: "Dua 
orang ini adalah 
penghulu penduduk 
syurga yang berusia 
dewasa dari orang 
pertama hingga yang 
terakhir selain para Nabi 
dan para Rasul, iangan 

f "JO 

beritahu kepada 
keduanya wahai AIL" 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib melalui jalur ini." 


3598 


Ailjjll J?-^. (jJ t^ 1 - uj^a 

(J JJ^J CllAlla l—JUa ^1 

^jiLa Alii (J jjjj cjlaa jiCj 
(J IViui (jljlA 4 lie iill 

IjlA ^ l jnr- jjl (JlaLaAjjij 

• , i 1 1 ' ' ' » -. % - 

4^ jll 1 1* 1 lljc [ it'll 

jr. < ! *niill \\t>. ,'r j j -A j 1 ill L 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muhammad Al 
Muwaqqari] dari [Az 
Zuhri] dari [Ali bin 
Husain] dari [Ali bin 
Abu Thalib] dia berkata; 
"Kami bersama dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba Abu Bakar dan 
Umar muncul (di 
hadapan kami), maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dua orang ini adalah 
penghulu penduduk 
syurga yang berusia 
dewasa dari orang 
pertama hingga yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







terakhir selain para Nabi 
dan para Rasul, jangan 
beritahu kepada 
keduanya wahai Ali." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib melalui jalur ini, 
AlWalidbin 
Muhammad bin Al 
Muwaqqiri didla'ifkan 
dalam periwayatan 
hadits, karena Ali bin 
Husain tidak mendengar 
dari Ali bin Abu Thalib, 
hadits ini iuga di 
riwayatkan dari Ali 
melalui jalur selain ini, 
dan dalam bab ini ada 
juga riwayat dari Anas 
dan Ibnu Abbas." 


3599 


4jJJC (jj (jUSjul Lliii. ^jjjjjl 

(JC. ^ a i nil (JC. ijlj j£j <Jla 

jit j ji (Jla alLij AjSc. iiil 

(JjljVI (j-o <LLk]l (JaI (J liui 
(jjllill ilk Li (jJJ^-Vlj 
Jjic Li LiA__>fij V (jjluijAllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dia berkata; 
[Daud] menyebutkan 
dari [As Sya'bi] dari [Al 
Harits] dari [Ali] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: 'Abu Bakar 
dan Umar adalah 
penghulu penduduk 
syurga yang berusia 
dewasa dari orang 
pertama hingga yang 
terakhir selain para Nabi 
dan para Rasul, jangan 
beritahu kepada 
keduanya wahai Ali." 


3600 


4jSC UjAk g^yuSfl \j» Jji LiiAi. 
(jc 4 in Ljj^a JLi (jj 

JjI i"<!..UjCi jj( Jljj (JL? id 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqbah bin Khalid] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





i njr. i u l-v I1& .«ir. jil 
CP CP <-SjJJ 

jii jil s^^j ^1 Cf. (_$ 

UJ.Ia ^j-ai IjlA j j5Lj 
■Ijc 1 Vi '-s JujjJ (jj l^a < 
(jc. AjLj (jc l>*^J^ 

Jls Jll i'jl^j ^ CP Is JiJ^ 

I^A j ~n» la ^1 (jc Aj3 j^A) 


telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadhrah] dari 
[Abu Sa'id] dia berkata; 
[Abu Bakar] berkata; 
"Bukankah aku orang 
yang pertama kali masuk 
Islam, bukankah aku 
sahabat (Muhammad) 
yang seperi ini." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
sebagian mereka (ahli 
hadits) meriwayatkan 
dari [Syu'bah] dari [Al 
Jurairi] dari [Abu 
Nadhrah] dia berkata; 
[Abu Bakar] berkata; 
..." dan inilah (riwayat) 
yang lebih shahih. 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan hal itu 
kepada kami, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Syu'bah] 
dari [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadhrah] dia 
berkata; [Abu Bakar] 
berkata; ..." dengan 
menyebutkan hadits 
seperti di atas secara 
maknanya, tanpa 
menyebutkan di dalam 
sanadnya dari Abu Sa'id, 
dan ini adalah riwayat 
yang lebih shahih." 


3601 


Uiiik (j^JC (jj SjJka < 
(jc ^ l)aC (jj a^aJl 1 '* w jijlji 
( _ r lLa AUl (Jjjjij (jLuijl (jC Clljlj 

^Jc ^^>^J (j^ f"^'"J 
(jj^)^l^-A]| (j-a 4 j1 a i al 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jjat j j^j jj| VI » j . aj La 
^cjjj j 4 ill jLalciu j Ijo^jll 

,>i» i ••Aj 2 ilir. j) 
4jJat (jj g£a 11 ^ 


'Athiyah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menemui para 
sahabatnya dari 
golongan Muhajirin dan 
Anshar, para sahabat 
duduk di dekat beliau, di 
antara mereka terdapat 
Abu Bakar dan Umar. 
Tidak ada satupun dari 
para sahabat beliau yang 
berani menatap langsung 
kepada baliau kecuali 
Abu Bakar dan Umar, 
karena beliau 
memandang keduanya 
sambil tersenyum dan 
keduanya pun 
memandangnya dengan 
tesenyum." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
riwayat Al Hakam bin 
Athiyah, sebagian 
mereka (ahli hadits) 
telah memberi komentar 
terhadap Al Hakam bin 
Athiyah." 


3602 


.JLiJi (jj (Jj* « l aj (jj jit IjjJLa 
(jt A ialnLQ jj JJJUuJ IjJ la 
(jjl (jt £3u (jt Alii (jj (Jj* a l ill 
Ajit auI t^i-a <&l (J J^J d\ j*£- 
(J^.j3 ^ajj Clllj ^J^- illuj 
LaA.la.1 jit J jfij jjIj ^ ' n<all 
<lL<uj (jt j^VIj 4 'J "J (jt 
I.jSa La^j-lilj jA j 
i - ui ;r. jjl (JlMJiUall ijj cluLjj 
jji ^w'uj i ))jr. i \.\6f 
J5j aAAit (JjJ A-aluii 
jjt (ja 1 a j] CLyAaJI I-jA ^ jj 
jit (jjl jt £3U jt 4jkj]l IjlA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Isma'il bin Mujalid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Maslamah] dari [Isma'il 
bin Umayyah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
bahwa pada suatu hari, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
(dari rumah) kemudian 
memasuki masjid, 
sedangkan Abu Bakar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dan Umar berada di 
samping kanan dan 
samping kiri sambil 
menggandeng tangan 
beliau, beliau bersabda: 
"Seperti inilah kita akan 
di bangkitkan di hari 
Kiamat." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib, 
menurut mereka (ahli 
hadits) riwayat Sa'id bin 
Maslamah tidaklah kuat, 
dan hadits ini telah 
diriwayatkan dari selain 
jalur ini, dari Nafi' dari 
Ibnu Umar." 


3603 


(J j» « L ill (jj lillLo 1 ■' ^ /Ol.i*jSI 

(jr. j)l Aw 
(jjl (jC. ^ ajSSI JJ-aC. (jj ^J"^ 
AjIc iill ^U^i Alii J JJ^J (j'3* c ' 
^.1-^1 la Cllj! j5Lj ,_jV (Jls aluij 

^■)-v..~i jji.i-v l"°))1-v 1 14v (JUjliU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Qatthan Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Isma'il] 
dari [Manshur bin Abu 
Al Aswad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Katsir Abu Isma'il] dari 
[Jumai' bin Umair At 
Taimi] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Abu Bakar: 
"Kamu adalah sahabatku 
ketika di telaga dan 
sahabatku ketika di goa." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3604 


lillia ^) jjj| Ijiiii. ajaS Ijjia. 

(jr. i )\lii\l (j> I""- (jf- 
(ji )li')-v (j) a\\\ "nr. k.W (jr. 4 ))l 

(jC t_lUll ^jjLajllj ^ninll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] dari [Abdul 
Aziz bin Al Mutthalib] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Jill ^jiLa Isph &J^i ' . ' ^*'*^ 



dari [ayahnya] dari 
[kakeknya yaitu 
Abdullah bin Hanthab] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memandang 
Abu Bakar dan Umar 
seraya bersabda: "(kedua 
laki-laki) Ini bagaikan 
pendengaran dan 
penglihatan (di kalangan 
kaum Muslimin)." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abdullah 
bin Amru. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits mursal 
karena Abdullah bin 
Hanthab tidak pernah 
bertemu dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



3605 



.Mi 

^jjll (jlAjiilc. (jc- (jt 

I jji (J! ^Lij AjIc. Alii ^ji-a 
<JujIc. CllllS (_>uu11j (Jj-aJa J^j 

^la ill jij ul (jj ji! J j^j 

Clllll (_)j:U11j (Jj-ajla ^aC ^ila 

P i^LalLa p\l |j| Jl) Ul (jj 

^jit s-liiJI (j^i (_)j:Ull £-ajoiJ 

<Lai=L Clllaia !_>uUlL| (3j-ajl3 

a jjliV (jSj) iluoj 

La 4 l n'll » 1 CllllaS (jjAillj 

jjl (Jill jji. lilia (1 Lb ■ - 
^ la i a i aa t^JJ^ai ^ \ w\T. 
(jj IJC (jC- (_5^J 

4jLa j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Suruhlah Abu Bakar 
menjadi (imam shalat) 
dengan orang-orang." 
Maka Aisyah berkata; 
"Wahai Rasulullah 
sesungguhnya apabila 
Abu Bakar mengimami 
manusia, mereka tidak 
akan mendengar 
(ucapannya) karena 
tangisannya, oleh karena 
itu, suruhlah Umar untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengimami manusia." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Suruhlah Abu 
Bakar untuk mengimami 
manusia." Aisyah 
berkata; maka aku 
berkata kepada Hafshah; 
"Katakan pada beliau, 
sesungguhnya apabila 
Abu Bakar mengimami 
manusia, mereka tidak 
akan mendengarnya 
karena tangisannya, 
maka suruhlah Umar 
untuk mengimami 
manusia." lalu Hafshah 
pun melaksanakannya, 
namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
seperti sahabat Yusuf, 
suruhlah Abu Bakar 
untuk mengimami 
manusia." lalu Hafshah 
berkata kepada Aisyah; 
"Sungguh aku tidak 
mendapatkan kebaikan 
sedikitpun darimu." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Abdullah bin Mas'ud, 
Abu Musa, Ibnu Abbas, 
Salim bin 'Ubaidillah 
dan Abdullah bin 
Zam'ah." 


3606 


(jc (jJ la^l liii-la ^ijSLlI 

A^Ojlc (jC ^ (jj a 1 J flll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 
Abdurrahman Al Kuffi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Basyir] dari [Isa bin 
Maimun Al Anshari] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



- u la IjlA u \ <nr. jj! JUa jjc- 

_1J^JC. /j . aa 



dari [Al Qasim bin 
Muhammad] dari 
[Aisyah radliallahu 
'anna] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak layak 
bagi suatu kaum yang 
terdapat di di tengah 
mereka Abu Bakar untuk 
menjadikan Imam 
selainnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 



3607 



^1 (jc ^jc. (jj ^*a 

Alii (_5-lj-a <&l (Jj^J ij'OsO* 

(3^ 'Lilt 
U 4ia SI ^ jj <&\ (JjiiLi 
(j-o (jli (jx3 jji. IjA auI \"~- 
t_jLj jj^i (^C-^ oilLall (JaI 
jl+aJI (jAl 

(^c-^ 4i.iLa]l (JaI (j^i 

<_ s ic L« (_5-<>lj *^-ljl (j^W 



jl j=>.jij (iij dJLa LgJS i—iI^j^I 

IjlA ^ l jnr- jjl (JliA^la UJ^ 
^ la i a i aa CJJ^a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Musa Al Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Humaid bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Barang siapa 
yang menginfakkan satu 
pasang di jalan Allah, ia 
akan diseru di Surga; 
wahai hamba Allah, ini 
lebih baik. Barang siapa 
yang merupakan ahli 
shalat, ia diseru dari 
pintu shalat, dan barang 
siapa yang merupakan 
ahli jihad maka ia diseru 
dari pintu jihad, dan 
barang siapa yang 
merupakan ahli 
shadaqah maka ia diseru 
dari pintu shadaqah, dan 
barang siapa yang 
merupakan ahli puasa ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







akan diseru dari pintu Ar 
Rayyan." Kemudian Abu 
Bakar berkata; "Demi 
ayah dan ibuku yang aku 
menebus keduanya 
untukmu, tidak ada 
ruginya orang yang 
diseru dari seluruh pintu- 
pintu tersebut. Apakah 
ada seseorang yang 
diseru dari seluruh pintu- 
pintu tersebut? Beliau 
menjawab: "Ya, dan 
saya berharap kamu 
termasuk diantara 
mereka." (Ket; 
Sepasang; Dua bilangan 
dari benda yang jenisnya 
sama. Misal; dua dinar, 
dua pakaian dll). Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3608 


jljjll A)jl AlC. (jj (jjJ^A 

(jj (JjJaill LiiSi. 
(jj Ajj (jc. H til (jj ^L2iA Llj ^ 
^aC dial alu (JLa AjjI (jc- ^ILiI 
••"! (J_"'"J l''j^Vj='' ' (j< 
ji, — 1*1 "i (jl aiLlj dill 

ciilia ^La (2Ui (jal jj 

(Jl! LijJ ^ (jl ^}5Lj Ljl (junl 
l5_J'"J L? °" " * ' * ' ' ' " ' 

Clukjl Li ilLjj AjIc iiil ^U^i auI 
j£j jjI (^Ij <lL Cila (211a V 

La jfij Ul Lj (Jlia aJlic La f^Sj 

iiil j^J Clyajl <Jla (211a V ■ - uijl 
4JLlLi) V aiilj ciila aJ jajjj 

(ji,.-v l"°ll1-s. 1 li( (JUIllI f .° LU 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Bazzaz Al 
baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Dukain] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'd] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; saya mendengar 
[Umar bin Khattab] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kepada 
kami untuk bersedekah, 
bertepatan dengan itu, 
aku mempunyai harta, 
aku berkata (dalam hati); 
"pada hari ini, aku lebih 
unggul dari pada Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Bakar, jika aku lebih 
dulu, Umar berkata; lalu 
aku datang dengan 
setengah dari hartaku." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apa yang kamu sisakan 
buat keluargamu?", 
jawabku; "Sepertinya 
itu." Lalu Abu Bakar 
datang dengan 
membawa seluruh yang 
ia punyai. beliau 
bertanya: 'Apa yang 
kamu sisakan buat 
keluargamu?" Dia 
menjawab; 'Aku sisakan 
untuk mereka Allah dan 
Rasul-Nya." Maka aku 
berkata; "Demi Allah, 
aku tidak pernah bisa 
mengunggulinya 
terhadap sesuatupun 
selamanya." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
adalah hasan shahih." 



kepadaku [Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im] 
dari [ayahnya yaitu 
Jubair bin Muth'im] dia 
telah mengabarkan 
bahwa seorang wanita 
datang menemui 



3609 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'd] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
telah mengabarkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sambil 
mengatakan sesuatu 
kepadanya, lantas beliau 
memerintahkan dengan 
suatu perintah, wanita 
itu lalu bertanya; "Wahai 
Rasulullah, (bagaimana) 
jika kelak aku tidak 
bertemu dengan anda 
lagi?" beliau bersabda: 
"Jika kelak kamu tidak 
bertemu denganku lagi, 
maka datanglah kepada 
Abu Bakar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya shahih gharib 
melalui jalur ini." 



3610 



^jj It ui (jt A n in IjLuI Jl3 Jljljl 
^jj A aim Ljl ("wain (Jla ^ijA I Jjl 

iil ^U^i ^ll (3 jLij (JlaJll ojjjA 

Lai] |S$J (jlaj CllJLa jj 

jjIj IjI ciiiil AjIc- 

LaA Laj AJalwj ^ajl (Jll jit j j£j 
(jj l^aa < LuJlk^xajj ^,jall ( _ s i 
1 li la (jj Laa ^ 111 la JujU 

/ - - t. ! it-' - 
^ la i a (_)AJia I lj^a. I-^A ^ i njr. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dia 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] dia 
berkata; saya mendengar 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bercerita 
dari [Abu Hurairah] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika seorang laki-laki 
mengendarai sapi, tiba- 
tiba sapi tersebut berkata 
kepadanya; 
'Sesungguhnya aku 
diciptakan bukan untuk 
ini, akan tetapi aku 
diciptakan untuk bertani 
(membajak), " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Maka aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







beriman dengannnya, 
juga Abu Bakar dan 
Umar." Abu Salamah 
berkata; "Padahal saat 
itu keduanya tidak 
(kumpul) bersama 
orang-orang." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dengan 
isnad ini seperti hadits di 
atas, Abu Isa berkata; 
'Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3611 


i wjc: [**iV\i Wa>jC ,1 i' il'i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Al 
Muhtar] dari [Ishaq bin 
Rasyid] dari [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan menutup 
pintu-pintu selain pintu 
Abu Bakar." Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini, dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abu Sa'id." 


3612 


4-a.Ua (jj J (jJ i3~" • "j HUa 
^jit (3=l5 j£j Ul £)Rjuajle 

(=4^*^ lsjjj s-yj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yahya 
bin Abu Thalhah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jc (Jliij ijx-a (jc ClyAkll 
A il r- jc AAdJa (jj ^j^^ai 



(jC ' il-v^U ^jl jc jLajlul (jj 
j^jAiJI lix lji ^1 (jC 4jlaC 
AjIc 2jI ^jii-a -ill l) jluj JLalll 

(j^ Ua ^ilLij 

L>? (jl Jjj JJ s-LaUl (Ja! (j« 

(Jj''1 Sj a j (Jj^)j^a »1 ajjJI (JaI 
(_>a J^l (Ja! (j-o cjljJJJ Lalj 
^ ^ j)jr- jjl Jllj-aC j j5Lj jjll 

>\~'« ' -. * - - 1 ' - r- 
jji j l—ijjc (jui^ < l^A 

LS J\ jj Jjli AJujjI ' al_L^ SI 

Jjjil j'4^ u) 6^- cSjIwj V^J^ 
1 j ■ '—J ** j^J ' iLa-aJI jjl UAla 

(jjyjil Ul ( _ s j^j (jLiului (jj aJjj 

a '>'-'.- 



[pamannya yaitu Ishaq 
bin Thalhah] dari 
[Aisyah] bahwa Abu 
Bakar menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau bersabda: "Kamu 
adalah orang yang di 
bebaskan Allah dari api 
neraka." Maka sejak saat 
itu dia di juluki Atiq." 
(Abu Isa berkata;) 
Hadits ini adalah hadits 
gharib, [sebagian 
mereka] meriwayatkan 
hadits ini dari [Ma'n], 
dan ia berkata; "Dari 
dari [Musa bin Thalhah] 
dari [Aisyah]." 



3613 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Talid bin 
Sulaiman] dari [Abu Al 
Jahhaf] dari [Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
khudri] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang Nabi melainkan 
ia memiliki dua orang 
wazir (orang 
kepercayaan) dari 
penduduk langit dan 
penduduk bumi, 
sedangkan dua wazirku 
dari penduduk langit 
adalah Jibril dan 
Mika v il, sedangkan dua 
wazirku dari penduduk 
bumi adalah Abu Bakar 
dan Umar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







gharib, Abu Jahhaf nama 
aslinya adalah Daud bin 
Abu Auf, dan 
diriwayatkan pula dari 
Sufyan Ats Tsauri telah 
menceritakan kepada 
kami Al Jahhaf dan dia 
seorang yang tsiqah, 
adapun Talid bin 
Sulaiman di juluki 
dengan Abu Idris, ia 
adalah seorang syi'ah." 


3614 


(jj Aa^-oj J^-^ tj^ < u5 

^^iiJI j-alit jjl Uiiik Via ^alj 

(jjl (JC- 0^ (jC (_£ jL-aj^l 

^jjL i2TJ) (j°;^f (jJ^A ' ■ ; 

(J15 1 ll L-i \l £)t j'*m 1 jj (Jj i 

J'' cJ'j' 1 '"' ' '"J J^J 
^nxd (j i ha CJJ^A Ija ^ \ a ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Muhammad bin 
Rafi'] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Kharijah bin 
Abdullah Al Anshari] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Ulnar] bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasallam pernah berdoa: 
"Ya Allah, muliakanlah 
Islam dengan salah satu 
diantara kedua orang 
yang paling Engkau 
cintai, Abu Jahal atau 
Umar bin Khaththab." 
Ibnu Umar berkata; 
"Dan ternyata yang lebih 
Allah cintai di antara 
keduanya adalah Umar 
bin Khaththab." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib dari hadits 
Ibnu Umar." 


3615 


^aji UjAk jljuij (jJ l^a a Hj^a 
(jj <kjL=k UjSk (_g,1^ir 11 j^ilc 
(jl^aC (jjl (jC ^alj (jC ^JC 
alluj AjIc At)! ^jJj-a (J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jUJ ^Je. jjaJI M jl dJll 

La j-aC jjl tjli jlSj jaC 

Ajs 1 jJlaa .La jii J 

jjl (jH jl j-aC Aj3 (JlSj 
j-at (Jl! La j=J ( _ s lt (jl jail 

(jjiuiJI jj (JliaJI jc. i— iUSI [jij 

p la i a j i aa I LlJ la IjA j ^ >nir- 
<i,jLkj Aj^jJI j-° S-y^" 
jjl (CjlLajVl Ail! jj 
jA j dlAii (jj .Jjj (jj (jLajlui 


kepada kami [Abu 'Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Kharijah bin 
Abdullah] dari [Naff] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
Ta'ala telah 

menempatkan kebenaran 
pada ucapan dan hatinya 
Umar." Ibnu Umar 
berkata; "Tidaklah suatu 
perkara terjadi pada 
suatu masyarakat, 
kemudian mereka 
memberi tanggapan, dan 
Umar memberi 
tanggapan lain." atau 
berkata; "Ibnu Khattab." 
-Kharijah ragu- kecuali 
Al Quran turun seperti 
yang diucapkan Umar." 
Dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari Al 
Fadhl bin Al Abbas, 
Abu Dzar dan Abu 
Hurairah. Abu Is a 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini, 
sedangkan Kharijah bin 
Abdullah Al Anshari 
adalah Ibnu Sulaiman 
bin Zaid bin Tsabit dia 
adalah seorang yang 
tsiqah." 


3616 


jj (JJijjJ Uj'ii. t_y j5i Jji Ujik 
(jC. jit ^1 j i jaill jc JJ^J 
^jjjll jLuAjt (jjl (jC "LajSLc 

^LjA jjl (J^k (eJU i^&LlVI jc-l 

jic l^ia jl5 j-"^ J' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
dari [An Nadhr Abu 
Umar] dari ['Ikrimah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
berdo'a: "Ya Allah, 
muliakanlah Islam 
dengan Abu Jahal bin 
Hisyam atau Umar." 
Ibnu Abbas berkata; 
"Ternyata di pagi 
harinya, Umar datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
memeluk Islam." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini, dan 
sebagian mereka (ahli 
hadits) telah memberi 
komentar mengenai diri 
An Nadhr Abu Umar, 
karena ia meriwayatkan 
dari para perawi yang 
riwayatnya munkar." 


3617 


Atil Ijc. (jj __>J-i. (jc j is iMI 

jjI <JLia auI J jjjj a*j o - ^' 
°M cia j) U j5L, 

jjl cJll jic (j-o jlk (Jij Jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Daud Al Wasithi Abu 
Muhammad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Akhi 
Muhammad Al 
Munkadir] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata; Umar pernah 
berkata kepada Abu 
Bakar; "Wahai orang 
yang terbaik setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam!." maka 
[Abu Bakar] menimpali; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Kenapa kamu 
mengatakan seperti itu? 
sungguh aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah matahari terbit 
atas seseorang yang 
lebih baik daripada 
Umar." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, dan 
isnadnya tidak seperti 
itu, dan dalam bab ini, 
ada juga riwayat dari 
Abu DardaV 


3618 


jc j (jj jULi. (jc (jj 

LalU jjjAui jj ^aa a jc t_ljjt 
jic j jSLj Ul (j^aiiil ^-^J (jial 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Daud] dari [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dia berkata; "menurutku 
seseorang yang 
meremehkan Abu Bakar 
dan Umar tidak 
dianggap mencintai Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3619 


1 Vi 1-v 1 1 III' jjl 4 i\ 1,1 1 ilW 

(jj £- jJi/> (jC. JJ^C (jj j£j 
(JllSlI j-alc (jj 5 Var. jc. jlcUo 
ilLij AjIc ill! (^Ha (J 
(jj jic jlil (^jij (jlS 
(juii. I— Uja IjlA JlLUaaJI 
[* n \i j V/ 1 4 »j. 'i y * \ i jr. 
jlcUo jj ^ jxu-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muqri v ] dari 
[Haiwah bin Syuraih] 
dari [Bakr bin Amru] 
dari [Misyrah bin Ha'an] 
dari ['Uqbah bin Amir] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya 
sepeninggalku ada 
seorang Nabi, maka itu 
adalah Umar bin 
Khattab." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari hadits 
Misyrah bin Ha'an." 


3620 


yaf- ^jc i " \ \\\\ \ Vi *w A j \ V*i *w 
Ajc. (jj o jia. ,jc jA jll (jc. 

CjjjI (^IS Clylj AjIc Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari ['Uqail] 
dari [Zuhri] dari 
[Hamzah bin Abdillah 
bin Umar] dari 
[Abdullah bin Umar] dia 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
Sallam bersabda: 'Aku 
telah bermimpi seakan 
Aku diberi segelas susu 
dan meminum 
sebagiannya, dan 
selebihnya aku berikan 
kepada Umar bin 
Khaththab." Mereka 
(para sahabat) bertanya; 
'Apa yang anda 
takwilkan dari mimpi itu 
wahai Rasulullah?" 
beliau menjawab, "Itulah 
Ilmu." Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3621 


^jc. a ^jj (J Ungual 
alluj Alii (_si-a <^4^ (jLuljl 


Telah bercerita kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jLaSJ IjI lil! AiiJI Cllikj Jll 

j ' aall Ijia (jil * " >Iaa t_iA j (j< 

I'llllii (J ! '"j' (j' ' J IjlU 

1 jllaa 3* iy*'j ' - jA IjI 

i< , , . 


kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Ketika saya masuk 
surga, tiba-tiba aku 
berada di istana yang 
terbuat dari emas, aku 
bertanya; "Untuk 
siapakah istana ini?" 
(para malaikat) 
menjawab; "Untuk 
seorang pemuda 
Quraisy." aku mengira 
bahwa akulah orangnya. 
Maka kau bertanya; 
"Siapakah dia?" Mereka 
mengatakan; "Dia adalah 
Umarbin Khattab." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3622 


_jj| Clij^>a. (jj (jjLuaJI 1 "''* la 
(jj ^ic. Ujik (_£ jjjill jlie 

ll Vil-v iSI j jj 1 jj liU-N. \l 

(J15 /ji juI i,<-. iv>ii 
jilLlj aJc All! ~ UJ^J 

vj il ^11 cjki u ^kii jj 

3ri i •* i- 2 \l 2 i jl '.il 
IjiA (jil ' " ilia t . {it j (j^ L_aj uia 

i_ljaJI (j-o (Ja.j] 1 jiUa j° ~M 
jLaall IjiA (j-al (^JJC- IjI dlSi 

IjI dila (jij j3 (j^ (JaZ^l 1 
1 jLaall Ijsa Ail <jrAj^ 
Ul dila i* ^ a 2Ji! l y A (Ja.^1 

3-oil 1 jllI jjLakll IjiA (J-al •>* ^ a 

Ja3 Cll-ia. ( _ s jjLLal Loj (_jJJx£^) 
All (jl dyljj lAAic CllUCajJ VI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Huraits Abu Ammar Al 
Marwazi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Husain 
bin Waqid] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Buraidah] 
dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Buraidah] dia 
berkata; Pada suatu pagi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil Bilal lalu 
bersabda: "Hai Bilal, 
dengan apa kau 
mendahuluiku ke Surga, 
tidaklah aku masuk ke 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




surga sama sekali 
kecuali aku mendengar 
derapan sandalmu 
dihadapanku, tadi malam 
aku masuk ke surga lalu 
aku mendengar derapan 
sandalmu, lalu aku 
mendatangi istana emas 
yang tinggi dan 
menjulang, aku 
bertanya: "Untuk 
siapakah ini?" Mereka 
(para Malaikat) 
menjawab; "Untuk 



seseorang dari bangsa 
Arab." Aku berkata: 
"Aku orang Arab, untuk 
siapakah istana ini? 
Mereka menjawab: 
"Untuk seorang laki-laki 
dari ummat 
Muhammad." Aku 
berkata: "Aku 
Muhammad, untuk 
siapakah istana ini?" 
Mereka menjawab: 
"Untuk Umar bin Al 
Khaththab." Maka Bilal 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, tidaklah aku 
mendengar adzan 
melainkan setelah itu 
aku menunaikan shalat 
(sunnah) dua raka'at, dan 
tidaklah aku berhadats 
melainkan aku lekas 
bersuci karenanya, dan 
saya berpendapat bahwa 
Allah menetapkan dua 
raka'at atasku." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Dengan 
kedua amalan itulah 
(kamu mendahuliku ke 
surga." Dan dalam bab 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ini, ada juga riwayat dari 
Jabir, Mu'adz, Anas dan 
Abu Hurairah bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku melihat istana 
yang terbuat dari emas, 
lalu aku berkata; "Untuk 
siapakah ini?" maka 
dikatakan; "Untuk Umar 
bin Al Khattab." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. 
Sedangkan makna 
hadits; "Sesungguhnya 
tadi malam aku masuk 
surga adalah aku 
bermimpi seakan-akan 
aku masuk surga." 
Seperti inilah 
diriwayatkan dalan 
sebagian redaksi hadits 
dan diriwayatkan pula 
dari Ibnu Abbas bahwa 
dia berkata; "Mimpinya 
para Nabi adalah 
wahyu." 



3623 



LjjJLa Jjj^pk (jj \ '* la 

Jl! sjjjj auI \r. 

^ alia j 4j]c. 2jl ^jii-a <&l 
L-Sjj-ajl IaIs Aj jlii (j iaa 1 

U dulia Ajjli. ciiiLi. 
(jl tlijAj * " ilS ^jjl *&l (J jiaj 
(jjj t_i^)jjal (jl liJILi iiil 

511 V) j (^j^^li ciiji jl 

jjl (3^3 4 'J' ' " U» a 3 

dialli ^ic- (J^.5 1 . 1 j ■ '■**" 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Husain 
bin Waqid] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Buraidah] 
dia berkata; saya 
mendengar [Buraidah] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berangkat 
menuju salah satu 
peperangan, ketika telah 
usai seorang budak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




wanita berkulit hitam 
mendatangi beliau 
sambil berkata; "Wahai 
Rasulullah! 
Sesungguhnya aku 
bernadzar bila Allah 
mengembalikan baginda 
dalam keadaan baik, aku 
akan menabuh rebana 
dan bernyanyi didekat 



baginda." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bjika kamu 
telah bernadzar 
demikian, silahkan 
lakukan namun jika 
tidak, maka jangan kamu 
lakukan." Budak wanita 
itu pun menabuh rebana, 
kemudian Abu Bakar 
masuk dan budak itu 
masih menabuh rebana, 
Ali masuk, dia pun 
masih menabuh rebana, 
kemudian Utsman 
masuk dan dia tetap 
menabuh rebananya, dan 
ketika Umar masuk, 
budak itu 
menyembunyikan 
rebananya di balik 
pangkalnya dan duduk di 
atasnya." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; 

"sesungguhnya setan 
benar-benar takut 
darimu wahai Umar, 
karena ketika aku sedang 
duduk dia (budak 
wanita) menabuh 
rebananya lalu Abu 
Bakar masuk dan ia 
masih menabuh, lalu Ali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



jljjll ^LiLa (jj [jlua SI Uliik 

(jj j (jj (jLajlui (jj ^JC- jjj 
(jc (jLa jj (jj jj \jjji.) ClAh 
(J jwjj (jlfulls A u&l ^jc. o jjC 
Ujilla. alLij 4j1c itll C5 ij-a <ul! 

jiiulj 4j]c- All! (j^-a Atll (J^J^J 

(jUlLall j (ja jj Ajjiji. liu 

^Jaj duu-ajj CLuaj (fi jjajls 
Itll ( _ s li-a At)l (J jjuiJ ' ; ' < "'» Je 
La UjjIJ jjajl <"'!»■>. 3 alLlj 4 } '<*- 

J (JLaa j < . iSlaSl (Jjj 

cjjla ( " a j uS Lai uS Lai 

^SS jli jJa^V V l! j3? Clkii 
(jJaSjli djIU j-aC ^IL jj oAic 

<uil J juij (Jlaa ClJla Lgic. (jjilill 

jlajV (_j| pluj AjIc Itll jj-a 
(j^Jlj J! 
j' Clllla j-at (j-a I j j3 

jiii i u-^- > Jijr- jj! 

A^jll IjlA (j-a ujjjC. i a 



masuk dan ia masih 
menabuh, lalu Utsman 
masuk dan ia masih 
menabuh, namun tatkala 
kamu yang masuk wahai 
Umar ia segera 
membuang rebananya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib dari hadits 
Buraidah, dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Umar dan Sa'ad bin Abu 
Waqash serta Aisyah." 



3624 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Shabbah Al Bazzaz] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Hubbab] dari [Kharijah 
bin Abdullah bin 
Sulaiman bin Zaid bin 
Tsabit] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Ruman] 
dari [Urwah] dari 
[Aisyah] dia berkata; 
"(Suatu ketika) 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk- 
duduk, maka kami 
mendengar suara hiruk 
pikuk dan suara anak- 
anak kecil, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri, 
ternyata seorang budak 
wanita habasyah sedang 
menari dan bermain, 
sedangkan di sekitarnya 
ada beberapa anak-anak 
kecil, maka beliau 
bersabda: "Kemarilah 
wahai Aisyah dan 
lihatlah." Akupun 
datang, sambil menaruh 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







janggutku di atas pundak 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam aku 
melihat pertunjukan itu - 
yaitu antara pundak 
sampai kepala beliau-, 
maka beliau bersabda 
kepadaku: "Apakah 
kamu sudah puas, 
apakah kamu sudah 
puas?" jawabku; 
"Belum." karena aku 
masih ingin berada di 
dekat beliau, tiba-tiba 
Umar muncul, Aisyah 
berkata; "Maka orang- 
orang (yang ada di situ) 
sama berlarian." Aisyah 
berkata; maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
telah melihat syetan dari 
jenis jin dan manusia 
telah lari dari Umar." 
Aisyah berkata; "Lalu 
aku pun kembali." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya adalah has an 
shahih gharib melalui 
jalur ini." 


3625 


e , Jlf ;fi| * ' 'a i 0 i ' °~ 8 

(JaI jlajjl £j c5 «-<i U^jJ L "^.;^ 
(J ajAaja SI (jjj __>*i^l (^ji^ ASji 

jj..i-v I.^A ..nr. jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Syabib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Nafi' 
Ash Sha v igh] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Ashim bin Umar 
Al Umari] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Aku adalah orang yang 
pertama kali di 
bangkitkan dari 
permukaan bumi, 
kemudian Abu Bakar 
kemudian Umar, 
kemudian aku datang 
kepada penghuni Baqi', 
hingga akhirnya mereka 
di kumpulkan 
bersamaku, lalu aku 
menunggu penduduk 
Makkah sehingga 
mereka di kumpulkan di 
antara Haramain." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, menurut ahli 
hadits, Ashim bin Umar 
bukanlah orang yang 
hafidz." 


3626 


(jjl (jc t"°M Ujik 4jjj3 i ««^ 
(jc ^kjAl^)jJ (jj H La (jc jjjLLc 

aHaj 4jle iill /-Ha (J jjjj 

(jj _^p>x3 Aki ( _ s iil / J lit (jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Ajlan] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Aisyah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Telah ada 
pada umat-umat 
terdahulu orang-orang 
yang terilhami dengan 
wahyu, maka jika itu 
dari salah seorang 
umatku, dia adalah 
Umar." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
shahih." ia (Abu Isa) 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
Sebagian sahabat Sufyan 
dia berkata; Sufyan bin 
Uyainah berkata; "Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Muhaddatsun artinya 
adalah Al Mufahhamun 
(orang-orang yang di 
beri ilham)." 


3627 


■lie. \ Vi ' -s llxa jj a lijja 

Ujik (jji jjc. (jj Jill 

(jC. aj-a (jj jjJaC. (jC. (JjIaC-V! 

(jj <&l (jC ^jUalLJI 

(j"° cJ^J ^ , r " J ^i-uj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdul Quddus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
dari [Abidah As 
Salmani] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Akan datang kepada 
kalian seseorang dari 
penghuni surga." 
Ternyata yang muncul 
adalah Abu Bakar, 
kemudian beliau 
bersabda: "Akan datang 
kepada kalian seseorang 
dari penghuni surga." 
Ternyata yang muncul 
adalah Umar." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abu Musa 
dan Jabir, Abu Isa 
mengatakan; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui hadits Ibnu 
Mas'ud." 


3628 


(jC 4 ui (jc. A i dlt-jlall jjlj 
^jI (jc. ^aJAljjl (jj *W ni 

A=Ji tljjjs pla. i] Aj lie. ( _ 5 £. jj 

^ l^a l ^ t*. j*' ^ s 1 g 1 k a p 1 a a S1 >jj 

^jj l^j aj ' «j£ iLjjjJI (Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Ath 
Thayalisi] dari [Syu'bah] 
dari [Sa'd bin Ibrahim] 
dari [Abu Salamah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





,j LaA Loj 4 alui jjl Jla^aC j 

tjli sjj^j ^jAI^)jJ ^jj It la (jc. 
jji.i-v i"°u1-s. lliv .iiir. jil 
^ la i a 


[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Ketika 
seorang laki-laki sedang 
menggembalakan 
kambing miliknya, tiba- 
tiba seekor serigala 
datang dan menerkam 
seekor kambing, lantas 
pemiliknya datang dan 
menyelamatkannya dari 
serigala tersebut, maka 
serigala itu angkat 
bicara; "Siapa yang akan 
menjaganya pada hari 
yang tidak ada penjaga 
selain aku? "' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maka saya beriman 
dengannya, juga Abu 
Bakar dan Umar." [Abu 
Salamah] berkata; 
"Padahal pada waktu itu 
keduanya tidak bersama 
Nabi." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] 
seperti hadits di atas, 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3629 


^1 ^ Aj^I jjt jJU-a 

^ic j j^Cj j^J jjIj jA «-Ij=>- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ajj (jj .la ljij (jLaJt (jt ^-lljll 
(_>ujIj . H id (jj (Jg_uij (_)jAjC. (jjlj 
^ \ njr- (Jli oJlJjJj lillLa (jj 



[Suhail bin Abu Shalih] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] bahwa ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di gua Hira v bersama 
Abu Bakar, Umar, 
Utsman, Ali, Thalhah 
dan Zubair, tiba-tiba 
batu besar (yang mereka 
injak) bergetar, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tenanglah, karena yang 
bersamamu adalah 
seorang Nabi, atau Ash 
Shiddiq, atau Syahid." 
Dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari 
Utsman, Sa'id bin Zaid, 
Ibnu Abbas, Sahl bin 
Sa'd, Anas bin Malik dan 
Buraidah. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 



3630 



uJ^J Qj-^a jLuU (ji Ixa a 



(Jlaa -L^i ' (jLaiit j jit j 

^jj i21jic Lijla Aa.1 '"{''I 

>■ ^ •» ~ * \ - 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwa dia telah 
menceritakan kepada 
mereka, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendaki gunung Uhud 
bersama Abu Bakar, 
Umar dan Utsman, tiba- 
tiba gunung itu bergetar, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Tenanglah wahai Uhud, 
karena yang bersamamu 
adalah seorang Nabi dan 
Shiddiq serta dua 
Syahid." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3631 


^jj ^ £Aj1 (jc. (jUajll (j) ^jla-J 
lUC (jj ClljliJI (jc ojA j 

(jc ^1 jj (ji^)]l 
iil (^glLa ^jll! Jlllls <&l JjjC (jj 

(j„il i njr. iNvW p% ..nr. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Yaman] dari [seorang 
syaikh dari Bani Zuhrah] 
dari [Al Harits bin 
Abdurrahman bin Abu 
Dzubab] dari [Thalhah 
bin 'Ubaidillah] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap Nabi 
memiliki seorang teman 
dekat, sedangkan teman 
dekatku di surga adalah 
Utsman." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
sanadnya tidak kuat 
karena terputus." 


3632 


(j«^»^)]| lie, (jj iJC. UjSa. 
^3^)11 J9»?» (jj auI Ijc 

j (jc jjit (jj Alii A)JC llUa 
(ja ml ^1 (jc <Lunj| ^1 (jjl JjA 
^ «1l nil (jia^)JI ^JC i _ s j\ (jc 

' a^)jujl qLojc j' Uiilll 

(DA jdlLj ^J^l djli p ajl3 
(_paiijl (ji=L J^. (j! jjAl*J 
AjIc 2jI C5 i-a l] jIjjJ Jla 

V) i^ljic '"{'^ ^'"j 
(jl (jjilAj cJa <&L ^SjS^I CP 

ilLij AjIc iill (^gll-a (J 

(jijj (ji 'i^>Latll (jjija. [j jJLa 

(jj^aJs (jjUllj 4 1;°"' a A^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ja'far Ar raqqi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Amru] dari [Zaid yaitu 
Ibnu Abu Unaisah] dari 
[Abu Ishaq] dari [Abu 
Abdurrahman As 
Sulami] dia berkata; 
Ketika [Utsman] 
terkepung, maka ia 
menampakkan diri di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




hadapan mereka sambil 
berseru; "Aku 
mengingatkan kalian 
dengan nama Allah, 
bukankah kalian 
mengetahui peristiwa 
ketika goa Hira v 
berguncang, maka 
Rasulullah shallallahu 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Tenanglah 
wahai Hira" 

sesungguhnya tidak ada 
yang berada di atasmu 
kecuali seorang nabi 
atau shiddiq atau dua 
orang syahid." Mereka 
menjawab; "Ya." 
Kemudian utsman 
berkata lagi; "aku 
mengingatkan kalian 
dengan nama Allah, 
bukankah kalian juga 
mengetahui sabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
terhadap pasukan Al 
'Usrah (pasukan perang 
Tabuk): "siapa yang 
ingin berinfaq untuk 
(perang) besok?" 
sedangkan (waktu) itu 
orang-orang baru 
ditimpa kesusahan dan 
sesengsaraan, maka aku 
mempersiapkan 
perbekalan untuk 
pasukan tersebut?" 
mereka menjawab; "Ya." 
Kemudian Utsman 
bertanya lagi; "aku 
mengingatkan kalian 
dengan nama Allah, 
bukankah kalian 
mengetahui sumur 
Ruumah (nama sumur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^o-ii LiiAi. jLluj (jj ^ta a LiiSi. 
ojjaJill (jj (jSLlJI Lli.la 
(jLoiic. (JV Jj-a ^aa a Ljl ^^ifLij 
(jc ^1 (jj Ailjll Ljjik 

(j-okjll .JJC (jc- 5 \U ^jj ja^a 

Ls lc 3 j* 3 ^'"j "il 

(jj (jLaiic fl^maJl (j'^T* 
<jLo ^Sc. <&l (J jiuj Ij jLaa (jLac 

(JjAul Ljjljalj Lgjal5ls.Lj 
^Ua (JjjjiJI ^^jic (j'— aj <&l 

Jjjjj Ij (JUa (jlic. (jj (jLaiic. 
1 \ ui^jkL LjjLo (^It <&l 

(jllc. (jj (jLiic. ^Laa (jjjlkll ( _ s ic 

(J jjujj CI j lit! <&l Jjfui 
(jC (J_}AJ j»ij^J AjIc auI u^'^* 
(jLaJC <_ s ic Li (JjSJ jAj J-^- 4 ^ 
(jLo!ic <_ s ic La a^A .jxj J-ac La 

( _ r uiic jji (JUajia 3*j <J^c Li 
aAjII 11a (j-a s-y^" IjA 

(jj (jSiLill '"'J^ (j« VI Aijaj V 



yang airnya banyak) 
yang tidak ada seorang 
pun dapat minum 
darinya kecuali dengan 
membelinya dengan 
harga yang mahal, 
kemudian aku 
membelinya, lalu aku 
berikan baik kepada 
orang yang kaya dan 
faqir serta Ibnu Sabil? 
Mereka menjawab; 
"Demi Allah, ya." Dan 
beberapa (kemuliaan) 
yang ia hitung 
(sebutkan)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya has an shahih 
gharib melalui jalur ini, 
yaitu dari hadits Abu 
Abdurrahman As Sulami 
dari Utsman." 



3633 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Daud] telah 
menceritakan kepada 
kami [As Sakan bin 
Mughirah yang di juluki 
dengan Abu 
Muhammad] bekas 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
keluarga Utsman, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin Abu 
Hisyam] dari [Farqad 
Abu Thalhah] dari 
[Abdurrahman bin 
Khabbab] dia berkata; 
Aku meihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
memberi saran terhadap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



pasukan 'Usrah (pasukan 
Tabuk). Lalu 'Utsman 
bin 'Affan berdiri sambil 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, aku akan 
memberikan seratus unta 
lengkap dengan muatan 
dan pelananya untuk 
(bejuang) di jalan 
Allah." Kemudian beliau 
memberi saran terhadap 
pasukan tersebut, maka 
Utsman bin Affan 
berdiri sambil berkata; 
"Wahai Rasulullah, saya 
tambah dua ratus lagi 
lengkap dengan muatan 
dan pelananya untuk 
(berjuang) di jalan 
Allah." Kemudian beliau 
memberi saran terhadap 
tentara, maka Utsman 
bin Affan berdiri sambil 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, aku akan 
menambah tiga ratus 
unta lagi lengkap dengan 
muatan dan pelananya 
untuk (berjuang) di.jalan 
Allah." Maka aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam turun dari 
mimbar sambil 
bersabda: "Maka tidak 
ada lagi yang dapat 
membahayakan utsman 
setelah kebaikannya ini, 
tidak ada lagi yang dapat 
membahayakan Utsman 
setelah kebaikannya ini 
(dosa dan kesalahannya 
terampuni baik yang lalu 
dan akan datang -pent)." 
Abu Is a mengatakan; 
"Hadits ini derajatnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



gharib melalui jalur ini, 
kami tidak mengetahui 
kecuali dari hadits As 
Sakan bin Al Mughirah, 
dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari 
Abdurrahman bin 
Samurah." 



3634 



(jC aJolUll <ul1 ^jC. (jC t-jjljju 

Jla jlip i_ilu alLij <ulc. 

LH?- 5^ L>? J* 1 ' 

,j tjJIj illuj AjIc ^jJj-a 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Waki' Ar Ramli] 
telah menceritakan 
kepada kami [Dhamrah 
bin Rabi'ah] dari 
[Abdullah bin Syaudzab] 
dari [Abdullah bin Al 
Qasim] dari [Katsir] 
bekas budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Abdurrahman bin 
Samurah dari 
[Abdurrahman bin 
Samurah] dia berkata; 
"Utsman datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa seribu dinar." 
Al Hasan bin Waki' 
berkata; "Sedangkan di 
dalam tempat yang lain 
dalam kitabku (lafadz 
hadits tersebut berbunyi; 
meletakkan) di dalam 
pakaiannya ketika beliau 
menyiapkan pasukan 
Usrah, kemudian 
Utsman menaruh dinar 
tersebut di kamar beliau, 
Abdurrhaman berkata; 
"Maka aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

membungkusnya seraya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



LJlla lillLa (jj (jiul (jc- o3lja (jc. 

(jLaiic (jl^ (jlj^ia^' ^ » 

( _ s lLa Atll (J^jjjjj (Jjjjjj (jl-SC (jj 

<ii JaI Jl ^Li^ ajIc ill 

(jLaJC (jj ^luij 4-llc. At)! 

M J jL'j i CijlSa ^ja^l 

■ - u la li* J«^' .i';! (j-a 
( . * ' ^^*- ^ la ■ (jj^ia. 



bersabda; "Tidak akan 
ada yang 

membahayakan Utsman 
setelah apa yang dia 
lakukan hari ini." Dan 
beliau mengulangi 
ucapannya hingga dua 
kali." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan gharib melalui 
jalur ini." 



3635 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Zur'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Abdul Malik] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diperintahkan 
untuk berbai'at Ridlwan, 
saat itu Utsman bin 
Affan sebagai delegasi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ke 
penduduk Makkah, Anas 
berkata; "Maka orang- 
orang pun berbai'at. lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Utsman 
sedang menjalankan 
tugas Allah dan Rasul- 
Nya." Sambil 
menggenggam salah satu 
tangan beliau di atas 
tangan beliau yang lain, 
sedangkan tangan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tangan Utsman lebih 
baik daripada tangan 
mereka (para sahabat) 
atas diri mereka sendiri." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 



3636 



I * la I jlli j ^ it all j 
Atll Ijc. ijli jAx. (jj 

(Jlaa (jLaiic a j^ 1 "- I— S^ul (j^ 
p$ jjjlll 



0^15 (3* a 4Jz j^j ^)JJ (_£jjlxjij 

L-lL-q (j-a Ijijiuila 4ia 11 ,j 
jl ^jaj^J fjjll 

(3 J^JJ (131^3 aIaLj (jLlb la ItLttSI 
Aia SI (_a Ig-La j-ia ; la Li^ll 

(JjJJxj (3a ailLiVlj jiiU ^liijl 

jii p ^ ^4111 i jiii 
(jjAlxj (3a a5Luj^/lj jiilj 

AjIc Atll ( _ s i-a (3 J^J (j' 
j ASJa (j^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] dan 
[Abbas bin Muhammad 
Ad Duuri] dan yang 
lainnya, namun 
maknanya satu, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Amir], 
[Abdullah] berkata; telah 
mengkhabarkan kepada 
kami [Sa'id bin Amir] 
dari [Yahya bin Abu Al 
Hajjaj Al Manqari] dari 
[Abu Mas'ud Al Jurairi] 
dari [Tsumamah bin 
Hazn Al Qusyairi] dia 
berkata; saya 
menyaksikan rumah 
[Utsman] ketika Utsman 
menampakkan diri 
kepada mereka 
kemudian berkata; 
datangkanlah kepadaku 
dua tokoh kalian yang 
memiliki maksud 
terhadapku." Tsumamah 
berkata; "lantas mereka 
mendatangkan 
keduanya, dan kedua 
orang itu seperti dua 
ekor unta atau dua ekor 
keledai." Tsumamah 
melanjutkan; "lalu 
Utsman menampakkan 
diri kepada mereka dan 
berkata; saya bertanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




kepada kalian dan 
bersumpah dengan nama 
Allah dan Islam, apakah 



kalian mengetahui 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang ke 



Madinah dan tidak ada 



padanya air segar selain 
sumur Ruumah (nama 
sumur di Madinah), 
kemudian beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang membeli sumur 
Rumah kemudian 
menjadikan embernya 
sama dengan ember 
orang-orang muslim, 
oleh kebaikannya itu 
maka ia akan berada 
dalam Surga." Lalu saya 
membelinya dari hartaku 
secara murni, namun 
sekatang kalian 
melarangku minum 
darinya hingga saya 
minum dari air laut? 
Mereka mengatakan; 
"Ya Allah, benar." saya 
bertanya kepada kalian 
dan bersumpah dengan 
nama Allah dan Islam, 
apakah kalian 
mengetahui bahwa 
masjid telah sesak 
dengan penghuninya 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapakah yang membeli 
lahan keluarga Fulan 
kemudian 

menambahkannya di 
masjid, dengan 
kebaikannya itu maka ia 
masuk Syurga?." Lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



saya membelinya dari 
hartaku secara murni 
namun hari ini kalian 
melarangku untuk 
melakukan shalat dua 
rekaat di dalamnya? 
Mereka mengatakan; ya 
Allah, benar." Utsman 
berkata; "Saya bertanya 
kepada kalian dan 
bersumpah dengan nama 
Allah dan Islam, apakah 
kalian mengetahui 
bahwa saya telah 
mempersiapkan pasukan 
Al 'Usrah (pasukan 
perang Tabuk) dari 
hartaku? Mereka 
berkata; ya Allah, benar. 
Kemudian Utsman 
melanjutkan; saya 
bertanya kepada kalian 
dan bersumpah dengan 
nama Allah dan Islam, 
apakah kalian 
mengetahui bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
berada di atas Tsabir 
Makkah dan bersamanya 
Abu Bakr, Umar dan 
saya. Kemudian gunung 
itu bergerak hingga 
bebatuannya terjatuh ke 
bawah, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjejakkan kakinya 
sambil bersabda: 
"Diamlah Tsabir, 
sesungguhnya di atasmu 
terdapat seorang Nabi, 
shiddiq, dan dua orang 
syahid." Mereka 
menjawab; "Ya Allah, 
benar." Utsman berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Allahu akbar, demi Rabb 
pemilik Ka'bah mereka 
telah bersaksi bahwa 
saya adalah seorang 
syahid." Dia 

mengucapkannya hingga 
tiga kali. Abu Isa 
mengatakan; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, dan 
telah diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari 
Utsman." 



3637 



(jc 4-^5^ ^iiill i_jIa jJI 

(jc ^1 
^Uillj Cluli e-LJai. (jUulxiLall 

(jj o^)J> <J (JlL ci?.J ^aA^iJ 

(j-o 4 'it «ui i'ij'^ V jl (Jlaa t . a£ 

alLlj <Alc ijl (^Il-a (J JJJ j 
^)-a3 I^JJ33 (jjill j^lj ' " ' «1 l-a 

dials (Jll (jllc. (jj (jl «ir- jA 
(JUiij Jla I j& Cilaa ^^f jj AjIc- 

(_>uia, < SJ-la, l-iA u 1 njr- 

^)ic (jj! (jc t^-lljll i_S^J ' a 

(jj <_lx£j <UI ji. (jj ^JC. j 
o^kc 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahab Ats Tsaqafi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Al Asy'ats Ash 
Shan'ani] bahwa para 
khatib berdiri dan 
melakukan orasi di 
daerah Syam, dan di 
antara mereka ada 
beberapa orang laki-laki 
dari kalangan sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka seorang 
laki-laki terakhir di 
antara mereka yang 
bernama [Murrah bin 
Ka'ab] berdiri dan 
berkata; "Kalau bukan 
karena hadits yang aku 
dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka aku 
tidak akan berdiri di sini. 
Lalu beliau 

menyebutkan beberapa 
fitnah yang telah dekat 
masa terjadinya, 
kemudian berlalulah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







seorang laki-laki yang 
bertutupkan kain, ia 
berkata; "Orang inilah 
yang (saat itu) berada 
dalam kebenaran." Maka 
aku bergegas menuju 
kepadanya, ternyata dia 
adalah Utsman bin 
'Affan." Murrah berkata; 
"lalu aku menatap 
wajahnya dan berkata; 
"Apakah orang ini?" 
beliau menjawab: "Ya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Ibnu Umar, Abdullah 
bin Hawalah dan Ka'ab 
bin TJjrah." 


3638 


j^jj Ait (jc Jy jj (jj 4*JJJ 
ill Al\ fj\ a V- lj (Jla alia J 

' ' £ » ' 5 ~ ^ J ' , ' 

IjlA ^ unr- jjI ijll Aijjia AjLaS 

» ; - ' % , "' 
' ' 'J 1 "" L)"'" > ' ' ' " w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hujain bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Rabi'ah bin 
Yazid] dari [Abdullah 
bin Amir] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dari 
[Aisyah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
Utsman, jika pada suatu 
hari nanti Allah 
menguasakanmu atas 
perkara ini, lalu orang- 
orang ingin agar kamu 
melepaskan jubah 
(khilafah) ini, maka 
janganlah kamu 
melepasnya untuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mereka." dan dalam 
hadits ini ada cerita yang 
panjang. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 



3639 



(jj Sac. (jj jUaJC je <jljC 
Ji^a (JaI (j-a jUAj-a 

(ji <Jlaa Lm jla. LijS (_slja 
Jlaa aula j-at I jJl! ^jjil! 



alsul djjoll IjlA 4-aj^J iill 
jLxj (Jll Ai.1 ^jj ^3 jUaJC jl 
4j«JJ jC- U U3LJ <jl (Jla 

jLij (Jla Ia^-uu lla jljj-ajll 

ill Ujjxj 4jl ^ilxjl (Jla 

tJlaa ill (Jla £*j <Jla S\ i* j 

La lill jjjl (JUj jic jj| <1 
.la.1 ^jJ ojl ja Ual <Ut ' lijl Li 

aJ jsc- 'j 4ic. lac. ia iil jl ^ ual a 

dljlS Ajll jjj ^jj 4 ±ULJ Ual j 
*dll (Jjjjj <1jI jl oAit 

<! (Jlaa ^iuij AjIc. iil ^jij-a 

alluj AjIc ill ^yfc-a ^ll (J jUij 
A ^ i a j lj-^ ^ (J^J ^ 
dijlSj Ig-ilc ■ alkj (jl ojilj 
AjLAi jC 4jjxj Ual j aIjIc 
jc-i A=J jl£i jla jljLajll 
<J«J jUalic (j« 4fLa jiaJJ 
alluj AjIc ill (_5j.Ua ^ll (J jUij 
Aill (J JJ^J ' " m j jUaJC- jlfUa 
^jj] jUaiit allaj 4-jIc. il t^iUa 
A«j jljjjja_)ll 4jLij ClljlSj 4iLa 
(Jlaa (Jll 4fLa Jl jUaJC. U-lAJl Ua 
alUij AjIc il JUa *&ll (J 
jUaiic a^A ^ M ill a.lu 

ojsA (Jlaa oSj Jc Ujj UjjjJsj 

jVI I^J UUlAJll <J (Jla jUajil 
llu-la IjA ^ ^ njr. jjl (JUSa-a 
^ la 1 a (juia 



Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Utsman bin 
Abdullah bin Mauhab] 
bahwa seorang laki-laki 
dari penduduk Mesir 
berhaji ke baitullah, lalu 
dia melihat suatu kaum 
yang sedang duduk 
seraya berkata; "Siapa 
mereka?" mereka 
menjawab; "Quraisy" 
lalu dia berkata; 
"Siapakah orang tua 
ini?" mereka menjawab; 
" [Ibnu Umar] " 
kemudian ia 
mendatanginya seraya 
berkata; "Sungguh aku 
minta kepadamu sesuatu, 
oleh karena itu 
ceritakanlah kepadaku 
(suatu hadits) "aku 
bersumpah kepadamu 
dengan kehormatan 
baitullah ini, apakah 
kamu mengetahui, 
bahwa Utsman lari dari 
perang Uhud?" dia 
menjawab; "Ya" apakah 
kamu mengetahui bahwa 
dia tidak hadir dalam 
bai'at ridhwan?" Ibnu 
Umar menjawab; "Ya" 
laki-laki itu bertanya; 
"apa kamu mengetahui 
bahwa Utsman tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



hadir pada perang Badar 
dan tidak 

menyaksikannya?" Ibnu 
Umar menjawab; "Ya" 
laki-laki itu berseru; 
"Allah Maha Besar" 
Maka Ibnu Umar berkata 
kepadanya; "Aku akan 
jelaskan apa yang kamu 
tanyakan, Adapun 
larinya dia dalam perang 
Uhud, sungguh aku 
bersaksi bahwa Allah 
telah memaafkan dan 
mengampuninya. 
Adapun ketidak 
hadirannya dalam 
perang Badar, karena 
pada waktu itu dia 
sedang mengurusi 
putrinya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Kamu akan 
mendapatkan pahala 
sebagaimana pahala 
orang yang ikut serta 
dalam perang badar 
begitu pula sahamnya 
(bagian ghanimah).", 
lalu beliau 
memerintahkannya 
untuk tinggal dan 
mengurusi putrinya 
sedang sakit. Sedangkan 
tidak hadirnya dia dalam 
bai'atur ridlwan, maka 
sekiranya dari kota 
Makkah ada seseorang 
yang lebih berwibawa 
dari Utsman, sungguh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam akan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengutusnya sebagai 
pengganti Utsman, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus Utsman ke 
Makkah, sedangkan 
Bai'atur ridlwan terjadi 
setelah Utsman 
berangkat ke Makkah, 
Ibnu Umar berkata; 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengisyaratkan dengan 
tangan kanannya sambil 
bersabda: "Ini adalah 
tangannya Utsman." 
Lalu beliau menaruh 
tangannya yang satu di 
atas tangan yang tadi 
sambil bersabda: 
"(bai'at) ini untuk 
Utsman." Ibnu Umar 
berkata kepada laki-laki 
itu; "Pergilah kamu 
dengan (jawaban) ini 
sekarang juga." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3640 


uj la jljiJI ^jc- (jj £54j«JI 111 la 
auI lijc (jc jiic (jj ClijLaJI 

Atll ( _ s iLa ^ill J JuiJJ J jij uSJil 
J-aC- J jfij jj] ^-a. .all^J <jic. 

liir. [ J«i ij. i.„i 
I^A jj jijj jiC (jj auI 

jJftC. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Ala v 
bin Abdul Jabbar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Umair] dari [Ubaidillah 
bin Umar] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
Umar] dia berkata; 
"Kami pernah 
mengatakan; -padahal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







hidup- Abu Bakar, Umar 
dan Utsman (dengan 
unit -pent)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini, 
yaitu gharib dari hadits 
(riwayat) 'Ubaidillah bin 
Umar, dan hadits ini 
juga telah di riwayatkan 
pula dari beberapa jalur 
dari Ibnu Umar." 


3641 


^alc. (jj Jjjji^I (jljll2i UiiSk 

_y>c (jjl (jc- (JjIj (jj t ; \;K (jc- 
AjIc. Atll ^jii-a <&! (3 jIjjJ jSjJll 
|ii t$J3 <JUa AjjS ^llaj 
IjlA ^ unr- jjl (JlajLaiiaJ La jlla^a 
114, jj^v i njr. jji.i-v i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syadzan 
Al Aswad bin Amir] 
dari [Sinan bin Harun Al 
Burjumi] dari [Kulaib 
bin Wa v il] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
menjelaskan tentang 
fitnah seraya besabda: 
"Orang Ini akan dibunuh 
di dalam peristiwa itu 
dengan dzalim." Yaitu 
bagi Utsman. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur indah, yaitu 
dari hadits Ibnu Umar." 


3642 


(jj l^a a Ijlla j3j (jj (jLaic 

jilLlj Ajlc Alii Aljl (Jjjoij 

<t i\r. ' \ i i\ J^j % j\ 'i-v i 
La £i\ (J JJ^J L djjsa 4j1c (lU-aJ 
.lij ^jlc. 'o!iLa]l CjSJjj lilUyij 
(j^axli jl£ Jll IjlA (Jjl 
^ unr. jjl iJUgiSI 4 i <a» 3l 3 (jLalit 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Abu Thalib Al 
Baghdadi] dan yang lain, 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Zufar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
dari [Muhammad bin 
Ajlan] dari [Abu Az 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata; "Di datangkan 
jenazah seorang laki-laki 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam supaya beliau 
mau menshalatinya, 
namun beliau enggan 
menshalatinya, maka di 
katakan kepada beliau; 
"Wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami tidak 
pernah melihat anda 
meninggalkan shalat 
jenazah terhadap 
seorang pun sebelum 
(jenazah) ini." beliau 
menjawab: "Karena 
sesungguhnya dia telah 
membenci Utsman, 
sehingga Allah 
membencinya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 
kecuali dari jalur ini, 
Muhammad bin Ziyad 
adalah sahabat Maimun 
bin Mihran salah 
seorang yang didla'ifkan 
sekali dalam 
periwayatan hadits, 
sedangkan Muhammad 
bin Ziyad adalah sahabat 
Abu Hurairah dari 
penduduk Bashrah, 
seorang yang tsiqah, 
yang di juluki dengan 
Abu Al Harits, 
sedangkan Muhammad 
bin Ziyad Al Alhani 
adalah sahabat Abu 
Umamah, ia seorang 
yang tsiqah yang di 
juluki dengan Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Sufyan berasal dari 
Syam." 



3643 



<ilii! ^ li U ,J <Jlaa 

UJ^jJaJ (Ja*J c.Lk3 (j^Li 

^jjliuLj ^\ jiil dj^j^) Ij 
cJlii I 

Aji^iijj s-^l CiLjaa 
(jUut Jla Iaa (j-a ■ * iSa t_iU!l 

(jl-aic. IjlA Jll J J^J Ij ' - llffl 

^j| £e j£ cSjJ 
Jjft <_iUJI ^3 c5^l jLiiic. 

^)JftC. (^>J^J ^1-^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah Adl Dlabbi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Abu Musa 
Al Asy'ari] dia berkata; 
"Saya pergi bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
masuk ke kebun milik 
orang Anshar dan 
menunaikan 
keperluannya seraya 
bersabda kepadaku: 
"Wahai Abu Musa! 
Jagakan saya pintu, 
jangan perkenankan 
seorangpun menemuiku 
kecuali dengan izin." 
Lalu datang seorang 
lelaki sambil mengetuk 
pintu, maka aku 
bertanya; "Siapa ini?" 
dia menjawab; "Abu 
Bakar." Aku pun 
berkata; "Wahai 
Rasulullah! Ini adalah 
Abu Bakar, dia meminta 
izin (untuk masuk)." 
Lalu beliau bersabda: 
"Izinkan dia, dan beri dia 
kabar gembira dengan 
surga." Lalu dia masuk 
dan aku memberi kabar 
gembira kepadanya 
dengan syurga. Tidak 
lama kemudian, datang 
lelaki lainnya seraya 
mengetuk pintu, lalu aku 
bertanya; "Siapa ini?" 
dia menjawab; "Umar." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Aku pun berkata; 
"Wahai Rasulullah! Ini 
adalah Umar, dia 
(datang) meminta izin." 
lalu beliau bersabda: 
"Bukakan pintu 
untuknya dan beri dia 
kabar gembira dengan 
surga." Lalu aku 
bukakan pintu tersebut 
dan dia pun masuk 
seraya aku beri ia kabar 
gembira dengan surga. 
Selang beberapa saat, 
datang laki-laki lain 
mengetuk pintu, aku 
bertanya; "Siapa ini?" 
dia menjawab; 
"Utsman." aku berkata; 
"Wahai Rasulullah! Ini 
adalah Utsman, dia 
(datang) meminta izin." 
Beliau bersabda: 
"Bukakan pintu 
untuknya dan beri ia 
kabar gembira dengan 
syurga terhadap musibah 
yang menimpanya." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Dan telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Abu 
Utsman An Nahdi dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Jabir dan 
Ibnu Umar." 



3644 



(j\ aJC. (Jll (Jll aXqIji jjI alia 

vr •< ;'•> - - ' - i - 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dan 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Isma'il bin Abu Khalid] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menceritakan kepadaku 
[Abu Sahlah] dia 
berkata; "Pada hari Dar 
(peristiwa pengepungan 
Utsman di rumahnya) 
[Utsman] berkata; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
berwasiat kepadaku 
dengan suatu wasiat, 
sehingga aku akan tetap 
bersabar terhadap wasiat 
tersebut." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib, kami 
tidak mengetahui 
(riwayat) hadits tersebut 
kecuali dari hadits 
Isma'il bin Abu Khalid." 



3645 



(jj Uliik * ^ 

i^luj^Il Aj^J qC ^j! Sail a u i u 
(jC Ai\ iJC. (jj i a j U ^ ( jt 
(Jjj^j CliaJll ^j;- ^jl^jJaC. 

J jLij iLal I j| I jllla ^ilaj 4j1c- 
uJLk £Je Jl j2 pSj ill 

ilia j <jlc- iil ^U«-i (J jjjj 

Jlaa CLlll!ill all a5 "UC (j^jtll 

djjali I jlll Li jia Jlla ^jIjII 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman Adl Dluba'i] 
dari [Yazid Ar Risyk] 
dari [Mutharrif bin 
Abdullah] dari [Imran 
bin Hushain] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
sebuah ekspedisi perang 
dan mengangkat Ali bin 
Abu Thalib sebagai 
pemimpin mereka, lalu 
Ali (menggauli) seorang 
budak perempuan 
(dalam sariyah tersebut). 
Sehingga merekapun 
mengingkari perbuatan 
Ali, dan empat sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengadakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




kesepakatan, dan mereka 
berkata; "Bilakita 
bertemu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kita laporkan 
apa yang telah diperbuat 
oleh Ali." Dan apabila 
kaum muslimin kembali 



dari peperangan, mereka 
akan menghadap dan 
mengucapkan salam 
terlebih dahulu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
mereka pergi kerumah 
masing-masing. Maka 
tatkala ekspedisi perang 
tersebut telah kembali, 
mereka menghadap 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka salah 
seorang diantara empat 
orang tersebut berdiri 
sambil berkata; "Wahai 
Rasulullah! Tidakkah 
anda mengetahui (apa 
yang di perbuat) Ali bin 
Abi Thalib, dia telah 
melakukan begini dan 
begini." Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berpaling darinya. Lalu 
berdirilah laki-laki yang 
kedua seraya 
mengatakan seperti apa 
yang dikatakannya, 
namun beliau masih 
berpaling darinya. 
giliran lelaki yang 
ketiga, dia berdiri sambil 
mengatakan seperti apa 
yang dikatakannya, 
namun beliau tetap 
berpaling darinya. Lalu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berdirilah lelaki keempat 
seraya mengatakan 
seperti apa yang telah 
mereka katakan, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghadapkan mukanya 
dan tampak dari raut 
wajahnya beliau sangat 
marah, baliau bersabda: 
"Apa yang kalian 
inginkan dari Ali?" Apa 
yang kalian inginkan 
dari Ali? Apa yang 
kalian inginkan dari Ali? 
Sungguh Ali adalah 
bagian dariku dan aku 
juga termasuk bagian 
darinya, dia adalah 
walinya setiap orang 
yang beriman 
sepeninggalku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari hadits 
Ja'far bin Sulaiman." 


3646 


^jc. Ajx^u tjJ 
°ya < " (ji (Jlii alia J Ajlc iill 

„ > oft ^ il ; & ~ - \ 
' r JJ "J 1 "" [j'"" ' 

jjjiii jjr. i*nwtl I.^A i » i« 
(jC ^3jl (jj j (jC jlii liC- ^jjl 
ajj^j ^iLuj AjIc illl (^gHa £s"^ 

Atll ^U^i ; ill 4 La (^jllill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Bassyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Salamah bin Kuhail] dia 
berkata; saya mendengar 
[Ath Thufail] bercerita 
dari [Abu Sarihah] atau 
[Zaid bin Arqam] - 
Syu'bah ragu- dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sekiranya aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menjadikan seorang wali 
(penolong), maka Ali 
adalah walinya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. Dan hadits ini 
juga telah di riwayatkan 
pula oleh [Syu'bah] dari 
[Maimun Abu Abdullah] 
dari [Zaid bin Arqam] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
di atas. Sedangkan Abu 
Sarihah adalah 
Hudzaifah bin Asid Al 
Ghifari salah seorang 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 



3647 



uJ^J (jJ -ilj j ' ; & laa SI jjl UjAk 
(J^jbO t . il ir. ^&j| Hi^a • ajll 

AjjI (jc /L *-ull (jlji- JJi Ijjia. 
C5 iLa ill cjj^J (JlaSlI /LJc. (jc. 
j£j Ul iil alia J Ajlc Mil 

(j-a (Jjjclj *JT~ 1 SI 

(jlj Jj^JI (Jj^i Alii 
<J Laj JjiJI l^i (jl£ 

^JJ^' 1 ""' (jl « V- Aill (jj-^-a 

ji ^lll lie. ill -^j U^Lil 

jjl £jlS_jli AjLa JjiJI 

V S-y^c- ''"''J^ IjlA ^ unr. 
AA.3II IjlA (j-a VI Aijxj 
(^ Jj-aJ jju ^alj (jj jlliJillj 
A alii I (jlji- jji j t_ljl3«JI 



a 1 



4 ^ ml 



4ij jAj (^ij^ cr?^' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Khatthab Ziyad bin 
Yahya Al Bahsri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Attab Sahl 
bin Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muhtar bin 
Nafi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hayyan At 
Taimi] dari [ayahnya] 
dari [Ali] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Semoga 
Allah merahmati Abu 
Bakar yang 
menikahkanku dengan 
putrinya dan 
membawaku ke negeri 
Hijrah, serta yang 
membebaskan Bilal 
dengan hartanya, 
semoga Allah merahmati 
Umar yang berkata 
benar walau pahit 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



£t£ till aIi^u (J' 



akibatnya, kebenaran 
selalu bersamanya 
sekalipun dia sendirian. 
Semoga Allah 
merahmati Utsman yang 
Malaikat pun malu 
kepadanya. semoga 
Allah merahmati Ali, Ya 
Allah ikut sertakanlah Al 
Haq (kebenaran) 
bersamanya di mana saja 
ia pergi." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 
hadits tersebut melalui 
jalur ini, sedangkan Al 
Mukhtar bin Nafi' adalah 
syaikh dari penduduk 
Bashrah, yang banyak 
memiliki riwayat gharib, 
sedangkan Abu Hayyan 
At Taimi namanya 
adalah Yahya bin Sa'id 
bin Hayyan At Taimi 
orang Kufah, dia adalah 
seorang yang tsiqah." 



3648 



LajJ j (jjaJI [j Aia ^gj (J^J 
(jli Jll UjJ] ^AjjjU Utll^aj 

f44^» lh^' <^ ^ ^ l&j ^ 

°~ ? J ' ■ ' J ' Ki L>* f*^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Syarik] dari [Manshur] 
dari [Rib'i bin Hirasy]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abi Thalib] ketika di 
Rahabiyah, dia berkata; 
"Ketika peristiwa 
Hudaibiyah, sekelompok 
orang-orang Musryik, - 
diantara mereka terdapat 
Suheil bin Amru dan 
sekelompok dari 
pemimpin kaum 
musyrikin- yang keluar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




memerangi kami. Lalu 
mereka (para sahabat) 
berkata; "Wahai 



Rasulullah, sekelompok 
orang dari anak-anak 
kami, saudara-saudara 
kami dan budak-budak 
kami keluar 



kembalikanlah mereka 
kepada kami." Beliau 



terhadap agama, akan 
tetapi mereka berperang 
karena lari dengan 



membawa harta-harta 
kami dan kebun-kebun 
kami, maka 



memerangimu, padahal 
mereka tidak paham 



bersabda; "Bila mereka 
tidak paham terhadap 
agama, maka kami akan 
memahamkan mereka." 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai kaum 
Quraisy, Kalian tidak 
akan henti-hentinya 
(mengatakan apa yang 
kalian katakan), sungguh 
Allah akan mengutus 
atas kalian orang yang 
akan memenggal leher 
kalian dengan pedang, 
ketika (kalian) berada 
diatas agama, sungguh 
Allah telah menguji 
keimanan yang ada pada 
hatinya." Lalu mereka 
bertanya; "Siapakah dia 
ya Rasulullah?" Abu 
Bakar juga bertanya 
kepada beliau; "Siapa 
dia ya Rasulullah?" dan 
Umar pun bertanya 
kepada beliau; "Siapa 
dia ya Rasulullah?" 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







beliau menjawab: "la 
adalah seorang yang 
memperbaiki sandal." 
lalu beliau memberikan 
sandalnya kepada Ali 
untuk di perbaiki. Ali 
menoleh kepada kami 
seraya berkata; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Barangsiapa 
yang berdusta atas 
namaku, maka 
bersiaplah menempati 
tempat tinggalnya di 
neraka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. Kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari dari jalur ini 
yaitu dari hadits Rib'i 
dari Ali dia berkata. . . " 
dan say a telah 
mendengar Jarud 
berkata; saya mendengar 
Waki' berkomentar; Rib'i 
bin Hirasy tidak pernah 
sama sekali berdusta 
dalam Islam, dan telah 
mengabarkan kepadaku 
Muhammad bin Isma'il 
dari Abdullah bin Abu 
Al Aswad dia berkata; 
saya mendengar 
Abdurrahman bin Mahdi 
berkata; "Manshur bin 
Al Mu'tamir adalah 
seoraang perawi kufah 
yang paling kuat." 


3649 


^^jj jii (jj jil AjJC- Ijliik (Jjt a l ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ijjSLa IjIj ^jjA Clijl L-lIUa 


[Isra v il], dan telah di 
riwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Isra'il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v 
bin Azib] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Ali bin Abu 
Thalib: "Kamu adalah 
bagian dari diriku dan 
aku adalah bagian dari 
dirimu." Dalam hadits 
ini ada cerita (yang 
panjang). Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3650 


(jj Hj^a AjjjS * ^ 
ilajaj] US U^la ^5 jiaJI Aala 

1 ill i tijr-. [**iV\i 

j3 j (jjjl* (*IV^ (j« Ai jaj 

Sjxjjj j^gjl (jC- ^JLLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Abu 
Harun] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dia berkata; 
"Sungguh kami orang- 
orang Anshar 
mengetahui orang-orang 
Munafik dengan 
kebencian mereka 
terhadap Ali bin Abi 
Thalib." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Abu Harun, 
Syu'bah telah 
memperbincangkan jati 
diri Harun, hadits ini 
juga telah diriwayatkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Sa'id]." 


3651 


Ajc. jc (Jaus3 jj a liiii. 
j' <aj ^1 (jiajJI (jj Atll 

AJgI (jC (_£^lA^Jl ^JjLLiaII (jc 
1 l\r*. j 1^ 1 V cj^j ^ 

^ unr- jjI (Jla ^ic. jc t_iUll 

r- - : - % - i«- 
n» j" 1 1 j<~- (J ■ < I 

<jc (_JJJJ (jljj^ jjI jA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Washil 
bin Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman Abu 
Nashr] dari [Al Musawir 
Al Himyari] dari 
[ibunya] dia berkata; 
"Aku menemui [Ummu 
Salamah] dan 
mendengar dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang 
munafik tidak akan 
pernah mencintai Ali, 
sedangkan orang 
beriman tidak akan 
pernah membencinya." 
Dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari Ali. 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib melalui jalur ini. 
Dan Abdullah bin 
Abdurrahman adalah 
Abu Nashr Al Warraq, 
Sufyan Ats Tsauri telah 
meriwayatkan hadits 
darinya." 


3652 


^jl^lll ^tJl (jj (Ju.,A,kJ ^ 

AjjI (jc oij^>J (jjl jc 4j«JJJ ^1 

Ajic 'M Ji^ J j^j Jlalla 

(Jjij A^ La ^j-lc (Jla lal A » a i a 
iliLallj jj jjI^ lillj 

; ' . ■;. , . < : Is.ii < < «f 

(ji,.-v L II W 1 14v (Jl«-ng l-v 1 4 ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa Al Fazari cucunya 
As Suddi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Buraidah] dari [ayahnya] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Sesungguhnya Allah 
memerintahkan aku 
untuk mencintai empat 
orang, dan Dia 
mengabarkan kepadaku 
bahwa Dia telah 
mencintai mereka." 
Dikatakan; "Wahai 
Rasulullah! Sebutlah 
nama mereka kepada 
kami!." Beliau bersabda: 
"Ali termasuk diantara 
mereka, -beliau 
menyebutkan hal itu tiga 
kali-, lalu Abu Dzar, 
Miqdad dan Salman. Dia 
memerintahkan aku agar 
mencintai mereka dan 
Dia juga mengabarkan 
kepadaku bahwa Dia 
mencintai mereka." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Syarik." 


3653 


uj la jji ^jj (J aJuAil uj la 

( _ s lLa Alii (J JJ^JJ (Jlall^ oilia. (jj 
(j-0 ul J (^jit ^luij ^ 

jl ul VI (^it (sS^ ^3 

I'lV^i 1 14\ 7„,r-. j,l Jlo'li-. 

% * ~ * - - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
Ishaq] dari [Hubsyi bin 
Junadah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Ali adalah 
bagian dari diriku dan 
aku adalah bagian 
darinya, dan tidak ada 
yang menunaikan 
kewajibanku kecuali aku 
sendiri atau Ali." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3654 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ijll (Jj /Lie Ujik ^jtijjll 

AjIc. ts ll-a -ill (3 jLjj (^"^ll 

s-Lia A A a i al (jjj ^Iujj 
jilil (J Ij (Jlls slit ^-aii 

( _ r i.l Clljl alia J 4.UC. b lifl 

b uijr- jjI JUkT^VI j UjJul ^ji 


kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Qatthan Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Qadim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Shalih bin Hayyi] dari 
[Hakim bin Jubair] dari 
[Jumai' bin 'Umair At 
Taimi] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mempers audarakan 
antara para sahabatnya, 
tiba-tiba Ali datang 
dengan meneteskan air 
mata sambil berkata; 
"Wahai Rasulullah, anda 
telah mempersaudarakan 
antara para sahabat anda, 
namun anda tidak 
mempers audarakan 
antara aku dengan yang 
lain." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Kamu 
adalah saudaraku di 
dunia dan Akhirat." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, dan dalam bab 
ini juga ada riwayat dari 
Zaid bin Abu Aufa." 


3655 


' nr. IjjJLa j (jj jjl ja i a lil^a 

Lr iij| Iglll <Jlaa jlL alLij <j1c 

ija (jib i'^rU diiL 

(Jli^jLo (JSQ /Lie iUj JJJall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Isa bin 
Umar] dari [As Suddi] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata; (Suatu 
ketika) di samping Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



/LJc <jj (JjLiaJl C5UJ 



ill /"<kMr. (Jl| pll ^i»aJI 
ilu-la Ija ^ nijr. jjl (jliijliijl 



shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seekor 
burung, maka beliau 
bersabda: "Ya Allah, 
datangkanlah kepadaku 
makhluk (orang) yang 
paling Engkau cintai 
supaya dia dapat makan 
burung ini bersamaku." 
Kemudian ali datang dan 
makan bersama beliau." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits As Suddi kecuali 
melalui jalur ini, dan 
telah diriwayatkan pula 
dari beberapa jalur dari 
Anas. Isa bin Umar 
adalah seorang 
penduduk Kufah, 
sedangkan As Suddi 
nama aslinya adalah 
Isma'il bin 

Abdurrahman, dia telah 
bertemu dengan Anas 
bin Malik dan melihat 
Al Husain bin Ali. 
Syu'bah, Sufyan Ats 
Tsauri serta Za'idah 
telah mentsiqahkannya 
(menetapkan bahwa 
dirinya tsiqah), begitu 
juga dengan Yahya bin 
Sa'id Al Qatthan 
menetapkan bahwa 
dirinya tsiqah." 



3656 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Khallad 
bin Aslam Al Baghdadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [An Nadhr 
bin Syumail] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Auf] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj Aj^jjuj 

ilLij Ajlc iiil *&l (J j-uij 

jN i^ C_SJ^)C * u ^ l^A ^ i njr- 

(jc I jJ^jlJ tiJJJJua 
IjlA i_Sjju ^ajliwall 
(jc dlliill Ai.lj (jc lllAlail 
(_)jAjC (jjl jc t_lUll ^J^>" 



[Abdullah bin 'Amru bin 
Hind Al Jamali] dia 
berkata; [Ali] berkata; 
"Apabila aku memohon 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
akan memberiku, namun 
apabila aku diam, maka 
beliau yang memulainya 
kepadaku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
hasan gharib melalui 
jalur ini." 



3657 



Telah menceritakan 
kepada kami [isma'il bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Umar bin Ar Rumi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Salamah bin 
Kuhail] dari [Suwaid bin 
Ghaflah] dari [Ash 
Shunabihi] dari [Ali 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "aku 
adalah pemilik Hikmah 
sedangkan Ali adalah 
pintunya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib 
munkar, sebagian 
mereka (ahli hadits) 
meriwayatkan hadits ini 
dari Syarik, dan mereka 
tidak menyebutkan dari 
Ash Shunabihi, kami 
juga tidak mengetahui 
hadits ini dari seorang 
pun yang tsiqah dari 
Syarik, dan dalam bab 
ini ada juga riwayat dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj j»jL>. l"<i^ AjjjS IjjJa. 
^jc. ^jl a m a ^)J^j (J laJajjjj 
(jc. ^jI (jJ Jali (jJ J-alr. 

(jUiui ^1 (jj Ajjlal __)iVl9 AjjI 
111 L. LmJ (jl iSSa Ml La (JlaS I Jail 
Li^ lIjIj U III y 

Ajlc auI ( _ s -lla ill (J jj^j os-^ 
^y^- Cy* 0^1° »J^I j 

iill ^U.-l 1)1 (J jjui j 1<I aall 
5 Aili.j (^JaJ (Jjil alia J A.UC. 
L) (^ic- Aj tJLaa Aj jULa (_paaj 

eUll ^-o ^ ialkj auI (J jjji^) 

( _ s ila 111 (J jj^J (Jla3 (jllLall j 
(jl (^jjJajJ Lai jillj Ajle 1^ 

UJJ^ V* J^f ish 
(_£jaj ojl ^ All VI ( _ s -uijii 
^jllacV Aja-ajmj 

A] i3jl ' ; l^j ^ 

UljUaja (Jla aJ jj^jj lil ^''^jj 
4jj oLlU ulc J I jc.il Jlaa LjJ 

AjI jJI £SJS AilC ^ [J ' Aij 

o ja till jjl j Ale- auI ^iiaa All 

piLulj Ij^LuI p Jj AjVI 

Itj AjVI ^^Lljj uillijj 

jillj AjIc 1)1 ^lla 111 (J^jjjij 

(Jlla 1 j L\li.j AJaJaUj Luc. 
^ 1j& jjI JIIJaI pVjA ^ill 

Ljjjjc. ^ Ja i a jj^^- ' ' IJ la IJA 
A^jJI IjA (j-a 



Ibnu Abbas." 



3658 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dari [Bukair bin 
Mismar] dari ['Amir bin 
Sa'd bin Abu Waqash] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; "Muawiyah bin 
Abi Sufyan pernah 
mengangkat Sa'ad 
menjadi seorang 
pemimpin. Lalu dia 
berkata; 'Apa yang 
menghalangimu untuk 
mencela Abu Turab 
(Ali)?" Sa'd menjawab; 
"Adapun tiga hal yang 
telah kamu sebutkan, 
semuanya telah 
disebutkan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
aku tidak akan pernah 
mencelanya. Aku lebih 
suka termasuk di antara 
tiga hal tersebut dari 
pada unta merah, karena 
aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ali dan 
beliau pernah 
mengangkatnya sebagai 
wakil beliau (di 
Madinah) di salah satu 
peperangan (perang 
Tabuk) ". Lalu Ali 
berkata kepada beliau; 
"Wahai Rasulullah, 
apakah anda hendak 
meninggalkanku 
bersama para wanita dan 
anak-anak?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam bersabda: 
"Tidakkah kamu rela 
bila kedudukanmu 
bagiku bagaikan 
kedudukan Harun 
terhadap Musa, hanya 
saja tidak ada Nabi 
sesudahku." Dan aku 
juga pernah mendengar 
beliau bersabda pada 
perang Khaibar: 
"Sungguh aku akan 
berikan bendera ini 
kepada seorang lelaki 
yang mencintai Allah 
dan Rasul-Nya, serta 
Allah dan Rasul-Nya 
pun mencintainya." Lalu 
kami berebut untuk 
mendapatkannya, namun 
beliau bersabda: 
"Panggilkan Ali 
untukku." Lalu dia pun 
didatangkan dan sedang 
menderita sakit mata, 
maka beliau meludahi 
matanya dan 
memberikan bendera 
tersebut kepadanya. 
kemudian Allah 
menaklukkan Khaibar 
melalui dirinya. Dan 
karenanya ayat berikut 
ini di turunkan; "Kami 
seru anak-anak kami, 
anak-anak kalian, istri- 
istri kami dan istri 
kalian" (al-Ayat). Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a 
untuk Ali, Fathimah, 
Hasan dan Husein seraya 
bersabda: "Ya Allah! 
mereka semua adalah 
keluargaku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini." 



3659 



^j.' ''"..7* f J u^'^* 

jJLL CJ xi (_uia AjjL?. 

iiil 4 ;j ^ J^JJ ^ 1 . 

(j-o *d)L j jtl ■ - ill Jla aJ jijjj 

Lajjj Aj jaiij L- iliac. j <&l ' ■ C. 
IjlA u uijr. jjl (JliiSLuiS (J jj-aj ul 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ahwash bin 
Jawab Abu Al Jawwab] 
dari [Yunus bin Abu 
Ishaq] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Barra v ] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus dua 
pasukannya, dan 
mengangkat Ali sebagai 
pemimpin di salah satu 
pasukan serta Khalid bin 
Walid di pasukan yang 
lain. Lalu beliau 
bersabda; "Apabila 
peperangan telah 
berkecamuk, maka Ali 
sebagai (pemimpinnya)." 
Al Barra v berkata; "Lalu 
Ali berhasil menaklukan 
suatu benteng, dan 
(menikahi) seorang 
budak dari (benteng 
tersebut). Lalu Khalid 
menulis surat supaya 
saya berikan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam agar ia diberi 
kewenangan untuk 
memimpin." Al Barra v 
berkata; "Setelah Aku 
serahkan (surat tersebut) 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau membacanya. 
Dan raut wajahnya 
berubah seraya 
bersabda: "Apa yang 
kamu pandang tentang 
seorang lelaki yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mencintai Allah dan 
Rasul-Nya, serta Allah 
dan Rasul-Nya pun 
mencintainya". Al Barra v 
berkata; kataku; 'Aku 
berlindung kepada Allah 
dari kemarahan Allah 
dan Rasul-Nya, dan aku 
hanya seorang utusan, 
maka beliau pun diam. 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini." 


3660 


* a a 5 a - a f 0 

6^ if? CP jV^' 
AjIc. ill C5 ii-a J jjjj Ic-iSla 

aL^ljljj 1 fljl jail ^a^J 1 ll& almjj 

( _ s iLa dill (J jjjj (Jla3 4jaC- (jjl 
<t°ii-v°i'il A lie ail 

fdia,Vl (jc LLiajl (j; I «a3 (jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir Al Kuffi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Al Ajlah] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dia berkata; 
Pada peristiwa Tha v if, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendo'akan Ali lalu 
beliau mengadakan 
pembicaran rahasia 
dengannya, maka orang- 
orang berkata; "Sungguh 
beliau mengadakan 
pembicaraan rahasia 
dengan anak pamannya, 
" Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bukannya aku 
mengadakan 
pembicaraan rahasia 
dengannya, akan tetapi 
Allahlah yang 
mengadakan 
pembicaraan rahasia 
dengannya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Ajlah, dan 
telah diriwayatkan pula 
oleh selain Ibnu Fudhail 
dari Al Ajlah, sedangkan 
makna sabda beliau; 
"Akan tetapi Allah lah 
yang mengadakan 
pembicaraan rahasia 
dengannya." Adalah; 
Allah memerintahkanku 
untuk mengadakan 
pembicaraan rahasia 
dengannya." 



3661 



iff Cji Cf- Cii 

A^LiaII lAA lia-j jji 



AkV (!^J V Jll CAjAkll 
(jlaa iluAa IjlA ^ ^ njr. jjl 

Ia4 5-? V] Aijaj V Cyj^ 

Ajji'mli ClyAkll lA4 (Jjt « > al 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Salim bin 
Abu Hafshah] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ali: 
"Wahai Ali, tidak halal 
bagi seseorang junub 
dalam Masjid ini selain 
aku dan kamu." Ali bin 
Al Mundzir berkata; aku 
bertanya kepada Dlirar 
bin Shurd; 'Apa maksud 
dari hadits ini?" dia 
menjawab; "Tidak halal 
salah seorang yang 
sedang junub melewati 
(masjid ini) selain aku 
dan kamu." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, sedangkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Muhammad bin Isma'il 
telah mendengar hadits 
ini dariku, lalu dia 
menganggap gharib 
(hadits tersebut)." 


3662 


Ijj la ^gxu ja (jj (J uLajoil iL la 
^j^UJI ^aluli (jt (JJlAc (jj j^jit 
jill ClaJli lillLa (jj (jjijl (jC 

(jjili^/l ^jj ^.y 1 "- *&l ^U.-i 

jjl (Jll«.lj!)l!ill ^jj (^it ( _ s iLaj 

IjsA j ^jic- (jc. t_iUll ^jij (_g unr- 

1$ jill liUij ^AAlC (jujl JjC^I 
(jC. a] 1 (jC. 1 JJ A3 J 

lAA jaj ^Ic (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Abis] dari 
[Muslim Al Mula v i] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diutus (sebagai 
rasul) pada hari senin, 
sedangkan Ali mulai 
melaksanakan shalat 
pada hari selasanya." 
Abu Isa berkata; "Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Ali, hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Muslim Al 
A'war, sedangkan 
menurut mereka (ahli 
hadits) Muslim Al A'war 
riwayatnya tidaklah 
kuat, hadits ini juga telah 
di riwayatkan dari 
[Muslim] dari [Habbah] 
dari [Ali] seperti riwayat 
ini." 


3663 


jjl IjjAa. (jiLiC (jJ ij^-" '« LilAa 
Aill AiC (jc lilj ui UjAa. AiLl 
(jj jjli. (jc (JjSC (jj ~u-s « (jj 
AjIc Atll ^ji-a ^4^1 (j^ill ■4^ 
Aj jiij ^^j-a <^-lji t5^*^ ^*"J 
^jj V Ail VI t^ji (j* UJJ^> 

^9j <La.j]| I^A (j-a ujjjC (j i 
jiSjl (jj Al j j H ui (jc <-_lUil 
^al j ojjjA ^^jI j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
bahwa Nabi shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ali: 
"Kedudukanmu bagiku 
ibarat kedudukan Harun 
dari Musa, hanya saja 
tidak ada Nabi 
sesudahku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini, dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Sa'd, Zaid 
bin Arqam, Abu 
Hurairah dan Ummu 
Salamah." 


3664 


(jj ^jc- (jt »j» 1 jjl uJ^a 

<U_)1aj ^^j^i Clljl ^jJatl (JUi alLij 

CjjAa IjlA ^ <nr. jjI Jlij^aj 

^^Ai-a ^gJ^I tjC H til ^jC. 4a.j 
IjlA cLijt'ilji'ij ilLjj AjIc- Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] dari 
[Abdussalam bin Harb] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Sa'ad 
bin Abu Waqash] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda kepada Ali: 
"Kedudukanmu bagiku 
ibarat kedudukan Harun 
dari Musa, hanya saja 
tidak ada Nabi 
sesudahku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Sa'd 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
hadits ini dianggap 
gharib jika melalui 
hadits Yahya bin Sa'id 
Al Anshari." 


3665 


(S jl_^ll Alia. (jJ a lli^a 
(jc jliaJill (^jj jLjA I^>j] UliSa. 


Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





j^y^ C5^' ^4*-*^ 

jLudJ ^ol alia J AjIc Jill ^U^l 

V) AlILiVI ligj (Jc. Aijju 
<L^.jill IjA (j-o 


[Muhammad bin 
Humaidi Ar Razi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Al 
Muhtar] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Balj] dari 
[ Amru bin Maimun] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan menutup 
semua pintu kecuali 
pintu Ali." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak pernah 
mengetahuinya dari 
Syu'bah dengan isnad 
seperti ini kecuali 
melalui jalur ini." 


3666 


(a ^^'^^ ^ ' ^ la 

(jj Lai ^ (jj ^jq^ (jj ^gAc llj ^ 

Jf**"? 4-ijI (jc Lai » jj ^jQ* 
^Ac. (jj Lai ^ A-ljI jc. Lai ^ jj 
AjjI (jc (jiLiiJI (jj yc AjjI (jc 

^ cs^ ?^ CP 
■Ajmj ^jc A)jl (^lla *&l (J_ajolJ 

(ji (Jla9 (jjLia j j i aa Ajj Ail 

LoAUI j (jjAA 1— lit j ija 1 

t ii^ jj^v i ^ i ujr. (j'«-v 
4-^ja!l lAA (j-o VI Lai ^ (jj ^jQ» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ja'far bin 
Muhammad bin Ali] 
telah mengabarkan 
kepadaku [saudaraku 
yaitu Musa bin Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[ayahnya yaitu Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[ayahnya yaitu 
Muhammad bin Ali] dari 
[ayahnya yaitu Ali bin 
Husain] dari [ayahnya] 
dari [kakeknya yaitu Ali 
Abu Thalib] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memegang tangan Hasan 
dan Husein seraya 
bersabda: "Barang siapa 
mencintaiku dan 
mencintai kedua anak 
ini, (Hasan dan Husein) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



serta bapak mereka 
berdua dan ibu mereka 
berdua, maka ia akan 
bersamaku berada pada 
kedudukanku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Ja'far bin 
Muhammad kecuali 
melalui jalur ini." 



3667 



A \* ui (jt jl"'-^ all (jj ^»jAI^)j) 
(jj jj^C. (jC. ^1 (jC. 

(j-o VI ls?\ l) c ' ^ j* 1 

' aJQa.1 gjj 1 1' (jj 4JluiI 
j (jj^Lall ^jl ^iwjl ^jJo (J^l 

j ^ic. ^ilul (ji (3jl ^ (Jli 

allul (ji Jjl jJaJI (JaI (3^ 
^Ac. ^iojl j ^jl (JLi^}]l ^j-a 

(Jjlj (j^i*^ (j^J (j>jl ^^C- J&J 
p I mill aL a I ^^j-o 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Al 
Muhtar] dari [Syu'bah] 
dari [Abu Balj] dari 
[ Amru bin Maimun] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; "Orang yang 
pertama kali 
mengerjakan shalat 
adalah AIL" Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini." Kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Syu'bah dari 
Abu Balj kecuali dari 
hadits Muhammad bin 
Humaid, Abu Balj 
sendiri nama aslinya 
adalah Yahya bin 
Sulaim. Para ulama 
berbeda pendapat 
mengenai hal ini, 
sebagian mereka 
berkata; "Orang yang 
pertama kali masuk 
Islam adalah Abu bakar 
Ash Shidiq." Sebagian 
mereka berkata; "Orang 
yang pertama kali masuk 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Islam adalah Ali." 
Sebagian ulama lain 
mengatakan; "Orang 
yang pertama kali masuk 
Islam dari kalangan 
pemuda adalah Abu 
Bakar, sedangkan Ali 
masuk Islam ketika ia 
masih kanak-kanak 
dalam usia delapan 
tahun, sedangkan orang 
yang pertama kali masuk 
Islam dari kalangan 
wanita adalah Khadijah." 


3668 


j^jj l^a a Hi^a Vis (_g-liJa]l 

^)5Lj jjl a] I ill (ji cJliS OJ^jll 
IjlA u ui;r- jjI (Jls (jjjAjLall 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Abu Hamzah] -seorang 
laki-laki dari Anshar- dia 
berkata; aku mendengar 
[Zaid bin Arqam] 
berkata; "Orang yang 
pertama kali masuk 
Islam adalah Ali." 
[Amru bin Murrah] 
berkata; Aku menyebut 
hal itu dihadapan 
[Ibrahim An Nakha'i], 
akan tetapi dia 
mengingkarinya seraya 
berkata; "Orang yang 
pertama kali masuk 
Islam adalah Abu Bakar 
Ash Shidiq." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Abu Hamzah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







nama aslinya adalah 
Thalhah bin Yazid." 


3669 


LW C5#=^ t5^? C5^J 

^jSlI ^1 ^ JaSftl ^Jc je 

V Ail ilLj ill ^ji-a /Livl 

(j-o Ul tlljLl (jj (_5^C- J Mil j a 

(J^ f4J (JjjJ! j jail 

IjlA ^ inlf. jjl tjl3 alllj 4jlc illl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Utsman anak saudaranya 
Yahya bin Isa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Isa Ar 
Ramli] dari [Al A'masy] 
dari [Adi bin Tsabit] 
dari [Zirr bin Hubaisy] 
dari [Ali] dia berkata; 
Nabi yang Ummi 
(Rasulullah) shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
berwasiat kepadaku, 
bahwa: "tidak ada orang 
yang mencintaimu 
kecuali seorang mukmin, 
dan tidak ada orang yang 
membencimu kecuali 
seorang munafik." Adi 
bin Tsabit berkata; 'Aku 
termasuk diantara 
sekelompok orang yang 
di do'akan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3670 


^l^)iJI ^1 (jC ^xi-alt _jjl 

dllli 1& ^ 1 . J n a a^jij 

^ill (Jjij AjJlj £3lj 3* J ^-"J 

jjl (Jllulc. (^JJ ^jji- (^jj-oJ V 

- : - i ' - " ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Ya'qub bin 
Ibrahim] serta yang lain, 
mereka berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Abu Al Jarrah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Jabir bin Shubaih] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ummu Syarahil] dia 
berkata; telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







menceritakan kepadaku 
[Ummu 'Athiyah] dia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus suatu pasukan 
yang di dalam pasukan 
tersebut terdapat Ali, 
Ummu Athiyah berkata; 
maka aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil 
mengangkat tangannya 
beliau bersabda: "Ya 
Allah, janganlah Engkau 
mematikanku sehingga 
Engaku 

mempertemukanku 
dengan Ali." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami hanya 

mengetahuinya dari jalur 
ini." 


3671 


(jj S .a (jc- ^J^J (jj L)*"" 3 -^ 
^jc. (jj jIjc (jj j^j (jc- (_j~- ■ "J 

' * 'a ' ' ' 'a o <S a ? ' 

oik (jc (jc JJJ^ lW 

' o t a ' "* o ^ 'a ? ' o / 

JJJ^II (jC clW 

2jl ^glla M J jiij Jc. (jl£Jll 

(jlc^p ^ij^JJ <iic 

^ Ki l in jLla aj-^. l^i (j^ ia 

jluil A_j1c iill J'^* 
' _ la.j] alLij 4jIc iill ^lla 

i« ; m , & - ~ 

c_lj^jc ^ la i a (j i aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Yahya bin 
Abb ad bin Abdullah bin 
Zubair] dari [ayahnya] 
dari [kakeknya yaitu 
Abdullah bin Zubair] 
dari [Az Zubair] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memakai dua 
baju besi ketika perang 
Uhud, lalu beliau 
bangkit (mendekati) 
sebongkah batu (untuk 
melihat orang kafir - 
pent), namun beliau 
tidak bisa, lants Thalhah 
duduk dibawahnya dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun naik 
diatasnya hingga beliau 
dapat berdiri di atas batu 
tersebut." Zubair 
berkata; "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Thalhah pasti 
mendapatkan surga." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib." 


3672 


^jj 4 IT-i J j /^s j^s 
jj] o^uj (J^cSJ ^ai^J <jic. 

j° <-,\r^\i « JLti jki 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Musa Ath Thulahi] - 
salah seorang dari 
anaknya Thalhah bin 
Ubaidillah- dari [Ash 
Shalt bin Dinar] dari 
[Abu Nadhrah] dia 
berkata; [Jabirbin 
Abdullah] berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ingin 
melihat seorang Syahid 
berjalan di muka bumi, 
maka hendaknya ia 
melihat Thalhah bin 
'Ubaidillah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ash Shult, 
sebagian ulama telah 
mengomentari Shult bin 
Dinar dan Shalih bin 
Musa dari segi 
hafalannya." 


3673 


Laa < ^ jiill -ijc 1 * la 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





V/1 (Jill Ajjlii ^Jc. ."<UMl< 
^iLa A)jl (J^uj^) diXAjol <23^)^ajl 
(jjaa (JjiJ (^"J Ajlft ^ 


kepada kami ['Abd Al 
Quddus bin Muhammad 
Al Atthar Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Ashim] dari [Ishaq bin 
Yahya bin Thalhah] dari 
[pamannya Musa bin 
Thalhah] dia berkata; 
aku menemui 
[Mu'awiyah], lalu dia 
berkata; "Maukah aku 
beri kabar gembira 
kepadamu? Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Thalhah termasuk 
diantara orang yang 
berjanji untuk mati." 
Perawi berkata (Abu 
Isa); "Hadits ini adalah 
hadits gharib. Kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Mu'awiyah 
kecuali dari jalur ini." 


3674 


— jf — £ '. : a 75 — 

Lb la 2"^^^ \!* LiiAk 

lift i>° *J ^J*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 
Abdurrahman bin 
Manshur Al Anazi] dari 
['Uqbah bin Alqamah Al 
Yasykuri] dia berkata; 
saya mendengar [Ali bin 
Abu Thalib] dia berkata; 
"Telingaku mendengar 
sendiri dari mulut 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Thalhah dan 
Zubair adalah 
tetanggaku di surga." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini." 



3675 



(jj a i_Jj^)5i jjl 1"'^ 

auI <&l (J j^J '". ° ^1 

' f \ „ > ° ~. * . * ; s - * t - 
jA (j-o 4 1 ^ i (j-at £ *-^ Lj 

jj^i Cllxllal £j 4ic (jia^C-U 
j' iaa t_lljJ fj&j A^LuaII 
Atll t^j-lj-a (J J-^J tfff'j 
(jit (jjl (Jla allaj AjIc- 

* (JaJi IjlA (JlJ auI J J*»J 
■ - u la IjlA ^ . i; ir- ^jl 

^ ^ ("it «ui j CliiAkll IjlA 
^j| jjc. Iajj i LiAaJ (J_;» <u a I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib Muhammad bin 
Al Ala v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Thalhah 
bin Yahya] dari [Musa] 
dan [Isa] -keduanya 
adalah anak Thalhah- 
dari ayahnya yaitu 
[Thalhah] bahwa para 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
seorang Arab badui yang 
masih bodoh, "Tanyakan 
kepada beliau mengenai 
orang yang berjanji 
untuk mati, siapakah 
dia." -sebab mereka 
(para sahabat) tidak 
berani menanyakan 
langsung kepada beliau, 
karena mereka sangat 
menghormati dan takut 
terhadap beliau- lantas 
orang Arab tersebut 
bertanya kepada beliau, 
akan tetapi beliau 
berpaling darinya, 
kemudian ia 

menanyakannya lagi dan 
beliau tetap berpaling 
darinya. Lalu aku datang 
dari arah pintu masjid, - 
waktu itu aku memakai 
baju berwarna hijau- 
ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihatku, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj ^Jt (jt (jt ojjC- ^>J 

alluj Alii Aill (3 _J^J 

' - ij la I^A ^ njr- (jliiilj 

Ml - 1* , , 



beliau bertanya: "Mana 
orang yang bertanya 
mengenai siapa orang 
yang pernah berjanji 
sampai titik darah 
penghabisan". orang 
Arab badui itu 
menjawab, "Aku ya 
Rasulullah! beliau 
bersabda: "Inilah orang 
yang pernah berjanji 
hingga titik darah 
penghabisan." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu Kuraib 
dari Yunus bin Bukair, 
dan hadits ini juga telah 
diriwayatkan oleh 
beberapa perawi dari 
para tokoh ahli hadits 
dari Abu Kuraib, dan 
aku juga mendengar 
[Muhammad bin Isma'il] 
menceritakan tentang hal 
ini dari [Abu Kuraib] 
dan ia meletakkannya 
dalam kitab Al 
Fawa v id." 



3676 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Abdullah bin Az 
Zubair] dari [Az Zubair] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menyebut kedua orang 
tuanya (sebagai tebusan) 
untukku ketika perang 
Bani Quraidlah, beliau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bersabda: "Demi ayah 
dan ibuku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3677 


AjjULa Lii.l^>. (jj la^i UjAa 
a i a1 & (jc o^jl^ 1^13.1^. j^aC (jj 
<Uc 'Jh\ ' LS ^=J (^C (jc jj (jc 
AjIc Alii ^jij-a J jj-aj Jlllll 
u]j ^ij' JP- tsf 5 ^ u] f^J 
IjlA (JlLoljill (jj J^3^ CSj'jP 1 
(Jlajj ^ la i a j i oa t^JJ^a 
(jjl C'i*,aj.jj __)j-aull jA (_JjlJjiJI 

(jj (jUaLi (Jla Jjij j-ac ^1 

__)j-au]| j>A (_JjlJjiJI AjjjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Za v idah] dari 
[Ashim] dari [Zirr] dari 
[Ali radliallahu 'anhu] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesunggunya setiap 
Nabi memiliki seorang 
penolong dan 
penolongku adalah 
Zubeir bin Awwam." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." Dan di katakan 
"Al Hawari maknanya 
adalah An Nashir 
(penolong), aku 
mendengar Ibnu Abu 
Umar berkata; Sufyan 
bin 'Uyainah berkata; 
"Al Hawari adalah An 
Nashir (penolong)." 


3678 


(jc jjl j ^JjiiJI 

(jc j^SIaII (jj a (jc (j^ ifl i u 

i*t«*'«nS <Uc iiil ' i'sij jjLk 

alLlj Ajlc AUl (^1^ (J _JJJJ 

j=- trf 5 ^ 6! dJ 

jjjjill (jj JJJjll c5 jl ji. 
(Jtii (—ll^^^l ^ijj <j3 aJjLj jjl 
(Jli jajill 

Jll lil ^J^ 1 ^ ^ ^ 

* - - 1. " - r- - n 

(ji,.-v i II W 1 111 ..nr. jil 

Ml 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud Al 
Hafari] dan [Abu 
Nu'aim] dari [Sufyan] 
dari [Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'alaihi wasallam 
bersabda; 

"Sesungguhnya setiap 
Nabi memiliki seorang 
penolong dan 
penolongku adalah 
Zubeir bin 'Awwam." 
Abu Nu'aim (dalam 
riwayatnya) 
menambahkan; "Ketika 
perang Ahzab, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Siapa yang 
akan memberi kabar 
mengenai suatu kaum 
kepada kami." Zubair 
menjawab; "Saya." 
beliau mengatakannya 
hingga tiga kali, Zubeir 
berkata; "Saya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3679 


A; j ciw -h^i liiiSi. A^iui \ \'\\^. 

jilulj aJc Alii UJ^J 

' "J r - "" r - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Shakhr bi 
Juwairiyah] dari 
[Hisyam bin Urwah] dia 
berkata; " [Zubair] 
berwashiat kepada 
anaknya yaitu Abdullah 
di pagi hari (menjulang) 
peristiwa unta (perang 
Jamal), katanya; 
"Tidaklah aku memiliki 
anggota badan kecuali 
telah terluka (ketika) 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." sehingga 
luka tersebut sampai 
kepada kemaluannya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



ini adalah hadits hasan 
gharib yaitu dari hadits 
Hammad bin Zaid." 



3680 



(jj jj jill Jjc Qj la 4jjj3 1 * i^. 
llAa (jj (jAa/}]| Jjc (jc. l^aa .a 
jjj (ji^jll Jjc (jc AjjI (jc 
alii ^jii-a J jj^j tjlalla i_ijc 
4ia 11 j£j jjI aiuij Ajlc 
[j (jLaiic j AiaJI ,.3 jiCj 
^ IkiL) AliJI ,J (^ic J AjaJI 
^JC j AjaJI ,j JJJ^'j ^ 
<GaJI l_sjc (jj (ja^.^11 
AiaJI \;t uij <LaJI ^ Sxlaj 

o*.lj3 L-laLt-ax u^>jaJ<LiaJI 
(jc Ixa a (jj ^j^xll Jjc (jc 
AjjI (jc (jj (jia/)]l JjC 

alluj *Ulc Alii /L jul (jc 

JjC (jc Aj3 jLlj ajaj 

CSJJ (J^ (-ijc (jj (jiajl! 
(jj (j-a^.^11 JjC (jc ' la SI IjA 
j (jj Jjj lji (jc AjjI (jc Alia. 
jilLij 4j1c illl ^lLa <jrA^ (j^ 
ijlljJaJI (j« I JA j I JA jaj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Abdurrahman bin 
Humaid] dari [ayahnya] 
dari [Abdurrahman bin 
Auf] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Abu Bakar 
masuk surga, Umar 
masuk surga, Utsman 
masuk surga, Ali masuk 
surga, Thalhah masuk 
surga, Zubeir masuk 
surga, Abdurrahman bin 
Auf masuk surga, Sa'ad 
masuk surga, Sa'id 
masuk surga dan Abu 
Ubaidah bin Jarah 
masuk surga." Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mush'ab] 
dengan bacaan dari 
[Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Abdurrahman bin 
Humaid] dari [ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
di atas, namun dia tidak 
menyebutkan di 
dalamnya dari 
Abdurrahman bin Auf. 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Dan hadits ini 
juga diriwayatkan dari 
[Abdurrahman bin 
Humaid] dari [ayahnya] 
dari [Sa'id bin Zaid] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam seperti hadits 
di atas, dan hadits ini 
lebih shahih dari hadits 
yang pertama." 



3681 



*Ua SI ,j j-aC j Aia 11 ,j j£j 
H uij b tj- 4 ^ >J' •^ c ' J 

jjl jib ^jjillJaj (Jll ^Jilill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Mismar Al Marwazi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] dari [Musa bin 
Ya'qub] dari ['Umar bin 
Sa'id] dari 
[Abdurrahman bin 
Humaid] dari [ayahnya] 
dari [Sa'id bin Zaid] 
pernah bercerita 
kepadanya mengenai 
beberapa orang 
(dikabarkan masuk 
surga), Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sepuluh orang (akan) 
masuk surga, yaitu; Abu 
Bakar masuk surga, 
Umar masuk surga, 
Utsman, Ali, Zubeir, 
Thalhah, Abdurrahman, 
Abu Ubaidah dan Sa'ad 
bin Abi Waqash." 
Humaid berkata, 
"Jumlah mereka baru 
sembilan, sedang yang 
kesepuluh Sa'id diam, " 
Maka sebagian orang 
berkata; "Kami 
bersumpah atas nama 
Allah siapa yang 
kesepuluh wahai Abul 
Awar!". Lalu Sa'id 
berkata; "Kalian telah 
bersumpah dengan nama 
Allah kepadaku, (iya) 
Abu A'war masuk dalam 
syurga." Abu Isa 
berkata; "Abu A'war 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







adalah Sa'id bin Zaid bin 
'Amru bin Nufail, dan 
aku mendengar 
Muhammad berkata; 
"Hadits ini lebih shahih 
dari hadits yang 
pertama." 


3682 


— — ~ ~ f 1 3 i ,o'i i , 

jji-vjll Ate. Jiiiutiu 
(JLoj alLij 4j1c iill (^gll-a ^ fjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Mudlar] dari [Shakhr bin 
Abdullah] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya perkara 
kalian (para wanita) 
membuat aku sedih 
sepeninggalku, sungguh 
kalian tidak akan bisa 
sabar kecuali mereka 
yang bersabar." Abu 
Salamah berkata; 
kemudian Aisyah 
berkata; "Semoga Allah 
memberi karunia 
ayahmu dengan salsabila 
(mata air) yang ada di 
surga." -yang dimaksud 
(Aisyah) adalah 
Abdurrahman bin Auf, 
karena dia telah 
menyedekahkan 
hartanya kepada para 
istri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
dikatakan; "Telah terbeli 
(kebun ini -pent) seharga 
empat puluh ribu 
(dinar)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3683 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





i Lua j< JjAIjjI j< (jja ml j 
(jj jjiijS IAj la £;j i ajll 
^1 jjc. jjaC (jj Aaa « (jc 
(jj (j^^jll ^jc. (jl A a\ i ti 
[* y>Sf a a, \i i T jl i j.-. 
(Jlaall 5jLa a-ijLi <"'»;< (jiiajJJI 


kepada kami [Ahmad 
bin Utsman Al Bashri] 
dan [ishaq bin Ibrahim 
bin Habib Al Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Quraisy 
bin Anas] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] 
bahwa [Abdurrahman 
bin Auf] pernah 
mewasiatkan kebunnya 
kepada para ummul 
mukminin (para istri 
rasul) seharga empat 
ratus ribu (dirham)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib." 


3684 


^jJjlII ^ (jj e-L^j UJ la 
(jc. (jjc (jj j^*^ Lij la j*-aj 
(jj (jjAa (jc. JLL ^1 (jj (Jjx-ituil 

*&l (Jjjjij (jl^iLl (jC jli. ^1 

jil JU^Ir/i IM C;„\ 1° i.*"!.,| 
(jc ClyAkll IjlA jj Jl5j ( _ r uyc 
^jl-a (^Jjll (jl (JJ^ 3 (j^ (J.!* « > "I 

1° i^ - ;!„l :„Ul (JU i\T„jaMc-. iiil 

^LaS |JA j i21lc.3 ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Raja v bin 
Muhammad Al 'Udzri 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Aun] 
dari [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari [Sa'd] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, kabulkanlah do 'a 
Sa'd jika dia berdo'a 
kepada Engkau." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
juga diriwayatkan dari 
Isma'il dari Qais bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, kabulkanlah do 'a 
Sa'd apabila dia berdo'a 
kepada Engkau." Dan 
inilah yang lebih 
shahih." 


3685 


L.i jjl^| i— Jjjfi jjl UlLla 

(jc. s-iiLii jjl Ujik via ^ujVi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jC i - IT uiSI ^olc. (jt JliJl 
,1» la (JjSVli <ull ^JC- (jj __>A=>. 

1.'., jl^j itt i i l (J- V' 

^ . .. 


Kuraib] dan [Abu Sa'id 
Al Asyaj] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Mujalid] dari [Amir 
Asy Sya'bi] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata; Sa'd datang 
menghadap, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ini 
adalah pamanku, maka 
hendaknya seseorang 
memperlihatkan 
pamannya kepadaku." 
(maksudnya tidak ada 
seseorang yang 
(kedudukan) pamannya 
seperti paman beliau - 
pent). Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Mujalid, Sa'd 
bin Abu Waqash adalah 
seseorang dari Bani 
Zuhrah, begitu juga 
dengan ibu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang berasal 
dari Bani Zuhrah, oleh 
karena itu, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ini 
adalah pamanku." 


3686 


LxALa lm ^jj ia Ijg Aj j ^jj 

ijls , W I ill VI .la.V <il j sUl ill) j 
(eJl <23lia ajl iii ijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ash Shabah Al 
Bazzar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ali bin 
Zaid] dan [Yahya bin 
Sa'id] keduanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^1C j^j J&j ^ la i a j 1 ""' 

j' 1 (j r - '""^'l 1 ^> 

jc. ( . ulaJall jj jc. lixjbM 


mendengar [Sa'id bin 
Musayyab] berkata; 
[Ali] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam belum 
pernah mengumpulkan 
antara ayah dan ibunya 
sebagai (tebusan) untuk 
seseorang kecuali 
kepada Sa'd, pada 
perang Uhud, beliau 
bersabda kepadanya: 
"Lemparlah, (demi) ayah 
dan ibuku sebagai 
tebusanmu." beliau 
bersabda kepadanya 
lagi; "Lemparlah wahai 
sang pemuda yang kuat." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. Dan hadits ini 
juga telah di riwayatkan 
dari beberapa perawi 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Sa'd]." 


3687 


^ jjj (jj Cluill 1 ' ' 1^ 4 j ijfl ljj.la. 
^ ia i jc l?aa ^ (jj ^j^aJI -^^3 
( . jj jc. ^l*L.1 jj 
^-aiJla (j^alij ^1 (jj H l ji (jc. 

^-la-i-a j i na L IJ^a 

alLlj Ajlc Ai\ (_5-lj-a ^."^ (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dan [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sa'id bin Musayab] 
dari [Sa'd bin Abu 
Waqqash] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengumpulkan kedua 
orang tuanya (sebagai 
tebusan) bagiku pada 
perang Uhud." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, hadits ini 
juga di riwayatkan dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Abdullah bin Syaddad 
bin Al Had] dari [Ali bin 
Abu Thalib] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3688 


.Hid /jc jUiL Ijliik j UliAk 

-''"j aAIc iul * '*'» '*<• «u> 

iItih ^^cj (J^cS-j 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami seperti itu 
pula [Mahmud bin 
Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Sa'd 
bin Ibrahim] dari 
[Abdullah bin Syaddad] 
dari [Ali bin Abu 
Thalib] dia berkata; 
"Aku tidak pernah 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjadikan 
kedua orang tuanya 
sebagai tebusan untuk 
seseorang kecuali 
kepada Sa'd, sungguh 
aku telah mendengar 
beliau bersabda pada 
perang Uhud: 
"Lemparlah (panahlah) 
wahai Sa'd, (demi) ayah 
dan ibuku sebagai 
tebusanmu." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3689 


^olc. (jj auI liC- (jt (jj 

!>LLj ^ly 

Clilll 2 \°"\\\ ^jL/^Lj 1 a 11 ' a 
1 'it « l a js) iiiii£ i_p>j 1 aJJji 

SLLi (Jill <-.Lk La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Abdullah bin Amir 
bin Rabi'ah] bahwa 
[Aisyah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
begadang pada suatu 
malam pada awal mula 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







di Madinah (ketika 
terjadi peperangan), 
beliau bersabda: 
"seandainya ada seorang 
lelaki shalih yang 
menjagaku pada malam 
ini." Aisyah berkata; 
"Ketika itu, kami 
mendengar suara 
gesekan senjata, beliau 
bersabda; "Siapa ini?" 
orang itu menjawab; 
"(aku) Sa'ad bin Abi 
Waqash." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: "Apa 
yang membuat kamu 
datang (kemari)?", Sa'd 
menjawab; "Aku merasa 
khawatir akan (ada yang 
membunuh) diri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
aku datang dan ingin 
menjaganya." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a 
untuknya kemudian 
beliau tidur." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3690 


f ].''Ss IjjJLa Ida 1 UjJLa 
(jJ (Jit* (jt ^JJf^-l 
jJUa (jj Aill (jt t iUjn 

( _ s it ^ 3 Ail (Jjaj ^ j^>ac. 

^jiLa M J jLjj ^-<i (J^ l^lll 

jilLjj 4jie Alii u^'^* ^ cJ^J^J 
^gAc.^ ^jl Air- ^)-aC.^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hushain] dari 
[Hilal bin Yasaf] dari 
[Abdullah bin Dlalim Al 
Mazini] dari [Sa'id bin 
Zaid bin Amru bin 
Nufail] bahwa dia 
berkata; "Saya bersaksi 
terhadap sembilan orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



l^j^) £LJa-i-a i aa L )J.la 

alluj AjIc Alii ^U^i /L i "I (jC 
UjJla (jj AS>a I Ujjla. 

^-HaJI 

(jj l n (jC- (Jjiia.^! (jj jjia/)]l 

■ - U la IjlA Jli oUi-a-i ojaj ^ila j 
^a. 



yang mereka telah 
dijamin masuk surga dan 
sekiranya aku bersaksi 
terhadap sepuluh orang, 
maka aku tidak akan 
berdosa." Dikatakan; 
"Bagaimana bisa 
begitu?." Dia menjawab; 
"Kami pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di (goa) 
Hira', lalu beliau 
bersabda: "Tenanglah 
wahai (goa) Hira', 
tidaklah orang yang ada 
di atasmu melainkan 
seorang Nabi, shiddiq 
(jujur) atau orang yang 
syahid." Dikatakan; 
"Siapakah mereka?" Dia 
menjawab; (mereka 
adalah) Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar, 
Umar, Utsman, Ali, 
Thalhah, Zubair, Sa'ad 
dan Abdurrahman bin 
Auf." Dikatakan; "Siapa 
yang kesepuluh?" Dia 
menjawab; "Saya." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." Dan hadits ini 
telah diriwayatkan pula 
dari beberapa jalur dari 
Sa'id bin Zaid dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hajjaj 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Syu'bah] dari [Al Hun- 
bin Ash Shayyah] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



[Abdurrahman bin Al 
Akhnas] dari [Sa'id bin 
Zaid] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas secara maknanya, 
dia berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan." 



3691 



(jc AJs\jC jjI uj.la 4jjj3 ulija 
(jj A\\ (jc .jLj j ^1 (jj Jy jj 



,UJI 



( _ s lLa ill J jjuJJ ^jic- (Ja^jlkiJI 

ill J jLij Lj Jla ^r>.r-. j li JLaa 

Lj js] \ jjj a J ul J « oj^jj Ijii5ij 

l u^i^ jLa j Lj jaS 



ilia j <jlc- ill Alii (J JJ^J 

^1113 jii p ^44>-j >»=>-i 

'Wi 



<Jjj^^]j jii 
(_jj| (j-o (jjilill L^jI Lj JLa ^j' 
(J4.^>ll ^ LijLa ^l^ ■iaa ts Jac. 

j.i^ ■ - U la li* Jla^jjl jjj a 
^ la i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Yazid 
bin Abu Ziyad] dari 
[Abdullah bin Al Harits] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdul 
Muthalib bin Rabi'ah bin 
Al Harits bin Abdul 
Muthalib] bahwa Abbas 
bin Abdul Muthalib 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam keadaan 
marah, -ketika itu aku 
bersamanya-, beliau 
bertanya; 'Apa yang 
membuatmu marah?" 
Dia menjawab; "Wahai 
Rasulullah, kenapa 
dengan kami (Bani 
Hasyim) dan orang- 
orang Quraisy, bila 
mereka (orang Quraisy) 
bertemu dengan 
sebagian yang lain, 
mereka bertemu dengan 
wajah yang berseri-seri 
namun jika berjumpa 
dengan kami, mereka 
tidak seperti itu." Abdul 
Muthhalib bin Rabi'ah 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun marah 
hingga wajahnya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







memerah seraya 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada 
ditangan-Nya, Keimanan 
tidak akan masuk 
kedalam hati seseorang 
hingga mereka mencitai 
kalian karena Allah dan 
rasul-Nya." Kemudian 
beliau bersabda: "Wahai 
manusia! Barangsiapa 
menyakiti pamanku, 
berarti ia telah 
menyakitiku, karena 
paman bagi seseorang 
adalah saudara kandung 
ayahnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3692 


jfill jllp (jj jLyulUl lills. 
(jC (Jjjl^ull (jC Alii JjJC ' 

JJji. (jj ~n» ui (jc t5 JcVl ^JC 

(J jj-aj (Jlalli (jjilx (jjl (jc 
( _ s i-o (_)jAjxJ! jil^ij 4j1c (^glii-a 

jji.i-v i*n\4 (JlSg U 1 'ilj 

(JiMj.,,1 I'lv'li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah] dari 
[Isra v il] dari [Abdul 
A'la] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Abbas adalah 
bagian dariku dan aku 
adalah bagian darinya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits shahih 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Israeli." 


3693 


^Sjjill ^jaI^j) (jj liiik 
^1 M w JJ^>^ (jJ j IjliSi. 

4j1c <&l ^jli-a ^jJ^I uQ*~ Cf- 
^C (j) (_>uU«JI (gl J-ail (Jla alio j 
^jic (jlSj AjjI j"'' a (J^jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ la i a 


berkata; saya mendengar 
[Al A'masy] bercerita 
dari ['Amru bin Murrah] 
dari [Abu Al Bakhtari] 
dari [Ali] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Umar mengenai 
diri Abbas: 

"Sesungguhnya paman 
seseorang adalah 
saudara kandung 
ayahnya." sedangkan 
Umar (ketika itu) 
mempersoalkan akan 
shadaqahnya (Abbas). 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3694 


j\ jii a (Ja.j!l (jj J 

i aa < u.^ 1 g ul jii a j-o 

jj^i 4 «j» i ^ i i i jr. ^ i-v i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ibrahim Ad Dauraqi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syababah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Warqa v ] 
dari [Abu Az Zinnad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Abbas adalah 
paman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan 
sesungguhnya paman 
seseorang adalah 
saudara kandung 
ayahnya atau termasuk 
dari bagian ayahnya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib, kami 
tidak mengetahuinya 
dari hadits Abu Az 
Zinnad kecuali dari jalur 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







ini." 


3695 


^jA^jiJI ui (jj ^LjaI^)jI 

(jc -1 lac (jj t—llAj^l 

(jc JjAfLo jc ij jj gj j^jJ 

(Jlalla (_>uUc jjl jc i-j-ij^ 
illuj Ajlc iul ^U^i auI J jjjj 
(jjjiiVI Slic (jl£ lil (jjUitij 

0^)ix-0 oJjj (JJjLjxl] ^)icl 111 
a^ttl l^j^ J^*J V ^=>^J SjAUa 

IjlA (j« VI Aijaj V S-y^>C- (j'"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab bin Atha v ] dari 
[Tsaur bin Yazid] dari 
[Makhul] dari [Kuraib] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Abbas: "Pada 
hari senin pagi, 
datanglah kamu bersama 
anakmu sehingga aku 
dapat mendo'akanmu 
dengan suatu doa, 
semoga (dengan doa itu) 
Allah memberi manfa'at 
kepadamu dan juga 
terhadap anak- anakmu." 
Di pagi harinya, kami 
(sekeluarga) pergi 
bersamanya, lalu beliau 
memakaikan kami 
pakaian dan bersabda: 
"Ya Allah, ampunilah 
Abbas dan anaknya 
dengan ampunan (dari 
dosa) baik yang nampak 
maupun yang 
tersembunyi, dan 
janganlah Engkau 
menyisakan dosa (yang 
tidak Engkau ampuni), 
Ya Allah, jagalah dia 
pada anaknya." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, kami tidak 
mengetahui hadits ini 
kecuali dari jalur ini." 


3696 


AjC (jJ t^ 1 - l-JJ-ia. 
.llC (jj 5-51*11 (jC (jj au! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





ojjjA ^1 (jc AjjI (jc 

AjIc. Sill (Jk-a M (3 jiaj Jlalli 

(^i JjiaJ 

B ? B - " '. ' , ' c | ^ i ' s - 

jlil ^<-. i^ioi. V/l 


Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far] dari [Al Ala 
bin Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku melihat 
Ja'far terbang di Syurga 
bersama dengan para 
Malaikat." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib dari 
hadits Abu Hurairah 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abdullah bin 
Ja'far, Yahya bin Ma'in 
dan lainnya telah 
mendla'ifkan (hadits ini), 
sedangkan Abdullah bin 
Ja'far adalah ayahnya Ali 
bin Al Madini, dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Ibnu 
Abbas." 


3697 


jjc, pliaJI jJLk liiia. t_iUjl! 
AjIc Alii Atll (J j-uij i*J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Khaddza"] dari 
[Ikrimah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
"Tidak ada seorangpun 
yang memakai sepatu 
dan tidak pula sandal, 
dan tidak pula 
mengendarai kendaraan 
atau unta yang lebih 
utama sesudah 
Rasulullah shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







'alaihi wasallam dari 
pada Ja'far bin Abu 
Thalib." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." Makna 
Al Kuur adalah Ar Rahl 
(kendaraan)." 


3698 


L-JUa ^1 (jj J°»f^ (Jlii alLlJ 
' J " ^ ' > ^ »j J I'lj'iAl 

i*)i^i Ui> '..it-, j.l £]1S a . 

jj ,jl )Q . n 1 V) *)-V ^ )-v . ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Isra v il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v 
bin Azib] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Ja'far bin Abu 
Thalib: "dirimu 
menyerupai rupaku dan 
tingkah lakuku." Dalam 
hadits ini terdapat suatu 
cerita. Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin Waki'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ubay] dari 
[Israel] seperti di atas." 


3699 


Lu.la gjjuSSfl Iuuji jjl 1 n ' ■*» 
U jaj j»ja!^)jJ (jJ (Jj» « i i)l 

im <-.•<<« i *,•„», ^.u,i sfutir.,1 

<Ji isj ^ '^ tr^ ls4^ 
jl < j Yi1 inftiiw Uil'i * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim Abu Yahya At 
Taimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim Abu 
Ishaq Al Mahzumi] dari 
[Abu Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; "Tidaklah aku 
bertanya kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




seseorang dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
beberapa ay at Al Qur'an 
melainkan aku lebih 
mengetahuinya dari pada 
dia, dan tidaklah aku 
bertanya kepadanya 



kecuali agar dia (sahabat 
Nabi) mau memberiku 
sesuap makanan, namun 
jika aku bertanya kepada 
Ja'far bin Abu Thalib, 
dia tidak menjawabnya 
pertanyaanku sehingga 
dia mengajakku pergi ke 
rumahnya, lalu dia 
berkata kepada isterinya; 
"Wahai Asma\ 
hidangkanlah makanan 
untuk kami, apabila 
kami telah selesai 
makan, barulah Ja'far 
menjawab 

pertanyaanku." Ja'far 
adalah orang yang 
mencintai orang-orang 
miskin, dia sering 
duduk-duduk bersama 
mereka, dia mengajak 
bicara mereka dan 
mereka pun 

mengajaknya berbicara, 
oleh karena itu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjulukinya dengan 
Abu Masakin (bapaknya 
orang-orang miskin)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
adalah Abu Ishaq Al 
Mahzumi adalah 
Ibrahim Al Fadhl Al 
Madani, sebagian ulama 
hadits telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







memperbincangkan 
dirinya dari sisi 
hafalannya, dia juga 
memiliki (riwayat- 
riwayat) yang gharib." 


3700 


aLiui (jj £3lk AcoJ jjl UjAk 
(jl jjll Aic LuAa jj^ill 
(j^L^C (jjl (jc. 

<4i\i,i il (jr. (ji liji (jr. 

jCAj ojj^A ^1 (jc 
Ljl 4jc Alii i_JUa ^1 (jj 

A^j jLls Lajj aliuli j i iaa La 
(_)LaC (j-o a^)^. £^i.lj3 llili sAic 

' n J r - (j'""" ' " A "" r " 
il (jr. JiL. il (j^v 

5 -'■ - ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ahmad Hatim bin Siyah 
Al Marwazi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Ajlan] dari [Yazid 
bin Qusaith] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia bekata; 
kami memanggil Ja'far 
bin Abi Thalib 
radliallahu 'anhu dengan 
sebutan Abal Masakin 
(bapaknya orang-orang 
miskin), bila kami 
mendatanginya, maka 
kami mendekat 
kepadanya dimana dia 
hadir, suatu hari kami 
mendatanginya sedang 
dia tidak memiliki 
sesuatu, lalu dia 
mengeluarkan guci 
bekas madu dan 
memecahnya hingga 
kami dapat menjilati 
(sisa madu yang terdapat 
pada pecahan guci 
tersebut)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib dari hadits Abu 
Salamah dari Abu 
Hurairah." 


3701 


HiAi. (j^JC (jJ ij^aa < LuAa 
(jc (jUaLu (jc (Cj^aJl 

ts^' L$ (j^ ^ j CM ^iji 
(_£jAiJI Aa m (^jjl (jc ^ju 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





1 Vi 1-v I l^j jj 1 jjl 10 i,i 1 il.Wd "l-v \l 

, » ' = J . \ > ,.l * , * , , 
j»«J (_>Jlj ^ ' .-i 


kami [Abu Daud Al 
Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Yazid bin Abu 
Ziyad] dari [Ibnu Abu 
Nu'm] dari [Abu Sa'id Al 
Khudri radliallahu 'anhu] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hasan dan Husain 
adalah penghulu pemuda 
surga." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin Waki'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dan 
[Muhammad bin 
Fudhail] dari [Yazid] 
seperti hadits di atas. 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, Ibnu Abu Nu'aim 
adalah Abdurrahman bin 
Abu Nu'm Al Bajali Al 
Kuffi, yang di juluki 
dengan Abu Al Hakam." 


3702 


ilLa (JJ llLk Luis. Via Jjii 
^xJa^ll UJ^ftflaj ^jj ^juj^o-a Lu la 

<UaLLul ^1 ^^AaJ .1) j (jj 4-alU 

^j'— «j Ajj] dil j ilLij AjIc 

&l ^ji-a j^Jjll <=>-L=JI 
^gAc. (J .fl'l >7l la ^3 alLj^q <LiIc. 
■ 'if-- ji LaiS jA La V e^jjui 
Clljl IjlA La Cilia ,Ji^la (ja 

,^1 ^lil (^jjjI Uul^ u'^> 

(jit t 1-vU 1 l-vl 

>" ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] dan [Abd bin 
Humaid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Ya'qub 
Az Zam'i] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar bin Zaid bin Al 
Muhajir] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Muslim bin Abu Sahl 
An Nabbal] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Hasan bin Usamah 
bin Zaid] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengabarkan kepadaku 
bapakku [Usamah bin 
Zaid] dia berkata; "Suatu 
malam aku mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam karena ada 
beberapa keperluan, lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dengan 
membawa sesuatu yang 
aku tidak mengetahui 
apa itu, ketika aku 
selesai dari keperluanku, 
aku bertanya; "Apa ini, 
sehingga anda 
menutupinya?" Abu 
Usamah berkata: "Lalu 
beliau membukanya 
ternyata adalah Hasan 
dan Husein yang berada 
di pinggulnya, beliau 
bersabda: "Ini adalah 
kedua anakku dan anak 
putriku, Ya Allah! 
Sungguh aku mencintai 
mereka berdua, maka 
cintailah mereka berdua 
dan orang yang 
mencintai keduanya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib." 


3703 


(jjl (JILj (jljaJI (JaI (j-a i^-J 

J5j (_pa jxjII j>3 (jc (jLuii I ^A 
Alii (J-a (J J-^J (j^ ' 

(jj (JjSj (*^J AjIe. ^ u 
^gujl a LaA (jiLi^Jlj (jln^JI 
IjlA (^ injr. jjl (JllUil!! (ja 
q j» t'n ol ^3 j ^ la i a t- U^a 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Uqbah bin 
Mukram Al Ammi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir bin Hazim] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Muhammad bin Abu 
Ya'qub] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Nu'm] bahwa seorang 
laki-laki dari penduduk 
yang Iraq bertanya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





AjIc auI ^ ; ill (jc SjjjA 

] a 1 Ji U^a 


kepada [Ibnu Umar] 
mengenai darah nyamuk 
yang mengenai baju, lalu 
Ibnu Umar berkata; 
"Lihatlah kepada (lelaki) 
ini, ia bertanya 
mengenai darah nyamuk 
sedang mereka 
(penduduk Iraq) telah 
membunuh anak (cucu) 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sungguh aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Hasan 
dan Husein adalah 
kebanggaanku di dunia". 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits shahih, 
[Syu'bah] dan [Mahdi 
bin Maimun] juga telah 
meriwayatkannya dari 
[Muhammad bin Abu 
Ya'qub], dan 
diriwayatkan pula dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di 
atas." 


3704 


ji\ Hi ja g^aVI \;» m jjI Hj la 

*l i"ili.VitlS i\T„ ivv'w 

iiil (^glla (J jiuj "^-yij i-J^s 

( _ s ic J alii]! ^ tjS^*^ '^^ C ' 

La Clilaa i_sl jjII Aliajj 4_uil j 

(Jj3 dj^g uj (Jll Alii J U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Razin] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Salma] dia berkata; 
"Saya menemui [Ummu 
Salamah] sementara ia 
menagis, lantas aku 
bertanya; "Apa yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







membuatmu menangis?" 
dia menajawab; "Aku 
bermimpi, sedangkan di 
atas kepala dan jenggot 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam terdapat 
tanah, lalu aku bertanya; 
"Apa yang terjadi 
denganmu wahai 
Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Aku tadi 
telah meyaksikan 
pembunuhan Husein." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib." 


3705 


lillLi (jj jjjijI x-<tui Aji\ iiA 

'* la.) lS3jJJ (Ja I \ alia j 4j]c- 

^iLiaJlj jjlaaJl (Jlij lililj 

Ia4> (Jl «g i\l 1 ii >i ij I «i« ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Al Asyaj] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yusuf bin Ibrahim] 
bahwa dia mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di tanya; 
"Siapakah dari ahli 
baitmu yang paling anda 
cintai?" beliau 
menjawab: "Hasan dan 
Husain." Suatu ketika 
beliau memanggil 
Fathimah: 

"Panggilkanlah kedua 
cucuku." Kemudian 
beliau mencium dan 
memeluk keduanya." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini yaitu 
hadits dari Anas." 


3706 


IjjSi. (_5jLLajVl Ail! \ ,f ~- jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jC. lillaJI ^JC- (jjl jit C'\i uiVl 
alLlj Ajlc AUl *&l (J JJ^J 

(jiija AjJy ^^jic- iul ^3 ° 

' - LI la liA (Jl alUAllaC. 



[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Asy'ats 
dia adalah Ibnu (anak) 
Abdul Malik] dari [al 
Hasan] dari [Abu 
Bakrah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam naik 
mimbar, lalu beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya cucuku 
ini adalah seorang 
penghulu yang dengan 
kedua tangannya Allah 
memperbaiki dua 
kelompok yang besar." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "ini adalah 
hadits hasan shahih, ia 
melanjutkan; maksud 
dari cucu tersebut adalah 
Hasan bin AIL" 



3707 



UJ la Clii^)^ (jj (jjLiaJI 111 la 
^JJ^a. Sk\j (jj^gjLri. (jj ^Jf. 

(Jla S^jjj lW ^ j* ^1 

(J JJ^J (jlfLl jSJ oij^>J 

I (J llaa II j (jlaa II e-L^. -1 

Alia -JL'^'Jj -£]\^a\ Loll iiil 

jjl (JUjLagjaJjj / gJAla ■ " a laS 

ljjjc ij-^"- < U-l^ I-1A l n if. 

jjj [jjlaa II ■ - U la (j^> Aijaj Lajl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Husain bin 
Waqid] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Burdah] dia berkata; 
Aku mendengar ayahku 
[Buraidah] berkata; 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
berkhutbah, lalu 
datanglah Hasan dan 
Husain yang memakai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







baju merah. Keduanya 
berjalan lalu terjatuh, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam turun dari 
mimbar dan 

menggendong keduanya 
kemudian beliau 
bersabda: "Mahabenar 
Allah atas firman-Nya: 
"Sesungguhnya hartamu 
dan anak-anakmu 
hanyalah sebagai 
cobaan." (QS Al-Anfaal 
(8): 28). Aku melihat 
kedua anak ini terjatuh 
dalam kedua bajunya, 
maka aku tidak sabar 
hingga aku memotong 
pembicaraanku lalu aku 
menggendong 
keduanya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahui (riwayat ini) 
dari hadits Al Husain bin 
Waqid." 


3708 


Sja . n ^jc. j LLa ^jl A if*. 
alLlj AjIc ijl (J JJJJ 
laim /J ; 1 1' -s 1 ijlaa L_ ikl (ji au\ 

j 1 [j'' 1 ""- j' 1 
Atll jjC. (jc A"-Jj JJC- sljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Arafah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Abdullah 
bin Utsman bin 
Hutsaim] dari [Sa'id bin 
Rasyid] dari [Ya'la bin 
Murrah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Husain 
bagian dariku, dan aku 
merupakan bagian dari 
Husain, Allah akan 
mencintai orang yang 
mencintai Husain, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Husain termasuk dari 
sibt (keturunan yang 
akan menurunkan 
banyak ummat) dari 
beberapa ummat." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, 
kami hanya mengetahui 
hadits ini dari hadits 
Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim, dan telah 
di riwayatkan pula oleh 
beberapa perawi dari 
Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim." 


3709 


-Ijc uiiAk J (jJ « 111 la 

La (jSj ^allla lillLa (jj (Jjijl (jC 
j 11 j-a jlll (Jjajj^)J .1^1 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata; "Tidak ada 
seseorang pun yang 
menyerupai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam daripada 
Hasan bin Ali." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3710 


^1 (jj (Jj» « i a] llUa .la in jj 
jjlj (jjj.lLa]l ^)5ij (jC I— lUSI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Bassyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Abu 
Juhaifah] dia berkata; 
saya melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sedangkan 
Hasan bil Ali sangat 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







menyerupai beliau." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, ia melanjutkan; 
"dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari Abu 
Bakar As Shiddiq, Ibnu 
Abbas dan Ibnu Zubair." 


3711 


— T p — 7s~~* — ~ — 1 — ^ 1 

jjI ailal jj Liiik 

jt (jLjda jj ^aU-dA U^)J^I 

^1 Ait ' " li£ SI 3 lillLo (jj (_>jijl 
(Jiij (jjlaa 11 (_>ul^>J *(^?^ ^Ijj 
(J 4 o',l » * 1 ' J j«'< 
' " lIS (Jll 1 ilaa IjlA jLa Clljlj La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Aslam Abu Bakar Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Syumail] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam bin 
Hassan] dari [Hafshah 
binti Sirin] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Anas bin 
Malik] dia berkata; Aku 
berada di samping Ibnu 
Ziyad, lalu didatangkan 
kepadanya kepala 
Husain, maka ia 
menyentuh hidungnya 
dengan ranting sambil 
berkata; "Saya tidak 
pernah melihat 
ketampanan seperti ini!." 
Ibnu Ziyad berkata; 
"kataku; Bahwa dia 
(Hasan) adalah 
seseorang yang paling 
mirip mukanya dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3712 


(ji^jJI Ajt (jj Atll Ajt lliii. 
(jt (^jjjiji (jj A\\ ■Inc. Li^)j^l 

^t jt cs-^A (JJ ^jU 

( _ s iLa Alii (J jj^^)J Alklul (jltia SV\j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ubaidullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^]\ J V ^11 jjjj Li allij Adit Alii 

tJaLiI jjls L« ilLij 4j1c iiil ^lla 

^ la i a j i aa t^Jj^a t^Slj 
I-JJJC. 


Musa] dari [isra v il] dari 
[Abu Ishaq] dari [Hani v 
bin Hanf] dari [Ali] dia 
berkata; "Hasan adalah 
orang yang paling mirip 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari dada 
sampai kepala, 
sedangkan Husain 
adalah orang yang paling 
mirip dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari bagian 
yang lebih bawah dari 
itu." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib." 


3713 


^.^a. LaIILs j >iaC jj djLaC. jc. 

ja (jjljij j»Aj ^a^jll tlu^jjLs 
ia 4ja. lili CiiLk ia OiLk 

^gik (jj jll (jlaj CllpLk 

jLj j jj jjjc- Is y La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Washil bin 
Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
['Umarah bin 'Umair] dia 
berkata; "Ketika bangkai 
kepala Ubaidillah bin 
Ziyad dan kawan- 
kawannya ditumpuk di 
emperan masjid, maka 
aku mendatangi mereka 
yang ketika itu mereka 
sama berucap; ia telah 
datang, ia telah datang. 
Dan ternyata ada seekor 
ular datang dan 
menelusuri rongga- 
rongga bangkai 
kepalanya, hingga ular 
itu memasuki dua 
kerongkongan 
Ubaidillah bin Ziyad. 
Sang ular berdiam di 
kepala Ubaidillah 
beberapa lama, lantas 
keluar, dan pergi hingga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tak kelihatan lagi. 
Selanjutnya mereka 
berucap kembali; ia telah 
datang, ia telah datang, 
maka ular itu pun 
melakukan hal yang 
sama, hingga dua kali 
atau tiga kali." Abu Isa 
berkata; "Hadits Ini 
adalah hadis hasan 
gharib." 



3714 



Ljjiil *^ljj jj' aUt (jj J^-" i a] j 
J^l jxJ (jc. ( ' a i u jj ^jj Aa^Ji 
Jig-Loll ^jc. I ■ Uja ^jj qjhija (jc. 

iSj i» c. ( _ s li ^Jol ^iiilliJl! Aijii. 

lis iia 4j J La Clilaa 
-_2l be. 1 LgJ dilaa ^jj* ciillis 

(jl AJLuilj t_ljx-all AjLo ^jlLala 
^jill Clyjl! lillj J jiiluy 
4j^a dulLai alLij 4°;lr. Alii ^Li 

i211 'M jic a La Jl! kxl 

J jij ^ <Mi & jj Jl! 

JjULiI Sjjill oii Jj! ia! JCajVl 

(jlj 4jiJ! JaI elLij SaLj AjJal! 
JaI 1 ■ iLujj I^Aui j.;^ ""■ llj (jlua SI 
JlMikJI 
J-o VI Aijju V <=>-jil I^A J-o 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] dan 
[Ishaq bin Manshur] 
keduanya berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] dari [Isra v il] dari 
[Maisarah bin Habib] 
dari [Al Minhal bin 
'amru] dari [Zirr bin 
Hubaisy] dari 
[Hudzaifah] dia berkata; 
Ibuku bertanya 
kepadaku; "Sejakkapan 
kamu mengenal Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" maka aku 
menjawab; "Aku kenal 
beliau sejak ini dan ini." 
lantas ibuku 
mencemoohku, lantas 
aku berkata kepadanya; 
"Kalau begitu, 
biarkanlah aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk shalat 
maghrib bersama beliau 
lalu aku meminta beliau 
agar memohonkan 
ampunan untukku dan 
untukmu. Hudzaifah bin 
Al Yaman berkata; 
Kemudian aku 
mendatangi Nabi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Shallallahu 'alaihi wa 
Salam, dan shalat 
maghrib bersama beliau. 
kemudian shalat 'isya v 
setelah itu beliau 
beranjak pergi, dan aku 
mengikutinya, ternyata 
beliau mendengar 
suaraku, beliau 
bersabda: "Siapakah ini? 
Hudzaifah!" aku 
menjawab; "Ya." beliau 
bersabda: "Apa 
keperluanmu, semoga 
Allah mengampunimu 
dan mengampuni 
ibumu?" beliau 
melanjutkan: 
"Sesungguhnya ini 
adalah malaikat yang 
belum pernah turun ke 
bumi sebelum malam 
ini, ia meminta izin 
kepada Rabbnya untuk 
mengucapkan salam 
padaku dan 
menyampaikan khabar 
gembira bahwa 
Fathimah adalah 
penghulu wanita surga 
sedangkan Al Hasan dan 
Al Husain adalah 
penghulu pemuda 
surga." Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini, kami 
tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits 
Israel." 


3715 


(j^Jt (jj ijJaa < UjJLa 
tj-^^)^ - * 1 (J^^* q (jc AJoLLjI 
(jUljjll (jc- ClAj (jj £jJic. (jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Asamah] dari 
[Fudhail bin Marzuq] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





* ' * - ' :. 

^ la i a i aa L Lpa 


dari [Adi bin Tsabit] dari 
[Al Barra v ] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memandang Hasan dan 
Husain seraya bersabda: 
"Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
mencintai keduanya, 
oleh karena itu cintailah 
keduanya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3716 


l^aa .a Ulj .\a jllij ^ lX] la 
(jc 4 jai l'j'i IjjAk jjj 

^ ( _ s lLa " Jill Clljl^ljii 4-0^ 
^jj ^j^ aa 11 U i >il j ^uLj j A^ic- 

jjA j ^ la i a i aa l^JJ.3a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Adi bin Tsabit] dia 
berkata; saya mendengar 
[Al Barra v bin Azib] 
berkata; saya melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
Hasan bin Ali di atas 
pundaknya sambil 
bersabda: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
mencintainya, maka 
cintailah ia." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan ia lebih 
shahih dari pada hadits 
Fudhail bin Marzuq." 


3717 


liiJla. juujj (jj .^aa a lil^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(JaI (j <a« J 4 Q « i <a j£ ^JLLa (jj 


Shalih] dari [Salamah 
bin Wahram] dari 
['Hcrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memabawa Husain bin 
Ali di atas pundaknya, 
maka seorang laki-laki 
berkata; 'Alangkah 
baiknya kendaraan yang 
kamu kendarai wahai 
anak kecil (Husain bin 
Ali)." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
'Alangkah baiknya 
orang yang menaikinya." 
Perawi berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari jalur ini, 
dan Zam'ah bin Shalih 
telah di dha'ifkan oleh 
sebagian ahli hadits 
karena sisi hafalannya." 


3718 


jA (jLiaJI (jj j j5L!l 
La^ ^ (jj J**^ ^jc ( -iaLajVl 
auI Ijc (jj __>J-i. (jc (jc 

(.jj (jjllll LjjI U (Jjij ami 

(j! <J ^xiiij (jj La ^Sj3 ' " <<j" 

(Ja! ^jlicj auI (1 iuS 1 jL '— 2 
jjs ^1 (jc t_iUll (_5^j tj ° 

(j'»i I'lVli £JIS 

jj (Jil aAjII IjlA j-a 4-y^)C 
(jj AjJ La 4jc AS (juiaJI (jj 
^ixll (JaI (j-a A^lj ^>4C j (jLajLj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Nahsr bin 
Abdurrahman Al Kuffi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Al Hasan, dia adalah 
seorang dari Anmath] 
dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[ayahnya] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata; 
saya melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam hajinya 
ketika di Arafah, 
sementara beliau 
berkhutbah di atas 
untanya -Al Qahwa v - 
dan saya mendengar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



beliau bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, 
sesungguhnya aku telah 
meninggalkan di tengah- 
tengah kalian sesuatu 
yang jika kalian 
berpegang kepadanya, 
maka kalian tidak akan 
pernah sesat, yaitu; 
kitabullah dan sanak 
saudara ahli baitku." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Abu Dzar, Abu Sa'id, 
Zaid bin Arqam dan 
Hudzaifah bin Asid. ia 
berkata; " hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini. Lalu ia 
melanjutkan; "Sa'id bin 
Sulaiman dan banyak 
dari kalangan ulama v 
yang telah meriwayatkan 
dari Zaid bin Hasan." 



3719 



CP if& v'^ jJ 



alia j A jlc- Atll ^U^i [f±A\ 
/Ljjll ^jlc. AjVI o^A CJjjJII 
iill JJ LajJ alia J Ajlc iill 

"Ulc. Mil C5 i-a <^jlll l&ji 4 «Un 
»j\ la i_ali. ^jic j -I laSj afrllai 

? ^3A ^1 lJII £3 ? U4j Aika 
(jji^jll a^ 'ir- tljAjla (Jijj (JaI 

^al dlH 3 lj-i-_Laj ^Jb^ JQ la ^ 
djl jJLS <&l ^jj U a^jt^a IjIj 
(Jll jlk Jl t-jjl j tiljlSLi (^it 
Jiiij 4 i) (jc t_lUll j^Sj 
«■! ja^JI ^Ij (jj 

I3a (j^s s-y^- I^a j (3^ 
AA^ll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sulaiman Al Ashbahani] 
dari [Yahya bin 'Ubaid] 
dari [Atha v bin Abu 
Rabah] dari [Umar bin 
Abu Salamah] anak tiri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dia berkata; 
ay at ini yaitu; 
Sesungguhnya Allah 
bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari 
kamu, Hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu 
sebersih-bersihnya QS 
Al Ahzab; 33 turun atas 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wasallam di dalam 
rumah Ummu Salamah, 
lantas Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil Fathimah, 
Hasan dan Husain, lalu 
beliau menyelimuti 
mereka dengan 
selendang, sedangkan 
Ali berada di belakang 
beliau lalu beliau juga 
menyelimuti dengan 
selendang, kemudian 
beliau bersabda: "Ya 
Allah, mereka semua 
adalah ahli baitku, maka 
hilangkanlah dosa dari 
diri mereka dan 
sucikanlah mereka 
sebersih-bersihnya. " 
Ummu Salamah berkata; 
"Saya juga bersama 
mereka wahai Nabi 
Allah?" beliau bersabda: 
"kamu tetap berada di 
posisimu, dan akan tetap 
mendapatkan suatu 
kebaikan." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Ummu Salamah, 
Ma'qil bin Yasar, Abu 
Hamra v dan Anas." Ia 
melanjutkan; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini." 


3720 


lil^lj ^jjl ^Kjij *> jV- Alii ( _ s I*-a 
IjJ i iaJ (jl 4j ajSjoLaj jjj La aSjS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Athiyah] dari [Abu 
Sa'id Al A'masy] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





jjlij i iX ) j^jiijla jiajiJI 


[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Zaid bin Arqam 
radliallahu 'anhuma] 
keduanya berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
telah meninggalkan 
untuk kalian sesuatu 
yang sekiranya kalian 
berpegang teguh 
kepadanya, niscaya 
kalian tidak akan tersesat 
sepeninggalku, salah 
satu dari keduanya itu 
lebih agung dari yang 
lain, yaitu; kitabullah 
adalah tali yang Allah 
bentangkan dari langit 
ke bumi, dan 
keturunanku dari ahli 
baitku, dan keduanya 
tidak akan berpisah 
hingga keduanya datang 
menemuiku di telaga, 
oleh karena itu 
perhatikanlah, apa yang 
kalian perbuat terhadap 
keduanya sesudahku." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3721 


(jULya Ijlla ^aC jjl Ijlla 
(JJJji) (gJl (jC. JJJ^ (jC. 

It-. (J15 2'^', j, i ji-. 

iil JLa (^jjll (IjlaJlla jj 
^jiaC 1 ^jj JS jl ^Luij 4j]c 
lj| diuaclj iUaj jl pUa i Ai'un 
li! (Jll j»A (ji Ilia j i nr. 

' ' - ' '.'»'« >-'>,>- 

jUaC. j iiil-v j jl^Lall j jl a! t nj 

(JLSj jt m« jj AlC.j 
1 n J r - j'""" ' M ^ ' ^ " ,,r - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Katsir An Nawwa v ] dari 
[Abu Idris] dari [Al 
Musayyib bin Najabah], 
[Ali bin Abu Thalib] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





IjlA Is jj jl3j ^Ajll IjlA (j-o 
IS jSj^ * !<-- j<~. l*n.^i\| 


"Sesungguhnya setiap 
para Nabi di beri tujuh 
orang sahabat yang 
mulia atau tokoh dari 
para mentri, sedangkan 
aku diberi empat belas 
orang." Kami bertanya; 
"Siapakah mereka?" 
beliau bersabda: 
"(mereka adalah) Aku 
sendiri dan kedua 
cucuku, Ja'far, Hamzah, 
Abu Bakar, Umar, 
Mush'ab bin 'Umair, 
Bilal, Salman, Miqdad, 
Hudzaifah, 'Ammar dan 
Abdullah bin Mas'ud." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib melaluil jalur ini, 
dan hadits ini telah 
diriwayatkan dari Ali 
secara mauquf." 


3722 


(jj a-l] i a jljljl jjl Lll^a 

(jj uJ^J <3 ' - '* ' 1 
^jC t 'a.,. j; ^jj ^L2ik LjJ.1^. 

(jc (^iajill (jLoaLui (jj <dll ^jc. 

(jj *)I)I ^jc. (jj ^j-lt (jj i aa " 

(JjAjC (jjl (jC 4jjl (jC (JjAjC 

AjIc. auI Jk-a M (3 jjuij JLalll 

(j-a ^Sj^xj La] auI 1 ji=kl jiili j 
1 jj^lj Atll L- laJ (_j jf=>.l j A-a*j 

1 14, ..nr. jil (JlSn-vi "vi 

« '• ■-. , « ; '•>- '. t . 
44j*il*iii njr. i til-s. 

<L^.j]| I^A (j*o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 
Sulaiman bin Al Asy'ats] 
dia berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yahya bin Ma'in] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Yusuf] dari 
[Abdullah bin Sulaiman 
An Naufali] dari 
[Muhammad bin Ali bin 
Abdullah bin Abbas] 
dari [ayahnya] dari 
[Abdullah bin Abbas] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Cintailah Allah atas 
nikmat yang telah di 
berikan oleh-Nya, dan 
cintailah aku karena 
cinta kepada Allah serta 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







cintailah ahli baitku 
karena cinta kepadaku." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahui hadits ini 
dari jalur ini." 


3723 


111 la £-iS j (jj (Juajba LiiAk 

iil ^ji-a l] jj^J JlMl cSlLa 
jl\ ( _^La\j L ^±a\ ilLij AjIc 

(Jik (jj jllaJi ^l^kllj (J!>liJlj 

jjSlj duu (jj Aij 3^ i>i^)3l j 
ajlA (jj-ol j (j;!*! (J^J 
JULj^kll (jj S jjI 

V 1 "J^- (J'"^ ' ! '<^->- 1 1 *. 

Ilk \l S'll'S 

oj^j ^lulj AjIc Alii 1- 5^-a 1^4^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Daud Al Atthar] dari 
[Ma'mar] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Diantara ummatku yang 
paling belas kasih 
terhadap ummatku (yang 
lain) adalah Abu Bakar, 
sedangkan yang paling 
tegas terhadap perintah 
Allah adalah umar, yang 
paling pemalu adalah 
Utsman, yang paling 
mengetahui halal haram 
adalah Mu'adz bin Jabal, 
dan yang paling 
mengetahui tentang 
fara'idl (ilmu tentang 
pembagian harta waris) 
adalah Zaid bin Tsabit 
serta yang paling bagus 
bacaannya adalah Ubay 
bin Ka'ab, dan setiap 
ummat memiliki orang 
kepercayaan, sedangkan 
orang kepercayaan 
ummat ini adalah Abu 
Ubaidah bin Jarrah." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







gharib, kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Qatadah 
melainkan dari jalur ini, 
hadits ini juga telah di 
riwayatkan pula oleh 
[Abu Qilabah] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di atas, 
sedangkan yang lebih 
masyhur adalah hadits 
Abu Qilabah." 


3724 


Sj^ia (jc. iliaJI SILL Luik 
J jj^j ijlalla lillli (jj (jjjl (jc- 

ikjl alLij Ajit A)jl Alii 
Lilj 3J>! (3^! (jlj tfe LH 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahab bin Abdul Majid 
At Tsaqafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Khaddza v ] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "(Diantara) 
ummatku yang paling 
belas kasih terhadap 
ummatku (yang lain) 
adalah Abu Bakar, 
sedangkan yang paling 
tegas terhadap perintah 
Allah adalah Umar, yang 
paling pemalu adalah 
Utsman, yang paling 
bagus bacaannya adalah 
Ubay bin Ka'ab, yang 
paling mengetahui 
tentang fara'idl (ilmu 
tentang pembagian harta 
waris) adalah Zaid bin 
Tsabit, dan yang paling 
mengetahui halal haram 
adalah Mu'adz bin Jabal, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Ketahuilah, 
sesungguhnya setiap 
ummat memiliki orang 
kepercayaan, dan 
sesungguhnya orang 
kepercayaan ummat ini 
adalah Abu 'Ubaidah bin 
Jarrah." Perawi berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3725 


(Jli A \n l7i Hi^a J°»?- (jj 
AjIc a«I ^jl-a l] jj^J Jlalll 
I jjlS JjjJI (j£j ^ liljic. I j3l (jl 

ji\ J a iSja <Jla ^llLij 

^ la i a (J i aa t^lpa IjA ^ Lu if*, 
ajaj ajlLiS 


telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [syu'bah] 
dia berkata; saya 
mendengar [Qatadah] 
bercerita dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ubay 
bin Ka'ab: 

"Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku untuk 
membacakan (ayat Al 
Qur v an) kepadamu, 
yaitu; " Orang-orang 
kafir tidak akan 
meninggalkan 
(agamanya) ... Qs Al 
Bayyinah; 1." Ubay bin 
Ka'ab berkata; "Dengan 
menyebut (nama) ku!." 
Beliau menjawab: "Ya." 
(mendengar hal itu) 
Ubay pun menangis." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah di 
riwayatkan pula dari 
[Ubay bin Ka'ab] dia 
berkata; Nabi shallallahu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku. . . " 
lalu perawi 
menyebutkan hadits 
semisalnya." 



3726 



(Jla ^j-alc (jt 4 j» uj ujji.1 Jljlj 
(jc. U^a i ^jjJJa (jj dlatAm 
^^La ^)l (JjlT) (j^*£ (jJ ^jI 

iiil jl k\ <Jll ^iLiJ iiil 

i_Aj£JI JaI (j-o I jjaS pjill 
ill iic (jjSlI Cilj (jl l$_ia Sjaa 

(jla I jji. (J-^j tj-° • "*'^ 

ill (jj^ (jl jlj AjJC. I j3j SJiSLl 

)M A^JJ <1 (Jli 

V] ill (jj! ilija. jUj Vj 

(ji t5 lc. iiil s-ijjjj 

Clu^a IjiA (_g ^ <nr- jjI lJUju 
IjlA JJC. (j-o l£jJ JSj 
1JC. (jj auI IjO ol jj 4-?.jll 

Cf- CP (J _$ p^jH , 

^ i^' P' P^ <^ 
jl i— 1«£ (jj ^j^/ (Jla ilioj aAIc 

pljsJI iSSjIc. IjSi (jl (Jljil iiil 
^lll /jl (jjijl (jc- oilja l^j 
(jl /jjV (Jll ilia j AjIc- Alii (Jj-a 

pi jail libit Ijal jl (jjj^l iiil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
['ashim] dia berkata; 
saya mendengar [Zirr 
bin Hubais] bercerita 
dari [Ubay bin Ka'ab] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku untuk 
membacakan (ayat Al 
Qur v an) kepadamu." 
Kemudian beliau 
membaca: " Tidaklah 
orang-orang kafir . . . QS 
Al Bayyinah; 1, beliau 
juga membaca; INNA 
DZAATADDIINI 
'INDALLAHI AL 
HANIIFIYYAH AL 
MUSLIM AH LAA AL 
YAHUUDIYYAH 
WALAA AN 
NASHRANIYYAH 
WALAA AL 
MAJUUSIYYAH, MAN 
YA'MAL KHAIRAN 
FALAN YUKFARAH 
(Sesungguhnya agama 
(yang benar) di sisi 
Allah adalah hanifiyah 
muslimah (agama yang 
lurus lagi selamat) tidak 
agama Yahudi, tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



pula Nashrani, 
barangsiapa berbuat 
baik, Maka sekali-kali 
mereka tidak dihalangi 
(menenerima pahala) 
nya dan beliau juga 
membaca: LAU ANNA 
LI IBNI AADAM 
WAADIYAN MDSf 
MAALIN 

LABTAGHAA ILAIHI 
TSAANIYAN WALAU 
KAANA LAHUU 
TSAANIYAN 
LAABTAGHAA 
ILAIHI TSAALITSAN 
WALAA YAMLA'U 
JAUFA IBNU AADAM 
ILLA TURAAB WA 
YATUUBULLAHU 
ALAA MAN TAABA 
(jika sekiranya anak 
Adam memiliki sebukit 
dari harta kekayaan, 
niscaya ia akan 
mengharapkan untuk 
mendapatkan dua bukit, 
dan sekiranya ia 
memiliki dua bukit dari 
harta kekayaan, niscaya 
ia akan mengharapkan 
untuk mendapatkan tiga 
bukit, dan tidak ada yang 
bisa memenuhi perut 
anak adam melainkan 
tanah, dan Allah 
menerima taubat bagi 
siapa saja yang 
bertaubat)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, dan 
hadits ini telah 
diriwayatkan oleh selain 
jalur ini, [Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abza] 
juga meriwayatkan dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[ayahnya] dari [Ubay bin 
Ka'ab] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkan aku 
untuk membaca Al 
Qur'an kepadamu." Dan 
[Qatadah] juga 
meriwayatkan dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Ubay bin Ka'ab: 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkan aku 
untuk membaca Al 
Qur'an kepadamu." 


3727 


^_rsj Uuji. (jJ l^a a HjJa 
s-illia jc 4 j» l7i u!iJa .la in /o 
(jl jail ^aaJlS lillLa (jj (jjij! (jc 
ill <_ s -l'-a (J -^C- (j-lc- 

(jj jliiij ' ■ lxS (jj ^ji jLLaj^M 
Jlajj j jji j ClljUi (jj Jj jj (Jji. 
Akl (Jll j jj! (ji jjjijV Cilia 
1 JA ^ uijr- (Jla ^^iijJic- 
^ la i a i I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; "Al 
Qur v an telah 
dikumpulkan oleh empat 
orang, mereka semua 
berasal dari Anshar, 
yaitu; Ubay bin Ka'ab, 
Mu'adz bin Jabal, Zaid 
bin Tsabit dan Abu 
Zaid." Qatadah berkata; 
aku bertanya kepada 
Anas; "Siapakah Abu 
Zaid?" Anas bin Malik 
menjawab; "Dia adalah 
salah satu dari 
pamanku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3728 


(jj jj jill ^jc- l-ii^a AjjjS UjAa. 
Lsj-^J ?J^J* CS^' LP Up - 

Ls iLa aill J jjoij JlallJ <Gc. iiil 
^ 1m ir- ^jjI (JIa^ J**?* 11 (jj j^ac. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Abu Bakar, Sebaik-baik 
orang (dari kaum laki- 
laki) adalah Umar, 
Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Abu 'Ubadah bin Jarrah, 
Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Usaid bin Hudlair, 
Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Tsabit bin Qais bin 
Syammas, Sebaik-baik 
orang (dari kaum laki- 
laki) adalah Mu'adz bin 
Jabal, Sebaik-baik orang 
(dari kaum laki-laki) 
adalah Mu'adz bin 
Amru bin Al Jamuh." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan, 
kami hanya mengetahui 
hadits ini dari hadits 
(riwayat) Suhail." 


3729 


IjAla (j5Uc- (jj J ji>i a Ijjj la 
(jajjij (jt (jUiuj UjAa. £-&J 

SLillj (liiUJI iUJll jlijJI 

v/Ua ^iui3 4jIc. auI ^ji-a ^jjII 

CLuljLuj (^J^ ([Jljia lix-i Cllijl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Shilah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jC ClliAaJI l^j Cilia, bl (ja ■ al 

(jlua. ■ . u la IjlA ^jIujc £)\j3 

/Liil! (jC I aflic. Mil j^jJaj 

SJiS tjli aliij "Lilt M ^jlla 

jUSaJ (j^ ^ a UjAa. £-l^}aJI (jj 



zufar] dari [Hudzaifah 
bin Yaman] dia berkata; 
"Al 'Aqib dan As Sayyid 
(dari penduduk Najran) 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata; 
"Utuslah bersama kami 
seseorang yang dapat di 
percaya!." Maka beliau 
menjawab: 

"Sesungguhnya aku akan 
mengutus seseorang 
yang dapat di percaya, 
dan benar-benar dapat di 
percaya." Maka para 
sahabat saling berunjuk 
diri (ingin di pilih dan 
mendapatkan gelar dari 
sifat tersebut), ternyata 
beliau mengutus 
(menunjuk) Abu 
'Ubaidah bin Jarrah 
radliallahu 'anhu." 
Perawi (Abi Isa) berkata; 
'Apabila Abu Ishaq 
meriwayatkan hadits ini 
dari Shilah, maka dia 
berkata; "Saya telah 
mendengarnya sejak 
enam puluh tahun yang 
lalu." Abu Isa berkata; 
'Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, dan telah 
diriwayatkan pula dari 
Ibnu Umar dan Anas 
radliallahu 'anhuma, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Setiap 
Ummat memiliki 
seorang kepercayaan, 
sedangkan kepercayaan 
ummat ini adalah Abu 
'Ubaidah bin Al Jarrah." 
Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kepada kami 
Muhammad bin Basyar 
telah mengabarkan 
kepada kami Salm bin 
Qutaibah dan Abu Daud 
dari Syu'bah dari Abu 
Ishaq dia berkata; 
Hudzaifah berkata; 
"Hatinya Shilah bin 
Zufar terbuat dari emas 
(bersih mengkilat)." 


3730 


dilalla u5 (jj auI (jc 

<A3] L. la 1 (jlS alia j 4jlc Sll 

ij ciilla (j-a dila jjI ciilla 

^ *t B \t' " ' ' * 
jjI £j ciilla (ji ij ciila ^ic 

a ' * 0J1 . S 0 f a - , a ^ 

(ji dila ^-l^)iJI (jj Sajjc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad Ad 
Dauraqi] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Al Jurairi] 
dari [Abdullah bin 
Syaqiq] dia berkata; saya 
berkata kepada [Aisyah]; 
"Siapakah di antara para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
paling beliau cintai?" dia 
menjawab; "Abu Bakar." 
Saya bertanya; 
"Kemudian siapa?" dia 
menjawab; "Kemudian 
Umar." Saya bertanya; 
"Kemudian siapa?" dia 
menjawab; "Kemudian 
Abu 'Ubaidah bin Al 
Jarrah." Kataku; 
"Kemudian siapa?" 
maka dia hanya 
terdiam." 


3731 


jjj jj^ill ^jc u^)ji.l 4jj!ia " ^ 
^JLLa ^jj (J ^ . n ^jc. ^ 

Jlalla ojjjA ^1 (jc (jc 

alia j AjIc iill ^U.-i Alii (3 J^J 
(_1=>._)1I jixj jfsj jjl (J=>._>ll jiltj 
(jj oAjJC (J^.^11 ^aj jic 

(J i. l"°tl1-v ^j^rfij*') 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Abu Bakar, Sebaik-baik 
orang (dari kaum laki- 
laki) adalah Umar, 
Sebaik-baik orang (dari 
kaum laki-laki) adalah 
Abu 'Ubaidah bin Al 
Jarrah." (Abu Isa 
berkata;) Hadits ini 
adalah hadits has an, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Suhail." 


3732 


— i — 4 ~ — > ~ u . > — ^ — 

^j) UjAk £J^J (jj Cj'i - ^ 

(jc (jlua 11 (jc (C^UVI ^*J.Q 
.ail (3 J^J (3^3 cSliljo (jj (_^ujl 
*Ua SI (jj alLij AjIc Mil Ls ii-a 
jUaC j £j-lc (jl'iin'il 

(ji,.-v 1 14v (JlS'll 

^JLLa (jj (jLi^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari [Al 
Hasan bin Shalih] dari 
[Abu Rabi'ah Al Iyadi] 
dari [Al Hasan] dari 
[Anas bin Malik] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya surga 
merindukan tiga orang, 
yaitu; Ali, Ammar dan 
Salman." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Ini adalah 
hadits hasan gharib, 
kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari hadits Al 
Hasan bin Shalih." 


3733 


^ ir-. 1 V* *w , n * ^jj 
(jl lia i u Ia3 (_£-lg-a (jj (j-a^.^]l 
(jj (jC (3=^1 (jC 
jlic iLklli ^jic (jc ^jIa 
AjIc iil Ls l'-a (^J^l Jc (jjliujj 

1 la 1 jjijl (Jlla alLij 

^ la i a (j- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Ishaq] dari [Hani v bin 
Hanf] dari [Ali] dia 
berkata; 'Ammar datang 
meminta izin kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: "Berilah dia 
izin, selamat datang 
wahai pemilik kebaikan 
di atas kebaikan." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3734 


jjc (jc ( _ s jjjJi (jj jjjc Lil la 

' 1 tj r ~ * *\ u " tl) ' j 1 _j* 'I 

jlLiJ (jj eUaC (jc dlAj (jj 

<&l J j^j cJLailll <2ojIc (jc 
jllil Yl (jj^>*l tj^ jLac 
Ija (j-o VI Aijaj V t_yjc 

(j i j i j» \l 1 ir. 1*11 W (j^v -v j\l 
(jj JJJJ (^Lsj (jjl AJ (JjiuII Ajc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Abdul Aziz 
bin Siyah Kuffi] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Atha v bin Yasar] 
dari [Aisyah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah Ammar 
bingung memilih dua 
perkara melainkan ia 
akan memilih sesuatu 
yang lebih benar 
(mendekati kepada yang 
haq)." Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini, yaitu dari 
hadits Abdul Aziz bin 
Siyah seorang syaikh 
Kuffi, orang-orang juga 
telah meriwayatkan 
darinya, ia memiliki 
seorang putra yang 
bernama Yazid bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abdul Aziz, seorang 
yang tsiqah, Yahya bin 
Adam telah 

meriwayatkan darinya." 



3735 



ajc. jjt (jUiui Ijiiik 
li (j jii V ,_3l JUa AjIc. 

J-aC. j j£j ^1 J] 

aSl^a Laj jUaC. (_5^J I j^jA I j 

t , / 1 * it, ? ; < . , ; 
■ U ^ I IfrA j3Aj-a3 J jt ma jjjl 

IjlA .Hid (jj jLjAI^jJ <_JjJJ (jjuia. 
(J!/lA (jt JJ-at (jj tilLail ^JC- 

<jlc .dill ts li-a cr^' ^J^- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari [bekas 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Rib'i] dari [Rib'I bin 
Hirasy] dari [Hudzaifah] 
diaberkata; "Kami 
sedang duduk didekat 
Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Salam, lalu beliau 
bersabda: "Aku tidak 
tahu seberapa lama aku 
hidup bersama kalian, 
oleh karena itu, 
teladanilah dua orang 
sepeninggalku." -Sambil 
menunjuk Abu Bakar 
dan 'Umar-. (sabdanya 
lagi): "Berpeganglah 
dengan petunjuk 
Ammar, dan 
benarkanlah apa yang 
disampaikan Ibnu 
Mas'ud kepada kalian." 
(Abu Isa berkata;) 
Hadits ini adalah hadits 
hasan, [Ibrahim bin 
Sa'ad] telah 

meriwayatkan hadits ini 
dari [Sufyan Ats Tsauri] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Hilal bekas 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Rib'i] dari [Rib'i] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Hudzaifah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti di atas, 
dan [Salim Al Muradi Al 
Kufi] telah 
meriwayatkan dari 
[ Amru bin Harim] dari 
[Rib'i bin Hirasy] dari 
[Hudzaifah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas." 


3736 


eiUJI (jc ^ a (jj jjjill ^JC- 
^jjl (jt AjjI (jc (jia/>]l .IjC (jj 
Jlalla 4jc iil ^ l^-ij ojJjA 
alLlj 4jlc ijl Ai\ (J _JJJJ 

^jlj j^)JaC (jj jIll ^JC- j A-aLjj 

a ' s f ^ ' ,' 8 , ( J . J 

1 ' lA^a (j-a C-IJ^)^. ^ la i a j i 
.IjC (jj s.5L*JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab Al Madani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Al Ala bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
beritahukan (secara 
rahasia) wahai Ammar, 
kamu akan di bunuh 
oleh kelompok 
pemberontak." Abu Isa 
berkata; "Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Ummu Salamah, 
Abdullah bin Amru, 
Abu Al Yasar dan 
Hudzaifah. Abu Isa 
malanjutkan; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib dari hadits 
Al Ala v bin 
Abdurrahman." 


3737 


Hi la j!/uc (jj ijA^-i LI] la 

(jC- (_)i-ttC.VI (jt JJ-aj (jjl 

jUaiill jA j jjiic (jj jl «ir. 
J^LiVI ^1 (jJ c_/p>. ^\ (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





j^)JaC (jj Alii jjC (jt (^1)^11 

jjl.l-V l"°tl1-v llAj 


kami [Ibnu Numair] dari 
[Al A'masy] dari 
['Utsman bin 'Umair 
yaitu Abu Al Yaqdhan] 
dari [Abu Harb bin Abu 
Al Aswad Ad Dyli] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dia berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada seorang 
lelaki yang berada di 
hamparan bumi ini dan 
di bawah naungan langit 
ini yang lebih jujur 
daripada Abu Dzar." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Abu Darda v dan Abu 
Dzar, ia melanjutkan; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan." 


3738 


jA (Jii j jjI (. Yi.'li jUoC. (jj 

^ (jyJl t!£ ^ lip Jjji (jj 
Alii ^jii-a M J 

pKjjJaiJ] djllal 1 illuj 4 lie 

I'< v litis , J L-^U j° jic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
Al Anbari] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ikrimah bin 
Ammar] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Zumail yaitu 
Simak bin Al Walid Al 
Hanafi] dari [Malik bin 
Martsad] dari [ayahnya] 
dari [Abu Dzar] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Tidak ada 
seorang lelaki yang 
berada di hamparan 
bumi ini dan di bawah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



^iLui (jJ 4^ CT?^ (J^ (j 1 " 

t^k , - ami Ail (jjAill Ljjl 
.ail (3 j^j (jfl «'»^ AjIaUJI 

jj| ^jc- ilLij Ajlc. Mil ^jila 



naungan langit ini yang 
lebih jujur dalam 
perkataanya dan lebih 
menepati (janjinya) dari 
pada Abu Dzar, sosok 
yang menyerupai Isa bin 
Maryam 'alaihi salam." 
Maka Umar bin 
Khatthab -seperti orang 
yang iri- berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
apakah anda memang 
mengetahui hal itu 
terdapat padanya?" 
beliau menjawab; "Ya, 
oleh karena itu kenalilah 
hal itu padanya." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan gharib melalui 
jalur ini, sebagian Ahli 
hadits telah 

meriwayatkan hadits ini 
(dengan redaksi) maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; 'Abu Dzar 
berjalan di muka bumi 
dengan kezuhudan Isa 
bin Maryam 'alaihi 
salam." 



3739 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Sa'id Al Kindi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Muhayyah 
Yahya bin Ya'la bin 
Atha ] dari [Abdul 
Malik bin 'Umair] dari 
[sepupunya Abdullah 
bin Salam] dia berkata; 
"ketika Utsman hendak 
dibunuh, Abdullah bin 
Salam datang 
kepadanya, lantas 
Utsman berkata 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(j-ola aJ!Lo djjjl^uil 

jilL (3 Clll jj3 (JJ-alUall 

o^jc, (j-oj alS J 1 1 3 ^ lo 1 ^ ^ uj 

^ ^331^. ia (j)3 

3 jlaj 4j3 JjJ ^ill IjlA ISLJj 

au) 1 Liu jjluulj AS^uLaW 

-v if. Aa*j !>la Is if. J jjix-all 
[cl jfclll I jfil I 4-aUall »jj 
IjlA ^ in_;r- jjI (JlajLaiic- I jlj3l3 

^3 J-}-* 1 - *^"l \ ,f "- ■ fc 'j i-^- 
Ija ^13^^ (jJ ' . 'J* '» (SjJ 

(jj lillill ^JC- (jC- JjjJlaJl 

auI .jc. jjj •>* ^. ^ (jjl (jc- <Jlaa 

(jj A)jl ijt oik (jC ^^\_Lkl (jj 



kepadanya; "Untuk apa 
kamu datang kemari?" 
dia menjawab; "Saya 
datang untuk 
menolongmu." Utsman 
berkata; "Keluarlah 
menuju (kerumunan) 
manusia, dan usirlah 
mereka dariku, karena 
bagiku, kamu lebih baik 
di luar dari pada di 
dalam." Lantas 
[Abdullah] keluar 
menuju (kerumunan) 
manusia, dan berkata; 
"Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya 
ketika Jahiliyah namaku 
adalah fulan, lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menamaiku dengan 
Abdullah, beberapa ayat 
dari kitabullah juga telah 
turun mengenai diriku, 
di antaranya; 
"Katakanlah: 
"Terangkanlah 
kepadaku, 
bagaimanakah 
pendapatmu jika Al 
Quran itu datang dari 
sisi Allah, padahal kamu 
mengingkarinya dan 
seorang saksi dari Bani 
Israil mengakui 
(kebenaran) yang serupa 
dengan (yang tersebut 
dalam) Al Quran lalu dia 
beriman, sedang kamu 
menyombongkan diri. 
Sesungguhnya Allah 
tiada memberi petunjuk 
kepada orang-orang 
yang zalim." QS Al 
Ahqaf; 10 dan turun pula 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mengenai diriku ay at; 
"Katakanlah: "Cukuplah 
Allah menjadi saksi 
antaraku dan kamu, dan 
antara orang yang 
mempunyai ilmu Al 
Kitab." (QS ArRa'du; 
43), sesungguhnya Allah 
memiliki pedang yang 
masih dalam sarungnya, 
dan sesungguhnya 
Malaikat telah berada di 
samping kalian, yaitu di 
negeri kalian ini, negeri 
yang Dia telah mengutus 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, demi 
Allah, demi Allah, 
apakah kalian hendak 
membunuh laki-laki ini 
(Utsman)? Demi Allah 
sekiranya kalian 
membunuhnya, maka 
sesungguhnya kalian 
benar-benar akan 
mengusir para Malaikat 
dari melindungi kalian 
dan kalian benar-benar 
akan menghunuskan 
pedang Allah yang 
tersarungkan dari kalian, 
hingga pedang tersebut 
tidak tersarungkan lagi 
dari kalian hingga hari 
kiamat." Namun mereka 
(para pemberontak) tetap 
mengatakan; "Bunuhlah 
orang Yahudi ini 
(Abdullah bin Salam), 
dan bunuhlah Utsman." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami hanya 

mengenalnya dari hadits 
Abdul Malik bin 'Umair. 
[Syu'aib bin Shafwan] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



juga telah meriwayatkan 
hadits ini dari [Abdul 
Malik bin 'Umair], dia 
mengatakan; dari [Ibnu 
Muhammad bin 
Abdullah bin Salam] 
dari [kakeknya yaitu 
Abdullah bin Salam]." 



3740 



Cm Cj^ ^^-^ Cm AjjlxJi 

j i iaa Uallla o jjic (jj Al jj (jt 

JUj lii-aji jji^jjl lie 

LoAAikj LoAUlJjI /ua 1 \\ S ^ 

Ait iaA J Ait ^IxJI 

jjLaluj Ait j «.I5ja1I ^1 ^oJjt 
jil Alt Ait 'o jlill 

(jls (^a!I £^l>i Cm ^ V*"' Ait j 

(3 jiij ala (^ll iu I all uJj£J 

t_lUll (gjj^jaJl Sj l nr. _jjuSlc 
(jjji^ ■ - U la Ia& j (jla AjLui (jt 
i-Jjjt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Rabi'ah bin 
Yazid] dari [Abu Idris 
Al Khaulani] dari [Yazid 
bin 'Umairah] dia 
berkata; Ketika [Mu'adz 
bin Jabal] di ambang 
sakaratul maut, 
dikatakan kepadanya; 
"Wahai Abu 
Abdurrahman, 
berwashiatlah 
kepadaku!." Mu'adz 
berkata; "Dudukkanlah 
aku." lalu dia berkata; 
"Sesungguhnya ilmu dan 
iman berada pada 
tempatnya maka barang 
siapa yang mencarinya 
pasti akan 
menemukannya. " 
Mu'adz bin Jabal 
mengucapkannya tiga 
kali. Lalu dia 
melanjutkan; "Karena itu 
carilah ilmu dari empat 
orang; 'Uwaimir Abu 
Darda\ Salman Al 
Farisi, Abdullah bin 
Mas'ud dan Abdullah bin 
Salam yang dulunya 
seorang Yahudi 
kemudian masuk Islam, 
karena aku pernah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mendengar Rasulullah 
Shallallahu' alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Bahwa dia termasuk 
orang kesepuluh dari 
sepuluh orang yang ada 
di surga." Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Sa'd. Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 



3741 



jjj (Jjir a i a] (jj ^jA I^>jJ LfLja 

(Jj^£ (jj 4-alui (jc. AjjI (jc 
.jja-uii (jjl (jc ^ (jc 

AjIc Sill g^lla «Ull J jj-uj JlUll 
(j-o <_5^*J (j-a (jjillU IjJj3I jilj^J 
I jJjaIj ^)icj __)5Lj ^1 '1 a i al 

(jjl 3^ » J I jSlil-ojj jLaC 

tjjyua. ' - Ll la lift Jli- j» m« 
tllpa (j-a ^Aj^ ^ (J- 0 t -r L D c ' 
(j-o VI V .jj* lm« (jjl 

(Jj^£ (jj 4 aim (jj i-^ j i 'w 
(J ' °» ' '-J 4-alui (jj Ja 
.jjc AJiLiI el^c^ll jjIj clyAkJI 
(_jill el^c^jil jjIj ^-j^ft (jJ «&l 
(jj|j (j jjjIIj "Uc <_£jj 
jjki (jj j^)JaC aJlwjI Ajjjc 

2il ^jc ' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Isma'il bin Yahya 
bin Salamah bin Kuhail] 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dari 
[ayahnya] dari [Salamah 
bin Kuhail] dari [Abu 
Az Za'ra v ] dari [Ibnu 
Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Teladanilah 
dua orang dari para 
sahabatku sepeninggalku 
yaitu; Abu Bakar dan 
Umar, berjalanlah 
dengan petunjuk 
Ammar, dan berpegang 
teguhlah pada janji Ibnu 
Mas'ud." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini, yaitu 
dari hadits Ibnu Mas'ud, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Yahya bin 
Salamah bin Kuhail, 
sedangkan Yahya bin 
Salamah didha'ifkan 
dalam periwayatan 
hadits. Abu Za'ra v nama 
aslinya adalah Abdullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bin Hani' Syu'bah dan At 
Tsauri telah 
meriwayatkan darinya, 
sedangkan Ibnu 
'Uyainah nama aslinya 
adalah 'Amru bin 'Amru, 
dia adalah 

keponakannya Abu Al 
Ahwash salah seorang 
sahabat Abdullah bin 
Mas'ud." 


3742 


~~ ~ ~ '< 4 B Z f ! , 

(jc i a] ^1 (^jj ' ° i -jj 

^jlll i uj JaI 34- J ^ J* 
^nxd (j i HA t^JJ^A IjA ^ ^ n ir- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Yusuf 
bin Abu Ishaq] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Aswad 
bin Yazid] bahwa dia 
mendengar [Abu Musa] 
berkata; "Ketika aku dan 
saudaraku tiba dari 
Yaman, kami tidak 
melihat Abdullah bin 
Mas'ud melainkan ia 
seperti ahli bait Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, karena kami 
melihat dia bersama 
ibunya sering datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatanya has an shahih 
gharib melalui jalur ini, 
dan hadits juga 
diriwayatkan oleh 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abu Ishaq]." 


3743 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Ujk*J°~" ^ cs^ 

^j-o jjA ^JC. ^1 ^jl aIluj <Liic. 
djj^a. lift Jliialj ill ^j3l 
^ la i a ^J-""' 


[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israeli] dari [Abu 
Ishaq] dari 
[Abdurrahman bin 
Yazid] dia berkata; 
"Kami mendatangi 
[Hudzaifah] seraya 
berkata; "Tunjukkan 
pada kami siapa orang 
yang paling dekat 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari sisi 
petunjuk dan 
penjelasannya, sehingga 
kami dapat mengambil 
dan mendengar (ilmu) 
darinya." Hudzaifah bin 
Al Yaman berkata; 
"Orang yang paling 
dekat kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam dari segi 
petunjuk, penjelasan dan 
tingkah lakunya adalah 
Ibnu Mas'ud, hingga 
kami sering tidak 
melihatnya berada di 
rumahnya. Sungguh para 
sahabat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam yang terjaga telah 
sama mengetahui bahwa 
Ibnu Ummi Abd adalah 
sosok yang paling dekat 
dengan Allah sedekat- 
dekatnya." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3744 


(jia/)JI ^JC- (jj Alii ^Jt Ujik 
^jl (jc. ^jj. ^ lq 1 la ^H^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(j-o 1.1^1 l^oj-a < - ji] ^->V> i' j 

lie Cli^piV La a^jj uLa ^>4C 
IjiA ^ ijiir. jjI Jla-ljc 11 (jjl 

j <t «J- I 1 ill I 1 IJC. I'liK 

talc (jc ClijliJI liipa 


kami [Sha'id Al Harrani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Manshur] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Harits] dari [Ali] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seandainya aku 
mengangkat seseorang 
menjadi seorang amir 
(pemimpin) tanpa 
musyawarah dari mereka 
(kaum Muslimin), 
niscaya aku telah 
mengangkat Ibnu Ummi 
Abd (Abdullah bin 
Mas'ud) menjadi amir 
mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami hanya 
mengetahuinya dari 
hadits Al Harits dari 
Ali." 


3745 


j^lc (jC ijlljliJI (jC (j-" i "j 

(j-o 1.1^1 l^ajj-a < - li£ i' j 
^JC ^al (jjl Cll^JaV a^Jjt'i'lA ^H^" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Harits] dari [Ali] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seandainya aku 
mengangkat seorang 
amir (pemimpin) tanpa 
musyawarah dari mereka 
(terlebih dahulu), 
niscaya aku telah 
mengangkat Ibnu Ummi 
Abd (Abdullah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Mas'ud)." 


3746 


^jC. AJftluJ ^jj ^ Ifl uj ^jC. ^jjIaC-VI 
jJAt jj Jdll -lac jc. ^j^tj±A 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari [Masruq] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ambillah Al 
Qur v an (Qira'ah) dari 
empat orang, yaitu; Ibnu 
Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, 
Mu'adz bin Jabal dan 
Salim bekas budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) Hudzaifah." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3747 


illl tlil lai AjjAaII ' - LuVI 1 o^Jjoi 

""'J-'j' 1 " '''' ' 

J J l a j j jjl iil < "1 igl\ A] 

Ai jfill (Jil (j-o Cilia Clljl 

(JlJ A Ajalj JJaJI (jjiAill dua 

^Jxji < la 1 L a ^QiWjj AjljU^J ~ ^ ' ' ' 

alluj AjIc Alii ^U.-i Aill (J jjLij 

ju oii^iij l^'vi lj^Ij 

elk ( ■ LmJ Laj] ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Jarrah 
bin Makhlad bin AL 
Bahsri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Qatadah] 
dari [Khaitsamah bin 
Abu Sabrah] dia berkata; 
"Aku datang ke 
Madinah, maka aku 
memohon kepada Allah 
supaya Dia memberi 
kemudahan kepadaku 
(bertemu) dengan 
seorang teman yang 
shalih, lantas Dia 
memberiku kemudahan 
kepadaku (bertemu) 
[Abu Hurairah], lalu aku 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



bergaul dengannya, 
kataku kepadanya; 
"Sesungguhnya aku 
(tadi) memohon kepada 
Allah supaya memberi 
kemudahan kepadaku 
(bertemu) seorang teman 
yang Shalih, lalu Dia 
menetapkan kamu 
kepadaku." Maka Abu 
Hurairah berkata; 'Dari 
kamu berasal?" jawabku; 
"Dari penduduk Kufah, 
aku datang untuk 
menuntut kebaikan 
(ilmu) dan mencarinya." 
Abu Hurairah berkata; 
"bukankah di tengah- 
tengah kalian ada Sa'd 
bin Malik seorang yang 
do'anya mustajab, Ibnu 
Mas'ud seorang yang 
selalu melayani 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
bersuci dan memakai 
sandal, Hudzaifah 
seorang juru rahasia 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
Ammar yang telah 
dilindungi oleh Allah 
dari Syetan melalui lisan 
Nabi-Nya, dan Salman 
seorang yang menguasai 
dua kitab." Qatadah 
berkata; "(Maksud) dua 
kitab adalah Injil dan Al 
Qur'an." Perawi (Abu 
Isa) berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib. 
Haitsamah adalah Ibnu 
Abdurrahman bin Abu 
Sabrah hanyasaja dia 
dinisbatkan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kakeknya." 


3748 


(ji^jJI (jj AUl lie- Ujik 

(jc. ^ tuir- ^jj i uj u^)j^l 
JUi (JjI^ (jc- I^A (jjljSj 

l"°Ul-v J*J (j"'"" l*H.V-» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ishaq bin Isa] dari 
[Syarik] dari [Abu Al 
Yaqzhan] dari [Zadzan] 
dari [Hudzaifah] dia 
berkata; Para sahabat 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, sekiranya 
anda meninggalkan 
(mengangkat) seorang 
pemimpin." Beliau 
bersabda: "Sekiranya 
aku mengangkat seorang 
pemimpin, dan kalian 
bermaksiat kepadanya 
maka kalian akan di 
siksa, akan tetapi apa 
yang di katakana oleh 
Hudzaifah maka 
benarkanlah, dan apa 
yang di bacakan 
Abdullah, maka 
bacalah." Abdullah 
berkata; aku berkata 
kepada Ishaq bin Isa; 
Mereka (para Perawi) 
mengatakan; "Hadits ini 
dari Abu wa v il, Ishaq 
berkata; insya Allah 
hadits ini berasal dari 
zadzan.Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan yaitu 
hadits riwayat Syarik." 


3749 


a- 3 , * a,a, ^ a ^ s , ^ 

tj 1 - (JJ' O 11 - J 1 ^ (_W -^a^-* 

4jl\^ysC jjt (jt ^aiull (^JJ j 

Jll ( flVT ^ (JJ 

i-itfui i\ ^ nSf J^r-. juI 

iSjla La jj Jc A-ollal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr] dari [Ibnu Juraij] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [ayahnya] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





■ . (jV (Jli A^Ai 

Jill ^jii-a <&l J JJ^J J) 

(J jjjij ' ; la CjjjU i^iLo ilLjj 

(JlLli. ^jic- alLij iil ^gila 

* : - - - » -' V- 
' 1 'J 1 "' L)"'" > ' ' " 


[Umar] bahwa dia 
memberi tunjangan 
(dalam kekuasaannya) 
kepada Usamah bin Zaid 
sebesar tiga ribu lima 
ratus dan memberi 
tunjungan Abdullah bin 
'Amru sebesar tiga ribu. 
Maka Abdullah bin 
'Umar protes kepada 
ayahnya, katanya; 
"Kenapa anda 
melebihkan Usamah 
dariku? Demi Allah, 
padahal aku lebih dahulu 
ikut dalam peperangan." 
Umarberkata; "Karena 
Zaid adalah orang yang 
paling di cintai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
pada ayahmu, sedangkan 
Usamah lebih di cintai 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari pada 
dirimu, oleh karena itu 
aku lebih mendahulukan 
kecintaan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam daripada 
kecintaanku." Perawi 
(Abu Isa) berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan gharib." 


3750 


AjjI (jt ^)-at (jj Ait ^jj ^IILi 
VI Ajjli. ^ Ajj jC-Aj Ui LaJll 
ClJ^j ^^j^ jjjl Aj j 

Ait klaial jA j»A jCAl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Abdurrahman] dari 
[Musa bin Uqbah] dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [ayahnya] 
dia berkata; "Kami 
selalu memanggil Zaid 
bin Haritsah dengan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj l^a a Ijjja I jlla j^lj jjc. j 

Jh\ J juij Ij ciilka alLij AjIc. 
I j jA ijLa lajj ( _ r i.l ^^Ji-i t'wjl 
Jll Aiiii p <£ola jSLjI (jll <Jll 
jU-Ll V Jill j J jjjjj Ij jjj 

IjA u unr- jjl (JIajjIj (j^i (J^'— al 
V] Aijaj V ^JJ^)C- (jloa. C-JJJa 

LP iff Jjh L$ L>? 



sebutan Zaid bin 
Muhammad hingga 
turun ayat; Panggilah 
mereka (anak-anak 
angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak- 
bapak mereka; Itulah 
yang lebih adil pada sisi 
Allah QS Al Ahzab; 5." 
Perawi (Abu Isa) 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



3751 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Jarrah 
bin Makhlad Al Bashri 
dan yang lain] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Umar bin Ar Rumi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mushir] dari [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Abu 
Amru As Syaibani] dia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Jabalah bin Haritsah] 
saudara laki-lakinya 
Zaid, dia berkata; saya 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, utuslah 
bersamaku saudara laki- 
lakiku yaitu Zaid." 
Beliau bersabda; "dia 
orangnya?." Beliau 
melanjutkan: "Jika dia 
hendak ikut serta 
denganmu, maka aku 
tidak akan 
melarangnya." Zaid 
berkata; "Wahai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rasulullah, demi Allah, 
aku tidak berunding 
kepada seorang pun 
selain anda." Jabalah 
berkata; "Maka aku 
mengetahui pendapat 
saudaraku lebih tepat 
dari pendapatku." Abu 
Isa berkata; Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ibnu Ar Rumi 
dari Ali bin Mushir." 



3752 



jjj lillLi (jC A alma jjj 
(jjl (jC jLip (JJ -cvXlt Ait (jC 

(j-o AjjI Sjil (jjjaJaJ a J & 
(_)jAj]| ■ -1^,1 (j-a (jlS (jlj ojLoii] 

(jjl (jc jlip (jJ <&l .lit (jC 
<jlc ill! ^U.-i ^ ; ill (jc ^ic 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Maslamah] dari [Malik 
bin Anas] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
suatu utusan yang di 
pimpin oleh Usamah bin 
Zaid, lantas ada 
beberapa orang yang 
mencela dalam 
kepemimpinannya, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian mencela 
kepemimpinannya maka 
sungguh kalian telah 
mencela kepemimpinan 
ayahnya sebelum itu, 
padahal demi Allah 
sungguh dia (ayahnya) 
sangat layak menjabat 
pemimpin, dan dia 
(ayahnya) adalah di 
antara orang yang paling 
aku cintai, dan sungguh 
dia (Usamah) adalah di 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jjijjj i— i— — j£> _ 5_ 

A-ijI ^jc. Aj^ ^jj *CalLjl ^jj ^ 



antara orang yang paling 
aku cintai setelah 
ayahnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hujr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Ja'far] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
hadits Malik bin Anas." 



3753 



(-JJJC- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Bukair] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Sa'id bin 
Ubaid bin As Sabbaq] 
dari [Muhammad bin 
Usamah bin Zaid] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
"Tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merasa lemah 
(letih), maka aku pun 
singgah, dan orang- 
orang juga turut singgah 
di Madinah, lalu aku 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun beliau 
diam, tidak bicara 
sedikitpun, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meletakkan kedua 
tangannya kepadaku dan 
mengangkatnya, 
akhirnya aku mengerti 
bahwa beliau sedang 
berdoa untukku." Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3754 


uj la Jlij^p>. jo j;""-ll Hi la 
(jj A^lJa j^c. ^joi^-o ju (J i <aflll 
j)C. A \ ( " * u 4 i1 & ^1)^ ^ ' 
JjJjll iljUlll jyiojjAll f" <u!ijlc. 
^ a ij (jl A-ilc iill y,^'^* 
( _ s jc-5 4jijlc. Clllla "LalLiI kl a 
U Jll ^Jill j^jJI LjI jj£l Jk 
jjl (J 1 <s4-9 ^J.'"^ ^ in 
' n J r - U'"^ ' " * "" r " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Thalhah bin 
Yahya] dari [Aisyah 
binti Thalhah] dari 
[Aisyah Ummul 
Mukminin] dia berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak 
membuang ingus dari 
(hidung) Usamah, maka 
Aisyah berkata; 
"Biarkan aku saja yang 
melakukannya." Beliau 
bersabda: "Wahai 
Aisyah, cintailah dia, 
karena aku 

mencintainya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3755 


uj.la /ji i". \\ jo 1 Uliia. 
jji 1 Vi w (J aJuAil jo 
^1 (jj ^ic Cj.la tjl3 

j)C- (j-a^jll ^JC- jo 4 aim 
j ju <-alLil ^jlkl (jla 
auI (^gllo ^Jjll iic. LLLa. 

U3 (jiuLiI U Visa jUjULij 

(^jit <J jlaj U dilia 
La (Jlaa jujsuluii ^LuLlI j 
^ull <JUa V ciila Ugj ?U> 
(_5 jjl (g^J ^luij aAIc jil ^U^i 
J jLij U Visa 3LLia L»y lP^ 
a&! ai'liU auk ii! 

Vila ^aaJa Cjjj Jla liljlj 

jii aft! if. issfcu auk La 

Atll iiil ia jpi c JaI L-la,l 
Jjj ju "LalLiI 4j1c Cluailj AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dia berkata; 
[Umar bin Abu Salamah 
bin Abdurrahman] 
bercerita dari [ayahnya] 
dia berkata; telah 
memberitakan kepadaku 
[Usamah bin Zaid] dia 
berkata; "Aku duduk di 
samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba Ali 
dan Abbas meminta izin, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




keduanya berkata; 
"Wahai Usamah, 
mintakanlah izin kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
kami berdua." Maka 



kataku; "Wahai 
Rasulullah, Ali dan 
Abbas datang meminta 
izin." Beliau bersabda: 
"Wahai Usamah, apakah 
kamu tahu untuk apa 
keduanya datang?" 
jawabku; "Aku tidak 
tahu." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan tetapi 
aku tahu (untuk apa 
keduanya datang)." 
Maka keduanya 
diizinkan masuk, 
keduanya bertanya; 
"Wahai Rasulullah, kami 
datang untuk bertanya 
kepada anda; 'Siapakah 
dari kaum kerabatmua 
yang paling anda 
cintai?" beliau 
menjawab: "Fathimah 
binti Muhammad." 
Keduanya berkata; 
"Kami datang kepada 
anda tidak bertanya 
tentang keluarga (anak 
dan istri) anda." Beliau 
bersabda: "Dari 
kerabatku yang paling 
aku cintai adalah orang 
yang telah di karuniai 
Allah (dengan Islam) 
dan aku juga karuniai 
dia (dengan 
menjadikannya sebagai 
keluarga) yaitu Usamah 
bin Zaid." Keduanya 
berkata; "Kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







siapa?" beliau 
menjawab; "Kemudian 
Ali bin Abu Thalib." 
Abbas berkata; "Wahai 
Rasulullah, anda 
menjadikan pamanmu 
sebagai orang yang 
terakhir di antara 
mereka?" beliau 
bersabda: "Karena 
sesungguhnya Ali telah 
mendahului kamu 
berhiirah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, dan 
SYu'bah telah 
mendlaifkan Umar bin 
Abu Salamah." 


3756 


AjjULa liiAi. ,jj Aa^I UjAa 
0A1I j 111 la (jfAjVI J^y^ Cji 

Lalla Ait (jj jj^>i- ijc- 

4 ,\<-. jtll .Till J J>"J Viii 
VI i_s-j!j Vj ("iaIuiI AlA iltaj 

^ la i a w - ■ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Amru Al Azdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Za v idah] dari 
[Bayan] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari [Jarir 
bin Abdullah] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
menghalangiku (masuk 
rumah beliau) semenjak 
aku masuk Islam dan 
tidaklah beliau 
melihatku melainkan 
akan tersenyum." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3757 


jc. oAll j LiliA^ j^aC. {jl 

(_)jy3 (jc aILL ^jj! (jj (Jjt n i .J 

Aia allnj "Luc. Atll (_gl^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj IjAa J*-*-^ tj^ Ia^q I ij ^ 

(jc- Aa=lI jjI Uiiik Via (j5uc. 
tV^O c?;' (j^ U^-" 

j^j^jII lc-5j tjjjj^ 1 

^_j^^-a A Ami a i «ag a jjI j (^Ljc- 



'Amru] telah 
menceritakan kepada 
kami [Za v idah] dari 
[Isma'il bin Abu Khalid] 
dari [Qais] dari [Jarir] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
menghalangiku (masuk 
rumah beliau) semenjak 
aku masuk Islam dan 
tidaklah beliau 
melihatku melainkan 
akan tersenyum." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



3758 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Mahmud bin 
Ghailan] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] dari 
[Sufyan] dari [Laits] dari 
[Abu Jahdham] dari 
[Ibnu Abbas] bahwa dia 
pernah melihat Jibril 
'alaihi salam dua kali, 
dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam juga 
mendo'akannya hingga 
dua kali." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits mursal, 
kami tidak mengetahui 
Abu Jahdham 
mendengar dari Ibnu 
Abbas dan telah 
meriwayatkan pula dari 
'Ubaidillah bin Abdullah 
bin Abbas dari Ibnu 
Abbas. Abu Jahdham 
nama aslinya adalah 
Musabin Salim." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3759 


1 jjl ll-vil'l'il-v 

(jj liliill Alt (jC- ^jjlll 

\Sk bum. jil £]lau°5ji 
(j-o lAA (j-a C_1J^)C. ^jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Hatim 
Al Muktib Al Mu addib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Malik Al Muzanni] 
dari [Abdul Malik bin 
Abu Sulaiman] dari 
[Atha v ] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendo'akanku agar 
Allah memberiku Al 
Hikmah hingga dua 
kali." Abu Isa berkata; 
"hadits ini derajatnya 
hasan gharib melalui 
jalur ini yaitu dari hadits 
Atha\ [Ikrimah] juga 
telah meriwayatkan dari 
[Ibnu Abbas]." 


3760 


-Ijc In'', jli /o lla ^ HjAa 

4_a1c. 3^111 (J^3 p ^* n 3 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab Ats Tsaqafi] 
dari [Khalid Al 
Khaddza v ] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendekapku sambil 
bersabda: "Ya Allah, 
ajarilah ia Al Hikmah 
(Al Qur'an)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3761 


Hi la (jj Aiil 111 la 
(_Jjj! (jc ^sjaI^jJ (jj (Jjt n i ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





1^'. ^.Si 4 r^.ii \<-. i j - ;. — r ^.oi 

^JLLa l^Ll (j) (3^33 pin J 

* - 1.' -V- ' - * 


kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; "Aku 
bermimpi seakan-akan 
di tanganku ada sehelai 
kain sutera, dan tidaklah 
aku menunjukkan 
padanya satu tempat di 
surga kecuali dia akan 
terbang bersamaku 
menuju tempat itu. Maka 
aku ceritakan mimpiku 
itu kepada Hafshah, lalu 
Hafshah 

menceritakannya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga 
beliaupun bersabda: 
"Sesungguhnya 
saudaramu adalah 
seorang lelaki shalih 
atau sesungguhnya 
Abdullah adalah seorang 
lelaki shalih." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3762 


(ja ■ "j (jj Ajc- liiiii. 

^1 (jjl (jc (Ji^All (jj All! AJC 
( _ s lLa ^jill (jl^Liijlc (jc AjULa 

' " uj ^ ls^ 'j pin j ^.V*"- 

Li AjijLc Li JLaa LkLlLa^a ^yj^' 

ill I'uuil is VI pLiln! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ishaq Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Abdullah 
bin Al Mu v amal] dari 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari [Aisyah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat lampu 
di rumah ibnu Zubair, 
beliau bersabda: "Wahai 
Aisyah, aku tidak 
menyangka kalau Asma v 
telah melahirkan, oleh 
karena itu, janganlah ia 
di beri nama sehingga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



aku sendiri yang akan 
menamainya." Maka 
beliau menamainya 
dengan Abdullah dan 
mentahniqnya 
(mengolesi rongga mulut 
bayi dengan manisan 
atau kurma) dengan 
sebuah kurma yang ada 
di tangannya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 



3763 



(jj Ujik U&ii, 

(jLait ix^Jl (jc (jL 

(Jjujj ja]11 t^llLa (jj (jujl (jC 
da a i n1 alia J Ajlc Atll Alii 

'Jh\ Ls ii-a <ui! J j-^j <J It is 

•A3 CllljCJl Cllilj alia j 4j1c 

IjIj / j (jiijjl ( — J 

- - ' « ' - i: ' - V- - 

^ la i a j i aa i ^ > njr- 

^£ jj J3j A^jll IjlA (j« i_JjjC 
(jc ^A.j jjc (j-o duAaJI IjlA 
AjIc iill (^glLa ^ illl (jc (jajl 
^11, j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Sulaiman] dari [Al Ja'd 
Abu Utsman] dari [Anas 
bin Malik] dia berkata; 
Ibuku Ummu Sulaim 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
sedang lewat, maka ia 
berkata; "Demi ayah dan 
ibuku (yang aku tebus 
keduanya untukmu) 
wahai Rasulullah, 
(do'akanlah) Anas." 
Anas berkata; 
"Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendo'akanku 
dengan tiga perkara, 
sungguh dari tiga 
perkara tersebut dua di 
antaranya telah aku 
buktikan (kenyataannya) 
di dunia dan aku 
berharap yang ketiganya 
ada di akhirat kelak." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hasan 
gharib melalui jalur ini, 
dan hadits ini juga telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Anas 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 


3764 


ijaaJa lij^a ju^J (jj ^aa « LjjJla 

2 Wit I'l'il-v jjl 

(J jj^j liulii l^-jl -} * ■ " J»l (jc- 
^lll Jil <J ill £j| ,%LL <jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [syu'bah] 
dia berkata; saya 
mendengar [Qatadah] 
bercerita dari [Anas bin 
Malik] dari [Ummu 
Sulaim] bahwa dia 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, do'akanlah 
pelayan anda Anas." 
Beliau bersabda: "Ya 
Allah, karuniailah ia 
banyak harta dan anak, 
dan berkahilah apa yang 
Engkau karuniakan 
kepadanya." Abu Isa 
berkata; "Haidts ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3765 


^gjljall clW AO l^J^a 
^jC. tjc <Ti» hTi ^jc. Jjlj ^jI 
iil ts-j-^J o^l CP- J^> (^1 
Atll ( _ s i-a <&\ l] jjuij ^llfLHl Ait 
Jl 51 j <"">-l i'i'in Sl'o'n ;\T„j a ,\r-. 

4 alia ^jj! (jj 4 alia jA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Ahzam Ath Tha v i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dari 
[Syu'bah] dari [Jabir] 
dari [Abu Nahsr] dari 
[Anas radliallahu 'anhu] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memberiku julukan 
dengan buah yang 
pernah aku petik." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kecuali dari hadits Jabir 
Al Ju'fi dari Abu Nashr 
sedangkan Abu Nashr 
nama nama aslinya 
adalah Khaitsamah bin 
Abu Khaitsamah Al 
Bashri, dia telah 
meriwayatkan beberapa 
hadits dari Anas." 


3766 


(jjjixo IjjSk i_slIiJI (jj j 
Jll ^jlill CIijIj Uiiik AiC 
ii. ClljUi 1 SI ^ (jj (jjiji J (Jll 

(jjjl Akl (jc- (jJ infill 
(Jjjjj (jc AjA^I ^gjl t _ s -j-« 

(Jj^jj^ (jc. ilujj AjIc auI ^'^* 
(JlaJLij (jc (Jj^)j^ sAil j 

2 "-j-lJ^C (jin^» ' IAA (^ l Jijr. 

■ ' •. - > < '• 

lijSi. '-j-lJjS jjl liiii. ' ■ lUa SI 
^1 (jjjiji (jc ■ ■ itjajl (jj Ajj 
3 (jjijl (jc diAj (jc Alii lie 

3' 'j a * 1 u 1 ~ ' j ' 1 " v 

(3j^)f^ (jC jilulj 4jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Khubbab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Maimun Abu 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Al Bunani] 
dia berkata; [Anas bin 
Malik] berkata 
kepadaku; "Wahai 
Tsabit, ambillah (ilmu) 
dariku, karena 
sesungguhnya kamu 
tidak akan mendapati 
seseorang yang lebih 
tsiqah daripada aku, 
sesungguhnya aku 
mengambil (ilmu) dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dari 
Jibril, sedangkan Jibril 
mengambilnya dari 
Allah Ta'ala." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Zaid bin Al 
Hubbab. telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Hubbab] dari [Maimun 
Abu Abdullah] dari 
[Tsabit] dari [Anas] 
sebagaimana hadits 
Ibrahim bin Ya'qub 
namun ia tidak 
menyebutkan (lafadz); 
"Sedangkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambilnya 
dari Jibril." 


3767 


^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Syarik] dari [Ashim] 
dari [Anas] dia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Wahai Dzal 
Udzunain (si pemilik 
dua daun telinga)." Abu 
Usamah mengatakan; 
beliau bermaksud untuk 
bersenda gurau 
dengannya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib shahih." 


3768 


t$ cilia Jll silk (jc. Jjlj 
J l nr. 4_iAi. (Jla alia j 4jjc iill 

ij ^ i (jliimj a! (jl^j (^^3 <jic. 
(jjj^>-<i <4^u3l ajUI ^ 

r' - i^i IS*. :„,<-. j,l JIoO^I 

(Ja! Ait 3*3 j^P clw 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dari 
[Abu Khaldah] dia 
berkata; aku berkata 
kepada [Abu Aliyah], 
Anas pernah mendengar 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dia 
berkata; "Dia (Anas) 
menjadi pelayan beliau 
selama sepuluh tahun, 
dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mendo'akannya, dan 
(berkat do'anya) Anas 
memiliki kebun buah- 
buahan yang setiap 
tahunnya panen hingga 
dua kali, dan di dalam 
kebun tersebut terdapat 
buah raihanah yang 
menebarkan bau misk 
(minyak wangi)." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits has an 
gharib, Abu Khaldah 
bernama Khalid bin 
Dinar, menurut ahli 
hadits dia seorang yang 
tsiqah, Abu Khaldah 
juga sempat bertemu 
dengan Anas bin Malik 
dan meriwayatkan hadits 
darinya." 


3769 


jil £]U1 ioi. !:.'( 1i>5 ,\S 

; - t. - r- - 3 
' "J r - (J'"*' ' " A "" r " 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Umar 
bin Ali Al Muqaddami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Adi] dari [Syu'bah] dari 
[Simak] dari [Abu Ar 
Rabi'] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
"Aku menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu aku 
bentangkan kainku di 
sisi beliau, kemudian 
aku mengambil dan 
mengumpulkan (hadits- 
hadits beliau) ke dalam 
hatiku, hinngga setelah 
itu aku tidak pernah lupa 
satu hadits pun 
(darinya)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



3770 


am! J jj^j Ij ClilalLa ojj^a 

5"U'.,'i« u;„°i 

I ii'i I Ij uS I'i iK 
IjsA ^ unr- jjI djla^j , - Vi'l-s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Dzi v b] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
kataku; "Wahai 
Rasulullah, aku sering 
mendengar sesuatu dari 
anda, namun aku tidak 
pernah hafal." Beliau 
bersabda: 
"Bentangkanlah 
selendangmu." Aku pun 
membentangkan 
selendangku, kemudian 
beliau menuturkan 
banyak hadits kepadaku, 
maka aku tidak pernah 
lupa sedikitpun terhadap 
hadits yang beliau 
tuturkan kepadaku." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits has an 
shahih, dan telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Abu 
Hurairah." 


3771 


Clljl ojJjA M *JJjA i_s^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ya'la bin Atha v ] 
dari [Al Walid bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibnu Umar] bahwa dia 
berkata kepada Abu 
Hurairah; "Wahai Abu 
Hurairah, kamu adalah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(j-aa.j]l JJC. (jj Ai\ .lie. 1 * ^ 
' ■ Ua ua ^1 (jj AaLI LV)Ii.l 
4 aJ l a (jj jjaa a Ijjas.1 ^jl j^JI 
jjC (jj ia ^jc. ^jlj^JI 

(jj lillUs (jc ^>jaIjjJ (jj 3 La - 

S^ Vu Jj 31j iUJll jAc. 

Ul ^^jxJ (^jLojII IjlA Clyl jl 
(Jjuij ' - \; la-j ^iel jAl ojjjA 

" ilLij Ajlt iiil ^U.-i auI 

jl a > ii i V La ^ahii 
Atll ( _ s -lj-a <&l (J y^'j (Jj^j 
(jl Lai JlS (3^1 j»J Li f ^'»J 4jlc 

ila ^<un'i ^ La pLjj AjIc Jh\ 
Ail V! 

^am'l ■>] La ^luij 4-1^- ^ u^'^* 
<J p^2i V (jlS l2]l jj 

AjIc <J&I ^jJj-a *&l J >^jJ 
^Ai-a A)jl (J jjujj aSj g^^J 

(Ja I (j^j US j allaj AjIc- Alii 
Jjuij ^Ij L&j ^jjc- j CiIjjjj 
<Li jJa alLij 4j1c. iil C5 jj-a <&l 

alluj Ajlc Alii Aill (J jajij 

jji. 4_i3 likl AaJ Vj ^ain'i jLl La 
iill (_5-lj-a <&l (J J-^J (jic- (Jj^J 

. > i(~ ^jj| (^jLsikj La j 4 J ' 

sjjc. j JJ^ ^ (_^ijjj si jj j 
(_g^ i mi jj jxa^q (jc- 



orang yang paling 
banyak menetap 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari pada kami 
dan kamu adalah orang 
yang paling banyak hafal 
hadits-hadits beliau dari 
pada kami." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan." 



3772 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdurrahman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ahmad bin Abu 
Syu'aib Al Harrani] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah Al Harrani] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Muhammad 
bin Ibrahim] dari [Malik 
bin Abu Amir] dia 
berkata; seorang laki- 
laki datang menemui 
[Thalhah bin Ubaidillah] 
seraya berkata; "Wahai 
Abu Muhammad, 
apakah anda tahu orang 
dari Yaman ini - 
maksudnya Abu 
Hurairah-, apakah dia 
lebih mengetahui 
tentang hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
pada kalian?, karena 
kami telah mendengar 
darinya apa yang belum 
pernah kami 
mendengarnya dari 
kalian, atau dia cuma 
mengatakan atas nama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sesuatu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang belum pernah 
beliau sabdakan." 
Thalhah berkata; 
"Adapun perkataannya, 
bahwa dia pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terhadap 
sesuatu yang belum 
pernah kami dengar, 
maka aku tidak ragu lagi 
akan hal itu, bahwa dia 
memang mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sesuatu 
yang belum pernah kami 
dengar, sebab dia adalah 
orang miskin yang tidak 
memiliki sesuatu, dia 
sebagai tamu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. tangannya 
selalu menyertai tangan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sedangkan kami 
memiliki rumah-rumah 
dan selalu kecukupan, 
kami datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hanya di 
awal dan di akhir siang, 
maka aku tidak ragu lagi 
bila dia mendengar 
sesuatu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apa yang tidak 
kami dengar, dan kami 
juga tidak pernah 
mendapati seseorang 
yang memiliki kebaikan, 
yang berkata atas nama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
terhadap sesuatu yang 
tidak beliau katakan." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak mengenalnya 
kecuali dari hadits 
Muhammad bin Ishaq, 
[Yunus bin Bukair] dan 
yang lain juga 
meriwayatkan hadits 
tersebut dari 

[Muhammad bin Ishaq]." 


3773 


— ~ — 5-5 ! a 7l ~ 

jA jl Clljj (jjl ^51 (^jj JjjU 

jiij^J 4j]c AUl ^-jlJI 

Clu^a I^A ^ <nr. jjl (jlijji. 

*'°\- >\- - • - - J ' - 
aula. ^aJl j C—IJ^)^. ^ la i a ^j- aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam cucunya Azhar As 
Saman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Shamad 
bin Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khaldah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Aliyah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Dari 
manakah asalmu?", aku 
berkata; "Dari Daus." 
Beliau bersabda: "Aku 
belum pernah melihat di 
suku Daus terdapat 
seseorang yang baik. " 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib, dan Abu 
Khaldah nama aslinya 
adalah Khalid bin Dinar, 
sedangkan Abu Aliyah 
nama aslinya adalah 
Rufai'." 


3774 


UJ.la (jj jLaa. HjAa 
(VaAjjSI <j!UJI ^1 (jt jalgAll 
^-jiSI CluiVll ojJjA (jc. 
Clll alia j AjIc Alii (Jl-a 

(j^ia iil gol J jj^j L Clilaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Qazzaz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Jjjxll lift jl lift ^?J_>* 

Uu2i <La aLu (jl dlJjl 1 alS 
llS jJtlll lilljl (j-a dllaa Ij55 

USia auI (JjiLi ^ (3^3 l>° 
(jjjlaj V u^j p* ^""'3 cJSIj 

jLije. (Jj3 ^jj cr^ c5J%- 

I^A * njr- jji 

IjlA (j^i ujjjC. (jui^ ■ t u la 

(j-o CllpiJI IjlA jj J3j aAjII 

ojjjA ls j\ (jc 4-?.jll IjlA jot 



kepada kami [Al 
Muhajir] dari [Abu 
Aliyah Ar Riyahi] dari 
[Abu Hurairah] dia 
berkata; "(Pada suatu 
hari) aku datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa kurma, lalu 
aku berkata; "Wahai 
Rasulullah, berdoalah 
untukku dengan 
keberkahan kurma ini, " 
Maka beliau menata 
kurma itu di depannya, 
kemudian beliau 
mendoakanku dengan 
keberkahan kurma 
tersebut. Beliau 
bersabda: "ambillah 
kurma-kurma tersebut 
dan tempatkan di dalam 
karungmu ini, jika kamu 
ingin mengambil sedikit 
darinya, maka masukkan 
tanganmu ke dalam 
karung itu dan jangan 
kamu tebarkan (tumpah 
ruahkan), " Maka aku 
membawanya sekian dan 
sekian wasaq di jalan 
Allah, kami 
memakannya dan 
memberi makan orang 
dengannya, dan karung 
itu tak pernah lepas dari 
ikat sarungku, namun 
ketika Utsman terbunuh, 
karung itu terputus 
(terjatuh)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini, dan 
hadits ini juga 
diriwayatkan dari selain 
jalur ini dari Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Hurairah." 


3775 


<LalU Lii-li. oJlUc- (jj ^ jj Uj la 
(JlJ £9lj (jJ .JJC jc j (jj 

' " uj£ iJojjjA (ejV ' " lis 

' eJl . * / B > f ' * > 

ciijl (31! ^UV (Jl iilj (Jj 

jl^jll (jl£ 1 ill »ja2" (J (J^Ll 

iji^ii l^ i t'n.U »itgii"'u&^ 
IjlA ^ ui_;r- jjI (JIJojjjA Ij! 

« : - ' % . 

' 1 'J 1 "" U ' ' 1 ' ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Al Murabithi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
'Ubadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Usamah bin Zaid] 
dari [Abdullah bin RafY] 
dia berkata; aku berkata 
kepada [Abu Hurairah] ; 
"Kenapa anda di juluki 
dengan Abu Hurairah?" 
dia menjawab; "apakah 
kamu 

mengkhawatirkanku? " 
jawabku; "Ya, demi 
Allah, sungguh aku 
mengkhawatirkanmu. " 
Abu Hurairah berkata; 
"Dahulu aku seorang 
penggembala kambing 
miliki keluargaku, dan 
aku memiliki seekor 
kucing kecil, jika malam 
hari, aku menaruhnya di 
pepohonan, dan jika 
siang hari, aku pergi dan 
bermain bersamanya, 
oleh karena itu, aku di 
juluki dengan Abu 
Hurairah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3776 


4_njc (jj jt ■ <i 1 jj w A j 1 jj w 
4— lAj (jC jlij-J (JJ JJ-aC (jt 

(jj ^aUiA (jc (jj 
jj£I Akl (jujllll OJJJA ^1 (jc 
Alii (Jj-a (J juij jc lljAi. 
(jj <&l .JJC V] ^^j-Ia alLlj 4-UC 
V ' " j tlii^J jlS Ajll Jjic 

^ la i a j - aa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Wahb 
bin Munabbih] dari 
[saudaranya yaitu 
Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Hurairah] dia berkata; 
"Tidak ada seorang pun 
yang banyak 
meriwayatkan hadits 
dari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa 
Salam melebihi diriku 
selain Abdullah bin 
'Amru, sebab ia selalu 
menulis sedang aku 
tidak." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3777 


4jLijj jjo jj j«JI ^Jt (^jj .la lu 
Lpfri lIpU Air-Li ^4^' AjjL*-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mushir Abdul Ala bin 
Mushir] dari [Sa'id bin 
Abdul Aziz] dari 
[Rabi'ah bin Yazid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
'Umairah] -salah seorang 
dari sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam-, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 
berdo'a kepada 
Mu'awiyah: "Ya Allah 
jadikanlah ia pemberi 
hidayah yang mendapat 
hidayah dan berilah 
hidayah melalui 
perantaraannya." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3778 


j^aC 111 la , - Wa'iU ^ jjj 
.Hid (jj JJ-aC <-_lUaaJI (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad An 
Nufaili] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





111 (JjSj ilLij 4-uc. aSiI 
' to ■ .aj 


menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Waqid] 
dari [Yunus bin Halbas] 
dari [Abu Idris Al 
Khaulani] dia berkata; 
"Ketika Umar bin 
Khatthab mencopot 
Jabatan 'Umair bin Sa'd 
atas wilayah Himsha dan 
di gantikan oleh 
Mu'awiyah, maka orang- 
orang berkata; "Beliau 
telah melengserkan 
Uwaimir dan 
menobatkan Mu'awiyah 
sebagai gantinya." 
Lantas ['Umair bin Sa'd] 
berkata; "Janganlah 
kalian menyebut-nyebut 
Mu'awiyah kecuali 
kebaikan, karena aku 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, 
berilah dia petunjuk." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
ia melanjutkan; "Amru 
bin Waqid 
periwayatannya 
didha'ifkan (lemah)." 


3779 


(jc 4 «Ji S (jj! ulla <iija OS^a 

"A\ ^ji-a «&l l! J^J (J^^ j-alc- 
jj-ol j ^yjull ^iujl ^ilwJj A-iic. 

(_5 jiiu a^Punj (3^3 0^"^-* clw 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Misyrah 
bin Ha'an] dari [Uqbah 
bin Amir] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
(penduduk Makkah) 
berbondong-bondong 
masuk Islam (karena 
takut) sedangkan Amru 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bin 'Ash beriman 
(lantaran cinta)." Abu 
Isa berkata; 'Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Ibnu Lahi'ah 
dari Misyrah bin Ha'an 
sementara isnadnya 
tidak kuat (lemah)." 


3780 


Lj^jj^l ^jj, ^'^ i ul Li] la 

Jll <i!ia ^1 (jjl (jt ^Ji=JI 

alia j AjIc Alii ^U.-! Aill (J jjjj 

IjlA ^ uijr- jjl (JliujjjS ( _ r ^JLLa 
• 41 1 1* 1 1 .'w j ^ i j» "i 1 ^ ">l i* u^i 

' ^ All jir. jji 
^] 4fLAi ^1 (jjl j (Jj-oIaj siliuij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Nafi' bin Umar Al 
Jumahi] dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dia berkata; 
[Thalhah bin Ubaidillah] 
berkata; aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Amru 
bin Ash termasuk orang 
Quraisy yang terbaik." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini hanya kami ketahui 
dari hadits (riwayat) 
Nafi bin Umar Al 
Jumahi, dan Nafi' adalah 
orang yang tsiqah, 
namun isnadnya tidak 
muttashil (bersambung), 
karena Ibnu Mulaikah 
tidak bertemu dengan 
Thalhah." 


3781 


J jc- < " i illl 1 la A j ijS 1 1j 1a 
jjc. ^1 (jj jy j (jc. ^ 

Vjla jiKiij «ulc. iill (Jj-a 

*&l (Jjjjj (J jija (Jj^>«j 

J j3la IjlA (j-o (JjijJ IjlA jil .lie. 
IjlA <)i)l JlJC- (jjiii (3 L)-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Hisyam bin Sa'd] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Kami singgah 
bersama Rasulullah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





l_SJjji Jul jJI jjj jJLk jill Ajc. ^aj 
jjA^J S^J^)A ^gjl ^JA \c\ AiJi aj 1 HI 

^3 CP *Aj^= > - 

jj^Lall j5Lj ^1 (jt ^-lljll 


shallallahu 'alaihi 
wasallam di suatu 
tempat, lalu ada orang- 
orang yang lewat di 
depan beliau, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapakah ini 
wahai Abu Hurairah?" 
jawabku; "Fulan." 
Beliau bersabda: 
"Alangkah baiknya 
hamba Allah ini." beliau 
bersabda lagi: "Lalu 
siapakah orang ini?" 
jawabku; "Dia adalah 
fulan." Beliau bersabda: 
"Alangkah buruknya 
hamba Allah ini." hingga 
Khalid bin Walid lewat, 
maka beliau bertanya: 
"Siapakah ini?" 
jawabku; "Dia adalah 
Khalid bin Walid." 
beliau bersabda: 
"Alangkah baiknya 
hamba Allah Khalid bin 
Walid, salah satu pedang 
dari pedang-pedang 
Allah." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
gharib, kami tidak 
pernah mengetahui Zaid 
bin Aslam mendengar 
dari Abu Hurairah, dan 
menurutku hadits ini 
adalah hadits mursal. 
Abu Isa berkata; "Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abu Bakar 
As Shiddiq." 


3782 


tip-"! c^' Cf- CP- t£j 

JJJi SJjJ ^*"J ^J 1 - ^ u 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





aiiuj Ajic ill! ( _ s Jj-a d! J^J 
^jj It ui (J^jjIIa] (j-a (jj ia 3L3I 
^jljlA (j-o (Jin's 1 ^ia 11 ^ jllaJi 

^ ui ir- jjl (Jli (jjijl (jc i 

^ la 1 a (j- aa t u.^ j 


[Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra"] 
dia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi hadiah 
sehelai kain sutra. Maka 
para sahabat pun merasa 
kagum karena 
lembutnya. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Apakah 
kalian merasa kagum 
dengannya?" Mereka 
menjawab; "Benar ya 
Rasulullah! beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya sapu 
tangan Sa'd bin Mu'adz 
di surga lebih baik dari 
pada ini." Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Anas, Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3783 


LLi i^- (j!/uc (jj 3 j^-^ a LLa la 

^JJi. (jjl (Jjl jjl^ 

JjLk £AU1 4il JJJ jll _Jjl ^JJaJ 

*&l J jjjj ''™ jij auI ajc. (jj 

J jSj alia j Ajic iill (^iin 
(jij jLLa (jj JaLLi 0 

ilj j u >i-v (j 1 Anul (jr. 1 it i\l 
IjlA ^ injr- jjl (Jtii 1j» 111 
^ la 1 a j 1 aa CJJ^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] bahwa 
dia mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jenazah Sa'd bin 
Mu'adz berada di antara 
mereka (para Malaikat) 
membuat Arsy ar 
Rahman bergetar." 
Perawi (Abu Isa) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berkata; "Dan dalam dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Usaid bin 
Hudlair, Abu Sa'id dan 
Rumaitsah. Abu Isa 
mengatakan; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3784 


^ ]C \ \ ^ ^jj ^ .<-. \ W w 
ojAjl (jc jjsiLa Lj^j^I (jl 
i-it..-* llttlS ^Itlii jj,,',! jr-. 
(JlJ jUti (jj 1» la S 

Jlia alLlj Ajlc Aill (Jj-a /jJjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
"Ketika jenazah Sa'd bin 
Mu'adz di usung (ke 
pemakaman), orang- 
orang munafik berkata; 
"Alangkah ringan 
jenazah ini, hal itu 
mungkin karena 
keputusannya terhadap 
Bani Quraidlah." 
Ternyata perkataan 
mereka sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya para 
Malaikat ikut 
mengusung jenazahnya 
Sa'd." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib." 


3785 


auI -Ijc (jj laa a Lii la 

5 i'i (jr. il Vvl-v jl i 

(j-o H til (jj (_pii9 (jlSilll (JjijI (jc 

■k\j±aJ ^luij 4j1c illl ^j-lj-a ^ J ill 

(JlSjj^i^l (j«Ja^)Iill 1—la.lLa 

(j-o Jj LLa (^iaj (_£ jLLaj'^l 

[*n^i lii '..it-, j'1 (J15 
(j-o j\ 4£j3U y s-y^c- (jj-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Marzuq 
Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj l<aa a IS la LajVl ' "<j la 
Atll Ajc. jjj Laa « 111 la J^J 



[Tsumamah] dari [Anas] 
dia berkata; "Kedudukan 
Qais bin Sa'd dengan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ibarat 
kedudukan tentara 
(terdepan sebagai 
kelompok yang berani 
mati) dengan seorang 
komandan." [Al 
Anshari] mengatakan; 
"yaitu karena dialah 
yang selalu 
melaksanakan mandat 
dari beliau." Abu Isa 
mengatakan; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Anshari. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
seperti hadits di atas, 
namun ia tidak 
menyebutkan perkataan 
Anshari di dalam 
hadits." 



3786 



-Ijo li!iAa. jUjaJ Ixa A \ Vi ' -. 

Ifl i u UJ la (£^a ^yi 
^la. ^j^SIaII (jj Laa ^ ^jc. 

_J^J (_5-j«-LaJ^3 <&l ^JC- (jj 
' ■ l£l j; (JjijI alljij AjIc Alii t^Jj-a 

^ la i a i aa t- Lj.la 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam datang 
menjengukku tanpa 
mengendarai seekor 
bighal dan juga kuda 
(yakni; berjalan kaki)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 



3787 



jjuaJ I "''* la j-aC ^1 (jjl LuAa 

a 1 ' a ^ f 'a 

Jj-a (J JJ-uJ J jfo'inVlji 

1 , n j il l ^ixJJ A_lic- Aiil 

I Ao ^-LliC. jjl (Jliioj-a (jjjJuC.j 

« : - ' - 

jc. ^ la i a j i t- U.la 

jj La JJ*JI ^Jjii ^ 'it «j 

^lLuj 4-ile Alii (Jj-a ^^JaSI £a 

D j^_ia Jajluilj aljuj j jjjl 
i'nj Ail Jjli. (JjSJ AjjAaII 

\ ubaa J jAatAml JJ* ill 

A9 JjUi (jl^J oj-a (jjjjit j 
^al ja. (jj jjJaC. (jj A)jl AlC. a Jjl 
jjU> (jlSii Cllljj t£]jJj Ail ^jj 

Jill jilj tifyj j*^ 
I jjLk jjj ^Iujj AjIc auI Jj-a 
Is jj Ia£a iaUjs ' . uLu <iii.jjj 
Iaa j^ i jjLk (jc- <^-y-^ J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin As Sirri] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memohonkan 
ampunan untukku ketika 
lailatul ba'ir sebanyak 
dua puluh lima kali." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib." 
Sedangkan makna 
"Lailatal ba'ir" seperti 
apa yang diriwayatkan 
dari Jabir dari beberapa 
jalur, bahwa suatu ketika 
dia bepergian bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas dia 
menjual untanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun dia 
mensyaratkan supaya 
dapat menungganginya 
sampai tiba di Madinah, 
malam itu Jabir berkata; 
"Aku menjual untaku 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau memintakan 
ampun untuknya 
sebanyak dua puluh lima 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kali. Ayah Jabir yaitu 
Abdullah bin Amru bin 
Haram telah terbunuh 
pada Perang Uhud, dan 
meninggalkan beberapa 
anak perempuan, 
sedangkan Jabir adalah 
anak yang paling dewasa 
di antara mereka serta 
yang menafkahi mereka, 
karena hal itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berbuat baik 
dan mengasihi Jabir." 
Seperti inilah hadits 
yang diriwayatkan dari 
Jabir." 



3788 



Uliia. (j5hc (jJ Sj^aa a uj.la 
(ji-aC^I (jc ^jl j Lil la liaa I 

Atll (J J*"J ^O^-fr^ 

^5j3 A^.j ^Ijjj Ajlc 

ilj CllLo (ji LLaS Atll ( _ s ic U^)a.l 
(ji LLaj Llul a^)a.l (j-o (J^lj 
(jlj tfrj Aj^ij Aj ' ill 

liljjj ^alj CllLi JJ-aC (jj L-UL^-aJa 
AjJj Aj IjLfc Uj I jJll U^i V) 
Aj IjiaC. bjj s^Aj '"'f ja 

(J jjjij (Jlaa AjjIj 7r^>a. ^J^J 

I jUr-. alltlj Ajlc 'Jii\ ^jii-a 
A ua^j (_5^c I jliaJ j A-uil^j 



1 11 la JUA Uj.ja. ^Ja i a (jj^ia. 
^1 jji (jiic^l (jc. (J^jjl (jjl 
' ■ it-Ja jc A a I l n jj (jj« (JjIj 
sjpj dijV! (jJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa il] dari [Khabbab] 
diaberkata; "Kami 
berhijrah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
mengharap ridha Allah 
Ta'ala, dan Allah akan 
menetapkan balasan 
kepada kami, maka di 
antara kami ada yang 
meninggal dan belum 
merasakan balasan 
(kehidupan setelah 
hijrah) sedikitpun, dan di 
antara kami juga ada 
yang memiliki buah 
yang sudah masak dan ia 
memetiknya." 
Sesungguhnya Mush'ab 
bin Umair di antara yang 
terbunuh pada perang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Uhud, dan kami tidak 
mendapatkan sesuatu 
untuk mengkafaninya 
kecuali sepotong kain; 
jika kami menutup 
kepalanya, kedua 
kakinya keluar 
(teringkap) dari kain dan 
jika kami menutup 
kakinya, kepalanya 
keluar (tersingkap) dari 
kain. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tutupilah kepalanya 
(dengan kain kafan) dan 
tutuplah kakinya dengan 
idzkhir." (rumput- 
rumputan berbau harum: 
pent) Abu Isa 
mengatakan; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." Telah bercerita 
kepada kami [Hannad] 
telah bercerita kepada 
kami [Ibnu Idris] dari 
[Al Al A'masy] dari 
[Abu Wa v il Syaqiqi bin 
Salamah] dari [Khabbab 
bin al Art] seperti hadits 
di atas." 



3789 



Ujik .iUj ls j\ (jj Ail! IjC. liiik 
Q\ a u i u ^jj ^)°« a UJ la juIjj 

A\ J JJ"0 JUJli tjULa (jJ (jJijl 
jjj ^- la JJC-I t - \i l nl 

IjlA t_Jj^)t (jj^ia. ' - 1J la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sayyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dan [Ali 
bin Zaid] dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berapa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







banyak orang yang 
rambutnya kusut masai, 
berdebu dan hanya 
memiliki dua pakaian 
usang serta tidak ada 
yang peduli dengannya, 
namun apabila dia 
bersumpah atas nama 
Allah, niscaya akan 
terkabul, di antara 
mereka adalah Al Barra v 
bin Malik." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
dari jalur ini." 


3790 


A "'I aa 11 jaJ lilla (_£Ai£]l 

(jiiuiji ^-jl (jc. o3^)J ^-j! (jc. 
<j| plaj Ajlc 'M Ls ii-a ^g-jAll 

(JliiJSjIjl (Jl jj^il^-o (j^i IjLa^-a 

* : 1' ' - ' >t 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman Al Kindi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Yahya Al Himmani] dari 
[Buraid bin Abdullah bin 
Abu Burdah] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau 
bersabda: "Wahai Abu 
Musa, sesungguhnya 
kamu telah dikaruniai 
suara yang merdu dari 
suara keluarga Daud 
(Nabi Daud)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib 
hasan shahih, dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Buraidah, Abu 
Hurairah dan Anas." 


3791 


^j^j (jj ^jc. (jj li&a ^ Hi.la 
1 * la (jl <u3 i " (jj (jjUaall uj la 

AjIc auI (J >"0 ^ 
(jajj lia 11 ^>iaj jA j 

jac-lsA^^-VI (jV;r- VI (jV;r- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Bazi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudhail bin 
Sulaiman] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ la i a (j i aa I LiJ la IjA ^ if*. 

^^cVI (jJ -Calm AJujiI 
(jj (jjijl (jc- t_lUll ^aI^II 


menceritakan kepada 
kami [Abu Hazim] dari 
[Sahl bin Sa'd] dia 
berkata; Kami bersama 
dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau menggali park, 
sedangkan kami 
memindahkan tanah, 
lantas beliau melewati 
kami sambil bersabda: 
"ALLAHUMMA LA 
AISYA ILLA AISYAL 
AAKHIRAH FAGHFIR 
LILANSHAAR WAL 
MUHAAJIRAH (Ya 
Allah, tidak ada 
kehidupan (yang hakiki) 
kecuali kehidupan 
akhirat, oleh karena itu, 
ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini, 
Abu Hazim nama 
aslinya adalah Salamah 
bin Dinar Al A'raj, 
seorang yang zuhud. 
Dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari Anas 
bin Malik." 


3792 


~baaJa uij-la jllij (jj ~baa « lil^a 
o5lS (jc 4 w uS uj.la a (jj 
AjIc Alii ^U.-i ^jjll (jLuiji (jc 
Vj (j£jC V ^4^' cJj-ij (J^ 

jl l<ajVl ^jSilaA (_j£jc 

IjlA ^ l jnr- jjl (JlaA ^al^JJI j 
,"13^ t *i^r*. ^"ja-k-a ^j i aa C-U^a 
L yij\ (jc. 4a/j (j-? CSJJ 
4jc Atll ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a: 
"ALLAHUMMA LA 
AISYA ILLA AISYAL 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







AAKHIRAH FA 
AKRIMIL ANSHAAR 
WAL MUHAAJIRAH 
(Ya Allah, tidak ada 
kehidupan (yang hakiki) 
kecuali kehidupan 
akhirat, oleh karena itu, 
muliakanlah kaum 
Anshar dan Muhajirin)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib, dan telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Anas 
radliallahu 'anhu." 


3793 


£i\ (J JJ^J jii auI .lit 
7 (JjiJ alLlJ <jlc 2jl ^jJj-a 

(5^0 1 <alu>La ^jllll (JJ^oJ 

J5j ( _ r uj ya (JlJ j Jill ^JC- (jj 

LP-ij t5^' J CS^J^ 1 
ya if] 0^>a-i 2 t_y^)C- (jjoia. 

iv^lj vl jj 1 LUji l"l I.W 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Habib bin Arabi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Ibrahim 
bin Katsir Al Anshari] 
dia berkata; saya 
mendengar [Thalhah bin 
Hirasy] berkata; saya 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak akan tersentuh 
oleh api neraka seorang 
(muslim) yang pernah 
melihatku atau melihat 
orang yang pernah 
melihatku (para 
sahabat)." Thalhah 
mengatakan; "Sungguh, 
aku telah melihat Jabir 
bin Abdullah." Musa 
mengatakan; "Dan aku 
juga telah melihat 
Thalhah." Yahya 
mengatakan; Musa 
berkata kepadaku; "Dan 
aku telah melihat diriku 
dan kami berharap 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kepada Allah termasuk 
(dari mereka)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Musa bin 
Ibrahim Al Anshari, dan 
hadits ini juga telah 
diriwayatkan oleh [Ali 
bin Al Madini] dan 
banyak dari ahli' hadits 
dari Musa." 


3794 


o-lnc (jc jaJAl^)jJ (jc (ji-aC^I 
(jj A)jl AjC (jc ^gjl a Wnll jA 
( _ s lLa <&l (J JJ^JJ (Jlalla J j» ui« 

es-jjii (jjUll jji. jIImj AjIc iiil 

(jun'i lilljl Aaj (j« (^Ij 

il^L^ j\ 1) ^1 g '*' a^jljaJI 

^)-aC (jc ^'j'"; 3 iaJ) 

(Jll o3j^)JJ (j)i.-1^ (jj (jl jJttC J 

(ji,.-v i ii W p& j 1,1 ir. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Abidah yaitu As 
Salmani] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
manusia ialah 
generasiku kemudian 
generasi setelahnya 
kemudian generasi 
setelahnya kemudian 
setelah itu datang suatu 
kaum yang meremehkan 
sumpah dan persaksian, 
terkadang mereka 
bersumpah sebelum 
bersaksi dan terkadang 
mereka bersaksi sebelum 
bersumpah." Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Umar dan Imran bin 
Hushain serta Buraidah. 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3795 


(jc clylll Ujik ±u§ liiik 
J jjuij djlllla __>A=>. (jc JJJJ^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



'"*"«■* (JAA Ak! jUll 

^ la i a j- aa 



telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak akan 
masuk neraka seseorang 
yang pernah berbai'at di 
bawah pohon." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



3796 



(ji-aC^I (jc- "LjtJu UUjl Jli JS jlj 

I j'uji'i V ^'»J AjIc Alii ( _ s i*-a 
La 14*3 ,1=J (Jio i^^l 

( _ 5 ic- jo [jlaa 11 uJja oJU ' L-aj 

Jl \2k uUiu jiiJi 

0 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dia 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dia berkata; 
saya mendengar 
[Dzakwan Abu Shalih] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian mencela para 
sahabatku, demi dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sekiranya 
salah seorang dari kalian 
menginfakkan emas 
sebesar gunung Uhud, 
niscaya tidak akan 
menyamai (pahala) satu 
mud atau setengahnya 
sekalipun dari sedekah 
salah seorang dari 
mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, sedangkan 
makna sabda beliau; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tula. 

Lb la H l ji (jj ^jA I^>jI (jj (_Jja*j 

jjj auI ^jc (jc jIj j (jj (jia.jjl 
Sll ^jii-a J JJ^J Jllll! (JiLa 
^LkjLal iil iil alluj AjIc 
jiaJii V ^ a Lai 'A\ illl 
(gj^ 3^ ia I (j-aS LiJaj* 
e, JjS ^ ^a*j l (j-aj fija-l 

^bl ^aa ^bl (jij ''■** *m 
(jaj iil i_j.il ^aa ^bl (jij 

V f « ; ? T - 4 ' - 

2 s-y^c- (jut's * u ^ l^A ^ i njr- 



"Setengahnya." Yaitu 
setengah dari mud 
mereka (para sahabat)." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] -ia 
seorang yang hafidz 
(hafal seratus ribu 
hadits) - telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 

di atas." 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Sa'd] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Abidah bin Abu 
Ra v ithah] dari 
[Abdurrahman bin 
Ziyad] dari [Abdullah 
bin Mughaffal] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bertakwalah kalian 
kepada Allah, 
bertakwalah kalian 
kepada Allah terhadap 
hak-hak para sahabatku, 
janganlah kalian 
menjadikan mereka 
sebagai sasaran (dalam 
cacian dan cercaan) 
sepeninggalku, 
barangsiapa yang 
mencintai mereka, maka 
dengan kecintaanku, aku 
pun mencintai mereka, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dan barangsiapa 
membenci mereka, maka 
dengan kebencianku, 
aku pun membenci 
mereka (yang membenci 
sahabat), barangsiapa 
menyakiti mereka, 
sungguh ia telah 
menyakitiku, 
barangsiapa 
menyakitiku, berarti ia 
telah menyakiti Allah, 
barangsiapa menyakiti 
Allah, hampir saja Allah 
menyiksanya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini." 


3798 


(ji <UaJI [jla \'} (Jli jiluij 
(J^f SI C laj La *J?- tSiSI <"<■>■ * 

f - " ' * ~ a * s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azhar As Saman] 
dari [Sulaiman At 
Taimi] dari [Khidasy] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Sungguh 
akan masuk surga orang- 
orang yang berbai'at di 
bawah pohon, kecuali 
pemilik unta merah (Ja'd 
bin Qais seorang 
munafik)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 


3799 


^1 (jc- CLylll UiiAi. 4jjj3 UiiAi. 
L-IlalaJ 1 lie, (jl^jli. (jc JJJ^I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Abu Az Zubair] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





auI (^gllo ^iil l] jjujj Cilia jUll 

AJs\l lgUV« V 4j1c. 


dari [Jabir] bahwa 
seorang budak milik 
Hatib bin Abu Balta'ah 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, mengadu 
(akan perbuatan) Hatib, 
diaberkata; "Wahai 
Rasulullah, sungguh 
Hatib akan masuk ke 
neraka." maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kamu telah 
berdusta!, dia tidak akan 
masuk neraka, karena 
sesungguhnya dia telah 
ikut perang Badr dan 
Hudaibiyyah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3800 


(jj (jLoit Uj i_Jj j5i jjl Ujii. 

(jc oii^)J (jJ <&\ ^JC (jc 4 Ij la 

(j-o ^1 (j-a La ^ 1 1 1' j <Liic 

' " a J Vj (_pajL *^Jj^J j« J ' a] 

~\.„J, itl| 1,r-. jr-. 

(jC SJJJJ (jjl (jC 

^Lul^jl ^aiulj Ajic Alii (^Jjll 

4 - t - 1 - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Najiyah] dari [Abdullah 
bin Muslim Abu 
Thaibah] dari [Abdullah 
bin Buraidah] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
salah seorang dari 
sahabatku yang 
meninggal di bumi 
manapun melainkan ia 
akan di bangkitkan 
dengan memiliki 
pemandu dan cahaya 
pada hari Kiamat." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
hadits ini juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan dari 
Abdullah bin Muslim 
Abu Thaibah dari Ibnu 
Buraidah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara mursal, 
dan inilah yang lebih 
benar." 


3801 


(jj Alii AjJt (jC jiC (jj ■ jj I " 
^■aC (jj! (jt (jt ^at 

^jic- alll 4j*J 1 jl jaa ;1 a La) 

xi i • , » , »> ?ti. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
Muhammad bin Nafi'] 
telah menceritakan 
kepada kami [An Nadhr 
bin Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Saif bin Umar] 
dari ['Ubaidillah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Jika kalian 
melihat ada orang yang 
mencela para sahabatku, 
maka katakanlah 
(kepadanya); "Semoga 
laknat Allah menimpa 
atas orang yang paling 
jelek (perangainya) di 
antara kalian." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits Munkar, 
kami tidak mengetahui 
riwayat tersebut dari 
haditsnya Ubaidillah bin 
Umar kecuali dari jalur 
ini, An Nadhr adalah 
majhul begitu juga 
dengan Saif." 


3802 


jjc. Clylll Ujik 4jjj3 i ««^ 

Atll k^. a \\\\ i"i»^'.,H« AJajiLA 
_jjiall ( _ 5 it cJj^J ^"3 '^^ c ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Al 
Miswar bin Makhramah] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^j] jjl h J jl V! JjI V p (jit 

^ la i a gj i t^J-pa IjA ^_uf- 
jc jujJ (jj j^)aC filjj 
(jj jc ILa ^jl (jj! 


dia berkata; saya 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
ketika berada di atas 
mimbar: "Sesungguhnya 
Bani Hisyam bin Al 
Mughirah meminta izin 
kepadaku supaya 
menikahkan puteri- 
puteri mereka untuk Ali 
bin Abu Thalib, namun 
aku tidak mengizinkan, 
kemudian aku tidak 
mengizinkan kemudian 
aku tidak mengizinkan, 
kecuali jika Ibnu Abu 
Thalib (Ali) mau 
menceraikan puteriku, 
dan menikahi puteri- 
puteri mereka, karena 
sesungguhnya puteriku 
adalah bagian dariku, 
aku akan senang dengan 
sesuatu yang ia senangi 
dan aku akan merasakan 
sakit dengan derita yang 
ia rasakan." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan pula oleh 
[Amru bin Dinar] dari 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari [Al Miswar bin 
Makhramah] sepertiini." 


3803 


(_JjA_jaJI \;» lu (jj ^LjAI^)jJ LiiJla. 

(jc ^alc (jj JjajiVI UAla 
-1 LaC (jj ^JC- (jc- j^VI 

jlsJla AjjI (jc (jjl (jc 

Ls lLa auI (J jjjjJ J] frUnill L_la.) 

(jj ^ 1 jj] <Ji (^ic JU. jll 

jjI (JLs^Iij (JaI (j-o ^jjij \;» ui 

v> * '-. " j V" 

aA/jII IjlA (j-o VI Aijxj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Aswad 
bin Amir] dari [Ja'far Al 
Ahmar] dari [Abdullah 
bin Atha v ] dari [Ibnu 
Buraidah] dari [ayahnya] 
dia berkata; "Di antara 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



para wanita yang paling 
di cintai oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah 
Fathimah, sedangkan 
dari kalangan laki-laki 
adalah Ali." Ibrahim bin 
Sa'id berkata; 
"Maksudnya dari 
kalangan ahli baitnya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari jalur ini." 



3804 



(jj A)jl ^JC (jC 4fuli ^jjl (jjl 
(J'^f j£j Ulc (ji JJJ__)^ 

ill ^-La ^il! ^jI 
( _ r La ^ » ' '— j 4JaJa\l LajJ (Jla3 illjij 
La u'y^'JJ Loljl La ^jjjjjj 
Clu^a IjlA ^ <nr. jjI J ll '« j La il 
(jt t_-ljjl dJLa I^Sa ^ja i a (jjoi^ 

i^f 0 Cf- JJ^ <J^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Ayyub] 
dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari 
[Abdullah bin Az 
Zubair] bahwa Ali 
menyebut-nyebut putri 
Abu Jahal, lantas hal itu 
sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: "Bahwasanya 
Fathimah adalah bagian 
dari diriku, aku akan 
merasa menderita 
dengan derita yang ia 
rasakan dan aku merasa 
sakit dengan sakit yang 
ia rasakan." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, seperti inilah 
Abu Ayyub mengatakan 
dari Ibnu Abu Mulaikah 
dari Ibnu Az Zubair. 
Dan tidak hanya satu 
orang yang mengatakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







seperti ini, dari Ibnu Abu 
Mulaikah dari Al 
Miswar bin Makhramah 
dan kemungkinan Ibnu 
Abu Mulaikah 
meriwayatkan dari 
keduanya." 


3805 


jljiJI .lie. j^jj (jLijlui uj la 
(jj ^Ic liiiii. (^jl jxjll 
^jl^a^jl /o Lai j i al u jAa 
^»l ^J^j-a ^)C. ^>1lu]1 ^)C. 
(J JJ^JJ (jUa^l (jj j (jC. A-aLjj 

Jlj flluj 4jic- auI ts ij-a 
IjI ^uLiaJlj (jLnJIj AJalaljjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Abdul Jabbar Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Qadim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Asbath bin 
Nashr Al Hamdani] dari 
[As Suddi] dari [Shubaih 
bekas budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Ummu Salamah] dari 
[Zaid bin Arqam] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ali, 
Fathimah, Hasan dan 
Husain: "Saya akan 
memerangi siapa saja 
yang memerangi kalian, 
dan akan berdamai bagi 
siapa saja yang berbuat 
baik terhadap kalian." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
gharib, kami hanya 
mengetahuinya dari ialur 
ini, dan Shubaih bekas 
budak (yang 
dimerdekakan oleh) 
Ummu Salamah tidaklah 
terkenal." 


3806 


_aj| Ijliik (jiLiC. (jj ijjka < IjjAa 
(jc (jl-iiui lijja (_J jjj jll JbaaJ 

(jiuiaJI j ^jlua 11 (Jl^. aiLj^g 
III (Jls 4-aIalij ^jic- j 


telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





JlljlL Jl lilil Jli ill <J 

« - * " » * |f- - ' »t 

' o ':. » - ■ f - ' - « 

<-5jj ^cs-^ l)**^' j*j r-^ "** 

a*' * s r 


menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Zubaid] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Ummu 
Salamah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyelimuti 
Hasan, Husain, 
Fathimah dan Ali 
dengan kain, kemudian 
beliau mengucapkan: 
"Ya Allah, mereka 
semua adalah ahli 
baitku, dan orang-orang 
terdekatku, oleh karena 
itu, bersihkanlah diri 
mereka dari kotoran 
(dosa) dan sucikanlah 
mereka dengan sesuci- 
sucinya." Maka Ummu 
Salamah mengatakan; 
"(Bolehkah) saya 
bersama dengan mereka 
wahai Rasulullah?." 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya dirimu 
berada dalam kebaikan." 
Abu Isa berkata; " 
Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, dan ini 
adalah riwayat terbaik 
dalam bab ini, dan 
Dalam bab ini iuga, ada 
riwayat dari Umar bin 
Abu Salamah, Anas bin 
Malik, Abu Al Hamra v 
dan Ma'qil bin Yasar 
serta Aisyah." 


3807 


4 \ l-t ( " * u ^ .'^i it r*. ^jC- j^aC- ^JJ 

Iaj 1 g aljS ^ (J y^l)^ 

( _ r lLa Alii (J JJ^J dllj A-aiali (j^i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Umar] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Israeli] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



I j] Cljlfi/j illjj "Lllc. Si 

"Ulc. .Oil Ls i-a ^jil! ^jic- tlllai 

\^lAL\j Lg-Sa LjjIJ ^Ls 

Alii C5 -lj-a i« (j"J ^ ' " . * 
d-ala l&jlc <3=».JS lil illuj AjIc 

(Jit I (j^i a^A (jl (jia^Z 

Ula {.ILilll (j-a tali UjILu 

alLlj Ajlc. 'jh\ u^i/l ^/'^ 

Jc. ciuj^l u^?- *— y' J' ^ '"'^ 

ill ^J] cJLl ^Jc iilkk 
jjj^. i^lljia Aj La jil 41a1 

A i * i it <**. (jC- 



[Maisarah bin Habib] 
dari [Al Minhal bin 
'Amru] dari [Aisyah 
binti Thalhah] dari 
[Ummul Mukminin 
Aisyah] dia berkata; 
"Saya tidak pernah 
melihat seorang pun 
yang menyerupai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam baik 
pada kekhusyu'annya, 
perilakunya dan 
pendiriannya ketika 
berdiri maupun 
duduknya kecuali 
Fathimah binti 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Aisyah 
berkata; "(yaitu) apabila 
ia menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
akan menyambutnya, 
menciumnya dan 
memberinya tempat 
duduk di tempat duduk 
yang beliau tempati, 
begitu juga dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, apabila beliau 
menemuinya, maka ia 
akan berdiri dari tempat 
duduknya (untuk 
menyambut), lalu dia 
akan mencium beliau 
dan memberinya tempat 
duduk di tempat duduk 
yang dia tempati. Pada 
saat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sakit, 
maka Fathimah datang 
menjenguk dan 
menemui beliau lalu ia 
merebahkan kepalanya 
(di dada beliau) dan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menciumnya, kemudian 
Fathimah mengangkat 
kepalanya sambil 
menangis, lalu ia 
merebahkan kepalanya 
di dada beliau (yang 
kedua kali), dan 
mengangkatnya kembali 
sambil tertawa, maka 
kataku (dalam hati); 
"Sungguh saya telah 
mengira bahwa 
Fathimah adalah orang 
yang paling kuat (teguh 
ketabahannya) di antara 
wanita-wanita kami 
namun ternyata dia juga 
bisa seperti wanita- 
wanita lainnya (yakni 
bisa sedih dan 
menangis)." Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
meninggal dunia, maka 
saya berkata kepadanya; 
"tahukan kamu ketika 
kamu menyandarkan 
kepalamu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu kamu 
mengangkatnya sambil 
menangis, setelah itu 
kamu menyandarkan 
kepalamu (yang kedua 
kalinya) lalu 
mengangkatnya sambil 
tertawa, apa yang 
membuatmu seperti itu?" 
Fathimah menjawab; 
"Sesungguhnya (waktu 
itu) saya mendapatkan 
kabar rahasia, beliau 
memberitahukan 
kepadaku, bahwa beliau 
akan segera meninggal 
dunia karena sakit yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(Jla 4 air, (jjl JLk (jj ^ a 



di deritanya, maka saya 
menangis, kemudian 
beliau juga 
memberitahukan 
kepadaku bahwa aku 
adalah salah seorang dari 
anggota keluarganya 
yang pertama kali 
menyusul beliau, karena 
itulah saya tersenyum." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya has an 
gharib melalui jalur ini, 
dan hadits ini juga 
diriwayatkan oleh 
beberapa jalur dari 
Aisyah." 



3808 



Ail allaj AjIc 'M ^U^i alll 

jij^a V] (Jil frllaj oiuJ 

I^A (j^j 



Telah mengabarkan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
bin Atsmah] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Musa bin 
Ya'qub Az Zam'i] dari 
[Hasyim bin Hasyim] 
bahwa [Abdullah bin 
Wahb] telah 

mengabarkan kepadanya 
bahwa [Ummu Salamah] 
telah mengabarkan 
kepadanya bahwa ketika 
hari penaklukan kota 
Makkah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
[Fathimah] lalu berbisik 
kepadanya, tiba-tiba 
Fathimah menangis, 
kemudian beliau 
bebicara kepadanya 
(yang kedua kali), maka 
Fathimah tersenyum." 
Ummu Salamah berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
dunia, maka aku 
bertanya kepadanya 
tentang sesuatu yang 
membuatnya menangis 
dan tersenyum." 
Fathimah berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mengabarkan kepadaku 
bahwa beliau akan 
meninggal dunia, maka 
aku menangis, kemudian 
beliau memberitahuku 
bahwa aku adalah 
penghulu wanita ahli 
syurga kecuali kepada 
Maryam binti Imran 
maka aku pun 
tersenyum." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." 


3809 


(jc S-i^^ (jJ ^jc- Uj la 

lr. Y*r-. i i i"i\i.'>it\S * 

Aljl ( _ s i-a (J y^'j S- 1 ^' 

A dulj aljbMjg A-ilc- 

« J » - - J, , , f - ' , 

' "J r - (j'""" ' ,,vv * "" r " 
1 i i <aj A 


Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Yazid Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdussalam bin 
Harb] dari [Abu Al 
Jahhafj dari [Jumai' bin 
'Umair At Taimi] dia 
berkata; saya bersama 
bibiku menemui 
[Aisyah], lalu saya 
bertanya mengenai 
siapakah wanita (dari 
ahli baitnya) yang paling 
di cintai oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Aisyah 
menjawab; "Fathimah." 
Dia di tanya lagi; "Kalau 
dari kaum laki-laki?" 
Aisyah menjawab; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Suaminya, karena 
menurut 

sepengetahuanku dia 
adalah orang yang 
banyak melakukan puasa 
dan shalat malam." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." Abu Al Jahhaf 
nama aslinya adalah 
Daud bin abu Auf, dan 
(hadits ini) diriwayatkan 
pula dari Sufyan Ats 
Tsauri telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Al Jahhaf 
sedangkan ia adalah 
seorang yang tsiqah." 



3810 



LiiJla <2ijlc. jjc. (jt sjjt 
^lilja Stuill ^jijl (jl^ (j) j l^J 

(JliigJ tflJ IfejS 4 aJ la (JjjI-lLa l^j 
/j..^ ■ - u la ^ . i; ;r- ^jl 
i-jjjC- ^ja i a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hisyam Ar Rifa'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 
Ghiyats] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[ayahnya] dari [Aisyah] 
dia berkata; "Saya tidak 
pernah cemburu 
terhadap seorang pun 
dari para istri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti 
cemburuku terhadap 
Khadijah, bukan berarti 
aku pernah bertemu 
dengannya (Khadijah), 
melainkan yang 
demikian itu karena 
seringnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebutkan 
kebaikan-kebaikannya, 
dan apabila beliau 
menyembelih seekor 
kambing, maka beliau 
akan menyedekahkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







atas nama Khadijah, 
kemudian membagi- 
bagikan kepada para 
isterinya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3811 


LuJLa Clii^>^ jjj (jiLx^JI Hi^a 
(jj ^UiuA (jt (^jjjj^ai (jj (JjJaall 
Lajlla Aj^jLc. (jc. AjjI (jc Sjjt 

5 , J ',»''f i ' 

(ja Ia^ijj ilLjj 

(Jl'o'u „i v/j ^ i« r r^. \ i 

ji,.-v i*nV%. 1 i„ir. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata; "Saya tidak 
pernah iri terhadap 
seorang pun seperti 
keirianku terhadap 
Khadijah, dan tidaklah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menikahiku kecuali 
setelah wafatnya 
Khadijah, yang demikian 
itu karena beliau telah 
memberi kabar gembira 
kepadanya dengan 
rumah di surga yang 
terbuat dari permata, 
yang di dalamnya tidak 
ada teriakan dan 
keletihan." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. (perkataannya) 
dari qashab adalah 
qashabul luTu v 
(permata)." 


3812 


^jIAa^JI (j^» ml (jj (jjjL* Luik 

0 Jjt (jj ^L*-dA (jC O^JC Lli.1^ 

(jj <&l ^JC jc (jc 
' '» (_j.ll (jl ( __ r lc ("w «in Jla 

1 a (_j j'a \ ^jjj 4-jic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq Al Hamdani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [ayahnya] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





» - - t i 1 -' ' - * 


[Abdullah bin Ja'far] dia 
berkata; saya mendengar 
[Ali bi Abu Thalib] 
berkata; saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
wanita (syurga) adalah 
Khadijah binti 
Khuwailid, dan sebaik- 
baik wanita (syurga) 
adalah Maryam puteri 
Imran." Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Anas, Ibnu Abbas dan 
Aisyah. Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih." 


3813 


111 la AjJ^aj j (jj jfij jjl 111 la 
(jc jijti lj^)Aa,l (Jjl j^>!l JJC. 

s! Aluil j Ixa « Cllij AjJalij 
t^Jj-la IjsA ^ <nr. jjl (Jlajjt^a 
^ la 1 a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Zanjuwaih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Qatadah] dari [Anas 
radliallahu 'anhu] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Cukuplah bagimu dari 
wanita (penghulu) dunia 
adalah Maryam binti 
Imran, Khadijah binti 
Khuwailid dan Fathimah 
binti Muhammad serta 
Asiyah isteri Fir'aun." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits shahih." 


3814 


1 ajll dluijj (jj jaJ UjJla 
jjj ^L2iA (jc aj j jjj jULa. UAla 
A-JujIc. ^jc. AjjI oj^C' 
^AljlAgj (jj^ai (_)jUll (jlSjlla 
£ija.ls Clllls AjoliIc. ^jj 
ij ^jlaa A-alla ^1 ^jjliaJ jLa 
(jj^>ajj ^)jju]I ^jl A aL >i £l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Durusta Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



alLlj 4jlc iill ( _ s -lj-a (J JJ^3^ 
(jl£i liill Ajl] (jj^A^J (_)j:Ull jiu 
(jiajC.ll 4 all n al ClljSja 

Ci5lc.ll I^jJI 51c. 2 LgAc. 

(JjAjjI (jl (jj^i A3 ^ll^ljjj-a 
AjjjIc. ^jj j»aIjIa^j (jjjaJij 

g jii ^ cJil S&iSii c^ii 

jjl (JIsIa jjc- (jSio ol jJal ' alaJ 
i-jjjc. < IAA ^ i inc. 



■ ' uAaJI IAA ■ '-— «J i_g jj A3 j 

cs^ 3 ' ^ ^t' 
jj is j iLui ji ^ILij ajIcv iiil 

<!Liij (jc CLijliJI (jj i_a^jc. (jc 

(jj ^LuiA (jC (_£jj A3 ( UJa 
A3j 4 aJSa ^ CjIjI jj ( _ s lc ojjc 

^alj-dfc (jC. tJ^J (JJ (jLojluJ (_£jj 

4 iVilr- ^jc. A-ljI ^jc. ajjc (jj 
Aj j (jj jULk ' "'j la jaj 



berkata; Dahulu para 
sahabat berusaha keras 
mencari kebaikan 
dengan menyerahkan 
hadiah mereka kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat hari 
giliran beliau di rumah 
"Aisyah." Aisyah 
melanjutkan; "Lalu para 
sahabatku (isteri isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang lain) 
berkumpul menuju 
Ummu Salamah, dan 
mereka berkata; "Wahai 
Ummu Salamah, 
sesungguhnya orang- 
orang (para sahabat) 
berusaha keras mencari 
kebaikan dengan 
memberikan hadiah 
mereka kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat hari 
giliran beliau di rumah 
Aisyah, dan 
sesungguhnya kami 
menginginkan kebaikan 
sebagaimana kebaikan 
yang diinginkan oleh 
Aisyah, oleh karena itu, 
katakanlah kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam supaya 
beliau memerintahkan 
para sahabat untuk 
memberi hadiah mereka 
kepada beliau di mana 
saja beliau berada (di 
antara rumah isteri-isteri 
beliau)." Akhirnya 
Ummu Salamah 
menuturkan hal itu 
kepada beliau, namun 
beliau hanya berpaling, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kemudian beliau 
kembali kepadanya, dan 
Ummu Salamah 
mengulangi kembali 
perkataannya, ia berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya para 
sahabatku (isteri isteri 
Nabi) menuturkan 
bahwa orang-orang (para 
sahabat Nabi) berusaha 
keras mencari kebaikan 
dengan memberikan 
hadiah mereka (kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam) tepat 
pada hari giliran beliau 
bersama Aisyah, oleh 
karena itu perintahkan 
orang-orang untuk 
menyerahkan hadiah 
mereka di mana saja 
andaberada." Ketika 
Ummu Salamah 
mengatakan hal itu 
hingga tiga kali, beliau 
bersabda: "Wahai 
Ummu Salamah, 
janganlah kamu 
menyakiti diriku karena 
Aisyah, karena tidaklah 
wahyu di turunkan 
kepadaku, dan aku 
berada dalam satu 
selimut bersama seorang 
wanita dari kalian 
melainkan Aisyahlah 
orangnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, dan sebagian 
mereka meriwayatkan 
hadits ini dari Hammad 
bin Zaid dari Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam secara mursal, 
dan Hadits ini 
diriwayatkan juga dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
['Auf bin Al Harits] dari 
[Rumaitsah] dari 
[Ummu Salamah] 
sesuatu dari ini." Lalu 
hadits ini juga 
diriwayatkan dari 
Hisyam bin 'Urwah 
dengan riwayat yang 
berbeda-beda, dan 
[Sulaiman bin Bilal] 
juga meriwayatkan dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] seperti hadits 
Hammad bin Zaid." 



3815 



^ac, I j. ,JV i ^ ^jj lac. 1 V* w 
(jj jj^ac (jj Jh\ .lie. (jc Jjl jjll 
(j j l n-\ ^1 (jjl (jt ^jfLill 4 afllo 
(jlAjijlc. (jt AfLiLi ^1 (jjl (jt 

ojiA jj <Jlaa allij AjIc. &l 

jjl ^JliSjiVlj Uiill &&hJJ 
V <1ajjc- U'"~ s I^A ^iii jr. 

(jj Alii .jjc. >— u^a (j^i VI 4ij*j 
.JJC. (_£ jj J3j 4 aaSc (jj JJ^C 
CLuAkll IjlA (g ^ (jj jil 



4_ialc jjj jjic (jj auI .lie. (jt 
<ua jSij llj i'iiVI Ia^j 

A-oLLul jjl jj J3j <Ujl]Ic. jc. 
(jc. A-ijI jc. ojje. ^jj aL2cA jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
Alqamah Al Makki] dari 
[Ibnu Abu Husain] dari 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari [Aisyah] bahwa 
Jibril datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama 
gambar Aisyah dalam 
secarik kain sutera hijau, 
dia berkata; 
"Sesungguhnya ini 
adalah isterimu di dunia 
dan akhirat." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahui hadits 
tersebut kecuali dari 
hadits Abdullah bin 
Amru bin Alqamah. 
Dan hadits ini juga telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







diriwayatkan oleh 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Abdullah 
bin Amru bin Alqamah] 
dengan isnad ini secara 
mursal, dan ia tidak 
menyebutkan dalam 
haditsnya dari Aisyah. 
Dan diriwayatkan pula 
oleh [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwahl 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengenai 
sesuatu dari hadits ini." 


3816 


CP- Cfi- is 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Aisyah 
radliallahu 'anha] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Aisyah, ini 
adalah Jibril, dia 
menyampaikan salam 
kepadamu." Aisyah 
berkata; Jawabku; "Wa 
'alaihis salam 
warahmatullah 
wabarakatuh, kamu 
mengetahui terhadap 
sesuatu yang tidak kami 
ketahui." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3817 


(jj auI .Mc Ljjjaj j-^ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Ait (jj A alui ^1 (jt ^ it inll 
ilLij AjIc iill (J 

)» 


telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Mubarak] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Zakariya] dari 
[Asy Sya'bi] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Aisyah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Sesungguhnya Jibril 
menyampaikan salam 
kepadamu." Maka 
jawabku; "Wa 'alaihis 
salam warahmatullah wa 
barakaatuh." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3818 


lljii a, It ma (jj ulla 
4 alin (jj a!LL Hjik £JJ^ clw 
(^1 L)C. SAjJ ^1 ^ ^jjlill 
i_ili_Lal Lille (JSuil Lallii jji 
alLlj Ajlc ijl (J _JJJJ 

b uijr- jjI (JllUJc Aj-a lAAic 

«i -a . ■* * , % - \' - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin Ar 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Salamah Al Makhzumi] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] dia berkata; 
"sama sekali tidak ada 
suatu kesulitan atas kami 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai Hadits beliau, 
lantas kami bertanya 
kepada Aisyah, 
melainkan kami akan 
mendapatkan ilmu 
tentang hadits itu dari 
sisinya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib." 


3819 




Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





JJ-aC (^)J lillill ^Jt (jC oijl j 
Clljlj Lalla Aalia ^jj ( _ s jjijji (jc 

^ la i a (J i na C.J.pa IjA n if*. 


kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Amru] dari [Za v idah] 
dari [Abdul Malik bin 
'Umair] dari [Musa bin 
Thalhah] dia berkata; 
"Aku tidak pernah 
melihat ada seseorang 
vans lebih fashih 
(pandai) daripada 
[Aisyah]." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih 
gharib." 


3820 


-Toe IjjJla. SCak. J— J UB^a 
Jla. Hl^a jIILaII ^jj jj jaJI 

<Ltt«lull alia J Ajlt 

Jta (Jui!>UJI Cliljl (JJja ^^Jc 

ciiia a2uIc. Jla t2liJ] t— ia,l ^Ull 

^ la i a (_)*Jia I lJ^a. ^ > a if*. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] dan 
[Muhammad bin Basyar] 
sedangkan lafadz 
haditsnya dari Ibnu 
Ya'qub keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin Al 
Mukhtar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Haddza v ] dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Amru bin Al Ash] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menugasinya 
untuk membawahi 
pasukan Dzatus salatsil, 
lantas aku menemui 
beliau dan berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
siapakah manusia yang 
paling anda cintai?" 
beliau menjawab: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Aisyah." Tanyaku lagi; 
"Kalau dari kaum laki- 
laki?" beliau menjawab: 
"Ayahnya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3821 


(jj (_>uJ3 (j£ JLL ^1 (jj (J j» a l ill 
'* 1^1 (j-a (J JJ^J IjlUi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Umawy] dari 
[Isma'il bin Abu Khalid] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] dari [Amru bin 
Al Ash] bahwa dia 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, siapakah di 
antara manusia yang 
paling anda cintai?" 
beliau menjawab: 
"Aisyah." Dia berkata; 
"Kalau dari kalangan 
laki-laki?" beliau 
menjawab: "Ayahnya." 
Abu Isa berkata; Hadits 
ini derajatnya hasan 
gharib melalui jalur ini, 
yaitu dari hadits Isma'il 
dari Qais." 


3822 


(jj ^jc- (jc j°» t- (jj (J j» « l jiI 

^jjLuj ^Jc- Ajjjll (J ' '— °^ frl ui ill 
A l n'llc. (jc- ■Jjj-alitJall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [Abdullah bin 
Abdurrahman bin 
Ma'mar Al Anshari] dari 
[Anas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Keutamaan 
Aisyah atas para wanita, 
bagaikan keutamaan 
Tsarid (nama jenis 
makanan istimewa 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







seperti bubur) atas 
semua makanan." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Aisyah dan 
Abu Musa. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih. Abdullah bin 
Abdurrahman bin 
Ma'mar adalah Abu 
Thuwalah Al Anshari Al 
Madani, seorang yang 
tsiqah. Dan Malik bin 
Anas juga telah 
meriwayatkan darinya." 


3823 


■lie. 1 n ' jIjjsJ Ixa « 1 Vi ' -. 
AjIc Alii ^U.-i (J j-uij 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Amru bin 
Ghalib] bahwa ada 
seorang laki-laki 
menyebutkan kejelekan 
Aisyah di sisi Ammar 
bin Yasir, maka 
[Ammar] pun berkata; 
"Jauhkanklah 
(perkataanmu) yang 
jelek itu, apakah kamu 
hendak menyakiti 
kekasih Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3824 


Jla ^aLiVI jUj (jJ .ail ^JC- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ la i a i oa t^JJ^a ^ Lu if*. 


[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 
Hushain] dari [Abdullah 
bin Ziyad Al Asadi] dia 
berkata; saya mendengar 
[ Ammar bin Yasir] 
berkata; "Dia adalah istri 
beliau di dunia dan 
Akhirat." Ia bermaksud 
Aisyah radliallahu 'anha. 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini juga ada riwayat dari 
Ali." 


3825 


^JjJall a. 'mo (jj Ijlla 
^jc. ^jL<uLuj ^jj ^--tux-all lAj la 

Jll (jjUll l. ikl (J-a jil 

I ° * : »" - rf ~ - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah Adl Dlabi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir bin Sulaiman] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] dia berkata; "Di 
katakan; "Wahai 
Rasulullah, siapakah di 
antara manusia yang 
paling anda cintai?" 
beliau menjawab: 
"Aisyah." Beliau 
ditanya; "dari kalangan 
laki-laki?" beliau 
menjawab; "ayahnya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini derajatnya hasan 
shahih gharib melalui 
jalur ini yaitu dari hadits 
Anas." 


3826 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas Al 
Anbari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Katsir 
Al Anbari Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





j»"t) Si Sr.lT„U »*"\% i1 
AjIc. alii ^jlla Jll (3 J^»J cfl^ ^ 

(cU 1 j^-^ mla Ajl jsijlj lil ^Kiij 

jjI (Jlialuij 4 11c iill ( _ ? lj-a 

liA VI Aijxl 


Ghassan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulm bin Ja'far] - 
dia adalah seorang yang 
tsiqah- dari [Al Hakam 
bin Aban] dari [Ikrimah] 
dia berkata; Setelah 
menunaikan shalat 
shubuh, di katakan 
kepada [Ibnu Abbas]; 
"Fulanah yaitu salah 
seorang dari isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
meninggal dunia, maka 
dia bersujud, lalu 
dikatakan kepadanya; 
'Apakah kamu bersujud 
pada saat ini (setelah 
shalat subuh)?" Ibnu 
Abbas menjawab; 
"Bukankah Rasulullah 
Shallallahu alaihi 
wasallam telah bersabda: 
'Apabila kalian melihat 
tanda-tanda kebesaran 
Allah, maka sujudlah! 
Dan tanda kebesaran 
Allah mana yang lebih 
besar dari pada wafatnya 
salah seorang dari istri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini." 


3827 


i ' ill 2 "a T ^ I '"\ \i £jl » 2 i1 

iui ^ji-a «&l l! di=>-^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdusshamad bin 
Abdul Warits] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




kami [Hasyim dia adalah 
Ibnu Sa'id Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Kinanah] dia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafiyyah binti 
Huyay] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



menemuiku, setelah 
sampai kepadaku 
perkataan Hafshah dan 
Aisyah (yang 
membuatku sakit hati), 
maka aku mengadukan 
hal itu kepada beliau, 
lantas beliau bersabda: 
"Tidakkah kamu 
mengatakan; 
"Bagaimana kamu 
berdua bisa lebih baik 
dariku, padahal suamiku 
adalah Muhammad, 
ayahku (dari keturunan) 
Harun sedangkan 
pamanku (dari 
keturunan) Musa." 
Sedangkan berita yang 
sampai kepadanya 
adalah mereka 
mengatakan; "Kami 
lebih mulia di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
daripada dia (Shafiyah 
binti Huyay)." mereka 
juga mengatakan; "Kami 
adalah para isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan anak 
paman beliau." dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Anas. Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



kami tidak 
mengetahuinya dari 
hadits Shafiyah kecuali 
dari haditsnya Hasyim 
Al Kufi, dan isnadnya 
pun lemah." 



3828 



At)! (_5-lj-a (Jj^j uWL^^ 
^jiLa Alii (J JJJJ ^ji JJ IaIs Clllli 

Ail alia J AjIc itll ( _ s i-a Atll 

^^■a <iiJI (Jil f-lLij 

: * ' % - ti-. - 
i-Jj^C. (Jlj)^ ' ^ I^A ^ l n if. 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
bin 'Atsmah] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Musa bin 
Ya'qub Az Zam'i] dari 
[Hasyim bin Hasyim] 
bahwa [Abdullah bin 
Wahb bin Zam'ah] telah 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Ummu Salamah] telah 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ketika 
hari penaklukan kota 
Makkah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
Fathimah, kemudian 
beliau berbisik 
kepadanya, tiba-tiba 
Fathimah menangis, 
kemudian beliau 
berbicara kepadanya 
(yang kedua kali), dan 
dia tersenyum." Ummu 
Salamah melanjutkan; 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
dunia, maka aku 
bertanya kepadanya 
perihal sesuatu yang 
membuatnya menangis 
dan tersenyum." 
Fathimah berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mengabariku bahwa 
beliau akan meninggal 
dunia, maka aku 
menangis, kemudian 
beliau 

memberitahukanku 
bahwa aku adalah wanita 
penghulu syurga selain 
kepada Maryam binti 
Imran, maka aku pun 
tersenyum." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." 



3829 



(jl jjll ^jc. Ijjj=>.I Via -ii&i. (jj 

l^Jc (J^ia diSja ^Jj^j 

J cJla cJlsa tdiSju U <JUa 
(Jlaa ^jjj A l 

liljj j (^jjI i J l«r- (jlj ^jj 4jjV 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] dan ['Abd bin 
Humaid] keduanya 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Tsabit] dari [Anas] dia 
berkata; Telah sampai 
kabar ke (telinga) 
Shafiyah bahwa Hafshah 
berkata; "Puteri seorang 
Yahudi." maka dia 
menangis, hingga ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk 
menemuinya dan ia 
masih dalam keadaan 
menangis. Beliau 
bertanya; 'Apa yang 
membuatmu menangis?" 
Shafiyah menjawab; 
"Hafshah telah berkata 
kepadaku bahwa aku 
adalah puteri seorang 
Yahudi." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Sesungguhnya kamu 
adalah puteri seorang 
Nabi, dan sesungguhnya 
pamanmu juga seorang 
Nabi, dan sesungguhnya 
kamu juga di bawah 
perlindungan seorang 
Nabi (Muhammad), lalu 
apa yang bisa ia 
(Hafshah) banggakan 
atas dirimu!." Kemudian 
beliau bersabda: 
"Bertakwalah kamu 
wahai Hafshah." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini." 


3830 


&a a UjAk la-j (jj l^aa a l^Aa 
^al2oA (jc (jLiLuj llli-li. ( ' a i a j ] (jj 
A-i-ojlc. jc A-ljI jc ajjc. (jj 
AjIc Atll ^jii-a <&l l] jiaj 

La Clsli lilj ^^IaV ^jji. 

. ^ ° , -J . 

CJJ^a j-a ^ la i a C_1J^)C j i 
(jc- jj (j-o (31 Li c5 jjjII 

(jj ^UiA jc. IjiA isjjj is J>ill 

( _ s lLa ^jil! (jc (jc oj^)C 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik kalian 
adalah yang paling baik 
terhadap isterinya, dan 
aku adalah orang yang 
paling baik terhadap 
isteriku, apabila sahabat 
kalian meninggal dunia 
maka biarkanlah dia 
(tinggalkanlah dia 
jangan membicarakan 
keburukan- 

keburukannya)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib shahih dari hadits 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Ats Tsauri, dan sangat 
sedikit perawi yang 
meriwayatkannya dari 
Ats Tsauri, dan hadits ini 
diriwayatkan pula dari 
Hisyam bin 'Urwah dari 
ayahnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam secara 
mursal." 



3831 



^■v -ft 



(jjjlK V ilLjj Ajic Jill (J^- 3 



Ulu 'I a La] 



OP 



US' 



dills / gjc3 (JlSj ^ S ?• J ja-sll 

34 j J^yi Ija 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
dari [Isra v il] dari [Al 
Walid] dari [Zaid bin 
Za id] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan 
sampai ada seseorang 
yang menyampaikan 
kepadaku tentang 
keburukan salah seorang 
dari sahabatku, karena 
aku ingin keluar kepada 
(menemui) mereka 
dalam keadaan lapang 
dada dari penyakit hati." 
Abdullah berkata; 
"(suatu ketika) 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di beri 
harta, lalu beliau 
membagi-bagikannya 
(kepada orang-orang), 
hingga sampailah aku 
kepada dua orang yang 
sedang duduk-duduk, 
keduanya berkata; 
"Demi Allah, dalam 
pembagiannya 
Muhammad tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mengharapkan wajah 
Allah dan tidak pula 
mengharap (pahala) 
negeri Akhirat, hingga 
aku merasa sakit ketika 
mendengarnya, lalu aku 
bersegera menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
memberitahukan hal itu 
kepada beliau. maka 
wajah beliau memerah 
seraya bersabda: 
"Biarkanlah, sungguh 
Musa pernah di sakiti 
lebih dari ini, namun dia 
tetap bersabar." Abu Isa 
berkata; "hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini, karena 
dalam isnadnya ada 
tambahan seorang laki- 
laki." 


3832 


Alii \iio Uj^. *** ^. ^ jj auI ' ir. 

> : • ' - j. ; > 

^jC. ^jC. Jwjl (jC. 

jj» id a (jj jjt (jt SjjI j 

Alii ( _ s i-a (^Jjll Alii ^jJaj 

i*«v^i\| l?JJ ^3' "' ! '' 
(^jjII (jc j jt ma j^jj auI ajt (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dan [Al Husain 
bin Muhammad] dari 
[Israel] dari [As Suddi] 
dari [Al Walid bin Abu 
Hisyam] dari [Zaid bin 
Za v idah] dari [Abdullah 
bin Mas'ud radliallahu 
'anhu] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Jangan 
sampai ada seseorang 
yang menyampaikan 
kepadaku tentang 
keburukan orang lain." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Hadits ini sebagian 
darinya telah 
diriwayatkan dari 
Abdullah bin Mas'ud 
melalui jalur selain ini. 



3833 



(Jl3 aj-alt (jt A \n uj Ujii.1 Jljlj 
(jc. CJ^a i ^jjJJa (jj dlatAm 
^^La ill (JjLTj (j^*£ (jJ <^jI 
il jl <Jll ( iLij il 

I jaa (jljall '^jfc- IjSI jl erf 
ill iit (jjlll Cilj jl Lg_ia 

<p jfcil I V 4 alLiill Aaiii=JI 
ji Aaui jt- all ^J't J' "*'^ 
AjIc I jijj »J°^J jla I jji. (Ji«J 
JLi (j-a Ujlj ail jjV jl °£ 
lljlj AJ jl£ 'J j Gjlj AjSl (^iSjV 

Ci> ^Sj 

( _ s Jt auI ujjjjj jj V] »il jjl 

■ - u la IjlA ^ 1 njr. (Jliju ji 



JJC- j? CSJJ -^J ' «*» j^ 
^JC- jj ill ^jc- si jj A-?.j^' 

Of" ^ri^ Cf- LS p^J^' 
(jl <lc- ill i ii^ jj ^jI 

<J ^Lij ill (Jla ^jill 
liljic IjSI jl i^jj^i il l)] 
(jjiil jc- o3lja oljj J5j (_jT^all 

(JlJ »lla j AjIc ill ^jii-a (^Jjll (jl 
(jl (Jjil ill (jl (jJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[ Ashim] dia berkata; 
saya mendengar [Zir bin 
Hubaisy] bercerita dari 
[Ubay bin Ka'ab] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Sesungguhnya Allah 
telah memerintahkanku 
untuk membacakan ayat 
Al Qur v an kepadamu." 
Lalu beliau membaca; " 
Tidaklah orang-orang 
kafir...QSAl 
Bayyinah; l,kemudian 
beliau juga membaca; 
INNA DZAATADDIINI 
'INDALLAHI AL 
HANIIFIYYAH AL 
MUSLIM AH LAA AL 
YAHUUDIYYAH 
WALAA AN 
NASHRANIYYAH 
WALAA AL 
MAJUUSIYYAH, MAN 
YA'MAL KHAIRAN 
FALAN YUKFARAH 
(Sesungguhnya agama 
(yang benar) di sisi 
Allah adalah hanifiyah 
muslimah (agama yang 
lurus lagi selamat) tidak 
agama Yahudi, tidak 
pula Nashrani dan tidak 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



pula Majusi, barangsiapa 
berbuat baik, Maka 
sekali-kali mereka tidak 
dihalangi (menenerima 
pahala) nya." dan beliau 
juga membaca: LAU 
ANNA LI IBNI 
AADAM WAADIYAN 
MIN MAALIN 
LABTAGHAA ILAIHI 
TSAANIYAN WALAU 
KAANA LAHUU 
TSAANIYAN 
LAABTAGHAA 
ILAIHI TSAALITSAN 
WALAA YAMLA'U 
JAUFA IBNU AADAM 
ILLA TURAAB WA 
YATUUBULLAHU 
ALAA MAN TAABA 
(Sekiranya Ibnu Adam 
memiliki sebukit harta 
kekayaan, niscaya ia 
akan mengharapkan 
untuk mendapatkan dua 
bukit, dan sekiranya ia 
memiliki dua bukit harta 
kekayaan, niscaya ia 
akan mengharapkan 
untuk mendapatkan tiga 
bukit, dan tidak ada yang 
dapat memenuhi perut 
anak Adam melainkan 
tanah dan Allah 
menerima taubat bagi 
siapa saja yang 
bertaubat)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, dan hadits ini 
telah diriwayatkan dari 
selain jalur ini, yaitu 
telah diriwayatkan oleh 
[Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abza] 
dari [ayahnya] dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







[Ubay bin Ka'ab 
radliallahu 'anhu] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: 
"Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku untuk 
membaca Al Qur'an 
kepadamu." Dan juga 
telah diriwayatkan oleh 
[Qotadah] dari [Anas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Ubay 
bin Ka'ab: 

"Sesungguhnya Allah 
memerintahkanku untuk 
membaca Al Qur'an 
kepadamu." 


3834 


(jc Laa a (jj ^)JA j (jc jAjz. 
(jc (Jjsc (jj &a < (^jj ^jc 

AjjI (jc i li^ (jj ^jjl (jj (Jjllall 

(j-o dli£3 a^^^JI ^ll^ J 
/Ljjll (jc jlILi^l 1 ^ LajVl 

(j i CJ-pa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Amir] dari [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Ath Thufail bin 
Ubay bin Ka'ab] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
bukan karena hijrah, 
mungkin aku termasuk 
dari orang-orang 
Anshar." Dan dengan 
isnad ini pula, (terdapat 
riwayat) dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sekiranya 
orang-orang Anshar 
menapaki lembah atau 
jalan di antara dua bukit, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







sungguh aku akan 
menyertai orang-orang 
Anshar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan." 


3835 


j°» t- /o ixia ^ Hua jliij HUa 
^ allnj 4j1c Alii ^."^ 

V'j ^ VI V jLL^VI 

(j-o an) dljl AJ iiil 

jjI (JUjlk /sU (Jill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bundar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Adi bin Tsabit] 
dari [Al Barra v bin 
Azib] bahwa dia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam -atau dia 
berkata- Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda mengenai 
orang-orang Anshar: 
"Tidak ada yang 
mencintai mereka 
kecuali orang mukmin 
dan tidak ada yang 
membenci mereka 
kecuali orang munafik, 
barangsiapa mencintai 
mereka, maka Allah 
akan mencintainya, dan 
barangsiapa membenci 
mereka, maka Allah 
akan membencinya." 
Lantas aku bertanya 
kepadanya; 'Apakah 
kamu mendengarnya 
dari Al Barra v ?" dia 
menjawab; "Ya, 
kepadaku lah dia 
bercerita." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3836 


(Jll A 'n 1*1*1 j°» 7- (jj l^a ^ 

iltll ' i>ij jj"')l (j**- 'AM')5 i'h^u 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dia 
berkata; saya mendengar 
[Qatadah] dari [Anas 
radliallahu 'anhu] dia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengumpulkan orang- 
orang dari Anshar, lalu 
beliau bersabda: 
'Apakah di antara kalian 
terdapat seseorang yang 



tidak berasal dari kaum 
kalian?" Mereka 
menjawab; "Tidak, 
kecuali sepupu kami." 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya sepupu 
kalian termasuk dari 
kaum kalian." Kemudian 
beliau melanjutkan: 
"Sesungguhnya orang- 
orang Quraisy baru saja 
keluar dari jahiliyah dan 
mushibah yang mereka 
alami, oleh karena itu, 
aku ingin menghibur dan 
menjinakkan hati 
mereka, relakah kalian 
jika mereka pulang 
dengan membawa dunia 
sedangkan kalian pulang 
ke rumah-rumah kalian 
dengan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" mereka 
menjawab; "Tentu." 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya orang-orang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







menapaki suatu lembah 
atau jalan (celah) di 
antara dua bukit, 
sedangkan kaum Anshar 
menapaki suatu lembah 
atau jalan (celah) di 
antara dua bukit 
(lainnya), sungguh aku 
akan menapaki lembah 
atau jalan (celah di 
antara dua bukit yang di 
lewati oleh kaum 
Anshar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3837 


^sOixA UliAk (jj laa 1 Uj.la 
jlc-la. £j Jjj (jj t ^ii Ujikl 
(jj •lij (jt (jjijl (jj j i iajll Ujik 

AA\ ' ■ iSSU ojaJI jijj 4lc cr^J 

^jjl (j^i (_J jjIoj i21jAijl 

Ajic Jill ( _ s lj-a <&l (J J^iJ '*«•■«'•< 

fil jj A3 j ^ la i a (J/Jia I ljAa. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ali bin Zaid bin 
Jud'an] telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadhr bin 
Anas] dari [Zaid bin 
Arqam] bahwa dia 
menulis surat bela 
sungkawa kepada Anas 
bin Malik karena 
musibah yang di alami 
oleh anggota 
keluarganya dan Kabilah 
pamannya ketika terjadi 
Perang Harrah (tentara 
Marwan yang 
menyerang Madinah). 
Maka Anas membalas 
suratnya; 

"Sesungguhnya aku 
beritahukan kepadamu 
kabar gembira dari 
Allah, karena 
sesungguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wasallam bersabda: "Ya 
Allah, ampunilah orang- 
orang Anshar, anak-anak 
dan para wanita Anshar, 
serta anak cucunya 
orang-orang Anshar." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan pula oleh 
[Qatadah] dari [An 
Nadhr bin Anas] dari 
[Zaid bin Arqam]." 


3838 


^cl^aJI (jj o^jc- liLla. 

dljLl (jj Ixa a liiik Vu! AiLall 
(jj (jail (jC. (jC. ^jU^I 

( _ s jaac jji (Jli jlla Ait 1 ("lair. 

«. , %' . 

^ la 1 a ^j- aa t u.^ IJA 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdah bin 
Abdullah Al Khuza'i Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Daud] dan 
[Abdusshamad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Tsabit Al Bunani] dari 
[ayahnya] dari [Anas bin 
Malik] dari [Abu 
Thalhah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Sampaikanlah salam 
kepada kaummu, karena 
sesungguhnya menurut 
sepengetahuanku mereka 
adalah orang-orang yang 
menjaga kehormatan dan 
penyabar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3839 


(jt 4 J LaC (jt SAjI j ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Fadhl bin Musa] dari 
[Zakariya bin Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





~ T» — • — 1 

* - - \f- ' ' 


Za v idah] dari ['Athiyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Ketahuilah 
sesungguhnya kerabat 
dekatku yang aku 
bertempat kepadanya 
adalah ahli baitku, dan 
sesungguhnya teman 
dekatku adalah kaum 
Anshar, oleh karena itu 
maafkanlah jika ada 
yang berbuat buruk di 
antara mereka dan 
terimalah jika ada orang 
yang berbuat baik di 
antara mereka." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan, dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Anas." 


3840 


jjl-^rlli^i Vil-v 1» .a jj 1 i 1^1 j ll 

AjIc- Alii ^jii-a J jjjj djiilii 
A-jIaI U^J^ L) -0 J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Daud Al Hasyimi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
telah menceritakan 
kepadaku [Shalih bin 
Kaisan] dari [Az Zuhri] 
dari [Muhammad bin 
Abu Sufyan] dari [Yusuf 
bin Al Hakam] dari 
[Muhammad bin Sa'd] 
dari [ayahnya] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
merendahkan orang- 
orang Quraisy, maka 
Allah akan merendahkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dirinya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya gharib 
melalui jalur ini." Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abd bin Humaid] 
dia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ya'qub bin Ibrahim bin 
Sa'd] dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Shalih bin 
Kaisan] dari [Ibnu 
Syihab] seperti hadits di 
atas dengan isnad ini." 


3841 


UjJLa (j^Uc. (jj J j^-^ a Qj^a 
"i/li (Jjajjiill j (_£ jUl (jj jjiin 
,1 ji i ivvi jr. jjl'ii',, I'uli 

(jt JJf^ (jj IjT HI (jC- Clljlj 

AjIc iil Ls ii-a (^jill (jLuiUc. 
jlLaj^l (j iaa JJ V (Jlij alLij 

; - ' ' » '- V- ' '1 

(jl,.-V 1 II W \.\»L Hit Jll 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin As 
Sarri] dan [Al Mu'amal] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah orang yang 
beriman kepada Allah 
dan hari Akhir 
membenci kaum 
Anshar." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3842 


l^aJa Hj^a jLij (jj i^a a Hl^a 
LJm (Jll 4 \r l7i lil^a (jj 

ji (ji.'il (jr. i - "i"ii{ S'iI'S 

cs^J cs-^Lp jllfljVI pi*) 

uj%) ujj^" ijjUJI (jjj 

1 lii uiir. jil £)\aii« *tnui (jr. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dia berkata; saya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







mendengar [Qatadah] 
bercerita dari [Anas bin 
Malik] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum Anshar 
adalah sahabat dekatku 
dan penjaga rahasiaku. 
Manusia akan menjadi 
banyak dan mereka 
(kaum Anshar) akan 
menjadi sedikit, maka 
terimalah kebaikan 
mereka dan ampunilah 
kejelekan mereka". Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3843 


SjaLAfl jc ^j-a^^ll ^JC. 
illuj AjIc auI ( -5 it-a (J J^J 

^ . * . % - \* - 
Ojj^j (JjIacV' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Yahya Al 
Himmani] dari [Al 
A'masy] dari [Thariq bin 
Abdurrahman] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah Engkau telah 
menimpakan siksaan 
kepada kaum Quraisy 
generasi pertama, maka 
limpahkanlah anugerah 
kepada generasi yang 
terakhir dari mereka." 
Perawi berkata; Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab Al 
Warraq] telah 
menceritakan kepada 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kami [Yahya bin Sa'id 
Al Amawi] dari [Al 
A'masy] seperti hadits di 
atas." 


3844 


fi j£j| (jj ^jyalUl Ujik 
(jc ^jjj-ai-a (jj (j^ i "\ IjJ la 
(jj ^LlaC (jc ja^^/I Jflxa. 
ii| ( _ s iLa (jUiul (jc ' ■ ul Lill 

114, (j-n ' »JC (j"'-" 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Dinar Al Kufi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Manshur] dari [Ja'far Al 
Ahmar] dari [Atha v bin 
As Sa v ib] dari [Anas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, 
ampunilah (dosa-dosa) 
kaum Anshar, dan anak- 
anak kaum Anshar dan 
cucu-cucu kaum Anshar 
serta para wanita kaum 
Anshar." Abu Isa 
berkata; "Dari jalur ini, 
hadits ini adalah hadits 
hasan gharib." 


3845 


^ jjj (jj Cluill 1 1j la 4 J ij3 1 lj *w 
^jLLa^V/l JuxLi (jj C5 -iaj (jc 

^aluij AjIc Alii ^U.-i Aill (3 _£**J 

(jj ClljLaJI jjj ^Lgjjlj (jjill 

j ajii oJjj (Jll Sitllu 
Jll Ajiii ^j-al (jgViiii; £j 

j..i-v l"°tl1-v 1 111 UK jll 

(jc LLiajl 1 j^j ^ la i a 
(jc (_5^clUl Aluil (jc (jjijl 

alia J 4jlc (^glLa ^/i^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yahya bin 
Sa'id Al Anshari] bahwa 
dia mendengar [Anas bin 
Malik] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidakkah 
kalian mau aku 
beritahukan sebaik-baik 
rumah kaum Anshar atau 
sebaik-baik kaum 
Anshar?" mereka 
menjawab; "Tentu wahai 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Yaitu Bani 
Najjar, kemudian setelah 
mereka yaitu Bani Abdul 
Asyhal, kemudian 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



setelah mereka yaitu 
Bani Al Harits bin Al 
Khazraj, kemudian 
setelah mereka yaitu 
BaniSa'idah." 
Kemudian beliau 
mengisyaratkan dengan 
mengepalkan jarijarinya 
dan melepaskannya lagi 
bagaikan orang yang 
habis melempar dengan 
tangannaya." Kemudian 
beliau melanjutkan: "dan 
dalam rumah kaum 
Anshar, semuanya baik." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan hadits ini 
juga di riwayatkan pula 
dari [Anas] dari [Abu 
Usaid As Sa'idi] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



3846 



jJaaJa Lb^a jllij (jj jxa a Lilja 
(JLs A \i us Uj.ja (jj 

JLslla ^.jcILJI jjLiI ^1 (jc 

(JgJju^l ^JC JjJ p jL?-^' 

jjj (J£ oiclLi ls li 

Li .Hid (JlaS jji. jl LajVI 
alluj AjIc ^U.-i Alii (J JJJJ 

aSlIaa is (Jjaa Luic is V] 

IjsA ^ injr- jjI JlsjjiS C5 ic 

• - j 'f - " - ** - - i 

.IlujI jjI j ^ la ■ a (j..'"^ t u.^ 

AjLijj (jj lillLi A-a1uI (_5^cllill 
(^Jl (jc liA jaJ ^jj jsj 
<jlc <&\ (_5-lj-a Jj,. (jc- »J^jA 

jA j]| (jc jix-a al JJJ 
.JJC (jj Auc j A aim ^1 (jc 
(jc a jj jA (^ji (jc <jjc (jj /iill 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dia berkata; saya 
mendengar [Qatadah] 
bercerita dari [Anas bin 
Malik] dari [Abu Usaid 
as Sa'idi] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebik-baik 
rumah kaum Anshar 
adalah rumah Bani 
Najjar, kemudian rumah 
Bani Abdul Asyhal 
kemudian Bani Al Harits 
bin Al Khazraj 
kemudian Bani Sa'idah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



i-iliL jj ^jllu ' ■ '''I mil Hi la 

'V I aiuij 
llu-Ia IjlA ^ unr. jjI (JlljlalSI 



dan setipa rumah kaum 
Anshar adalah baik." 
Maka Sa'd berkata; "Aku 
tidak pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 
beliau selalu 
mengutamakan kami, 
dan di katakan pula; 
"Sungguh kalian telah di 
beri keutamaan yang 
sangat banyak." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, sedangkan Abu 
Usaid As Sa'idi namanya 
adalah Malik bin 
Rabi'ah'ah, dan di 
riwayatkan pula seperti 
(hadits di atas) dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan [Ma'mar] 
juga telah meriwayatkan 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dan 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin TJtbah] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



3847 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu As 
Sa v ib Salm bin Junadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Basyir] dari 
[Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
rumah kaum Anshar 
adalah Bani Najjar." 
Abu Isa berkata; "Dari 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







jalur ini, hadits ini 
adalah hadits gharib." 


3848 


S-iUi. jji ^luj ' . uLaill jji Ijlla 
AjIc- Alii ^ji-a M (3 jjuij tJlUll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu As 
Sa v ib Salm bin Junadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Basyir] dari 
[Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
tempat tinggal orang- 
orang Anshar adalah 
Bani Najjar." Abu Isa 
berkata; "dari jalur ini, 
hadits ini adalah hadits 
gharib." 


3849 


Atll t^ji-a (J J-^J 1 
o^)2»j liS IjlJ ( _ s i^ ^i^J 4j1 £ - 

Atll ^U^i Alii J jIjij djljS3 (j^aliij 

p S Wall (JVa r ; ! ,,1 g p 1 f •— 

(Ji.v%. i"ti1-s. p& bum jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Sa'id bin Abu Sa'id 
Al Maqburi] dari [Amru 
bin Sulaim az Zuraqi] d 
ari [ Ashim bin Amru] 
dari [Ali bin Abu 
Thalib] dia berkata; 
"Kami keluar bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga ketika 
kami sampai di derah 
Harrah Suqya -yaitu 
(daerah pemukiman) 
Sa'd bin Abu Waqash- 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berikanlah kepadaku 
air wudlu'." Kemudian 
beliau berwudlu', setelah 
itu beliau menghadapkan 
wajahnya ke kiblat 
sambil mengucapkan: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"Ya Allah, 

sesungguhnya Ibrahim 
adalah hamba-Mu dan 
kekasih-Mu, dan dia 
telah mendo'akan 
penduduk Makkah 
dengan keberkahan, 
sedangkan aku juga 
hamba-Mu dan rasul- 
Mu, aku berdo'a kepada 
Engkau untuk penduduk 
Madinah, supaya 
Engkau memberkahi 
mereka dalam mud dan 
sha' (takaran) mereka 
sebagaimana Engaku 
memberkahi penduduk 
Makkah satu keberkahan 
dengan dua keberkahan." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Aisyah, Abdullah bin 
Zaid dan Abu Hurairah. 


3850 


Luik jL) j ^1 (jj Jh\ AlC. Ujik 
^jI ^jc. tj^Jj t^>J A-aLjj Liu la 

'M ^-^>j Sjjja t5^'j s-^LL 

^^JJJ (jjj Li ^Ij^j ^Jc Alii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nubatah 
Yunus bin Yahya bin 
Nubatah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Wardan] dari [Abu Sa'id 
bin Al Mu'alla] dari [Ali 
bin Abu Thalib] dan 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhuma, 
keduanya berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di antara 
rumahku dengan 
mimbarku ini terdapat 
taman dari tamam-taman 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







surga." Abu Isaberkata; 
"Hadits ini derajatnya 
hasan gharib melalui 
jalur ini, yaitu dari hadits 
Ali. Dan telah 
diriwayatkan pula dari 
beberapa jalur dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3851 


^jj^ftll (J-oLS (jj Laa a UJ 

^1 (jj jj jitl\ .lie. 1 * la 

(_5 Jjloj (JilJ (jlj Li (Jlii illaj 
Ij^jj^Q^JI (^aLjj (j-a 4_L*aj^) 

AjIc auI ^U^i (jc jliLiVI 

filjjjuj L<u9 a2/LLa c j-a 

(jui-s CLu^a IjiA (_5-kjyc jjI (1]L9 

( _ s lLa (jC 4ic A)jl ^x^aj 
(j* <iic jlll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin kamil 
Al Marwazi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim Az Zahid] 
dari [Katsir bin Zaid] 
dari [Al Walid bin 
Rabah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Di antara 
rumahku dengan 
mimbarku ini terdapat 
taman dari taman-taman 
surga." Dengan isnad ini 
pula, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Shalat di 
masjidku ini lebih baik 
dari pada shalat seribu 
kali di masjid yang lain 
kecuali Masjidil haram." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih, dan telah 
diriwayatkan pula dari 
Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dari beberapa 
jalur." 


3852 


jlLiJi LiiSk JujU (jj &a a LiL^a 


Telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





£]\m3 jit (jjl jc xiU jc 

alLlj 4jlc ijl (J J>JJJ 
AjjAaIU ClljJy (ji ^Uaiuil (ji 
i-i jil .o. ! ;,l <l« 1^ , i-ii'ili 


kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Hisyam] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mampu untuk mati di 
kota Madinah, maka 
hendaknya ia mati di 
dalamnya, karena 
sesungguhnya aku akan 
memberi syafa'at bagi 
siapa saja yang 
meninggal di dalamnya." 
Dan dalam bab ini, ada 
juga riwayat dari 
Subai'ah binti Al Harits 
Al Aslamiyah. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya shahih gharib 
melalui jalur ini, yaitu 
dari hadits Ayyub As 
Sakhtiyani." 


3853 


uj.la ^.Ic^l .Mc (jj ^aa a uj.la 

(jc (jc j-aC (jj if 
jiLa^lc jIll ^ i <aj j-aC (jjl 

yc JluSl cJlaa aJ oVj-o 

■ " (^5-^C j;. a ji J jkj aim 
1 jl 1 ■ * A\ < " liS Lgjl j^/j 
^1 (jC t_lUll ^j-LaUall ^jj 

JJA j ^1 (jj (jlJlLUJ IjT UJ 

jlll 1,V. ["ll'li j* 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la] telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir bin Sulaiman] 
dia berkata; saya 
mendengar ['Ubaidullah 
bin Umar] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma] 
bahwa bekas budak 
perempuan yang telah 
dimerdekakannya datang 
menemuinya sambil 
berkata; ""Betapa 
kerasnya zaman yang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







aku rasakan saat ini, 
sesungguhnya saya akan 
keluar menuju Iraq." 
Ibnu Umar berkata; 
"Tidakkah kamu pergi 
saja ke Syam karena ia 
termasuk dari negeri 
yang suci, bersabarlah 
wahai orang yang cepat 
bosan, karena 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersabar 
atas keras dan 
kepayahannya, maka aku 
akan menjadi saksi atau 
pemberi syafa'at 
untuknya pad ahari 
Kiamat kelak." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Abu Sa'id, 
Sufyan bin Abu Zuhair 
dan Subai'ah Al 
Aslamiyah. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih gharib dari hadits 
Ubaidillah." 


3854 


^jj ^jc. (jc Sj^)C (jj ^alliA 
Aill ^jii-a «&l J JJ^J dJUllI OJJjA 
(_J j5 (j« f^»J 

vf < -' l * ' * - 
jr-. «.«'« [ lOi VI <tij»', 

" < ■ L^JLJ (Jll fijjt (jj ^l2dk 
a^j^A j-jI cLu^a (j-o (JJaLajoij (jj 

& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu As 
Sa v ib Salm bin Junadah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Junadah bin Salm] dari 
[Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kota yang 
terakhir kali dari 
beberapa kota Islam 
yang akan di serang 
adalah Madinah." Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Junadah dari 
Hisyam bin 'Urwah. 
Perawi berkata; 
"Muhammad bin Isma'il 
terheran-heran setelah 
mendengar dari hadits 
Abu Hurairah ini." 


3855 


$ l j ^ J — 57-0 j ^ 

(ja-a Hi la (^jLLaj^l Hi 

<jLLali ^ilLl^l ^jic- alLlJ <Alc 
alluj AjIc Alii ( -5 it-a (J J^J 

Jil jlij ^tl (jJxjj Jlaa 

l^lli. JJ^^ AjjAaII Loll 
il (jr. i il i\l 4 jl g iili i i^iVij 

^ la i a j-""' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] . 
Dan telah diriwayatkan 
dari jalur lain, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] dari 
[Malik bin Anas] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 
bahwa seorang arab 
badui berbai'at kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam atas 
Islam, lalu dia menderita 
sakit demam ketika 
berada di Madinah, 
lantas orang badui 
tersebut datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, batalkan saja 
bai'atku." Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menolaknya, lalu badui 
itu keluar, tidak lama 
kemudian dia datang lagi 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







wasallam seraya berkata; 
"Batalkan sajabai'atku." 
Namun beliau enggan, 
sehingga dia keluar. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hanyasanya Madinah 
ibarat alat peniup api 
tukang besi yang akan 
menghilangkan karat 
dan memurnikan yang 
baiknya." 


3856 


(j»-i LlLla (SjLLajVl LuAa 
(jc AjS Lojia. j £ lillLi LiiSi. 
■la lu (jc t ■ it g ii (jjl (jc lillLi 
il (jr. i in.iii'l (ji 
^jjj pUiaSI <-^-ylj jJ 

(J jIjij (jl LgjTjcjl Li AjjAaILj 
(jjj Li (JLs alia J 4jic iill ^U^i 
^xjLu (jC t_lLlll ^jJal^i. LjjjjV 
(_>ujlj Ajj (jJ -^-J 

(jj £alj3 duu (jj jj 

^jL^j ( aj'i-v (jj (J^xjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik]. Dan telah 
diriwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa dia 
berkata; "Sekiranya aku 
melihat biri-biri (kijang) 
yang sedang di gembala 
di Madinah, niscaya aku 
tidak akan manakut- 
nakutinya, karena 
sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Di antara dua 
sisinya adalah haram 
(suci)." Dan dalam bab 
ini, ada juga riwayat dari 
Sa'd, Abdullah bin Zaid, 
Anas, Abu Ayyub, Zaid 
bin Tsabit, Rafi' bin 
Khadij, Sahl bin Hunaif 
dan Jabir." Abu Isa 
berkata; "Hadits Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Hurairah adalah hadits 
hasan shahih." 


3857 


UJ la j ^ lillLa (jc AjjjS 1 * ^ 
Hi la (jx-a Hj la (S_jl lajVl 
jjaC ^jI jj j^jJaC. jC. L£l]La 
A)jl (J ^a*jJJ jlSlLa jj ^jjijI jC- 
la.1 <J ^ila ^iuij AjIc 2jI ts il-a 
^ill A "^ v j 1 baj 3f?- 1^* tJlas 

IjlA ^ unr- jjl £J j\ '« jjj La 
^ la i a j i aa < -JJ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik]. Dan telah 
diriwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Amru bin Abu Amru] 
dari [Anas bin Malik] 
bahwa gungung Uhud 
muncul di hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam maka 
beliau bersabda: "Ini 
adalah gunung yang 
mencintai kami dan 
kami pun mencintainya, 
Ya Allah, sesungguhnya 
Ibrahim telah 
mengharamkan 
(mensucikan) kota 
Makkah, dan 
sesungguhnya aku 
mengharamkan 
(mensucikan) di antara 
dua sisinya (yaitu 
Madinah)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3858 


Ijlla cly^a. jj jiLiaJI IjAla 
Atll IjC jj (j^UC- jC- IjjC 

AjIc M ( _ s ii-a /e^l j*frUI 

jli CiljJ *^3A 

jl jjJ'V^ jl AjjAaII i21ijAA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Huraits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] dari [Isa bin 
'Ubaid] dari [Ghailan bin 
Abdullah Al Amiri] dari 
[Abu Zur'ah bin Amru 
bin Jarir] dari [Jarir bin 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah mewahyukan 
kepadaku yaitu; mana 
saja ketiga tempat 
tersebut yang kamu 
pijaki, maka itu 
merupakan tempat 
hijrahmu, yaitu; 
Madinah atau Bahrain 
atau Qinasrin (daerah di 
Syam)." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Al Fadhl bin 
Musa, sedangkan Abu 
Amir menyendiri dalalm 
meriwayatkan hadits 
ini." 


3859 


ji i ^ *■ aJ ' - us vi i^jajjSj 

1 liv jj^v i "jr. (jlua 1 14, 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Shalih bin 
Abu Shalih] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang bersabar 
dengan kepayahan dan 
kerasnya alam Madinah 
kecuali aku akan 
menjadi saksi atau 
pemberi syafa'at baginya 
pada hari kiamat." Abu 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Isa berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan gharib 
melalui jalur ini." perawi 
berkata; "Shalih bin Abu 
Shalih adalah saudara 
laki-lakinya Suhail bin 
Abu Shalih." 



3860 



s-lja-s (jjl (^^c- (jj auI 
*dll J jjujj ClyijJli <_£jA jll 

t5 Jt Uilj gKnj 4jlc iil ( _ s Jj-a 

JJaJ j »JJ jail 

'* la ij Aill (_>ajl 
La (ilL ja-l lS ^ j^'j ^ 
' - ij la Ija ^ njr- jjl J a ja 
at jj ^3 j ^ la i a L_lJjC. Q*aa 
oljjj ojaj <j jA jll (jC. (_>ujjJ 
^jI ^jc. jj-aC. ^jj l<aa ^ 

c5^- a j i^' CP S JpU* isf tip 
lg jA jll ClyAaj ^Ujij AjIc auI 

(jj auI ^jc. (jc a «lui ^1 (jt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari ['Uqail] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abdullah 
bin Adi bin Hamra v Az 
Zuhri] dia berkata; saya 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri di 
Hazwarah (daerah 
Makkah) sambil 
bersabda: "Demi Allah, 
sesungguhnya kamu 
(kota Makkah) adalah 
sebaik-baik tanah Allah, 
dan tanah yang paling 
dicintai oleh Allah, 
seandainya aku tidak 
diusir dari tempatmu, 
niscaya saya tidak akan 
keluar (darimu)." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib shahih, dan telah 
diriwayatkan pula oleh 
[Yunus] dari [Az Zuhri] 
seperti di atas, dan 
diriwayatkan pula oleh 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan 
menurutku, hadits Az 
Zuhri dari Abu Salamah 
dari Abdullah bin Adi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







bin Hamra v itu lebih 
shahih." 


3861 


jc. ^LoAui (jj (J_;^'— all Ijj ^ 
M J jjjj cJUlli (_>uIjc. (jjl 

La 4£La] aJLij AjIq ijj) ^glLa 

' i* * - * ' ' * 
^j-a UJJ^)C. ^ la i a ^uia C Uja 

AA.3II IjA 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 
Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudhail bin 
Sulaiman] dari 
[Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Jubair] 
dan [Abu Ath Thufail] 
dari [Ibnu Abbas] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada kota Makkah: 
'Alangkah bagusnya 
dirimu wahai Makkah 
dan alangkah cintanya 
diriku terhadap dirimu, 
seandainya kaumku 
tidak mengeluarkanku 
darimu, niscaya saya 
tidak akan bertempat 
tinggal melainkan di 
selain tanahmu." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
derajatnya hasan shahih 
gharib melalui jalur ini." 


3862 


-J 4 c U 1 ~ — — 7~~% 

Ijlla A^lj JJC- j £jii j^jj laa Ij 

J J^iJ J (JllJlI (jLaiui (jc 4jjI 
(jLaiui Ij allaj "Ljlc. iill <&l 

i_JjaJI (j^-iiVi (Jll Alii IjIjA 

(J^aSj (JJxJajjdl ^jj «a dia " ■ 
CllLa (jLaiui liljjJ jLS ijLuIa jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Al Azdi] dan [Ahmad 
bin Mani'] dan yang lain, 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Badr Syuja' 
bin Al Walid] dari 
[Qabus bin Abu 
Dhabyan] dari [ayahnya] 
dari [Salman] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



wasallam bersabda 
kepadaku: "Wahai 
Salman, janganlah kamu 
membuatku marah, 
hingga kamu dapat 
berpisah dari agamamu." 
Kataku; "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
mungkin aku 
membuatmu marah, 
padahal dengan 
perantaraanmu lah Allah 
memberi petunjuk 
kepada kami." Beliau 
bersabda: "yaitu Kamu 
membuat orang-orang 
arab marah maka sama 
dengan kamu telah 
membuatku marah." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Abu Badr 
Syuja' binal Walid." 
Dan saya mendengar 
Muhammad bin Isma'il 
berkata; "Abu Dhabyan 
tidak pernah berjumpa 
dengan Salman, karena 
Salman meninggal dunia 
sebelum Ali 
(meninggal)." 



3863 



Uiiik Aia=l (Jj Ait Uiiik 
(jj <&l Ait IjiiAk (CAutjl jxiii (jj 
f\ii aa (jt Jjjjj^/I (jj A\\ Ait 
jjUJi (jt ^ (jJ 

l—ll^-ui (jj jjjUa (jt Alt (jj 

Jlllla (jilt (jj (jLojt (jt 

(el (J^Ai lj l_>J*Jt (jit (j-o 

(Jliii3ji A±il ^^Atliji; 
V S-y^>t itjjAa lA4 ^ Tjijc- 
(Vj (jjj^a^ ' la (j« V] 
(jjLLi (jt ^ ui^aofl J-«t 
cLuAiJI (JaI Ait (jjj aa (_>uJj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abd bin 
Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr Al Abdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdullah bin Al Aswad] 
dari [Hushain bin Umar 
Al Ahmasi] dari 
[Mukhariq bin 
Abdullah] dari [Thariq 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





Is jail 


bin Syihab] dari 
[Utsman bin 'Affan] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menipu 
orang-orang Arab, maka 
ia tidak akan masuk 
(dari golongan yang 
akan) mendapatkan 
syafa'atku, dan tidak 
pula mendapatkan kasih 
sayangku." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari hadits Hushain bin 
Umar Al Ahmasi dari 
Mukhariq dan menurut 
ahli hadits, riwayatnya 
Hushain tidaklah kuat." 


3864 


uj la Jli (jj jaj 1 * la 
l^aa ^ lAj la uji ^ (jLajlui 
^1 Clijlfi Clilla 4Jol (jc (jj jj ^1 
i_ljaJI (j^i dlli Ijjjj/jiJI 
IS] lilljj Ul l^J Jj^a t$|ic Jjlil 
liljic ,1*1*1 t_JjaJI (j-o (3?-J <^-» 
(JlJ (J j£i is^iya <.""!» flTn ciilla 
alluj Alii Alii (J JJJJ 

Uij'j ^ clw LpJJ*M 

1 i'll i i,jr-. I'lvli 1 14, T„w-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Musa] dia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Razin] dari [ibunya] 
dia berkata; 'Apabila 
salah seorang penduduk 
Arab meninggal dunia, 
maka [Ummu Hurair] 
akan bersedih 
karenanya, lalu 
dikatakan kepadanya; 
"kenapa Kami selalu 
melihatmu bersedih, jika 
ada salah seorang 
penduduk arab yang 
meninggal dunia?." Dia 
menjawab; "karena aku 
mendengar mantan 
[budakku] (yang telah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







merdeka olehku) 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Di 
antara tanda-tanda 
dekatnya hari Kiamat 
adalah binasanya orang- 
orang Arab." 
Muhammad bin Abu 
Razin berkata; mantan 
budak Ummu Hurair 
(yang telah 

dimerdekakan olehnya) 
adalah Thahah bin 
Malik. Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
gharib, kami hanya 
mengetahui hadits 
tersebut dari hadits 
Sulaiman bin Harb." 


3865 


(jt ^ka a (jj ^ t- a Ijj la 
( * '^J ^ ,JV ' *** ■ aa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
Al Azdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 
Muhammad] dari [Ibnu 
Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] bahwa 
dia mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ummu Syarik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh 
orang-orang akan 
melarikan diri dari 
Dajjal sampai mereka 
mencapai ke gunung- 
gunung." Ummu Syarik 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, Di manakah 
orang-orang Arab saat 
itu?" beliau bersabda: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







"(Kala itu) jumlah 
mereka sangatlah 
sedikit." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih 
gharib." 


3866 


oiUia (jc- <jj^)t ^1 (jj .la m 
^j^ J lla jj o^awj ^jc. aa 11 jc. 

jil (JlSiT. jil il-vj , JJ^' 
(Jlljj (jjji^ ■ - U la IjlA ^ pjr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Al 'aqadi Bashri] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] dari [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samurah 
bin Jundab] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sam (nama 
orang) adalah nenek 
moyangnya orang-orang 
Arab, dan Yafits adalah 
nenek moyangnya 
orang-orang Romawi, 
sedangkan Ham adalah 
nenek moyangnya 
orang-orang Habasyah." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan." 
Yafits disebut juga 
dengan Yafit atau 
Yafat." 


3867 


(jj cs^' 6^ LW 

^JLLa (jj ^JLLa UjAa. (jiljt 

Jll (JU2X1>I» II jl i^l '1^ 
ji jCi il i*n.^i j/> "yl ^ij.'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Abu Bakar bin 
Ayyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih bin Abu 
Shalih] mantan budak 
(yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Amru bin Huraits, dia 
berkata; saya mendengar 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



[Abu Hurairah] berkata; 
"Pemah ada beberapa 
orang 'Ajm (non Arab) 
di sebut di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh diriku dengan 
mereka atau dengan 
sebagian mereka lebih 
erat hubungannya 
daripada diriku dengan 
kalian atau dengan 
sebagian kalian." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib, 
kami tidak mengetahui 
hadits tersebut kecuali 
dari hadits Abu Bakr bin 
Ayyasy, sedangkan 
Shalih bin Abu Shalih 
disebut juga dengan 
Shalih bin Mihran 
mantan budak (yang 
telah dimerdekakan 
oleh) Amru bin 
Huraits." 



3868 



Cm jy ls^^ j 3 *^ Cm ^ 
% USJ13 Sjj> 

Clll_)jl (jjla. ilLij 4j1c auI (^gHa 

^Jj Uola lA!>ua <«Jttaj| Sjjjji 
^ Laaj (Jlaa ^1 alia ^^ic oi 

A3 j ^iii-s ' u ^ IAA ^ i Jijr. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ja'far] telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsaur bin Zaid Ad 
Diili] dari [Abu Al 
Ghaits] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
"Ketika kami berada di 
sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yaitu ketika 
turunnya surat Al 
Jumu'ah, maka beliau 
membacanya hingga 
ketika beliau sampai 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^jjjU (jj Aljl -iJC J 


pada ayat Dan (juga) 
kepada kaum yang lain 
dari mereka yang belum 
berhubungan dengan 
mereka QS Al Jum'ah; 2. 
maka ada seorang laki- 
laki bertanya kepada 
beliau; "Wahai 
Rasulullah, siapakah 
mereka yang belum 
berhubungan dengan 
kami?" beliau tidak 
menjawabnya, Abu 
Hurairah berkata; "Saat 
itu Salman Al Farisi 
berada di antara kami." 
Abu Hurairah 
melanjutkan; Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meletakkan tangannya 
kepada Salman seraya 
bersabda: "Sekiranya 
iman itu di perbintangan, 
sungguh iman itu akan 
diraih oleh mereka." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan, 
dan telah diriwayatkan 
dari beberapa jalur dari 
Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, adapun Abu 
Al Ghaits nama aslinya 
adalah Salim mantan 
budak (yang telah 
dimerdekakan oleh) 
Abdullah bin Muthi' 
Madani." 


3869 


^jji (jj <&l ^JC UjA=l 

(jc (jiij) (jc oJllj3 (jc (jUalSI 
jl '« »~- iiil ^ duu (jj j 
ilLij AjIc Atll /-Ha ^ jlSl 

fit 0 £ * S "6* 

^jiaj d)jal ^ill Jlaa (jiill (Jj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Ziyad Al 
Qathuwani] dan banyak 
orang, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Daud 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





(jliaall (jljJaC 


Ath Thayalisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Imran Al Qatthan] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] dari [Zaid bin 
Tsabit radliallahu 'anhu] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memandang ke arah 
negeri Yaman sambil 
bersabda: 'Ya Allah, 
pautkanlah hati kami 
dengan hati mereka, dan 
berkahilah kami di 
dalam sha' kami dan 
mud (takaran) kami." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih gharib, kami 
tidak mengetahui hadits 
tersebut dari hadits Zaid 
bin Tsabit kecuali dari 
hadits riwayat 'Imran Al 
Qatthhan." 


3870 


alLlj Ajlc Alii (J _JJJJ 

jr. i il'ill ijS'iil i'l 2 11 j 
• iNiyi i 1 ..nr. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Penduduk 
Yaman telah datang 
kepada kalian, mereka 
adalah orang-orang yang 
paling lunak hatinya, 
dan paling lembut 
perangainya, Iman itu 
dari Yaman, hikmah itu 
ada di Yaman." dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Ibnu Abbas 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan Ibnu Mas'ud. Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 



3871 



(j4 Alj I 'ii w (jj Aa^l ulla 

^JLLa (jj AjjULa UjAk ' ■ lUa 

Jul J tJUILa ojjja (-jI 
(_a Mill pLij <ulc. abl 

jLLaj^l p1 T'— 'all j (Jjjjj3 

(jj laa « Hi l^lajll ^^-ia-j ^jVI 
(Jj (ja^^ll Alt LiiAi. _jl2uJ 
(jc. ^JLLa (jj AjjIjLg (jc. (_£Ag-o 

(jj Alj I — U ^ (j-o 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Hubab] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Shalih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Maryam Al Anshari] 
dari [Abu Hurairah] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kepemimpinan ada 
pada orang-orang 
Quraisy sedangkan 
putusan (hakim) ada 
pada golongan Anshar, 
adzan ada pada orang- 
orang Habsyah dan 
amanah ada pada kabilah 
Azad yaitu Yaman." 
Yelah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Mu'awiyah 
bin Shalih] dari [Abu 
Maryam Al Anshari] 
dari [Abu Hurairah] 
seperti hadits di atas, 
namun ia tidak 
merafa'kan (sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam), dan 
hadits ini lebih shahih 
dari pada hadits riwayat 
Zaid bin Hubab." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



(jj ^JLLa ^j-aC ^ 11.1a jUaaJI 
^jj < . <;» (jj jjj51]I Alt 

\io v _ 5 -4t 11 la L- lla II 
jjjij) jjc- AjjI (jc ' . Lla *■ (jj 
Jll l! J*aj jlilSlI <Uc Sll ^jJaj 
aLiI JjVI (iij^j 4j1c iill ^jiLa 
jl (jiiUll AljJ gpajVI M 
jL^Ji3jJ (jl 2l] iil (_yJiJj a& j» i >i ; 
(JjSj (jlij (JjiUI! C5 ic- (jjliUlj 

g iLjt (jis'^1 c^j u t^jii 

jj| iJlMjJjl CijIS -Jai Cjj2 

V S-y^^c- ilipa Iaa (^ LM_;r- 

£e JJJ I^A (j-a VI 

(jjijl (jc- jULi^l Ia^j clyAaJI IjlA 



3872 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Quddus bin Muhammad 
bin Al Atthar] telah 
menceritakan kepadaku 
[pamanku yaitu Shalih 
bin Abdul Kabir bin 
Syu'aib bin Al Habhab] 
telah menceritakan 
kepadaku [pamanku 
yaitu Abdussalam bin 
Syu'aib] dari [ayahnya] 
dari [Anas radliallahu 
'anhu] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kabilah Azad 
adalah singa Allah di 
muka bumi, ada orang- 
orang yang ingin 
merendahkan mereka, 
namun Allah tidak 
menghendaki selain 
akan hanya meninggikan 
mereka, dan kelak akan 
tiba suatu zaman kepada 
manusia, di mana ada 
orang yang berkata; jika 
seandainya ayahku 
adalah orang Azd, dan 
jika seandainya ibuku 
adalah orang azd." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib 
kami tidak 
mengetahuinya 
melainkan dari jalur ini, 
hadits ini diriwayatkan 
dengan sanad ini dari 
Anas secara mauquf, dan 
menurut kami ini lebih 
shahih." 



3873 



laila. 
Lula. 

(j^LiA (jj (_^^-0 (JS^)* 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Quddus bin Muhammad] 
telah menceritakan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



j^ui^ * - ij la Ija ig t njr- 



kepada kami 
[Muhammad bin Katsir 
Al 'Abdi Al Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahdi bin 
Maimun] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ghailan bin Jarir] dia 
berkata; saya mendengar 
[Anas bin Malik] 
berkata; "Sekiranya 
kami tidak dari Kabilah 
Azad, mungkin kami 
tidak tergolong 
manusia." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits gharib." 



3874 



Alii ^jij-a ls±&\ i»C U^JjSJ 
I j/i^ (jail Alii J J*"J ^ 



(ji! (JaI j»Aj llaJa I^jAiIj »5Lui 
ilu-la IjlA ^ ^ njr. jjl (JlajLojJj 

(jl jjll .lit ■ - U la (j-a 
Cly.lLa.1 I.1A r I ij a (jc <_JjJJj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Zanjuwaih 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah mengabarkan 
kepadaku [ayahku] dari 
[Mina v bekas budak 
Abdurrahman bin Auf] 
dia berkata; saya 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; 
"Ketika kami berada di 
sisi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba seorang laki-laki 
datang -saya kira ia dari 
Qais- dia berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
laknatlah kabilah 
Himyar." Namun beliau 
berpaling, kemudian 
laki-laki itu menghadap 
dari arah lain, namun 
beliau tetap berpaling, 
lalu laki-laki itu 
menghadap dari arah 
lain, dan beliau masih 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







tetap berpaling darinya, 
laki-laki itu berusaha 
menghadapkan 
wajahnya dari arah yang 
lain, dan beliau tetap 
memalingkan mukanya, 
dan laki-laki itu 
menghadapkan mukanya 
dari arah yang lain, dan 
beliau masih tetap 
memalingkan muka, 
akhirnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semoga Allah 
merahmati kabilah 
Himyar, perkataan 
mereka penuh 
keselamatan, tangan- 
tangan mereka penuh 
dengan makanan, dan 
mereka termasuk dari 
penduduk yang penuh 
dengan keamanan dan 
keimanan." 


3875 


Jjjj UjAa. laa 1 1 " la 
A a Da (jj ^j-ujji (jc- (e^aj^Vl 

jlic- j A j j * t- j _jl ' a "'V 1 
^ ur^ Of (j^J 

^ la i a t^u^a 1 ^Luc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Malik 
Al Asyja'i] dari [Musa 
bin Thalhah] dari [Abu 
Ayyub Al Anshari] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kaum Anshar, 
Muzainh, Juhainah, 
Ghifar dan Asyja' serta 
siapa saja yang terdiri 
dari Bani Abdid Daar 
adalah para penolongku, 
dan mereka tidak 
memiliki penolong 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







kecuali hanya Allah, 
sedangkan Allah dan 
Rasul-Nya adalah 
penolong mereka." Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits shahih." 


3876 


j^jj Alii ^Jt (jc j°» 7- (jj (JjaJajoiJ 

illul (Jla ilLoj AjIc iil ^jij-a 
LgJ 2jI jit jUc. j 2jI l^-ftlllii 

- - - t - l*- - >\ 
jji.i-v i ii W p& i„ ir. jil 

^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bani Aslam karena ia 
telah di selamatkan oleh 
Allah, dan Bani Ghifar 
karena ia telah di 
ampuni oleh Allah, 
sedangkan Bani 
Ushayyah karena ia 
telah durhaka kepada 
Allah dan Rasul-Nya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3877 


^jc. alia (jj (jLoilt (^jj jIll ^JC- 
' Lib Jlij LjJiT}iJ Alii jjuij 

< ! *nw t„i(-. jil (JUliio - ; 

1 1 '^J ^ 1*^ ■ a ' ■ ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin 
Khalaf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahab Ats 
Tsaqafi] dari [Abdullah 
bin Utsman bin 
Khutsaim] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] dia 
berkata; mereka (para 
sahabat) berkata; "Wahai 
Rasulullah, panah-panah 
Bani Tsaqif telah 
menghancurkan kami, 
maka do'akanlah 
(kejelekan) untuk 
mereka." beliau 
bersabda: "Ya Allah, 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







berilah berilah petunjuk 
kepada penduduk 
Tsaqif." Abu Isa berkata; 
"hadits ini adalah hadits 
hasan shahih gharib." 


3878 


*1 A*, 1 '* i i ,i ^ , j&l oil \ 

fllkl Aj!>Ij s^^J 3* J ;~^'"J ^ 

(JlaAjil ^jjjj ^jjjj 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Ahzam Ath Tha v i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Qahir bin 
Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari [Al 
Hasan] dari ['Imran bin 
Hushain] dia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
meninggal, dan beliau 
masih membenci tiga 
Kabilah, yaitu; Bani 
Tsaqif, Bani Hanifah 
dan Bani Umayyah." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur ini." 


3879 


AjIc alii Ji^i .ill J j^j JlaSlI 
( _ s i^J - ° aO (jj \'<~- j 

b nijr- jjI <Jla jS jA j jljlc. 

^jc. (Jjijj ^jIjII lift jjc (_e jjj 
^1 s-Lalul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah mengabarkan 
kepada kami [Al Fadhl 
bin Musa] dari [Syarik] 
dari [Abdullah bin 
'Ushm] dari [Ibnu Umar] 
dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "di 
dalam Kabilah Tsaqif 
terdapat pendusta dan 
pembuat kekacauan." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Waqid Abu Muslim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dengan isnad seperti ini, 
sedangkan Abdullah bin 
'Ushm dijukuki dengan 
Abu 'Ulwan seorang dari 
penduduk Kufah. Abu 
Isa berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali 
dari hadits Syarik, dan 
Syarik mengatakan 
Abdullah bin 'Ushm. 
Sedangkan Isra v il 
meriwayatkan dari 
Syaikh ini, dan dia 
mengatakan Abdullah 
bin 'Ishmah. Dan dalam 
bab ini, ada juga riwayat 
dari Asma v binti Abu 
Bakar." 



3880 



•ijjj liiiAk Jjj I UjJLa 
l^Jw 4_ija jia i jfLi jiLcj 4alc Alii 

(2113 ( iJ^a ^UXr/ii ciil jSu run 
aa^s ^Kjij AjIc auI ^U.-i (cj^l 

dim IfrLa Ajliajia AJlj ^JjAi 

Jll l& jj£t flS dij^l 
(^jj ■ - u ia Iaa ^ Lujc jjI 

(jj jA j pilaJI <-r : Jj' 

jA AjJ lji (jc. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Mani'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayyub] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] Bahwa 
seorang arab badui 
memberi hadiah seekor 
unta muda kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu Nabi pun 
memberinya ganti 
dengan enam ekor unta 
muda. Tetapi arab badui 
tersebut tidak ridla, 
lantas sampailah berita 
itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, setelah 
memuji Allah dan 
menyanjung-Nya, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya si fulan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



telah memberiku hadiah 
seekor unta, padahal aku 
telah berikan gantinya 
dengan enam ekor unta 
muda, tetapi ia tidak 
ridla. Sungguh, aku tidak 
ingin menerima 
pemberian lagi kecuali 
dari orang-orang 
Quraisy, atau Anshar, 
atau Tsaqafi, atau 
Dausi." Dan dalam suatu 
hadits, ada juga 
pembicaraan yang cukup 
banyak dari pada hadits 
ini." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini juga telah 
diriwayatkan dari 
beberapa jalur dari Abu 
Hurairah, sedangkan 
Yazid bin Harun 
meriwayatkan dari 
Ayyub abu Ala v yaitu 
Ayyub bin Miskin, dan 
di sebut pula dengan 
Ibnu Abu Miskin, dan 
mungkin hadits ini yaitu 
hadits yang diriwayatkan 
dari Ayyub dari Sa'id Al 
Maqburi yaitu Ayyub 
Abu Al Ala." 



3881 



LuJLa t- i axaJl JLL (jj 1a-\i 
^jj ui i " ^jc . A (jj L&a a 
(jc AjjI (jt (_£^>Jia]l Aului ^l 

(^lll AiJ (ja AiU allaj AjIc- 
kjJajki AjLtJLj I jjLLal I jjlS 
<LLxLj»kLi3 ^a]I ^uaxj L^la 

aAIc auI ^U^i auI J jajj a i 
(jl (Jjsj jjUI Iaa t^j-lc ^iuij 

^Aikl ig^ti ^J*-^ p? ^^>J 
La jSij LjAa 4 i^ijC-li AjAjJI 

(^alia ixj (JjSl V ■=&)! ^Ij 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Khalid Al Himshi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Sa'id bin Abu Sa'id 
Al Maqburi] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
"Seorang laki-laki dari 
Bani Fazarah memberi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





LOR jl (fl jlLajS j] ^ija 

Aj^j t^JAla ^j-a ^j-al 3^3 U ' na 
Mj^' (j^ UJJ& CM 


hadiah seekor unta 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
beberapa ekor unta yang 
ia dapat dari hutan, 
kemudian beliau 
memberi ganti dengan 
beberapa ekor, namun 
laki-laki badui itu tidak 
ridla. Lalu aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
atas mimbar ini: 
"Sesungguhnya salah 
seorang laki-laki dari 
penduduk Arab telah 
memberiku hadiah, lalu 
aku memberinya ganti 
dengan sesuatu yang aku 
miliki, namun dia tidak 
ridla bahkan semakin 
marah terhadapku, demi 
Allah, setelah dari 
tempat berdiriku ini, aku 
tidak akan menerima 
hadiah dari seorang arab 
pun kecuali dari Quraisy 
atau Anshar atau Tsaqif 
atau Daus." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan. Dan 
hadits ini lebih shahih 
dari pada hadits Yazid 
Ibnu Harun dari Ayyub." 


3882 


Jll £g_La IJI3 (J _L ? jjlij Vj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Ya'qub] dan yang 
lain, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepada kami [ayahku] 
dia berkata; saya 
mendengar [Abdullah 
bin Maladz] bercerita 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 




bersabda: "Sebaik-baik 
penduduk adalah 



dari [Numair bin Aus] 
dari [Malik bin Masruh] 
dari ['Amir bin Abu 



Amir Al Asy'ari] dari 
[ayahnya] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



(penduduk) Bani Asad 



dan Asy'ariyyin, mereka 
tidak lari dari 
peperangan dan tidak 
pula korupsi 
(menyembunyikan harta 
rampasan), mereka dari 
bagianku dan aku 
termasuk dari bagian 
mereka." Perawi berkata; 
"Maka aku ceritakan hal 
itu kepada [Mu'awiyah], 
lantas dia berkata; 
"Bukan begini sabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, akan 
tetapi beliau bersabda: 
"Mereka termasuk dari 
bagianku dan kepadaku." 
Maka saya membantah; 
"Bukan begini yang 
diceritakan oleh ayahku 
kepadaku, akan tetapi 
dia berkata; saya 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mereka dari bagianku 
dan aku termasuk dari 
bagian mereka." 
Mu'awiyah berkata; 
"Kamu lebih tahu 
dengan hadits ayahmu." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits gharib, 
kami tidak 

mengetahuinya kecuali 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







dari hadits Wahb bin 
Jarir, dan Asad disebut 
juga dengan Azad." 


3883 


A )* uj u5 la ^e^Ja ^jj (j-oa.^)ll 
(jjl (jC jlip (jj Alii .lit (j£ 
AjIc Alii ^ )Ml (jC .^aC 
jilt j illl all in ^alLul (JlS alia J 
IjlA ^ injr- jji JllljJ Ail! JSC- 

A V- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Bani Aslam 
karena ia telah 
diselamatkan oleh Allah, 
dan Gihifar karena ia 
telah diampuni oleh 
Allah." Abu Isaberkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan shahih, dan dalam 
bab ini, telah 
diriwayatkan pula dari 
Abu Dzar dan Abu 
Barzah al Aslami, 
Buraidah dan Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu." 


3884 


UAla J^a. (jJ (^C' IjJ^a. 

jjj jiil ^jt jjc j°» 7- (jj (Jjt <u jiI 

LgJ iil jit jilt j iil LgJalLLu 

jl2iu /o laa ^ l^J la ^ la i a 
Ajc (jc ^jl j i a Ujjla. (JijJi Ijlla 

2 M I* H.\i j-V 1 J|1 1 O Al 

jtil r*ir^.r. 2 if ^.r-.j A ii il jj 
^ la i a i aa I -JJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ja'far] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bani Aslam karena ia 
telah diselamatkan oleh 
Allah dan Bani Ghifar 
karena ia telah diampuni 
oleh Allah. Sedangkan 
Ushaiyyah karena ia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







telah durhaka terhadap 
Allah dan Rasul-Nya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu v amal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
seperti haditsnya 
Syu'bah dan ia sedikit 
menambahkan; "Dan 
'Ushayyah telah durhaka 
terhadap Allah dan 
Rasul-Nya." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih." 


3885 


jjj ojjiAll UjAa. 4jjj3 IjjAk 

alluj aAIc Jill ^U.-i Ai)l (J JJJJ 
jlaiJ oAij laa < (_>uij (_£a!Ij 
U CS*3 ^^^^3 ' 

^jj jllI Ait JJa. 4-\i_>* 
Jlajlikt j ^ jlaj Alii (j-a <CoUa]l 

* - - 1. -V- ' >'{ 
jjiu-v i ii W 1 i„ ir. jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mughirah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Az Zinnad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi dzat 
yang jiwa Muhammad 
berada di tangan-Nya, 
sungguh Bani Ghifar, 
Aslam, Muzainah dan 
yang berada di Juhainah 
-atau sabdanya- 
Juhainah, dan yang 
berada di Muzainah 
lebih baik di sisi Allah 
dari pada Bani Asad, 
Thayf dan Ghatafan 
pada hari Kiamat kelak." 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 



3886 



alLlj 4jle Alii ^U.-l (J 

alLlj Ajlc. Alii ^U.-l Atll (J JJJJ 
aj iQJ ] 1 g iifl 1 a ifl ^ ) I ^ gljfl l 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Jami' bin Syaddad] dari 
[Shafwan bin Muhriz] 
dari ['Imran bin 
Hushain] dia berkata; 
"Sekelompok orang dari 
Bani Tamim datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: 

"Bergembiralah wahai 
Bani Tamim." Mereka 
menjawab; "Anda telah 
memberikan kabar 
gembira kepada kami, 
oleh karena itu 
berikanlah sesuatu 
kepada kami." 'Imran 
berkata; "Maka muka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berubah, tidak lama 
kemudian serombongan 
dari penduduk Yaman 
datang kepada beliau, 
maka beliau bersabda: " 
Terimalah kabar 
gembira, karena Bani 
Tamim tidak mau 
menerimanya!" Mereka 
berkata; "Ya Rasulallah, 
kami menerimanya." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 







shahih." 


3887 


lillill ^JC- (jt (jULji IjjA=l AiLi 
a ] aJ ^j-a ^li. 4jj jij ^jlic. j 

IjsA ^ l jnr- jjl J aJa^ j a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 
'Umair] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [ayahnya] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bani Aslam, Ghifar dan 
Muzainah lebih baik 
daripada Bani Tamim, 
Asad dan Ghathafan. 
dan Bani Amir bin 
Sha'sha'ah yang keras 
suaranya." Maka 
sebagian orang berkata; 
"Mereka akan celaka dan 
merugi." Beliau 
bersabda: Maka mereka 
(Bani Aslam, Ghifar dan 
Muzainah) lebih baik 
daripada mereka (Bani 
Tamim, Asad dan 
Ghathafan serta Bani 
Amir bin Sha'sha'ah)." 
Abu Isa berkata; "Hadits 
ini adalah hadits hasan 
shahih." 


3888 


jA jl AjjI (jjl ^5i (^jj jj^j Ujik 
Hloj (J IjJ liljU ^4^1 liali ^ 

ijU ^Sii <jil j i J\J 

Jla ^i l^jj ^1 j J jV_>ll 

(JlijUajIill (j ji 2^>^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam cucu Azhar bin 
As Saman] telah 
menceritakan kepadaku 
[kakekku yaitu Azhar As 
Saman] dari [Ibnu Aun] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 





^ la i a j i aa L LjJa laA ^ i n if*. 
i"°ti1-v jj^A-vjll 1 14, (j-« ' njr- 
Ua. ''■jj ^'j UJ 1 "' j 1 ' 
(jj jIll jjc (jj |JLui (jt LLiajl 
2ut1 u^'^* (^4^ (j^ tj^ 


Allah, berkahilah kami 
di negeri Syam kami, Ya 
Allah, berkahilah kami 
di negeri Yaman kami." 
Mereka (para sahabat) 
berkata; "Dan di daerah 
Najd kami?" beliau 
bersabda: "Ya Allah, 
berkahilah kami di 
negeri Syam kami, dan 
berkahilah kami di 
negeri Yaman kami." 
Mereka (para sahabat) 
berkata; "Dan di daerah 
Najd kami?" beliau 
bersabda: "Di sana akan 
terjadi gempa bumi dan 
fitnah-fitnah." Atau 
beliau bersabda: 
"Darinya akan muncul 
tanduk Syetan." Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
shahih, gharib melalui 
jalur ini yaitu dari hadits 
Ibnu Aun. Dan hadits ini 
iuga telah diriwayatkan 

JO J 

dari [Salim bin Abdullah 
bin Umar] dari 
[ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


3889 


i_jA j ulja jllij (jJ Jxa a uSja 

(J15 « tvi'w j'j-^ (j> 

(ji-vj\l lir. (jr. i in-v i\ (ji 
Clljlii (jj JJ j (jc A jail iii (jj 
Sll ^jii-a jil J jiuj iic lj£Jll 
(j-o (jl J^ll l_i]jj ^JiJ 
'Jii\ ^glla <Ull £) J^J (J^ ^lijll 
Ulaa j»l ?M1 ^jla f^'"J 

a£j!>U (jV <Jla ill (J jLij Ij <21Ij 

(JUt g i\r. t g'i-v Wl 2 lii.it i (ji-v j\l 

» , , ' \ , ,s. . ;? 

(juia. < SJ-la. ;r. jjl 

j. . o > 4 o - , *. a ; 
' «'■> (j-» « « J» i 1 ^> '1 ' l <J<~- 

'- "'*f . 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepada kami [ayahku] 
dia berkata; saya 
mendengar [Yahya bin 
Ayyub] bercerita dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abdurrahman bin 
Syimasah] dari [Zaid bin 
Tsabit] dia berkata; 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Kami menulis Al 
Qur'an dari pelepah 
kurma di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Beruntunglah 
bagi penduduk Syam." 
Lalu kami bertanya; 
"Kenapa bisa seperti itu 
wahai Rasulullah?" 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Malaikat 
dzat Yang Maha 
Pengasih (Allah) telah 
membentangkan 
sayapnya di atas negeri 
Syam." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan gharib, kami 
hanya mengetahui dari 
hadits Yahya bin 
Ayyub." 



3890 



^ ^ iijr. (Jli (Jjjuc. (jjlj jac 

» : - - - 1* - , ' - , 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'd] 
dari [Sa'id bin Abu Sa'id 
Al Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Hendaklah 
mereka segera berhenti 
dari membangga- 
banggakan nenek 
moyang mereka yang 
telah mati, -hanyasanya 
nenek moyang mereka 
adalah arang neraka 
Jahannam- atau mereka 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



lebih hina di sisi Allah 
dari hewan yang 
mendorong kotoran 
dengan hidungnya, 
sesungguhnya Allah 
telah menghapus dari 
kalian seruan Jahiliyyah 
dan berbangga-bangga 
dengan nenek moyang, 
(yang ada) hanyalah 
mukmin yang bertakwa 
atau pendosa yang 
celaka, semua manusia 
adalah anak Adam, 
sedangkan Adam 
tercipta dari tanah." Dan 
dalam bab ini, ada juga 
riwayat dari Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas. Abu Isa 
berkata; "Hadits ini 
adalah hadits hasan 
gharib." 



3891 



Ls ^\ Li-la JjjAill fC jjsll AJsalc 

(jj in (jc ,"11 ui (jj ^Lt*^ (jC 

t^i\ (jc AjjI (jc Auuui 

(j-0 ^'JJ J 

' - ij la I^A t njr- 



(J? 



(jc (_£ j^JJj '^^0^ 
ojjjA (jc ojJJ^ pUlSl 
(jUiui (_£ JJ J5j 4-ic iill ^jJaj 
tlljAajl IjlA AaJj jjc j (_£jjiil! 



(jC H t n (jj ^al t*fr> (jC 

tjc- S ^WJ* i^f if- Is jA^l 

3 illuj Ajlc Alii ^U.-i (cj^l 
(jj ^UjA (jc ^olc ^1 ' la 



Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Musa bin Abu Alqamah 
Al Farwi Al Madani] 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dari 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
telah menghilangkan 
dari diri kalian seruan- 
seruan Jahiliyah dan 
berbangga-bangga 
dengan nenek moyang, 
(yang ada hanyalah) 
seorang mukmin yang 
bertakwa atau seorang 
fajir (pendosa) yang 
celaka, semua manusia 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



adalah anak Adam, dan 
Adam tercipta dari 
tanah." Abu Isa berkata; 
"Hadits ini adalah hadits 
hasan, dan menurut 
kami, hadits ini lebih 
shahih dari pada hadits 
yang pertama, sebab 
Sa'id Al Maqburi telah 
mendengar dari Abu 
Hurairah, dan dia juga 
meriwayatkan dari 
ayahnya banyak riwayat 
dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu. Hadits 
ini juga diriwayatkan 
oleh [Sufyan Ats Tsauri] 
dan yang lainnya dari 
[Hisyam bin Sa'd] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
riwayat Abu Amir dari 
Hisyam bin Sa'd. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



MENYINGKAP KESESATAN 
PARA IMAM PALSU 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



Meluruskan Kesalahan Memahami 
Jama'ah - Imaamah 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Oleh : Abu 'Abdillah Al-Atsari 



MENYINGKAP KESESATAN PARA IMAM PALSU 

(Meluruskan Kesalahan Memahami Jama'ah - Imaamah) 



Oleh : Abu 'abdillah Al-Atsari 



i (1 f if t f i . • i i ~ 

4j y^ijj G-L^P 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 

OytlLji jt-S-ilj tfJ^ X? (3^~ (ji^ 

llij 6lf*Ijl 01 ^ 6jfel£J c^iil alii IjiSlj 

jjlj jU Jusi aJj^Jj 

4jljj^ *J5^ , lib'wbi jj^Sfl > JJ ^- sl c5 J - 4 ' cS^ 1 u-°"tj i ^ ^I^TojjJ-I (jJiv»f Oli lit " 



PENDAHULUAN 

Hanya kepada Alloh □ semata kita beribadah sesuai tuntunan Rosul-Nya dan 
hanya kepada-Nya pula kita senantiasa memohon taufik agar ditunjukkan kepada jalan 
al-haq dan semoga kita dijauhkan dari jalan-jalan syaitan yang sesat dan menyesatkan. 

Sudah kita ketahui bersama bahwa kondisi umat islam sepeninggal Rosululloh 
□ akan mengalami banyak perpecahan dan penyimpangan-penyimpangan terhadap 
syari'at yang dibawa oleh Rosululloh □. 1 Adapun yang menjadi penyebabnya adalah 
bukan karena mereka kehilangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua para da'i mengaku 
berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan keduanya senantiasa dibaca 
dan didengungkan kepada seluruh umat islam ini. Akan tetapi yang menjadi penyebab 
utama mengapa umat islam ini perbecah-belah dan terpuruk dalam kesesatan, hal itu 



1 Diriwayatkan dari sahabat 'Irbadh bin sariyah □ bahwa Rosululloh □ berkata: "Aku wasiatkan 
kepada kalian agar bertakwa kepada Alloh, mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian adalah 
seorang budak Habsyi, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup (panjang) niscaya 
(nanti) akan melihat perselisihan yang banyak" . (HR. Tirmidzi dan Abu Daud) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



karena mereka (para da'I, tokoh, kyiai, ustadz) memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah 
dengan pemahaman dan penafsiran sendiri, atau mengikuti tokoh tertentu atau 
kelompok tertentu. Maka kemudian lahirlah disana-sini perkara-perkara baru dan 
kelompok-kelompok baru (bid'ah) yang sesat dan menyesatkan. 

Setiap orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu tafsir mereka sudah 
maklum bahwa; metode terbaik dalam menafsiri Al-Qur'an adalah dengan Al-Qur'an 
itu sendiri, karena yang global di suatu ayat telah dirinci di ayat lain, dan jika ada yang 
diringkas di suatu ayat maka dijabarkan pada ayat yang lain. 

Jika antara ayat yang satu dengan yang lain belum ditemukan penjelasannya 
secara rinci maka wajib dicari di dalam Sunnah Rosululloh □, karena Sunnah adalah 
penjelas dari Al-Qur'an, dan jika tidak ditemukan juga tafsir Al-Qur'an di dalam Sunnah 
maka wajib rujuk kepada penjelasan para sahabat, para tabi'ian dan tabi'ut tabi'in. (Lihat 
Muqoddimah fi Ushuli Tafsir, hal 93) 

Al-Qur'an yang sekarang sudah dibukukan dalam mush-haf memang dapat 
dibawa kepada pemikiran dan pemahaman siapa saja sesuai dengan apa yang 
dikehendakinya, yang demikian itu karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang 
mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang maknanya masih bersifat umum. Oleh karenanya 
sangat mungkin sekali bagi siapa yang membacanya akan menimbulkan pemahaman 
yang berbeda-beda. 

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang sifatnya mujmal yaitu ayat-ayat 
yang masih membutuhkan penjelasan secara rinci untuk sampai kepada bentuk 
pengamalannya. Perintah mengerjakan sholat, menunaikan zakat dan ibadah haji 
misalnya, semuanya belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara rinci bagaimana cara 
mengerjakannya. Adapun penjelasan tentang tata cara sholat, jenis-jenis sholat, jenis- 
jenis zakat, prosentase zakat, serta bagaimana tata cara ibadah haji secara rinci hanya 
ada di dalam hadits Rosululloh □ . 

Selain apa yang telah dijelaskan di atas di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat- 
ayat yang harus dipahami secara tekstual (secara harfiyah) namun juga kadang ada ayat- 
ayat yang justru tidak mungkin bisa dipahami dengan cara demikian. Inti dari semua 
itu adalah bahwa orang yang awan dalam ilmu agama tidak mungkin mampu 
memahami Al-Qu'an dan Al-Hadits dengan baik dan benar kecuali mereka mengikuti 
penjelas dari para ahli dzikri (ahli Al-Qur'an) dan ahli hadits. Mereka adalah para ulama 
ahli tafsir dan ahli hadits tempat bagi kaum muslimin mengambil ilmu agama yang 
bermanf aat ini. 

Oleh karena itu selain menurunkan Al-Qur'an Alloh □ juga mengutus seorang 
Rosul □ untuk menjelaskan tentang syari'at islam ini kepada umatnya dengan hadits- 
haditsnya yang juga merupakan wahyu Alloh □. Namun demikian hadits-hadits 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rosulpun yang merupakan penjelas terhadap Al-Qur'an juga dapat dipahami maknanya 
yang berbeda-beda oleh siapa saja yang membaca atau mendengarnya. Oleh karena itu 
Rosululloh □ berwasiat kepada seluruh kaum muslimin untuk mengikuti jalan yang 
telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagaimana dijelaskan 
dalam haditsnya : 

"Aku wasiatkan kepada kalian (untuk mengikuti jalan) para sahabatku, kemudian orang- 
orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. " (HR. Ahmad) 

Apa yang telah diwasiatkan oleh Rosululloh □ pada hadits di atas agar kaum 
muslimin mengikuti jalan para sahabat yang pertama generasi awal karena merekalah 
orang-orang yang telah menimba ilmu agama langsung dari Rosululloh □ yang sudah 
barang tentu pemahaman mereka lebih baik dan lebih benar dari pada kaum yang 
datang sesudahnya. Sesudah generasi para sahabat maka tidak ada generasi yang lebih 
baik kecuali generasi tabi'in, yaitu mereka yang mengikuti jalan para pendahulunya 
demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak para tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in mereka 
kaum yang paling mulia pada generasinya karena mereka telah mengikuti para 
pendahulunya. 

Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan para pendahulunya 
sekalipun mereka hidup di zaman tabi'in seperti Washil bin Atho' yang menyelisihi Al- 
Hasan Al-Bashri seorang Imam dari kalangan tabi'in yang bermanhaj ahlus sunnah wal- 
jama'ah, maka Washil bi Atho' sama sekali tidak disebut sebagai tabi'in. 

Orang-orang yang menafsiri Ayat Al-Qur'an atau Hadits Rosululloh □ dengan 
mengikuti ro'yu maka mereka telah terjatuh pada kesesatan yang sesat-sesatnya. Apa 
lagi jika mereka nyata-nyata menyelisihi jalan para sahabat yang sudah terang dan tidak 
mau rujuk kepada pemahaman para salaful ummah, maka yang demikian mereka 
terancam dengan fiman Alloh □ : 

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam 
itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An Nisaa': 115) 

Oleh karena itu dalam atsar yang shohih dari Ibnu Abbas □, beliau berkata: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



" Barangsiapa yang berkata tentang Al-Qur' an dengan akalnya atau dengan tanpa ilmu 
maka hendaknya mengambil tempat duduknya di neraka". (lihat Tafsir Ibnu Katsir 1/10 cet. 
Darul Fikr) 

Sudah tidak diragukan lagi jika terjadi perbedaan dari kalangan para da'I dalam 
memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah maka masing-masing di antara mereka akan 
berprinsip dan beramal serta berdakwah sesuai dengan apa yang dipahami oleh dirinya. 
Akibat dari itu di sana-sini muncul para pemikir-pemikir islam yang mengibarkan 
paham-paham baru yang kemudian diikuti oleh para muqollid dan pengekornya yang 
jahil. Sebagian di antara tokoh dan pemikir-pemikir muslim yang sering digelari 
sebagai intelektual muslim mereka memisahkan diri dari kaum muslimin dengan 
membuat kelompok-kelompok baru dengan mengangkat salah seorang diantara mereka 
menjadi imam atau amir bagi jama'ahnya. Dari sinilah mereka kemudian memulai 
berdakwah mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam kelompoknya, 
mewajibkan ba'iat kepada sang amir dan menghukumi kaum muslimin jahiliyah 
apabila mati belum berbai'at kepada amirnya. 

Paham dan aliran sesat di Indonesia tumbuh subur bagaikan jamur di musim 
hujan. Dengan kejahilan dan kesesatannya yang sudah terang benderang mereka terus 
berdakwah dengan hawa nafsunya mengajak umat kepada kesesatan yang makin jauh 
dari al-haq. Para pendiri aliran dan paham sesat yang berkembang di Indonesia di antara 
mereka ada yang mengaku sebagai Imamul Muslimin atau Amirul Muslimin, Imam 
Mahdi, Nabi baru, Rosul baru dan seterusnya. Sungguh mereka-mereka semua adalah 
orang-orang yang jahil yang jauh dari bimbingan 'ulama ahlus sunnah oleh karena itu 
mereka tersesat dan menyesatkan banyak orang. 

Kejahilan dan kesesatan mereka yang sangat membahayakan umat ini dan sering 
mengatasnamakan al-haq (Al-Islam) harus segera diungkap agar perkara kebatilan ini 
dapat diketahui oleh orang lain sehingga tidak memakan banyak korban orang-orang 
yang awam dalam agamanya. 

Salah satu prinsip dakwah ahlus sunnah adalah amar ma'rufnahi munkar dan 
salah satu wujud nahi munkar adalah mengungkap pemahaman-pemahaman kelompok 
muslimin yang sesat dan menyesatkan. Atas dasar itu dengan merujuk kepada ayat-ayat 
Al-Qur'an dan hadits-hadits Rosululloh □ sebagaimana yang telah dipahami oleh 
generasi terbaik umat islam ini (salafus sholih) tulisan ini tidak ada maksud lain kecuali 
mengingatkan dan sekaligus meluruskan akidah yang sesat bagi para pejuang penegak 
Jama'ah Imaamah atau Daulah Islamiyah ini. 

Beberapa aliran dan paham sesat yang berkembang di Indonesia yang berkaitan 
dengan Jama'ah-Imamah atau Kekhilafahan di antaranya adalah Gerakan Ahmadiyah 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad 2 di India dan masuk ke Indonesia sekitar 
tahun 1935 M. Mirza Ghulam telah dikafirkan oleh para ulama dan lembaga-lembaga 
Islam resmi, seperti Al-Majma' Fiqhi yang menginduk kepada Rabithah 'Alam Islami 
dan Hai'ah Kibar Ulama Saudi Arabia. 3 Kelompok yang kedua adalah Islam Jama'ah 
yang sekarang berubah nama menjadi LDII didirikan oleh Nurhasan Ubaidah, 4 
sedangkan yang ketiga yaitu Gerakan Islam Hizbulloh yang kemudian berubah nama 
menjadi Jama'ah Muslimin (Hizbullah) didirikan oleh Wali Al-Fataah 5 . Kelompok 
sesat yang keempat yaitu Jama'ah Al-Qiyadah Al-Islamiyah dengan Imamnya Ahmad 
Moshaddiq yang bergelar Michael Muhdats atau Al-Masih Al-Maw'ud. 6 Jama'ah ini 
(Al-Qiyadah Al-Islamiyah) juga telah disesatkan berdasarkan Fatwa MUI No. 4 tanggal 
3 Oktober 2007 bahwa ; "Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah berada di luar Islam dan orang 
yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad" MUI juga meminta pemerintah 
melarang penyebaran ajaran tersebut. 

Disamping empat kelompok yang sudah saya sebutkan di atas juga masih 
banyak lagi kita dapatkan paham-paham sesat yang berkembang di Indonesia seperti 
kelompok Syi'ah, IM, HTI, Nil, Isa Bugis, JIL, Lia Aminuddin dan yang lainnya. 

Mungkin bagi orang jahil tulisan ini akan dianggap sebagai perbuatan ghibah, 
cacian atau fitnah terhadap sesama muslim, maka ketahuilah membicarakan pelaku 
kesesatan dan kebid'ahan yang menyelisihi manhaj Rosul dan para sahabatnya adalah 
perkara yang wajib bagi ahlus sunnah agar orang lain mengetahui tentang kesesatan 
dan kebid'ahannya. 

Adapun orang islam yang kita wajib saling berkasih sayang hanyalah kepada 
orang-orang yang setia mengikuti ajaran Rosululloh □ dan setia mengikuti jalannya 
orang-orang mukmin dari tiga generasi pertama umat islam yakni para sahabat, para 
tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Barangsiapa yang menyelisihi jalannya orang-orang 

2 Pendiri gerakan Ahmadiyah lahir di India 15 Februari 1835 M, Dia mengaku sebagai Nabi baru 
setelah Nabi Muhammad □ . 

3 Lihat At-Taudhih li Ifki Al-Ahmadiyyah fi Za'mihim Wafatil Masih, hal 2, karya Shalih bin 
Abdul Aziz As-Sindi, Dosen Aqidah di Universitas Islam Madinah. 

4 Pendiri kelompok Islam Jama'ah yang mengaku dibai'at pada tahun 1941M dan menyatakan 
sebagai satu-satunya Imam/Kholifah yang sah di dunia. Nurhasan juga telah dijuluki sebagai 
dajjal oleh beberapa ulama di Saudi. 

5 Pendiri gerakan Islam Hizbulloh pada tahun 1953 M yang kemudian berubah nama menjadi 
Jama'ah Muslimin (Hizbulloh) dan menyatakan sebagai satu-satunya Imam/Kholifah yang sah 
di dunia. Wali Al-fattaah adalah seorang wartawan dan pilitikus yang beberapa kali 
memperjuangkan persatuan muslimin melalui jalur partai, karena berkali-kali gagal kemudian 
beliau mendirikan gerakan Islam Hizbulloh dan didukung oleh Presiden 

Soekarno, beliau tidak pernah belajar agama dari ulama dan bukanlah seorang ustadz yang 
paham bahasa Arab. 

5 Al-Masih Al-Maw'ud mengaku sebagai Rosul baru setelah bertahannuts di Gunung Bunder 
Bogor, pada hari yang ke 37 dari empat puluh hari bertahannuts la menerima wahyu dari Alloh 
di Gunung tersebut pada tanggal 23 Juli tahun 2006. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



mukmin (generasi pertama umat islam) maka sesungguhnya dia telah dipalingkan oleh 
Alloh □ dari al-haq dan mereka dibiarkan dengan leluasa dalam kesesatannya 
sedangkan tempat kembali baginya di neraka Jahanam. (Lihat, QS. An-Nisaa : 115) 

Semoga tulisan ini akan membuka mata hati dari gelapnya pandangan terhadap 
perkara yang sesungguhnya sangat terang benderang dan membuka telinga dari tulinya 
pendengaran mereka dikarenakan mereka menutup telinga, tidak mau mendengar 
nasehat para 'ulama sebagai pewaris para nabi yang diibaratkan oleh Rosululloh □ 
dalam haditsnya seperti bulan purnama (yang menerangi manusia dari keadaan yang 
gelap gulita). 

PENGERTIAN IMAM 

Menurut kamus Al-Munawwir oleh Ahmad Warson Munawwir cetakan ke 25 
tahun 2002 halaman 40, Al-lmaam bermakna pemimpin, atau orang yang menegakkan 
urusan, atau orang yang diikuti, atau komandan pasukan, atau penunjuk jalan atau 
kholifah dst. Demikian makna Al-lmaam secara bahasa. 

Adapun secara istilah atau syari'at makna Al-lmaam dapat diambil dari ayat-ayat 
Al-Qur'an atau hadits-hadits nabi □ dan juga dari penjelasan para ulama baik dari 
kalangan sahabat, tabi'in sampai kepada para ulama terkini adalah sebagai berikut: 

1. Imam adalah pelindung bagi rakyatnya, baik mereka (rakyat) yang muslim 
maupun rakyat yang kafir (kafir dzimi ataupun kafir mu'ahad) yang tinggal di 
daerah kekuasaanya dan mereka mendapat jaminan keselamatan harta dan 
darahnya. 

2. Imam adalah (panglima tertinggi) seorang yang memimpin perang dan ditakuti 
karena kekuatan pasukan dan kekuasaannya. 

3. Imam adalah kholifah di dalam daerah kekuasaanya, sebutan bagi Imam 
adakalanya sulthon, malik, waliyul amri dll. 

4. Imam adalah pemimpin yang menegakkan (hudud) hukum-hukum demi 
perlindungan keamanan rakyatnya dari bahaya orang-orang yang akan berbuat 
jahat. 

5. Imam adalah pemimpin yang menjamin keamanan negerinya, menjaga 
perbatasan daerah kekuasaannya dari serangan dan gangguan musuh. 

6. Imam adalah pemimpin yang membagi-bagi harta fa'I dan memberikan 
kesejahteraan bagi rakyatnya. 

7. Imam adalah orang yang berkuasa dalam suatu Negara atau daerah 
kekuasaannya yang dengan itu pula manusia tunduk di bawah 
kepemimpinannya. 

PENJELASAN DARI AL-QUR'AN 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



... (j^Jil (3 * $ '■ ' Li^-j Oli-Uajl IjLiJ-j l^iSlfr J^^' ^1J' 

"Dan A/Za/j teZa/z berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bahvoa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di bumi. .." .(QS. An-Nuur: 55) 

Janji Alloh Ta'ala tersebut telah terbukti sejak Rosululloh □ dan orang-orang 
yang beriman dan beramal sholih berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah 
kekuasaan sedikit demi sedikit diraih oleh kaum muslimin sebagai anugrah Alloh □. 
Keadaan seperti itu terus berlanjut sampai dengan hari ini kaum muslimin menikmati 
keindahan ibadahnya di bawah penguasa muslim. 

Setelah Rosululloh □ wafat kaum muslimin hidup di bawah kekuasaan para 
Khulafa'ur Rosyidin Al-Mahdiyyin, kemudian kekholifahan ini diteruskan oleh Hasan 
bin Ali bin Abi Tholib, Muawiyyah bin Abi Shofyan, Yazid bin Muawiyyah sampai 
Kekholifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 M. Dan pasca kekholifahan Turki 
Utsmani kaum muslimin hidup di masing-masing Negara yang berdaulat di bawah 
para pemimpin (penguasa) mereka. 

Adapun Imam yang tunggal bagi umat Islam dalam sejarah hanya berlangsung 
sampai dengan pertengahan kekholifahan Bani Abbasiyah, setelahnya kaum muslimin 
terbagi-bagi di beberapa daerah atau negara yang telah berdaulat dan masing-masing 
daerah memiliki pemimpin yang berkuasa, meskipun demikian Daulah Abbasiyyah 
dan Utsmaniyyah nampak lebih dominan. Orang-orang Islam yang berkuasa sejak 
Khulafa'ur Rosyidin sampai dengan hari kiamat datang mereka semua adalah Imam 
bagi kaum muslimin yang berada di daerah kekuasaannya. 

Hanya saja pada masa kepemimpinan Khulafa'ur Rosyidin Al-Mahdiyyin kaum 
muslimin dalam keadaan bertauhid dan berpegang-teguh dengan sunnah oleh 
karenanya Alloh □ berikan kepada mereka para pemimipin yang sholih, yang 
menyuruh manusia dengan takwa dan berbuat adil. Sedangkan sekarang ini sebagian 
besar kaum muslimin khususnya di negeri ini banyak melakukan perbuatan syirik dan 
menyelisihi sunnah maka Alloh □ berikan kepada rakyatnya pemimpin yang fasik. 

Tidak diragukan lagi jika kaum muslimin menghendaki pemimpin yang adil dan 
yang menyuruh manusia dengan takwa maka ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh 
Rosululloh □ dan para sahabatnya yakni ajaklah manusia kepada tauhid sehingga tidak 
ada lagi kesyirikan di antara mereka dan ajaklah manusia kepada sunnah Rosululloh □ 
sehingga tidak ada lagi kebid'ahan di antara mereka dan ajaklah manusia kepada Al- 
Jama'ah di bawah kepemimpinan penguasa muslim sehingga tidak ada lagi firqoh- 
firqoh pada kalangan umat islam. Jika tiga pokok dakwah ini belum dikerjakan dengan 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



baik oleh para da'I di negeri ini, maka janganlah kaum muslimin di negeri ini bermimpi 
untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik, adil dan amanah. 

PENJELASAN DARI AL-HADITS 

Rosululloh □ bersabda: 

" Bahwasannya Imam adalah junnah (perisai / tameng) yang dilancarkan perang dari 
belakangnya terhadap musuh dan ditakuti, jika dia memerintah bertakwa kepada Allah dan 
berlaku adil ia mendapat pahala dengan sebab hal itu, dan jika dia memerintahkan dengan yang 
selainnya, dia mendapatkan dosa karena hal itu." (HR. Muslim) 

Imam Nawawi dalam syarh Shahih Muslim juz 12 hal 352, menjelaskan sebagai 
berikut : "Yang dimaksud imam itu perisai artinya imam berfungsi sebagai pelindung 
(melindungi rakyatnya). Karena imam dapat mencegah musuh agar jangan 
mengganggu kaum muslimin dan dapat mencegah rakyatnya untuk jangan saling 
mengganggu satu dengan yang lainnya. Imam itu juga dapat melindungi kelangsungan 
masyarakat islam, serta ditakuti oleh rakyatnya (karena memiliki kekuasaan) dan rakyat 
dalam keadaan takut dari hukumannya." 

Pengertian Imam berdasarkan hadits yang mulia tersebut di atas sudah sangat 
jelas bahwa mereka adalah Imam yang dhohir yakni penguasa yang mampu 
membentengi rakyatnya dari serangan musuh dan mereka ditakuti oleh musuh karena 
memiliki kekuasaan dan kewibawaan dan juga ditakuti oleh rakyatnya karena hukum- 
hukum yang ditegakkannya. Inilah pengertian Imam berdasarkan hadits yang telah 
disyarah oleh Imam Nawawi. 

Adapun orang jahil yang mengaku-aku sebagai imamul muslimin tetapi tidak 
berkuasa serta kaum muslimin didunia tidak mengenalnya maka yang demikian 
dinamakan Imam sir atau Imam rahasia yang hanya diakui oleh sekelompok kecil 
muslimin. Oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi muslimin untuk mengimaninya 
apalagi mentaatinya, bahkan haram hukumnya karena Imam yang seperti ini tidak 
memberikan manfaat sedikitpun bagi kaum muslimin justru sebaliknya keberadaan 
mereka hanya akan membawa kepada malapetaka yakni perpecahan umat islam, 
permusuhan bahkan peperangan sesama muslim. 

Penjelasan hadits berikutnya datang dari Abu Bakrah, Rasulullah □ bersabda : 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



" Sesunggunhnya Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi, maka barang siapa 
yang menghina-kannya maka Allah akan menghinakannya dan barang siapa memulyakannya 
maka Allah akan memulyakannya." (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim, 
Ahmad, Ath-Thoyalisi, At-Tirmidzi dan Ibnu Hiban, dan dihasan-kan oleh Al-Albani) 

Tidak ada perselisihan sedikitpun dari kalangan para ulama dan para ahli tafsir 
bahwa yang dimaksud As-Sulthon pada hadits di atas adalah para penguasa negara 
yang mereka itu muslim, seperti Raja Kerajaan Saudi Arabia, Kepala Pemerintahan 
Negara Indonesia dan seterusnya. 

Sulthon atau penguasa negara adalah naungan Alloh atau sering disebut juga 
kholifatulloh fil ardh, maksudnya bahwa Alloh □ adalah Raja yang kerajaan-Nya 
meliputi langit dan bumi kemudian Alloh menjadikan para penguasa di muka bumi 
sebagai pengatur kehidupan manusia agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Di 
muka bumi ini ada penguasa yang kafir dan ada penguasa yang muslim, penguasa 
yang muslimpun adakalanya mereka orang yang adil yang mereka menyuruh atau 
memerintah dengan takwa dan juga ada kalanya mereka itu orang yang fajir yang 
mereka menyuruh atau memerintah dengan kemaksiatan. 

Namun demikian manusia yang berkumpul di suatu negara atau wilayah 
sekalipun dipimpin oleh penguasa yang zolim akan jauh lebih baik keadaannya dari 
pada mereka tidak memiliki pemimpin. Jika sebuah Negara atau daerah yang banyak 
berkumpul manusia akan tetapi mereka tidak memiliki pemimpin/penguasa maka 
sudah bisa dipastikan yang akan terjadi adalah kekacauan-kekacauan. 

Salah satu prinsip ahlussunnah adalah memuliakan sulthon/ penguasa yang 
muslim, memberi nasihat dan taat kepada mereka, sedangkan salah satu prinsip 
warisan khowarij adalah menghinakan penguasa, mencelanya dan memisahkan diri 
darinya atau memberontak mereka sekalipun mereka muslim, mengerjakan sholat dan 
membayar zakat karena dalam pandangan kaum khowarij tidak ada penguasa yang adil 
yang menerapkan hukum Alloh dengan sempurna. 

Salah satu ciri para khowarij zaman sekarang adalah mereka lebih senang 
membaca atau memuji buku " Saudi di Mata Seorang Al-Qa'idah (khowarij)" dari pada 
membaca catatan atau mendengar taushiah " Saudi di Mata Seorang Ulama Ahlus 
sunnah" 7 . Atau mereka lebih senang menyimak buku "Aku Melawan Terorois" karya 
seorang teroris Imam Samudra dari pada membaca buku "Mereka Adalah Teroris" 



7 Rekaman kaset Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i seorang ulama ahli hadits dari negeri 
Yaman dan telah dimuat dalam tulisan pada majalah Al-furqon edisi 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



karya Al-ustadz Luqman bin Muhammad Ba'abduh. Tentu saja sudut pandang dan 
hasilnya sangat jauh berbeda wahai kaum khowarij. 

Judul buku "Saudi di Mata Seorang Al-Qa'idah" dikarang oleh Abu Muhammad 
Al-Maqdisi 8 seorang penulis beraliran khowarij yang jauh dari bimbingan ulama ahlus 
sunnah sehingga ia tidak paham bagaimana menyikapai keadaan penguasa menurut 
Rosululloh □. Mereka sebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah Saudi melalui tulisan 
sebagai bentuk provokasi dan merendahkan martabat seorang penguasa. 

Adapun prinsip ahlus sunnah yang berikutnya adalah dalam hal menasehati 
seorang penguasa, mereka tidak berbicara di atas mimbar dan podium atau menulis di 
beberapa media cetak agar diketahui masyarakat ramai. Cara-cara seperti itu adalah 
bagian dari provokasi gaya khowarij, adapun ahlus sunnah bila menasehati penguasa 
muslim adalah dengan cara yang lembut dan rahasia, bila perlu dengan pertemuan 
empat mata. Inilah ajaran agama yang lurus lagi mulia tapi sebagian besar manusia 
mengikuti hawa naf sunya dan tidak mau kembali kepada Alloh □ dan Rosul-Nya □ . 

Dari Iyadh bin Al-Ghanim dia berkata Rasulullah □ bersabda : 

aIIp l£Ji!I ls'^ OlS'NIj iilJi ajU fJ? l)Ls sXj M- t)j oS^ aJ£ OlJaA^ ^Ij h\ SV5T ly> 

"Barangsiapa yang ingin menasehati penguasa janganlah ia menampakkannya secara 
terang-terangan, hendaknya ia pegang tangannya, jika menerimanya maka itulah (yang 
diharapkan), jika tidak maka dia telah menunaikan beban kewajibannya" . (Hadits Shahih 
diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Ashim, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Dishahihkan 
oleh Al-Albani) 

Sulthon adalah penguasa wilayah di dalam hadits sebutan bagi penguasa 
wilayah terkadang menggunakan lafad; Sulthon, Amir, Malik, Imam, kholifah dan yang 
sejenisnya. 

Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Rasulullah □ bersabda: 

oL« Oufll *»» jl ^_y* A-iU °j\ '^'Xi lilji Ifr*' ^r* °Cj* 

"Barangsiapa menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya hendaklah ia 
bersabar, sesungguhnya orang yang telah memisahkan diri dari penguasa sejengkal saja lalu 
mati, tiada lain kematiannya melainkan kematian Jahiliyah" . (HR. Bukhari, Muslim dan 
Ahmad, lafadz oleh Bukhari) 



8 Ia lahir pada tahun 1378H/1959M di desa Burqoh daerah Nablis Palestina. Ia tumbuh di Kuwait 
dan berguru awalnya kepada Muhammad Surur bin Nayif Zaenal Abidin yaitu tokoh utama 
kelompok sururiyah. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Dalam hadits ini sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah □ bahwa yang dimaksud 
dengan kalimat yj) adalah OlkLUi, yang dimaksudkan dengan kalimat Imam atau Amir 
adalah penguasa. 

Kelompok pemuja Imam palsu yang memiliki pemahaman baru hasil 
perselingkuhan antara paham khowarij dan mu'tazilah ini, mereka benar-benar tidak 
memahami kaidah-kaidah agama dengan baik. Semangat jihadnya yang berapi-api 
mengakibatkan mereka bermudah-mudah dalam mengkafir-kafirkan penguasa muslim 
dan menganggap mereka adalah thoghut yang harus diperangi. Dengan dalih itu 
mereka menganggap dunia islam tidak lagi memiliki Imam, karena penguasa yang ada 
dianggap telah keluar dari syari'at Islam. Oleh karenanya mereka berijtihad untuk 
mengangkat "dirinya" sebagai Amir atau Imam bagi seluruh umat Islam. Maka jadilah 
mereka itu Imam palsu (imam bawah tanah) karena kepemimpinan mereka tidak 
diketahui dan tidak diakui oleh para ulama dan kaum muslimin di seluruh dunia. 



PENJELASAN DARI PARA SAHABAT 

Kholifah Ali bin Abi Tholib □ , beliau berkata: "Manusia harus memiliki Imam 
baik Imam yang lurus maupun yang durhaka." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai 
Amirul Mukminin, orang yang memiliki Imam yang baik sudah kami kenal, lalu 
bagaimana dengan Imam yang durhaka tersebut?" Ia menjawab "Dengannya hudud 
ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi, dan harta fa'i dibagi-bagikan." 

Wahai pembaca yang budiman siapakah yang membuat negeri ini menjadi 
aman? Siapakah yang menjaga kehormatan harta dan darah kita di negeri ini? Siapakah 
yang menegakkan hukum di negeri ini sehingga orang-orang jahat tidak leluasa dengan 
kejahatannya? Lalu siapakah yang menjaga perbatasan negeri ini sehingga negeri ini 
menjadi aman dari serangan musuh? Dan siapakah yang telah mencanangkan progran 
bantuan makanan dan pengobatan bagi rakyat yang miskin? Jawabannya seperti apa 
yang telah dikatakan oleh Kholifah yang mulia Ali bin Abi Tholib □, karena negeri ini 
masih memiliki Imam yakni penguasa yang membentengi rakyatnya dari gangguan dan 
kekacauan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. 

Adapun orang-orang yang mengaku sebagai Imam seperti Mirza Ghulam 
Ahmad dan penerusnya, Nurhasan Ubaidah dan penggantinya, Wali Al-Fattaah dan 
pemegang estafet tongkat palsu keamirannya, ataupun Rosul palsu Ahmad Moshaddiq 
maka kaum muslimin dan manusia umumnya di negeri ini sedikitpun tidak mengambil 
manf aat dari kepemimpinan mereka. Sekalipun mereka dengan kedustaannya mengaku 
sebagai Imam, maka kaum muslimin dan manusia umumnya di negeri ini sedikitpun 
tidak membutuhkannya. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Berkata Ibnu Mas'ud □ , "Apa yang tidak kalian sukai dalam penguasa itu lebih 
baik dari apa yang kalian sukai dalam perpecahan (kelompok, organisasi,partai, 
jama'ah-jama'ah dll)". {Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam at-tafsir (7/75-76) Al-Ajurri 
dalam Asy Syari'ah (1/298-299) telah dishahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 
(4/555)} 

Berkata Ibnu Abbas □ , "Mengunyah garam di bawah penguasa muslim lebih 
aku sukai daripada makan roti yang lezat di atas perpecahan". {Telah dikeluarkan oleh 
Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (13/200)} 



PENJELASAN DARI PARA ULAMA 

Imaam Ahlussunah dari kalangan Tabi'in Hasan Bashri rahimahulloh 
mengatakan : "Para penguasa (Imaam) itu memerintah dan mengurusi 5 perkara kita 
sebagai umatnya: 

1. Al-Ium'ah , didirikan sholat jum'ah 

2. A-fama'ah , didirikan sholat 5 waktu berjama'ah 

3. Al-A'yad , (menetapkan tanggal qomariyah, menentukan 2 hari ray a, 'idul fitri 
dan 'idul adha dan hari-hari penting bagi umat islam dalam rangkaian ibadah). 

4. Ats-Tsughur , (menjaga perbatasan wilayah kekuasaan kaum muslimin dari 
masuknya musuh-musuh islam dan muslimin) 

5. Al-Hudud, (ditegakkannya hukum-hukum berdasar syari'at islam (hukum 
cambuk, potong tangan, rajam, qishos, penarikan zakat orang islam dan pajak 
bagi orang kafir, dll). 

(dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dalam "Adab Hasan Al-Bashri" dan Ibnu Rojab dalam 
"Jami'ul Ulum wal Hikam) 

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' (8/12): Imam adalah 
penguasa tertinggi dalam Negara, tidak disyari'atkan ia harus seorang imam bagi 
seluruh kaum muslimin, karena Imam yang umum telah hilang semenjak lama, dan 
Nabi Saw bersabda: "Dengar dan taatlah sekalipun kamu diperintah oleh seorang budak 
Habsyi". 

Syaikh 'Abdussalam bin Bar j as dalam bukunya "Al Amru hi luzumi Jama'atil 
Muslimin iva Imamihim wot Tahziru min Mufaroqatihim" mengatakan; "Pemerintahan 
kerajaan Saudi Arabia - misalnya - adalah jama'ah muslimin di wilayah ini, wajib untuk 
ditaati dalam perkara ketaatan kepada Alloh □ dan Rosululloh □ serta haram keluar 
melakukan penentangan terhadap pemimpin kaum muslimin yang berkuasa di wilayah 
tersebut". 

Demikian pengertian Imam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta sederet 
penjelasan para ulama ahlus sunnah yang berlandaskan dengan dalil-dalil yang shohih, 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dan yang demikian ini adalah perkara yang tidak ada perselisihan sedikitpun di antara 
mereka. Adapun orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits serta 
tidak mengikuti para ulama salaf, mereka adalah orang-orang jahil yang berfikir dan 
berbuat di atas kejahilan oleh karena itu mereka sesat dan menyesatkan umat islam. 

SIFAT-SIFAT IMAM YANG MUSLIM 

Telah dijelaskan dalam hadits Rosululloh □ bahwa ; Tidak akan ada nabi lagi 
sepeninggal Beliau, karena Muhammad □ adalah penutup para Nabi, tetapi akan ada 
sesudah Beliau yaitu para kholif ah dalam jumlah yang banyak. Sedangkan para kholifah 
yang terbimbing dan mendapatkan petunjuk berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, 
yakni sejak kholifah Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan kholifah Ali bin Abi Tholib 
ridhiallohu 'annum 

Adapun para Kholifah atau Imam sesudah Khulafa'ur Rosyiddin Al-Mahdiyyin 
sampai dengan didatangkannya Imam Mahdi dan Al-Masih Isa bin Maryam yang akan 
memimpin kaum muslimin sebagai kholifah di akhir zaman, sebagian di antara mereka 
digolongkan sebagai Imam yang sholih atau bertaqwa dan sebagian lainnya 
digolongkan sebagai Imam yang fasik atau f ajir. 

Berdasarkan hadits-hadits yang shohih maka sifat Imam atau penguasa muslim 
ini dapat digolongan menjadi dua yakni yang pertama adalah Imam yang adil dan 
takwa dengan berbagai tingkat keadilan dan ketakwaan di antara mereka dan yang 
kedua adalah Imam yang zolim dan fasik dengan berbagai tingkat kezoliman dan 
kefasikan di antara mereka. 



1. IMAM yang Baik, Adil & Bertakwa 

Rosululloh □ bersabda: 



(_5ji_Xj y>\ tills 

"... Apabila la (Imam) memerintah dengan takwa dan berlaku adil, maka la akan 
mendapatkan pahala karenanya..." . (HR. Muslim) 

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'iy berkata saya mendengar Rosululloh □ bersabda: 

(A^-l _J ^A*~j> a'jij) • • -(^4^ OjliiSJJ (J-fc^ - 0_ji^JJ pS*jJl£j jJJ^Jl ^S<£j\ jCs^ 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



" Sebaik-baik Imam kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai 
kalian, kalian mendo'akan mereka dan mereka mendo'akan kalian..." .(HR. Muslim dan 
Ahmad) 

Imam yang adil dan yang menyuruh manusia dengan takwa, yang mencintai 
rakyatnya serta mendo'akannya adalah sebaik-baik Imam bagi kaum muslimin. Namun 
hadirnya Imam yang adil merupakan hubungan sebab akibat yang tidak bisa berdiri 
sendiri. Jika masyarakat dalam suatu negeri didominasi oleh orang-orang yang 
bertauhid, sholeh dan bertakwa maka mereka akan menjadikan orang yang paling baik 
di antara mereka menjadi pemimpin, maka lahirlah Imam yang adil dan berbuat 
kebaikan. Sebaliknya jika masyarakat dalam suatu negeri didominasi oleh orang-orang 
yang jahil, berbuat syirik dan berbuat banyak kerusakan-kerusakan maka mereka juga 
akan menjadikan pemimpin bagi mereka orang yang sepadan di antara mereka, maka 
lahirlah pula Imam yang fajir dan fasik. 



2. IMAM yang Jelek, Zolim & Berbuat dosa 

oljlj) aILp lJO Oj^ki i)Vj 

"...Dan apabila la (imam) memerintah dengan yang selainnya (bukan dengan taqwa dan 
berlaku adil) la akan mendapatkan balasan dari (perbuatan) nya ".(HR. Muslim) 

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'iy berkata saya mendengar Rosululloh □ bersabda: 
(AiH j jv-L-v« aljj) . . .^S-jyihj j^xjj^zjljj jj-^jj^aijj jjj^Jl |»5\i£j! Jjj-ij 

"Dan seburuk-buruk Imam kalian adalah yang kalian benci kepada mereka dan mereka 
membenci terhadap kalian dan kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian...". (HR. 
Muslim dan Ahmad) 

Ahlus sunnah dan para pengikutnya menerima secara syar'i adanya Imam yang 
adil atau bertakwa dan juga Imam yang zolim atau fasik. Adanya Imam yang adil wajib 
disyukuri dan datangnya Imam yang zolim wajib kita shobar dalam keta'atan yang 
ma'ruf. 

Sekalipun negeri Indonesia tidak seperti negeri Saudi Arabia namun penguasa 
negeri ini tidak pernah menghalangi kaum muslimin untuk masuk surga, bertauhid 
tidak dilarang, sholat lima waktu selalu dikumandangkan adzan, sholat jum'at dan 
sholat hari raya diselenggarakan, puasa yang wajib dan yang sunnah dipersilahkan, 
zakat diselenggarakan, infaq mau sebesar gunung uhud pemerintah tidak melarang, 
ta'lim mau setiap hari tidak ada yang melarang, bagi wanita berjilbab dan bercadar juga 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tidak dilarang, demikian seterusnya terbuka di negeri ini untuk beramal dengan islam 
yang sebenar-benarnya. 

Akan tetapi orang-orang jahil dan pengikut hawa nafsu mereka datang merusak 
kebersamaan dan keindahan kaum muslimin di negeri ini. Mereka memecah-belah 
persatuan umat islam dengan mendeklarasikan partai-partai islam dan kelompok- 
kelompok islam. Pola pikir yang demikian adalah warisan dari prinsip khowarij dan 
mu'tazilah yang tidak mau menerima adanya Imam yang zolim atau fasik. Padahal 
Rosululloh □ telah bersabda: 

oljij) iiJ-i^ JL^-Tj iiJ4^ "-rir^ 5 ji-?"^! ^S-U Jls dJJi c-Spl 01 aJJI Jji-j t Ci^' 1 -^-' 

"Bakal ada sesudahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan 
petunjukku dan tidak berjalan dengan sunnahku. Dan di tengah mereka akan bangkit orang- 
orang yang hati mereka seperti hati syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. " Aku (Hudzaifah) 
bertanya, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah, kalau saya menjumpai hal itu? 
Beliau bersabda: "Engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin dan jikapun dipukul 
punggungmu dan diambil hartamu maka dengarlah dan taatlah. " (HR. Muslim) 

Janganlah sekali-kali kaum muslimin terpedaya dengan bisikan syaitan yang 
mengalir pada pemikiran sebagian para da'I yang sering mengatasnamakan jihad, 
mengingkari thoghut dan menegakkan syariat islam dengan mengingkari ketaatan 
kepada para penguasa yang zolim. 

Hadits di atas sesungguhnya sudah sangat jelas menerangkan bagaimana kaum 
muslimin menyikapi para Imam atau para penguasa yang zolim, yakni Rosululloh □ 
memerintahkan agar kaum muslimin tetap untuk mendengar dan taat kepada Amir 
sekalipun mereka memukul punggung dan merampas harta rakyatnya. Dan hadits di 
atas adalah menggambarkan sosok penguasa yang amat zolim. 

IMAM TIDAK HARUS SATU BAGI SELURUH MUSLIMIN DI DUNIA 

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Asy- Syaikh Utsaimin rohimahulloh beliau 
berkata: Imam adalah penguasa tertinggi dalam Negara, tidak disyari'atkan ia harus 
seorang imam bagi seluruh kaum muslimin, karena Imam yang umum telah hilang 
semenjak lama, dan Nabi Saw bersabda: "Dengar dan taatlah sekalipun kamu diperintah 
oleh seorang budak Habsyi". (Syarhul Mumti' (8/12) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Apa yang telah diucapkan oleh seorang ulama besar yakni Asy-Syaikh adalah 
merupakan perkara yang telah dipahami oleh para ulama ahlus sunnah wal jama'ah 
dari generasi pertama hingga akhir zaman, oleh karena itu pernyataan Asy-Syaikh tadi 
tidak ada dari kalangan para ulama yang membantahnya kecuali orang dungu 
keturunan khowarij. 

Prinsip yang harus dipegang dalam agama Islam adalah manusia harus memiliki 
Imam baik imam yang adil maupun yang durhaka, dan imam adalah penguasa tertinggi 
dalam sebuah Negara yang berdaulat, apakah negara itu menjadi satu di dunia atau 
terbagi-bagi menjadi beberapa daerah kekuasaan. 

Kalau laf adz Imam, sulthon, malik, kholif ah, ulil amri dan seterusnya dalam ayat 
Al-Qur'an dan banyak hadits bukan untuk penyebutan penguasa negara, maka apa 
istilah para penguasa negara itu dalam Al-Islam? Bagaimana sikap kita kepada 
penguasa negara? Sedangakan seorang budak dan pembantu saja disebutkan dalam Al- 
Qur'an dan Al-hadits, bahkan binatang melata saja di sana juga disebutkan. 

Para pengikut hawa nafsu ahlu bid'ah punya hobi suka mengada-ada dalam 
urusan islam dan tidak mau menerima kebenaran hadits-hadits Rosululloh □ yang telah 
dijelaskan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi. 

Mereka menghendaki kholifah yang tunggal bagi dunia islam, semangat 
juangnya tinggi tapi tidak mau belajar islam kepada para ulama. Sebagian di antara 
mereka ada yang terus-menerus melakukan sosialisasi kepada kaum muslimin dan 
mengadakan konferensi atau kongres khilafah di mana-mana untuk kembali 
menegakkan khilafah yang tunggal. Sebagian yang lain berijtihad untuk 
memperjuangkan islam melalui partai politik. Sebagian lagi ada yang berkumpul- 
kumpul di tingkat RT kemudian mereka sepakat mengakat salah seorang di antara 
mereka menjadi Imam atau kholifah bagi seluruh muslimin. Padahal yang berkumpul 
dan mengangkat kholifah hanya segelintir orang yang tak dikenal oleh dunia islam, tapi 
dengan sombongnya mereka mengaku sebagai Ahlul halli wal aqdi dan berbicara 
mengatasnamakan Islam dan kaum muslimin yang berjumlah hampir 1.5 Milyar di 
dunia ini. Ini adalah kedustaan dan kedunguan dalam berijtihad padahal tidak ada 
seorang ulamapun ada ditengah-tengah mereka. Oleh karena itu ijtihad mereka 
senantiasa diliputi kegelapan dan kesesatan karena mereka berijtihad dengan tanpa 
ilmu. 

Hingga dengan hari ini para Imam palsu dan para da'I dari keempat kelompok 
sesat di atas tidak berani berdakwah kepada para ulama. Orang jahil memang hanya 
mampu berdakwah kepada orang yang lebih jahil oleh karenanya yang menjadi sasaran 
dakwah mereka adalah orang-orang jahil yang sedang tersesat, nasib mereka ibarat 
peribahasa keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



WAJIBNYA TAAT KEPADA IMAM 

1. Dalil-dalil dari Al-Qur'an 

Alloh □ berfirman: 

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku akan 
menjadikan (manusia) di muka burnt sebagai penguasa" .(QS. Al-Baqarah: 30) 

Alloh □ tidak begitu saja menciptakan kehidupan manusia di dunia ini tanpa 
keteraturan dan kedamaian bagi penghuninya. Oleh karena itu agar kehidupan antar 
umat manusia di dunia saling kenal dan dapat bekerjasama satu dengan yang lainnya 
maka Alloh □ jadikan sebagian di antara mereka menjadi pemimpin atau penguasa bagi 
sebagian yang lainnya. 

Dijadikannya pemimpin atau penguasa bagi sebagian yang lain tidak lain agar 
masyarakat dapat hidup tentram dan damai di bawah penguasa. Untuk itu kebaradaan 
penguasa yang muslim adalah merupakan keharusan yang wajib ditaati perintah- 
perintahnya bagi masyarakat muslim dalam perkara yang ma'ruf . 

Alloh □ berfirman: 

. . .^s^ JjAP' !>**!? 13 lj~*'i cf-^ ^v^i 

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu...". (QS. An-Nisaa': 59) 

Adapun yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Penguasa Muslim (kepala 
negara/kholifah/raja) dan para Ulama yang mengikuti manhaj para sahabat, hal ini 
sesuai dengan tafsir para ahli tafsir dan ahli ilmi dari kalangan salaf sebagaimana 
penjelasan mereka sebagai berikut: 

Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir Ai ^ :"Tampaknya - wallahu 'alam - ay at ini umum 

mencakup seluruh ulil amri, apakah dari kalangan para penguasa ataupun para ulama" . 
(Tafsir Qur'anil Adzim, juz 1, hal 530, Darul Ma'rifah, Bairut, cetakan pertama) 

Berkata Ibnu Taimiyah Ai ^ : "Ulil amri ada dua golongan, para ulama dan para 
penguasa" . (Majmu' Fatawa juz 28, hal 170, Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kairo, Mesir) 



2. Dalil-dalil dari Al-Hadits 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rosululloh □ bersabda: 

"Afcu wasiatkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Alloh □ , mendengar dan 
taat (kepada imam) sekalipun yang memimpin kalian seorang budak habasyi..." . (HR. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi) 

Beliau □ juga bersabda: 

" ...Kalian (wajib) mendengar dan taat kepada Amir jikapun dipukul punggungmu dan 
dirampas hartamu dengarlah dan taatlah" . (HR. Muslim) 



3. Konsensus para Ulama 

Abul Hasan Al-Asy'ari -Tatkala menyebutkan perkara-perkara yang 

merupakan ijma' para -Salafus Sholih- berkata, "Ijma' ke empat puluh delapan. Mereka 

(para salaf) berijma' untuk senantiasa setia mendengar dan taat kepada para penguasa 

kaum muslimin, dan barang siapa yang berhasil menguasai pemerintahan kaum 

muslimin baik dengan cara yang diridhoi atau dengan cara kudeta dan akhirnya 

kekuasaan berada padanya -baik ia adalah orang baik maupun jahat- maka tidak boleh 

untuk memberontak dengan mengangkat senjata kepadanya baik ia berlaku jahat atau 

adil. Dan wajib untuk berperang bersama mereka (para penguasa) melawan musuh...". 

(Risaalah ila Ahli Ats-Tsaghr 296-297) 

Imam An-Nawawi berkata: "Adapun memberontak dan memerangi para 
penguasa maka (hukumnya) haram dengan dasar ijma' (konsensus) kaum muslimin, 
meskipun mereka (para penguasa) adalah orang-orang yang fasik dan zalim. Dan 
sangat banyak hadits-hadits yang semakna dengan apa yang saya sebutkan ini. Ahlus 
Sunnah telah ijma' (berkonsensus) bahwasanya seorang penguasa tidaklah serta merta 
terlepas kekuasaannya hanya karena ia melakukan kefasikan." (Syarh Shahih Muslim 
12/229) 

Ibnul Qayyim juga berkata, "Pasal tentang apa yang merupakan ijma' 
(konsensus) umat dari perkara-perkara aqidah (as sunnah). Tentang perkara-perkara 
agama dari sunnah-sunnah yang telah disepakati oleh umat dan penyelisihan terhadap 
perkara-perkara ini adalah bid'ah dan dhalalah (kesesatan)...." [Ijtimaa' Al-Juyuusy Al- 
Islaamiyah hal 83]. Kemudian beliau menyebutkan perkara-perkara yang merupakan 
konsensus tersebut di antaranya. . . : "Setia mendengar dan taat kepada para pemimpin 
kaum muslimin dan setiap orang yang menjadi penguasa urusan kaum muslimin baik 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



dengan kekuasaan itu ia peroleh dengan keridha-an ataupun dengan cara kudeta dan 
keras pijakannya baik dari pemimpin yang baik (sholeh) maupun fajir. Maka tidak boleh 
memberontak kepadanya baik dia (seorang penguasa yang) zalim ataupun yang adil. 
(Ijtimaa' Al-Juyuusy Al-Islaamiyah hal 86) 



BATAS-BATAS KETA'ATAN KEPADA IMAM 



1. Selama Penguasa Muslim Masih Menegakkan Sholat 

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'iy berkata : 



"Kami berkata ya Rosulalloh ; 'Apakah tidak kami perangi saja mereka (para imam yang 
jahat) apabila kami menjumpai yang demikian? Berkata Rosululloh □ ; 'Tidak selagi mereka 
menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, Tidak selagi mereka menegakkan sholat di tengah- 
tengah kalian...". (HR. Muslim dan Ahmad) 

Hadits di atas menjelaskan bahwa; jika seorang Imam bermaksiat kepada Alloh 
□ seperti berbuat murka dan melaknati kepada rakyatnya, berlaku kejam dan tidak adil 
atau yang semisalnya maka kefasikan atau kezoliman seorang Imam tidak dapat 
menggugurkan kewajiban rakyat untuk mentaati perintahnya selama mereka masih 
menegakkan sholat bersama rakyatnya. 

Kalimat "menegakkan sholat di tengah-tengah kalian" pada hadits di atas tidak bisa 
dikinayahkan dengan "menegakkan hukum-hukum islam di tengah-tengah kalian". Ini adalah 
pemahaman sesat gaya mu'tazilah. 



2. Sekalipun menampakkan Kemaksiatan Tetapi Tidak Menampakkan 
Kekufuran 

Rosululloh □ bersabda: 

(p-L*w* oijj) £^>Tj £t*\i dUu J^jj ilj4^ jxt^l 



"Engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin dan jikapun dipukul punggungmu 
dan diambil hartamu maka dengarlah dan taatlah. " (HR. Muslim) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Hadits di atas memberikan contoh yang lebih kongrit lagi terhadap batas-batas 
ketaatan yaitu jikapun seorang penguasa berlaku sewenang-wenang semisal memukul 
punggung rakyatnya dan merampas harta rakyatnya maka rakyat tetap wajib 
mendengar dan taat kepada Imam yang masih muslim dan tidak menampakkan 
kekafirannya. 

Rosululloh □ bersabda: 



"Ingatlah barang siapa yang dipimpin oleh seorang Imam kemudian dia melihat sesuatu 
yang tidak disukai dari memaksiati Alloh maka bencilah terhadap kemaksiatannya kepada Alloh 
dan janganlah ia melepaskan tangan dari keta'atan". (HR. Muslim dan Ahmad) 

Hadits ini nampak sangat jelas bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh Imam 
atau penguasa tidak serta-merta menghalalkan untuk memeranginya atau 
menggulingkannya ataupun memisahkan diri dari penguasa dengan mengangkat Imam 
tandingan untuk menyusun kekuatan, membentuk dan membangun jama'ah tertentu 
dengan mengatasnamakan persatuan dan sebagainya. 

3. Selama Perintahnya Adalah Perkara Yang Ma'ruf & Bukan Perintah Untuk 
Bermaksiat 

Alloh □ berfirman: 

...LSju» j>x\ (J,jlJ Jj-^' ^ l^iJal ^ji^ L^jIIj 

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu..." . (QS. An-Nisaa: 59) 

Orang-orang beriman diperintahkan agar mentaati perintah-perintah Alloh □ 
dan Rosul-Nya secara mutlak. Karena kebenaran adalah segala sesuatu yang datang 
dari Alloh □, perintah-Nya pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan Rosul-Nya 
adalah hamba Alloh yang ma' sum yakni terpelihara dari kesalahan. 

Adapun manusia selain nabi dan rosul seperti Imam atau ulil amri mereka 
bukanlah manusia yang ma' sum, oleh karena itu pada ay at di atas lafadz ulil amri tidak 
diawali dengan kalimat - atii'uu - sebagaimana lafadz Alloh dan Rosul hal ini 
menunjukkan bahwa ketaatan seorang muslim kepada ulil amri tidak bersifat mutlak 
tetapi hal itu hanya sebatas dalam perkara yang ma'ruf. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Rosululloh □ : 

"Tidak ada ketaatan (kepada imam) dalam bermaksiat kepada Alloh □ sesungguhnya 
ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. (HR. Muslim) 

Rosululloh □ bersabda: 

"Mendengar dan taatlah dengan sebenar-benarnya selama tidak diperintah dengan 
maksiat, apabila dia memerintah dengan maksiat maka janganlah mendengar dan jangan pula 
taat". (HR. Bukhori) 

Rosululloh □ telah bersabda: 

^Srj jp Alii Alviii (J JjjJ>"-j "^ i " s ^ 

"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Alloh azza wa 
jail". (HR. Ahmad) 



IMAM YANG BOLEH DIPERANGI/DIGULINGKAN 



1. Telah Nyata Kekufurannya 

Diriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah □ dia berkata: kami masuk 
kerumah Ubadah bin Ash-Shomit □ ketika beliau dalam keadaan sakit dan kami 
berkata kepadanya, "Sampaikan hadits kepada kami semoga Alloh □ menyehatkan 
engkau dengan hadits yang kau dengar dari Rosululloh □ yang Alloh akan 
memberikan manfaat dengannya untuk kami, maka iapun berkata: 

I :L i * (J 4_pLkJlJ £^J!Jl jl lllip A^-l Li_i Jill allijlll j^-L^j ^ l^"* 3 ts^ 

5u$ aJ aIJ! fa j^Jlip of VI Slit ^Vl v otj £fe %lfj l5^4j HaJ&j 

"Nafrz □ memanggil kami kemudian kami membaV atnya dan di antara baVatnya adalah 
agar kami bersumpah setia untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) ketika kami suka 
maupun tidak suka, ketika dalam kemudahan ataupun dalam kesusahan, ataupun ketika kami 
diperbuat tidak adil, serta agar kami tidak mencabut (memberontak) kepemimpinan dari yang 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 

menjabatnya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, dimana kalian memiliki bukti 
dalam hal ini dari Alloh". (HR. Bukhori dan Muslim) 



2. Terang-terangan Meninggalkan sholat 

Dari Auf bin Malik Al-Asyja'iy berkata : 

"Kami berkata ya Rosulalloh ; 'Apakah tidak kami perangi saja mereka (para imam yang 
jahat) apabila kami menjumpai yang demikian? Berkata Rosululloh □ ; 'Tidak selagi mereka 
menegakkan sholat pada kalian, Tidak selagi mereka menegakkan sholat pada kalian...". (HR. 
Muslim dan Ahmad) 

Pada hadits di atas telah dijelaskan ketika para sahabat menyampaikan 
keinginan untuk memerangi Imam atau penguasa yang fajir dan yang zolim maka 
Rosululloh □ mencegahnya dengan catatan selagi Imam tadi masih mengerjakan sholat. 
Sholatnya seseorang adalah sebagai pembeda antara orang yang muslim dan orang 
yang kafir. Oleh karena itu salah satu yang menjadi penghalang bagi Imam utnuk 
diperangi adalah jika ia masih mengerjakan sholat, dengan kata lain apabila sang Imam 
tadi nyata-nyata meninggalkan sholat dan menjadi sebab ia menjadi kafir maka hal ini 
boleh saja bagi Imam tadi untuk diperangi atau digulingkan. 

3. Tidak Menimbulkan Mudhorot Yang Lebih Besar 

Dalam perkara ini merupakan kaidah dalam agama bahwa menghilangkan 
kemungkaran tidak boleh dengan mendatangkan kemungkaran yang serupa, apalagi 
dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu memerangi 
Imam atau penguasa yang telah nyata kekufurannya tetap tidak diperbolehkan apabila 
akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar yakni mengakibatkan banyaknya korban 
harta, darah dan nyawa di pihak kaum muslimin karena kekuatan imam dan 
pasukannya jauh lebih besar dari pada kaum muslimin. Dan terlebih-lebih lagi 
manakala Imam atau penguasa masih didukung oleh sebagian besar kaum muslimin 
hal ini akan mengakibatkan pertumpahan darah sesama muslim. 

Al-Imam Ibnul Qoyiim rohimahulloh dalam hal ini memberikan penjelasan; "Jika 
mengingkari kemungkaran terjadinya kemungkaran yang lebih besar darinya dan lebih dibenci 
lloh □ dan Rosul-Nya, maka tidak boleh dilakukan walaupun Alloh □ membenci kemungkaran 
tersebut dan pelakunya. Hal ini seperti pengingkaran kepada para raja dan penguasa dengan car a 
memberontak, sungguh yang demikian itu adalah sumber segala kejahatan dan fitnah hingga 
akhir masa... ". (I'lamul Muwaqqi'in, 3/6) 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



SEMUA KELOMPOK (HIZB) YANG DIADA-ADAKAN SEPENINGGAL 
RASULULLOH □ ADALAH PERKARA BID'AH YANG SESAT DAN 
MENYESATKAN 



Ahlussunnah, Al-Tama'ah, Tama'ah Muslimin, Thoifah Manshuroh, Firqotun 
Najiyyah dan yang semisalnya bukanlah sebuah nama kelompok atau organisasi 
hizbiyyin yang sering ditulis pada bendera, papan nama, kartu nama, kop surat dan lain 
seterusnya sebagai lambang kebanggaan bagi kelompoknya yang bersif at hizbiyyah dan 
eksklusif. Akan tetapi semua nama-nama tersebut adalah merupakan julukan atau 
sebutan bagi orang-orang yang setia mengikuti sunnah Rosululloh □ dan sunnah para 
sahabatnya, oleh karena itu ia merupakan suatu manhaj yang bersifat inklusif, universal, 
terbuka dan tidak dibatasi oleh ruang organisasi atau kelompok. 

Sebagai contoh dalam hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim, dalam 
potongan hadits yang panjang Rosululloh □ berkata kepada sahabat Hudzaifah bin Al- 
Yaman □ : "Talzamu Jama'atal muslimiina wa lmaamahum" potongan hadits ini kalau 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah " Engkau tetap pada pemerintahan 
kaum muslimin dan pemimpinnya ". Bukan perintah kepada Wali Al-Fattaah untuk 
merubah nama firqoh "Gerakan Islam Hizbulloh" menjadi kelompok yang bernama 
Jama'atul Muslimin apalagi ditambahi Hizbulloh , kemudian nama Jama'ah Muslimin 
(Hizbulloh) dibuat label, stempel atau kop surat dan seterusnya. Demikian itu hanyalah 
ide-ide lucu dari seorang wartawan dan Doktor ahli berpolitik yang menggabung- 
gabungkan ayat dan hadits untuk mencocoki apa yang dimaui sendiri tanpa mau belajar 
kepada para ulama sebagai pewaris para Nabi, tempat kaum muslimin bertanya yang 
diibaratkan oleh Nabi □ seperti bulan yang menerangi bumi. 

Demikian pula pada hadits yang menjelaskan tentang golongan yang selamat 
Rosululloh □ menjawab pertanyaan sahabat dengan sabdanya: ie-UsM " Mereka itu 

adalah Al-jama'ah" dan dalam riwayat lain ^UJ^fj ^lil jllp LjT \j> Ji. 5lf ' "Orang- 
orang yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini". Jadi Al-jama'ah bukanlah 
sebuah nama perkumpulan atau kelompok tertentu akan tetapi dijelaskan oleh hadits 
yang lain yaitu orang-orang yang mengikuti Rosululloh □ dan para sahabatnya seperti 
yang mereka lakukan pada hari itu kemudian diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabiin dan 
seterusnya mereka diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya hingga hari kiamat. 

Lahirnya jama'ah-jama'ah dari kelompok muslimin yang menjamur khususnya 
di Indonesia tidak lain disebabkan karena kejahilan mereka dalam memperjuangkan Al- 
Islam ini. Padahal tidak ada satu ayat dan haditspun yang menyuruh kepada kaum 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



muslimin untuk membentuk, mendirikan suatu kelompok atau jama'ah umat islam 
dimana setiap kelompok mengangkat imam/ amir bagi kelompoknya dengan 
menyelisihi pemerintahan muslim yang sah. Perbuatan seperti ini bahkan suatu perkara 
yang sangat tercela karena menyebabkan umat islam menjadi terpecah-belah dan 
terkotak-kotak. Juga tidak ada satu ayat atau haditspun yang memberitahukan akan 
adanya Nabi atau Rosul baru setelah Nabi dan Rosululloh Muhammad □ . 

Sebaliknya yang diperintahkan Alloh □ dan Rosul-Nya adalah agar kaum 
muslimin seluruhnya berpegang-teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetap taat 
kepada penguasa kaum muslimin di manapun mereka berada dan mengikuti jama'ah 
muslimin generasi pertama umat islam, yakni jama'ah para sahabat Rosululloh □ yang 
kemudian diikuti oleh jama'ah generasi berikutnya secara terus-menerus dan turun- 
temurun hingga akhir zaman. Jadi al-jama'ah atau maa ana 'alaihil yaum wa ashhaabii 
sebagai golongan yang selamat sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang 
perpecahan umat, maksudnya adalah jama'ah para sahabat yang secara terus-menerus 
dan turun-temurun senantiasa ada dan tidak pernah hilang, adapun anggapan bahwa 
al-jama'ah telah hilang sejak berakhirnya Kholifah Rosyidah adalah anggapan yang jahil, 
sesat dan bertentangan dengan banyak hadits sebagaimana Rosululloh □ mengatakan: 

"Akan senantiasa ada (tidak akan hilang) di antara ummatku sekelompok orang yang 
eksis di atas kebenaran (al-jama' ah/thoifah al-manshuroh), tidak membahayakan mereka orang- 
orang yang menelantarkan mereka sehingga datang ketetapan Allah, sedangkan mereka 
tetap dalam keadaan demikian." (HR. Muslim) 

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits di atas cukup banyak jumlahnya, 
adapun maksud hadits tersebut adalah bahwa kelompok muslimin yang mereka di atas 
kebenaran senantiasa ada sepanjang zaman, yaitu sejak zaman Rosululloh □ hingga 
akhir zaman (mendekati hari kiamat), mereka tidak pernah terputus apalagi menghilang 
sekalipun orang-orang yang tidak suka mencercanya, mengucilkannya dan 
menelantarkannya, mereka tetap senantiasa di atas kebenaran sekalipun ia seorang diri. 
Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ; "Al-jama'ah adalah siapa-siapa yang di 
atas kebenaran sekalipun ia seorang diri" . Adapun orang-orang yang jahil dan pengikut al- 
ahwa memahami al-jama'ah adalah sebuah jama'ah tertentu yang apabila orang masuk 
ke dalam jama'ahnya mereka semua akan masuk surga satu paket dengan Imamnya. 
Yang demikian karena mereka memahami hadits dengan hawa nafsunya sendiri, 
bisanya cuma mendoktrin selamat bagi jama'ahnya. Cara-cara seperti ini persis seperti 
cara-cara para pendeta nasrani dalam berdakwah kepada manusia. 

Sebagaimana agama nasrani telah dijelaskan dalam hadits Rosululloh □ akan 
berpecah-belah menjadi 72 golongan maka mereka kaum muslimin yang memisahkan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



diri dari penguasa muslim juga akan berpecah-belah menjadi 72 golongan dan nasib 
mereka semua sama yakni sama-sama berada di dalam neraka. 

Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan kelompok 
penegak kebenaran yang selamat (thoifah al-manshuroh) adalah para 'ulama ahli hadits 
yang dimulai sejak zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in dan semua 
kaum muslimin yang mengikuti manhaj mereka dengan baik sampai dengan datangnya 
hari kiamat. 

Berkata Musa bin Harun rohimahulloh :Aku telah mendengar Ahmad bin 
Hambal rohimahulloh ketika ditanya tentang hadits yang berbunyi " Umat akan berpecah 
menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu golongan". Beliau mengatakan: "Jika 
yang dimaksud bukan thoifah al-manshuroh yakni - ahli hadits - maka aku tidak tahu lagi siapa 
mereka ini" . (diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Ma'rifah ulumul hadits) 

Hal ini berbeda dengan apa yang sering dipahami oleh orang-orang jahil yang 
mengatakan bahwa al-jama'ah adalah jama'atul muslimin wa imaamhum yang telah 
hilang sejak berakhirnya Khulaf a'ur Rosyiddin atau sebagian muslimin lain menyatakan 
setelah berakhirnya Khilafah Turki Utsmani. Kemudian sebagian kelompok ahli bai'at 
menyatakan bahwa Al-Jama'ah ini telah ditetapi kembali pada tahun 1953 setelah Wali 
Al-Fattaah dibai'at sebagi satu-satunya Imamul Muslimin yang sah sesuai syari'at. 
Sedangkan kelompok Nurhasan Ubaidah mengklaim telah menetapi Al-Jama'ah sejak 
tahun 1941 dengan mem-BAIAT Nurhasan Ubaidah sebagai Amirul muslimin oleh 
sebagian muslimin. Kedua kelompok tersebut masing-masing mengklaim sebagai Imam 
bagi Muslimin yang sah sedangkan kepemimpinan selain daripadanya adalah batil. 
Padahal kalau keduanya mau iman dan patuh dengan hadits Rosululloh □ apabila 
dalam suatu negeri ada dua kholifah yang dibai'at maka ada perintah bagi kholifah 
yang pertama dibai'at untuk membunuh atau memerangi kholifah yang kedua agar 
umat islam tidak berpecah-belah. Oleh karena itulah Rosululloh □ bersabda: 



"Apabila dibai'at dua orang Kholifah (dalam satu wilayah kekuasaan), maka bunuhlah 
(Kholifah) yang terakhir dari antara keduanya" . (HR. Muslim) 

Hadits di atas tidak bisa diamalkan oleh kedua imam palsu itu, mengapa ? 
Karena memang keduanya bukanlahlah imam yang dimaukan oleh Rosululloh □. 
Adapun yang dimaukan oleh Rosululloh □ adalah apabila telah ditetapkan seorang 
imam yang berkuasa dalam suatu negeri dengan bai'at oleh ahlul hall wal aqdi 
kemudian datang sekolompok pemberontak yang juga mengakat Imam atau kholifah 
maka imam yang pertama berkuasa tadi bersama kaum muslimin dan pasukannya 
wajib memerangi mereka agar kesatuan dan persatuan muslimin tidak terpecah-belah 
oleh dualisme kepemimpinan . Jika dibiarkan ada dualisme kepemimpinan dalam satu 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 3001-3891 



negeri maka akan mengakibatkan permusuhan dan pertumpahan darah sesama muslim 
yang lebih besar dan berkepanjangan. Inilah pemahaman yang benar, yang telah 
dipahami oleh salafus sholih dan pengikut ahlussunnah sampai akhir zaman. 

Adapun cara-cara hizbiyyin dan ahli bid'ah dalam memperjuangkan islam 
mereka tidak mengikuti salafus sholih akan tetapi mengikuti hawa nafsunya dengan 
mengatasnamakan syari'at islam, mereka saling memperebutkan kepemimpinan, 
masing-masing mengklaim sebagai imam yang sah dan yang lainya adalah batil. 
Padahal kalau mau mencari siapa di antara mereka yang lebih awal di-BAI'AT menjadi 
Imam, maka Mirza Ghulam Ahmadlah yang lebih sah menjadi Imam, bahkan dia 
mengaku sebagai Nabi serta Imam Mahdi, jadi lebih lengkap dan sempurna. 

Demikian pula jama'ah-jama'ah takfiri dari kalangan muslimin yang lainnya di 
seluruh dunia semua berkeyakinan hanya jama'ah merekalah yang paling benar dan 
selainnya adalah batil, musyrik atau kafir. Ini adalah pemahaman yang ngawur dan 
serampangan dan telah keluar dari manhaj para As-salafus sholih. 

Janganlah heran wahai kaum muslimin jika di zaman sekarang ada banyak 
orang yang mengaku-ngaku dengan kejahilannya sebagai Kholifah atau sebagai Nabi 
baru bahkan ada di antara mereka yang mengaku sebagai Rosul baru sebagaimana 
pimpinan kelompok al-qiyadah al-islamiyah, mereka semua sesungguhnya hanyalah 
kholifah gembel, nabi palsu dan rosul gadungan yang bukan pada tempatnya bagi 
muslimin untuk mengimaninya apalagi menta'atinya, na'udzubillah min dzalik. 

Kesesatan para imam palsu ini dikarenakan mereka memahami islam dengan 
ro'yunya dan keluar dari pemahaman para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut 
tabi'in. Seandainya saja mereka mau bersabar sedikit kemudian belajar dengan teliti 
kepada generasi terbaik umat ini dan tidak terburu-buru menakar islam dengan 
ro'yunya tentu mereka akan memahami makna Jama'ah, Imaamah dan Bai'at ini dengan 
benar. Sebagaimana penjelasan di muka Imaam Hasan Bashri rahimahulloh 
mengatakan: "Para penguasa (Imaam) itu memerintah dan mengurusi 5 perkara kita 
sebagai umatnya: 

1. Al-Jum'ah, didirikan sholat jum'ah 

2. A-Jama'ah, didirikan sholat 5 waktu berjama'ah 

3. Al-A'yad, pengurusan tentang hari raya (menetapkan tanggal qomariyah) 

4. Ats-Tsughur, penjagaan perbatasan wilayah kekuasaan kaum muslimin 

5. Al-Hudud, ditegakkannya hukum-hukum berdasar syari'at islam. 

Demikian pemahaman yang benar tentang tanggung jawab seorang Imam bagi 
kaum muslimin yang padanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang penguasa yang 
memiliki wilayah dan menegakkan hudud untuk kemaslahatan umat. Seandainya saja 
para Imam palsu juga mau bersabar sedikit kemudian membuka lembaran sejarah umat 
islam ini sejak zaman khulafa'ur Rosyidin hingga zaman kekhilafahan Turki Utsmani 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



tentu mereka akan paham siapa para Imam kaum muslimin dan bagaimana keadaan 
mereka. 

Kita semua sepakat bahwa mereka adalah para pemimpin umat yang berkuasa 
atas daerah kekuasaannya dan mereka juga menegakkan hudud. Kita juga akan 
mendapati pula sebagian mereka ada penguasa yang adil dan ada juga yang dzolim, di 
antara mereka ada penguasa yang beraqidah ahlussunnah dan ada juga yang beraqidah 
mu'tazilah, ada penguasa yang mendapatkannya dengan keridhoan All oh □ (dibai'at 
oleh ahli hall wal aqdi) dan ada juga penguasa yang merebutnya dengan pedang 
(kudeta yang menumpahkan darah kaum muslimin). Dan tidak ada satupun diantara 
mereka yang disebut Imaam atau Kholifah yang pada mereka tidak memiliki daerah 
kekuasaan serta tidak menegakkan hudud. Tidak pernah dianggap Imam seorang yang 
memimpin sebagian umat Islam dengan tidak memiliki daerah kekuasaanya dan tidak 
membuktikan penegakkan hudud. 

Para sahabat dan juga generasi yang mengikutinya dengan ihsan telah sepakat 
untuk tetap ta'at terhadap Imam (penguasa) yang dzolim, yang bermaksiat dan yang 
mereka merubah hukum Alloh □ sebagaimana telah dicontohkan oleh sahabat yang 
mulia Ibnu Umar □ ketika beliau membai'at Abdul Malik bin Marwan, padahal Abdul 
Malik bin Marwan menjadi kholifah dengan cara menumpahkan darah kaum muslimin, 
memberontak Ibnu Zubaer sebagai kholifah yang yang sah bahkan beliau berhasil 
membunuhnya melalui tangan Hajaj bin Yusuf sekalipun Ibnu Zubaer telah berlindung 
di Masjidil Harom. 

Umat islam memang wajib memiliki Imam tetapi yang dimaksudkan dengan 
imam yaitu penguasa wilayah atau Waliyul Amri sebagaimana telah dijelaskan oleh 
Imam Ahlussunnah dari kalangan Tabi'in Hasan Al-Bashri dan juga dijelaskan oleh 
Kholifah Ali bin Abi Tholib, beliau berkata: "Manusia harus memiliki kepemimpinan, 
baik kepemimpinan yang lurus maupun yang durhaka." Ditanyakan kepada beliau, 
"Wahai Amirul Mu'minin, orang yang memiliki kepemiminan yang baik sudah kami 
kenal, lalu bagaimana dengan kepemimpinan yang durhaka tersebut?" Ia menjawab, 
"Dengannya hudud ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi, dan harta 
fa'i dibagi-bagikan." 

Adapun kepemimpinan Rosululloh Muhammad □ yakni beliau diutus di 
tenggah-tengah masyarakat yang jahiliyah dan banyak berbuat syirik, sehingga dakwah 
yang beliau prioritaskan adalah mangajak umatnya kepada tauhid dan perbaikan 
akhlak sesuai dengan wahyu yang diterimanya secara bertahap. Alloh □ tidak 
menghendaki mengutus seorang Rosul dari kalangan penguasa yang demikian itu 
karena Alloh □ hendak menguji keimanan orang-orang yang mendengar dakwah 
tauhid ini dari seorang Rosul yang ummi dan bukan dari seorang bangsawan atau 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



penguasa yang tentu saja mempunyai pengaruh dan power lebih besar dari pada 
seorang yang ummi. (Allohu Ta'ala A'lam) 

Namun demikian di tengah perjalanan dakwahnya, Rosululloh □ pernah 
ditawari sebagai Raja oleh penguasa musyrik Quraisy namun beliau menolaknya. 
Penolakan tersebut juga bukan berarti bahwa Rosululloh anti dengan kekuasaan akan 
tetapi lebih kepada konsekuensi dari dakwahnya apabila Beliau □ menerima tawaran 
tersebut, yakni Beliau □ harus berbaik hati dan bertoleransi dengan kaum musyrikin 
yang telah mengangkatnya menjadi raja sebagai bentuk balas budi . Tentu saja bukan 
demikian cara menebarkan dakwah tauhid kepada masyarakat, dakwah tauhid ini 
harus ditebarkan di atas syari'at dan tidak mencampurkan antara yang haq dan yang 
batil. Oleh karena itu Alloh berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal 
sholih bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana hal ini telah 
difirmankan oleh Alloh □ dalam salah satu ayat-Nya yang berbunyi: 

■ • •!< j\° * °cy, cj-^ ^jiLsti^i LiS'^ij'yi (3 x s b>«^j oii-L^iii \jL*s-j j^^i illi -a^j 

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka 
berkuasa..." . (QS. An-Nuur : 55) 

Dan janji itu benar-benar terbukti dimulai dari kota Madinah Rosululloh □ 
mendapatkan tempat yang terhormat dimana beliau diterima oleh penduduk Madinah 
sebagai pemimpin setelah melakukan hijrah dari Mekah. Setelah kota Madinah dapat 
dikuasai, kemudian bersama kaum muslimin Beliau □ berperang melawan kaum 
musyrikin Mekah yang memusuhi dakwah tauhid hingga kota itu dapat ditaklukan, 
dan dengan ijin Alloh □ melalui penguasa Saudi Arabia yang mulia hingga hari ini dua 
kota suci yakni kota Madinah dan Mekah masih terlindungi menjadi tanah haram untuk 
dimasuki orang-orang kafir. 

Keberhasilan Muhammad □ mempimpin umat dengan tauhid sekaligus 
mempimpin manusia dengan menegakkan hudud sebagai penguasa membuktikan 
bahwa didatangkan Islam adalah sebagai ad-diin dan ad-daulah. Islam sebagai ad-diin dan 
juga sebagai ad-daulah juga terus diwujudkan oleh Khulafa'ur Rasyiddin dan para Imam 
setelah mereka. Memisahkan Islam sebagai ad-diin dan juga sebagai ad-daulah adalah 
termasuk sekularisme, dan paham inilah yang diamalkan oleh para Imam palsu yang 
hanya mengambil islam sebatas urusan sholat, infaq dan ukhuwah hizbiyyah (bukan 
ukhuwah islamiyah) tetapi meninggalkan kemaslahatan yang begitu besar bagi umat 
manusia. 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



KESESATAN-KESESATAN PARA IMAM PALSU 



Mengajak Kepada Hizbiyah dan Perpecahan Umat 

Sekalipun para IMAM PALSU dan JAMAAHNYA, mereka sering berdakwah 
mengatasnamakan Syari'at Islam dan Persatuan, maka pada hakekatnya mereka justru 
berdakwah kepada kesesatan dan perpecahan umat. Para Imam Palsu dari kelompok 
Ahmadiyah, LDII dan Gerakan Hizbulloh yang berubah nama menjadi Tama'ah 
Muslimin (Hizbullah) dan Rosul Palsu Ahmad Moshaddiq, mereka berdakwah kepada 
muslimin agar mereka masuk ke dalam jama'ahnya, membai'at imamnya serta ta'at dan 
patuh kepadanya. Menganggap siapa saja diluar jama'ah mereka adalah batil, sesat 
bahkan ada yang menganggapnya kafir atau musyrik , yang demikian itu karena mereka 
berkeyakinan setiap muslim harus punya imam, kalau dia mati tidak memiliki imam 
maka matinya seperti bangkai jahiliyah dan imam yang dimasudkannya adalah hanya 
imam mereka saja. Oleh karenanya orang yang berbai'at kepada mereka diyakini dia 
telah mendapatkan hidayah, telah berhijrah dari kesesatan bahkan dikatakan dia telah 
taslim (selamat atau masuk islam) sekalipun para ahli bai'at tersebut hobinya merokok, 
motong jenggot, isbal, nonton televisi atau film-film drama cinta yang mengumbar 
aurat, mendengarkan musik, ikhtilat dan perbuatan-perbuatan jahil yang lain yang 
tidak pantas dilakukan oleh para pejuang yang sering mengatasnamakan syari'at dan 
persatuan muslimin. 

Mereka memahami Imam atau Kholifah dengan kejahilannya kerena mereka 
memang bukan 'ulama oleh karena itu mereka sesat dan banyak menyesatkan umat 
islam. Sekali lagi bukan ayat atau haditsnya yang salah akan tetapi pemahaman mereka 
yang menyimpang dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan 
tabi'ut tabi'in . 

Tidak ada satu sahabatpun, atau dari para tabi'in yang memahami bahwa Imam 
atau Kholifah adalah bukan penguasa dan tidak ada satupun para Imam atau Kholifah 
dari dulu hingga sekarang yang mereka itu bukan penguasa . Disebut Imam atau 
pemimpin karena mereka mempimpin umat dengan kekuasaannya dan memiliki 
daerah kekuasaan. Perintah hukum cambuk, potong tangan, rajam, qishosh, berperang 
adalah perintah syari'at yang sangat jelas kepada para penguasa kaum muslimin dan 
bukan kepada para imam palsu yang tidak punya kekuasaan. 

Apabila dalam satu negeri terdapat 10 kelompok jama'ah yang dipimpin oleh 
para Imam palsu seperti ini dan mereka masing-masing memiliki senjata sedangkan di 
antara mereka tidak ada penguasa negri, maka tidak mustahil mereka akan saling 
berebut kekuasaan dan saling melancarkan perang sesama muslim. Inilah dakwah 
jahiliyah yang mengakibatkan lahirnya perpecahan umat bahkan dimungkinkan 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



terjadinya peperangan dan pertumpahan darah sesama muslim. Sebagaimana hal ini 
terjadi di negeri Palestina, Somalia dan seterusnya. 

Adapun Ahmad Moshoddiq yang bergelar Michael Muhdats atau Al-Masih Al- 
Maw'ud telah mengklaim dirinya sebagai Rosul baru yang menerima wahyu dari Alloh 
□, oleh karena itu mereka menganggap kafir dan musyrik orang-orang yang tidak 
mengimani kerosulannya. Dalam kerosulannya yang baru la mengingkari adanya 
hadits-hadits Rosululloh Muhammad □ yang shohih, kemudian la mencukupkan hanya 
perpedoman kepada Al-Qur'an dengan penafsirannya sendiri. Beberapa ajaran sesatnya 
adalah la telah merubah dua kalimat syahadat yang telah dijarkan oleh Muhammad 
Rosululloh □ dan menggantinya dengan kalimat sebagai berikut "Aku bersaksi bahwa 
tiada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa anda Al-Masih 
Al-Maw'ud adalah utusan Alloh". (Ruhul Qudus yang turun kepada Al-Masih Al- 
Muw'ud, edisi I, Februari 2007, oleh Michael Muhdats, hal 178) 

la juga tidak mewajibkan kepada pemeluknya untuk mengerjakan sholat wajib 
lima waktu sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammad □ tetapi lebih mengutamakan 
sholat malam atau sholat tahajud. Pokok ajaran Rosul palsu ini adalah menghapus 
seluruh syari'at yang diajarkan oleh Muhammad □ dan menghapus syiar-syiar Islam 
kecuali syaria't yang ada di dalam Al-Qur'an dengan penafsirannya sendiri. 

Rosul palsu ini memiliki lima tahapan untuk mendakwahkan ajaran barunya 
yaitu sirron, jahron, hijrah, qital dan khilafah. Pada saat sekarang ini menurutnya masih 
dalam tahapan dakwah sirron dengan mencontoh dakwah Muhammad □ selama tiga 
tahun pertama di mekah. Rosul palsu itu telah merencanakan akan melakukan hijroh 
pada tahun 2024 M dan setelah itu kemudian dia bersama pengikutnya akan memerangi 
orang-orang yang tidak mengimani kerosulannya. Kita do'akan saja semoga sebelum 
tahun 2024 Michael Muhdats, sang Rosul palsu itu sudah lebih dulu meninggal dunia 
dengan demikian para pengikutnya dapat menyadari kesesatannya dan dunia menjadi 
aman tanpa perang saudara sebagaimana yang ia rencanakan. 

Alhamdulillah pada saat kami menulis tulisan ini, terdengar kabar bahwa sang 
Rosul Palsu Ahmad Musshoddiq telah menyerahkan diri kepada Ulil Amri (aparat 
kepolisian), namun demikian di masa yang akan datang aliran sesat ini akan lebih 
berbahaya dan mungkin akan terus berkembang setelah urusuan dengan pihak yang 
berwajib selesai. Karena semua tahu siapa dibalik seorang pensiunan PNS ini yang tiba- 
tiba mengaku sebagai Rosul. 

Bila melihat apa yang diajarkan oleh Rosul palsu secara dhohir mereka hendak 
memadukan antara agama Islam dengan agama Nasrani, melakukan pemurtadan 
terhadap agama Islam secara halus dan mengajarkan agama Nasrani dengan mentakwil 
ayat-ayat Al-Qur'an. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Keyakinan di Luar Jama'ahnya Adalah Sesat, Kafir atau Musyrik 

Setiap kelompok dari kaum muslimin yang di dalamnya ada Imam yang dibai'at 
oleh ma'mumnya untuk dita'ai perintahnya, pada hakekatnya mereka memiliki 
keyakinan yang sama bahwa muslimin yang berada di luar jama'ahnya adalah sesat, 
batil, bahkan ada yang sampai menghukumi kafir atau musyrik, yang demikian itu 
karena mereka salah dalam memahami syari'at Jama'ah, Imaamah dan Bai'at. 

Adapun yang menjadi alasan bagi mereka para Imam-Imam palsu dan 
pengikutnya adalah hadits-hadits seperti di bawah ini: 

Rosululloh □ bersabda: 



" Barangsiapa keluar dari al-jama'ah sejengkal saja sungguh dia telah melepaskan tali 
ikatan ke-Islaman dari lehernya. " (HR.Ahmad) 

Mereka memahami bahwa yang namanya keluar dari al-jama'ah adalah keluar 
dari jama'ah mereka, sehingga orang-orang yang keluar dari LDII, Jama'ah Muslimin 
(Hizbulloh), Ahmadiyah atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah diyakini telah keluar dari Islam, 
atau murtad yakni kembali menjadi kafir. Sedangkan orang-orang ahli tauhid dan para 
'ulama ahlus sunnah yang menolak kepemimpinannya dianggap sebagai kelompok Abu 
Tahal dan Abu Lahab . Ini adalah pemahaman yang sesat, tidak ada satu ulamapun yang 
memiliki pemahaman demikian, lalu kepada siapa umat islam ini minta bimbingan 
kebenaran dalam urusan islam kalau bukan kepada para ulama padahal Alloh □ telah 
mengatakan: 



"Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri C Ulama) jika kalian tidak mengetahui (suatu 
perkara islam) ". (QS. Al-Anbiyaa': 7 dan An Nahl: 43) 

Dengan dasar ayat tersebut di atas maka muslimin wajib memiliki ahli dzikir 
atau ulama. Ulama adalah pewaris para nabi, yaitu orang-orang yang telah mengambil 
ilmu dari Rosululloh □ (para sahabat) dan juga orang-orang yang mengambil ilmu dari 
mereka (para tabi'in) dan demikian seterusnya ilmu agama ini diajarkan secara 
langsung dan turun-temurun. Mereka jumlahnya sangat sedikit pada setiap masanya 
kehadirannya sangat diperlukan untuk menjelasakan perkara-perkara agama 
sepeninggal Rosululloh □. 

Hadits lain yang juga dijadikan alasan bagi mereka adalah sabda Rosululloh □: 
http://syiartauhid.info/ 





Tirmidzi 3001-3891 



aIL&L^ 4^v« oL« ^L«| jou oL» 

"Barangsiapa yang mati tidak mempunyai Imam kemudian dia mati, maka matinya 
seperti mati jahiliyah" . (HR. Muslim) 

Mereka dengan kejahilannya karena tidak mau belajar islam kepada para ulama 
ahlus sunnah telah memahami yang dimaksud Imam pada hadits di atas adalah Imam 
mereka. Atau sebelumnya mereka beranggapan bahwa ; zaman ini sebelum mereka 
dibai'at menjadi Imam adalah zaman jahiliyah sepert zaman sebelum Muhammad 
diutus menjadi Rosululloh □ oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk untuk 
menjadi Imam yang sah menurutnya, tanpa mengerti yang dimaukan Imam oleh 
syari'at itu yang bagaimana. Dengan demikian semua orang muslim sekalipun ahlus 
sunnah dan ahlut tauhid apabila tidak ber-BAI'AT kepada mereka kemudian mati maka 
matinya seperti mati jahiliyah. Padahal yang dimaksud dengan Imam pada hadits di 
atas, sesuai dengan pemahaman As-salafus sholih adalah pemimpin, yaitu orang 
muslim yang berkuasa memimpin manusia dan mereka tunduk pada kekuasaannya. 

Para Imam palsu juga menjadikan hadits di bawah ini sebagai hujah bahwa 
wajib bagi kaum muslimin untuk ber-BAIAT kepada dirinya, apabila tidak kemudian ia 
mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah sekalipun mereka ahlut tauhid. Haditsnya 
sebagai berikut: 



<uLali»r oL« (3 Cf^3 Cr* 

"Barangsiapa yang mati tanpa bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah" . 
(HR. Muslim) 

Padahal yang di pahami oleh para As-salafus sholih, yakni para ulama terdahulu 
yang dalam ilmu agamanya bahwa BAIAT hanya diberikan oleh oleh kaum muslimin 
sebagai rakyat melalui Majlis suro (Ahlul hall wal aqdi) kepada penguasanya yang 
muslim. Adapun maksud bai'at bagi rakyat muslim adalah mengakui penguasa muslim 
sebagai pemimpin dan menta'atinya dalam perkara yang ma'ruf serta tidak melakukan 
pemberontakan-pemberontakan dan pengacauan terhadap keamanan negeri. 

Hadits berikutnya yang sering dijadikan hujah untuk menta'ati dirinya adalah 
sabda Rosululloh □: 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



" Barangsiapa keluar dari ta'at dan berpisah dari al-jama'ah, lalu dia mati maka matinya 
seperti mati jahiliyah" . (HR. Muslim) 

Pemahaman yang benar pada hadits di atas adalah: Barangsiapa yang keluar 
dari keta'atan kepada penguasa Muslim dan memisahkan diri dari pemerintahannya, 
lalu dia mati maka matinya seperti mati orang jahiliyah yang tidak terpimpin. Hadits 
tersebut merupakan ancaman bagi para pemberontak pemerintahan muslim dan orang- 
orang yang suka melakukan gerakan pengacau keamanan, sekaligus ancaman balik bagi 
para Imam palsu yang memisahkan diri dari kepemimpinan Waliyul amri yang sah . 

Akan tetapi para imam palsu memahami hadits-hadits di atas semau wudelnya 
sendiri, tidak mau merujuk kepada orang yang telah Rosululloh wasiatkan agar kaum 
muslimin mengikuti jalan mereka yaitu, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan 
tabi'ut tabi'in serta ulama yang ittiba' kepada mereka. Padahal apa yang dimaukan 
dengan kata Imam adalah penguasa muslim dan apa yang dimaukan dengan kalimat 
Jama'ah adalah pemerintahan kaum muslimin yang di bawah penguasanya. 

Sebenarnya pengertian Amir atau Imam juga telah dijelaskan oleh beberapa 
hadits bahwa dia adalah Sulton atau penguasa. Rosululloh □ bersabda: 

"Barangsiapa menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya hendaklah ia 
bersabar, sesungguhnya orang yang telah memisahkan diri dari penguasa sejengkal saja lalu 
mati, tiada lain kematiannya melainkan kematian Jahiliyah" (HR. Bukhari, Muslim dan 
Ahmad, lafadz oleh Bukhari) 

Mengaku Sebagai Imam Tapi Meninggalkan Hudud, Adalah Sebuah Pengakuan 
Imam yang Zolim dan Fasik 

Mereka yang mengaku sebagai Imam atau Kholifah memiliki sebuah 
konsekuensi dan akan memikul dari apa-apa yang mereka dakwahkan. Pengakuannya 
sebagai seorang Imam atau kholifah mestinya memiliki kewajiban untuk menegakkan 
hudud yakni berhukum dengan hukum Alloh □, karena pengertian kholifah yang benar 
adalah Assulthoonul 'adhiim yaitu penguasa yang tertinggi di dunia sebagai 
Kholifatulloh, oleh karena itu wajib bagi mereka menegakkan hukum-hukum Alloh □ . 
Alloh □ mengatakan: 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (Al-Maaidah: 44). 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang dzolim" (Al-Maaidah: 45). 

6jjLlDl jti ikljU iiil JjJl G: i 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yangfasik" (Al-Maaidah: 47). 

Ayat tersebut di atas bermakna umum kalimat berarti siapa saja termasuk 

bagi orang yang mengklaim dirinya sebagai Imamul Muslimin atau Kholifah. Kalau 
mereka tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh □ maka dia 
adalah kafir, dzolim dan f asik. Walaupun menurut taf sir Ibnu Abbas makna kafir di situ 
adalah kufrun duuna kufrin, yaitu kufur 'amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari 
Islam. Akan tetapi stempel tebal dan berwarna merah bagi mereka yang mengaku 
sebagai kholifah adalah bahwa mereka tergolong orang-orang yang zolim dan fasik. 

Wahai para imam palsu dan pejuang penegak khilafah...kembalilah kepada 
cara-cara pendahulu kita dalam memperjuangkan Al-Islam termasuk dalam hal 
penegakkan khilafah. Tika kita dapati ada seorang muslim yang telah berkuasa maka 
dialah Imam bagi kaum muslimin yang berada di daerah kekuasaannya, maka wajib 
bagi muslimin yang ada di dalam kekuasaannya untuk memberikan nasehat dengan 
cara-cara yang hikmah jika mereka melihat penguasa kita melakukan kesalahan- 
kesalahan termasuk jika sang penguasa tidak berhukum dengan hukum Alloh □ . Bukan 
dengan cara-cara yang batil dan sesat yang hanya mengajak kepada permusuhan 
sesama muslim. 

Adapun apabila penguasa tidak mau menerima nasehat agar mereka kembali 
dengan hukum-hukum Alloh □, maka terlepaslah kewajiban kita sebagai seorang 
mukmin, namun demikian kaum muslimin tetap wajib ta'at dalam perkara yang ma'ruf. 
Dosa seorang penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukum Alloh tidak akan 
dibebankan kepada rakyatnya selama rakyat (orang yang berilmu) tersebut sudah 
memberikan nasehat dengan ma'ruf dan hikmah. 

Memisahkan Islam Sebagai Ad-diin dengan Ad-daulah adalah "Sekularisme" 

Para Imam palsu yang mengaku sebagai kholifah telah memisahkan pengertian 
Islam sebagai Ad-diin dan sebagai Ad-daulah. Mereka telah banyak menipu umat dengan 
berdusta dan berpura-pura sebagai pemimpin padahal mereka bukanlah pemimpin 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



yang sebenarnya. Pekerjaan mereka hanyalah memungut infaq, shodaqoh dan zakat 
kepada jama'ahnya dengan cara yang batil, yaitu mengatasnamakan sebagai Imam, akan 
tetapi mereka tidak pernah memberi hukuman (hudud), juga tidak mampu 
membentengi harta dan darah kaum muslimin karena mereka bukan penguasa. 

Apabila ada harta kaum muslimin yang dirampas pencuri, Imam palsu ini akan 
diam tak berdaya, tidak perlu mencari pencuri itu karena sekalipun pencuri itu 
tertangkap sang Imam palsu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya hukum 
yang melindungi harta kaum muslimin. Perintah potong tangan bagi pencuri dalam Al- 
Qur'an dilanggar, kalau Al-Qur'an sudah berani dilanggar ini namanya Imam zolim dan 
fasik. 

Apabila Imam palsu itu mendapati orang yang berzina dengan bukti-bukti yang 
terang, maka Imam palsu ini juga diam tak berdaya, mau diapakan orang-orang yang 
berbuat zina tadi, ya Imam palsu ini bingung karena memang mereka hanyalah kholifah 
gadungan yang tidak berkuasa untuk menjalankan syari'at Alloh □. Sungguh amat jahat 
pengakuan mereka para Imam palsu itu mereka benar-benar telah mendustai muslimin, 
mendustai Rosul dan mendustai Alloh □ . 

Sementara itu kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan bergelimangan di depan 
mata para Imam palsu, tapi sekali lagi namanya juga Imam palsu maka mereka tidak 
bisa berbuat apa-apa. Hal ini sangat jauh, jauh sekali dengan kepemimpinan khulafa'ur 
Rasyidin yang selalu menerapkan setiap ayat demi ayat dan hadits demi hadits dalam 
memimpin umatnya. 

Apabila perkara-perkara tersebut dipertanyakan kepada para Imam palsu 
mereka kemudian berdalil dengan mencontoh Rosululloh □ ketika Beliau berdakwah di 
Mekah. Pada saat itu Rosululloh belum berkuasa, tidak ada hukum cambuk, potong 
tangan, rajam, peperangan dll tetapi kenabianya tetap sah. Sesungguhnya dalil yang 
digunakan oleh mereka membuktikan tentang kejahilan diri mereka sendiri, mereka 
tidak sadar bahwa Al- Qur'an diturunkan kepada Muhammad □ secara bertahap ayat 
demi ayat, surat demi surat sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah qital 
dan penegakan hudud diturunkan di Madinah ketika kondisi muslimin sudah memiliki 
kekuatan. 

Adapun sekarang ini kaum muslimin mewarisi Al-Islam dalam keadaan telah 
sempurna sebagai petunjuk hidup bagi mukminin untuk diamalkan bukan untuk 
dipolitisir dan dipelintir-pelintir. Islam adalah agama yang mengatur bagaimana seorang 
hamba beribadah kepada Alloh □ (ad-diin) dan bagaimana seorang pemimpin mengatur 
masyarakat dengan syari'atnya (ad-daulah). Oleh karena itu manusia memiliki dua 
fungsi yaitu sebagai Hamba Alloh dan juga sebagai Kholifatulloh. Kholifah adalah 
penguasa negeri, pemimpin manusia yang "Dengannya hudud ditegakkan, jalan-jalan 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



menjadi aman, musuh diperangi, dan harta fa'i dibagi-bagikan." Demikian perkataan 
Ali bin Abi Tholib □. 



Syubhat Islam Non Politik 

Steatment bahwa "Islam non Politik" yang digagas oleh Wali Al-Fattaah pendiri 
gerakan Islam Hizbulloh merupakan syubhat baru dalam Islam yang harus dirinci 
dengan jelas apa maksud dibalik kalimat itu. Apabila kalimat itu maksudnya untuk 
memisahkan Islam sebagai agama dan islam sebagai daulah atau kekuasaan negera, 
maka jelas ini adalah paham sekular yang bertujuan menjauhkan muslimin dari 
hukum-hukum pidana dan perdata Islam. 

Jika maksud yang terkandung dari politik adalah menata kehidupan kaum 
muslimin dalam bermasyarakat dan bernegara agar sesuai dengan syari'at maka yang 
demikian justru dibenarkan oleh Islam, dan ini bagian tugas dan tanggung jawab 
seorang penguasa muslim. 

Islam memang telah sempurna tidak mengenal sistim demokrasi dan politik 
produk barat, namun demikian jika seorang penguasa kemudian berpolitik untuk 
mempertahankan kekuasaannya bukan berarti kekuasaan atau kepemimpinan mereka 
tidak sah. Bahkan apabila ada seorang muslim yang mendapatkan kekuasaannya 
dengan melakukan kudeta kemudian mereka berkuasa secara kokoh maka mereka 
adalah Imam atau kholifah yang sah bagi kaum muslimin yang berada di bawah 
kekuasaannya. 

Mereka para imam palsu hanya mampu mengambil islam sebagai bentuk ibadah 
maghdhoh yang diajarkan kepada jama'ahnya, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, infaq, 
haji, ta'lim dan seterusnya, itupun tanpa bimbingan ulama karena memang tidak ada 
ulama satupun di antara mereka. 

Oleh karena itu ibadah-ibadah yang dipraktekkanpun banyak bercampur 
dengan amalan-amalan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Demikian pula dengan 
perkara-perkara yang haram atau yang syubhat yang sudah sepantasnya dijauhi oleh 
seorang muslim, sang imam palsu juga tidak berdaya untuk mencegah kemungkaran. 

Saya mendapatkan diantara anggaota jama'ah-jama'ah mereka masih banyak 
yang merokok, minum khomer, menipu, berikhtilat, bermuamalat dengan riba, tapi 
sang imam seakan menutup mata. Bahkan ada pelaku pencurian dan perbuatan zina 
yang menyerahkan diri kepada sang amir tetapi mereka semua aman-aman saja karena 
sang imam palsu tadi berbaik hati kepada jama'ahnya, mungkin sang Imam palsu takut 
jama'ahnya pada kabur jika hudud ditegakkan atau mereka takut kepada Imam yang 
berkuasa. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 

Mengapa pelangaran-pelanggaran terhadap syari'at seperti di atas disikapi pula 
dengan melanggar syari'at? Tidak menegakkan hudud kepada mereka? Tawabannya 
adalah karena mereka tidak punya daerah kekuasaan untuk berhukum dengan hukum 
Alloh dalam menegakkan hudud atau dengan kata lain mereka takut dengan penguasa 
negeri ini yang juga seorang muslim. 

Kalau begitu apakah kekuasaan itu perlu? Beberapa da'i mereka mengatakan; 
Ya,„ kami butuh kekuasaan tetapi kekuasaan Alloh yang akan memberikannya kepada 
siapa yang dikehendaki. Lalu saya bertanya dengan cara apa kalian akan mendapatkan 
kekuasaan? Sebagaian da'i mereka mengatakan; Kami hanya mengamalkan syari'at 
berjama'ah dan berimamah sesuai kadar kemampuan, dan sebagian da'i lainya 
menggambarkan kondisi jama'ahnya seperti periode dakwah Rosululloh □ waktu di 
Mekah dan akan mendapatkan kemenangan seperti Rosululloh □ di Madinah setelah 
hijrah. 

Wahai kaum muslimin....para imam palsu, mereka selamanya tidak akan pernah 
menjadi imam yang sebenarnya kecuali mereka benar-benar telah berkuasa, 
menegakkan hudud, berperang menjaga darah dan harta kaum muslimin dari musuh- 
musuh sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al- 
hadits serta penjelasan dari para ulama. 

Dan bagi para imam palsu hanya ada dua cara menuju kepada kekuasaan tersebut 
yakni dengan menggulingkan penguasa dan kaum muslimin yang berada 
dibelakangnya jadilah perang saudara dan pertumpahan darah sesama muslim atau 
dengan mencalonkan diri dalam pemilu atau pesta demokrasi. Namun demikian kedua 
cara tersebut hanya dapat dilakukan jika mereka memiliki masa yang banyak oleh 
karena dakwah mereka adalah mencari masa untuk masuk ke dalam jama'ahnya. 

Wahai saudaraku...kembalilah kepada jalan yang benar yaitu jalan yang telah 
ditempuh oleh Rosul dan 3 generasi pertama dari kalangan salafussholih. Belajarlah 
kepada mereka dan ikuti jalannya, janganlah kalian menyimpanginya dengan 
mengedepankan ro'yunya. 

Menyakini Bahwa Masa Sekarang Adalah Masa Khilafah 'Ala Minhajin Nubuwwah 

Berbeda dengan kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mereka meyakini 
masa sekarang adalah masa jahiliyah sebagaimana masa sebelum diutusnya Rosul 
Muhammad □, ketiga kelompok di atas menyakini bahwa masa sekarang adalah masa 
khilafah 'ala minhajin nubuwwah sebagai periode terakhir kepemimpinan umat islam. 

Benarkah demikian? Jelas mereka semuanya adalah salah besar, masa sekarang 
ini bukanlah masa jahiliyah sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Al-Qiyadah Al- 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Islamiyah dan bukan pula masa khilafah 'ala minhajin nubuwwah akan tetapi masa 
sekarang ini adalah masa di mana kaum muslimin di bawah penguasa para mulkan. Di 
Saudi, Iran, Turki, Yordan, Yaman, Indonesia, Malysia dan di negeri-negeri lain kaum 
muslimin dipimpin oleh para mulkan atau kepala pemerintahan yang kebanyakan di 
antara mereka adalah fajir. Masa sekarang juga masa dimana kaum muslimin dalam 
keadaan menemui perselisihan yang banyak bukan masa khilafah 'ala minhajin 
nubuwwah yang mampu menyatukan umat islam dari f itnah perpecahan. 

Rosululloh □ bersabda: 

"Baked ada sesudahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan 
petunjukku dan tidak berjalan dengan sunnahku. Dan di tengah mereka akan bangkit orang- 
orang yang hati mereka seperti hati syaitan-syaitan dalam bentuk manusia ".(HR. Muslim) 

Masa sekarang ini adalah masa seperti yang telah dijelaskan oleh Rosululloh □ 
sebagaimana hadits di atas. Kenyataan ini dapat kita buktikan bahwa seluruh muslimin 
yang jumlahnya hampir 1.5 milyar mereka tidak memiliki pemimpin yang tunggal 
tetapi mereka hidup di bawah para penguasa di setiap Negara. 

Rosululloh □ pada hadits di atas juga menggunakan kalimat aiit sebagai bentuk 

jamak dari fL»J maksudnya adalah kaum muslimin dalam satu masa akan dipimmpin 
oleh banyak imam dibeberapa Negara yang terpisah-pisah dan masa seperti ini sedang 
terjadi sekarang ini. 

Rosululloh □ juga berwasiat : 



"Afcu wasiatkan kepada kalian agar bertaqwa kepada Alloh, mendengar dan taat 
sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi, karena sesungguhnya barang 
siapa di antara kalian yang hidup (panjang) niscaya (nanti) akan melihat perselisihan yang 
banyak, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur Rosyidin Al- 
Mahdiyyin pegang-teguhlah dengannya, gigitlah ia dengan gigi geraham, jauhilah oleh kalian 
perkara-perkara yang baru karena setiap perkara yang baru adalah bid' ah dan setiap bid' ah 
adalah sesat". (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud) 

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin yang 
dhohir bagi muslimin maka wajib didengar dan ditaati sekalipun ia adalah seorang 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



budak Habsyi, tidak mengharuskan kepada pemimpin yang tunggal bagi seluruh dunia 
muslim. 

Penjelasan hadits berikutnya adalah kaum muslimin akan menemukan suatu 
masa dimana mereka dalam keadaan berselisih dengan perselisihan yang banyak dan 
jalan keluarnya adalah kembali kepada sunnah Rosululloh □ dan sunnah khulafa'ur 
Rosyidin Al-Mahdiyyin. Bukan mendirikan jama'ah-jamah baru dengan mengangkat 
Imam yang menyelisihi kaum muslimin. 

Adapun masa kepimimpinan umat Islam yang terakhir yakni masa khilafah 'ala 
minhajjin nubuwah berdasarkan hadits yang sampai kepada derajat mutawatir adalah 
masa turunnya Nabi Isa bin Maryam sebagai pemimpin kaum muslimin dan la akan 
mengembalikan ahli kitab kepada Al-Islam sebagai agama yang haq. Nabi Isa alaihi 
salam turun ke bumi sebagai hakim yang adil. Ia akan memecahkan salib, membunuh 
babi, tidak memungut jizyah, dan harta ketika itu melimpah dan tidak ada seorangpun 
yang mau menerimanya. 9 

Persoalan umat islam yang sangat besar di akhir zaman dan mereka berhadapan 
dengan musuh-musuh yang tidak mungkin tertandingi dari segi persenjataan tidak 
akan pernah terjawab dengan hadirnya seribu Imam palsu seperti Mirza Ghulam, 
Nurhasan Ubaidah, Wali Al-Fattaah dan Ahmad Mushoddiq. Kehadiran mereka di 
bumi ini justru memperkeruh keadaan umat islam, menambah perpecahan dan 
mengajarkan muslimin kepada kehidupan gaya khowarij dan mu'tazilah. 

Disamping itu jama'ah-jamah minal muslimin sebagaimana yang dipraktekkan 
oleh Ahmadiyah, LDII, Jama'ah Muslimin (Hizbulloh), Al-Qiyadah Al-Islamiyah sama 
sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rosululloh dan para sahabatnya. Rosululloh tidak 
pernah memisahkan diri dari kaum muslimin, demikian pula para sahabat beliau serta 
para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak pernah memisahkan diri dari kaum muslimin 
dan penguasanya. Mereka genarasi terbaik umat islam tidak pernah membuat 
kelompok-kelompok baru di tengah-tengah kaum muslimin. 

Mengingkari Ijma' Adalah Mengingkari Sunnah dan Al-Qur'an 

Sebagaimana telah menjadi sebuah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa 
sumber hukum Al-Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama atau 
Pendapat Mayoritas Ulama. Adapun mereka yang mengingkari Ijma' para Ulama 
adalah kaum pengikut hawa nafsu yang membanggakan ro'yunya dan tidak mau 
mengambil qoi'dah yang benar didalam berislam. 

9 Baca shohih Al-Bukhori no. 3264, 3/1272 Bab Nuzul Isa bin Maryam, dan juga Sohih Muslim 
no. 155, 1 / 135 Bab Nuzul Isa bin Maryam Hakiman bi Syar'iati Nabayyina Muhammad. 

http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



Sesungguhnya bukan hanya Ijma' dari ulama yang mereka ingkari tetapi juga 
juga banyak hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia telah mereka ingkari salah 
satunya adalah perintah Alloh □ : 



"Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri ('Ulama) jika kalian tidak mengetahui (suatu 
perkara islam) ". (QS. Al-Anbiyaa': 7 dan An Nahl: 43) 

Para Imam palsu, mereka mendirikan jama'ah dan mengangkat Imam dengan 
tidak menanyakan masalah ini kepada para ulama, padahal semua tahu bahwa Mirza 
Ghulam, Nurhasan Ubaidah, Wali Al-Fattaah dan Ahmad Moshaddiq bukanlah 
termasuk ahli ilmu, bukan ahli taf sir, dan bukan ahli fiqih. Mereka semua tidak terdaftar 
sebagai para ulama yang diakui keilmuannya oleh kaum muslimin. Akan tetapi mereka 
adalah sang pendusta umat islam, mereka menawarkan surga tetapi sesungguhnya 
mereka adalah para da'I yang mengajak kepintu-pintu jahanam. Mereka adalah para 
"dajjal" sebelum muncul Al- Masih Ad-Dajjal yang sebenarnya. 

Sedikitpun tidak pantas mensejajarkan orang-orang jahil seperti mereka yang 
tidak jelas kepada siapa mereka belajar Islam dengan para ulama seperti Ibnu Abbas, 
Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud rodhiyallohu 'anhum. Juga apakah pantas mereka 
disejajarkan dengan Imam dari kalangan tabi'in Hasan Al-Bashri, Imam madzhab yang 
empat dan ahli hadits yang sembilan rohimahumulloh. Apakah pantas mereka 
disejajarkan dengan ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, Ibnu Katsir, 
Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan Abdulloh bin Abdul Wahab rohimahumulloh. Apakah 
pantas mereka disejajarkan dengan Syaikh Nashirudin Al- Albany, Syaikh Bin Baz, 
syaikh Utsaimin dan seterusnya. 

Wahai Para Imam palsu mereka adalah para ulama ahlu sunnah, ahlu tafsir dan 
ahlu fiqh yang sangat dalam ilmu mereka tentang Islam, mereka tidak beramal seperti 
kalian yaitu mendirikan jama'ah, memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin karena 
yang demikian adalah perkara bid'ah. 

Lalu siapakah yang kalian ikuti wahai para Imam palsu? Apakah Rosululloh □ 
dan para Khulafa'ur Rosyiddin? Sejak kapan Rosululloh dan para Khulafa'ur Rosyiddin 
memisahkan diri dari kaum muslimin, kemudian membentuk jama'ah minal muslimin 
seperti jama'ah kalian? 

Wahai para Imam palsu para khulafa'ur Rosyiddin menjadi kholifah atas 
kesepakatan umat islam dan semua kaum muslimin tunduk di bawah 
kepemimpinannya. Lalu apakah kalian demikian? Umat islam mana yang sepakat dan 
yang tunduk kepada kepemimpinan kalian? 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 3001-3891 

Wahai para Imam palsu para khulafa'ur Rosyiddin adalah para penguasa yang 
memegang hukum paling tertinggi, mereka menegakkan hudud, memerangi kesyirikan, 
memerangi orang yang tidak membayar zakat, mengambil jizyah kepada kaum kafir. 
Lalu apakah kalian demikian? Kalian biarkan orang-orang berbuat syirik, kalian biarkan 
para pencuri dan perampok beraksi, kalian biarkan perzinaan di mana? Apakah 
kepemimpinan kalian lebih membawa manfaat bagi kaum muslimin dari pada 
kepemimpinan penguasa ngeri ini? 

Wahai para Imam palsu mengapa kalian tidak mendengarkan kesepakatan para 
ulama. Lalu siapakah ulama menurut kalian? Padahal Rosululloh telah mengingatkan 
dalam hadits nya agar kita mengikuti kesepakatan ummat. 

Dari Anas bin Malik □ bahwasanya saya mendengar Rosululloh □ bersabda: 



" Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat diatas kesesatan, makajika kalian melihat 
perselisihan maka wajib bagi kalian mengikuti (pendapat) mayoritas". (HR.Ibnu Majah) 

Hadits yang semakna dengan ini cukup banyak jumlahnya dan hadits di atas 
merupakan qo'idah di dalam mengikuti sunnah yakni All oh tidak akan membiarkan 
umatnya berada dalam kesesatan manakala mereka bersatu dan bersepakat dalam suatu 
perkara. Adapun yang dimaksud kesepakatan umat adalah kesepakatan para ulama 
karena ulama adalah ikutan bagi umat islam. 

Dengan demikian apabila para ulama salafus sholih telah bersepakat dalam 
suatu perkara, maka wajib bagi umat islam yang kemudian untuk mengikutinya dan 
haram bagi mereka menyelisihinya. 

Beberapa yang telah menjadi kesepakatan para ulama diantaranya adalah wajib 
taat kepada penguasa yang muslim dalam hal yang ma'ruf sekalipun terhadap 
penguasa muslim yang suka bermaksiat sebagaimana hal ini telah dibahas di muka. 

Sedangkan para Imam palsu telah mengikari Ijma tersebut yaitu mereka tidak 
mengakui para penguasa muslim yang sekarang (pemerintahan Negara ini) sebagai 
pemimpin mereka. Kemudian mereka membuat kepemimpinan sendiri dengan 
mengumpulkan sekelompok orang maka lahirlah di sana-sini jama'ah-jama'ah min al- 
muslimin dan lahirlah perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam. 

Di antara para pemimpin mereka dengan sombongnya ada yang mengaku 
sebagai Amirul Mukminin atau Imamul Muslimin, ada pula yang mengaku sebagai 
Imam Mahdi atau Nabi baru, dan ada yang dengan Pe-De-nya mengaku sebagai Rosul 
baru. Sesungguhnya mereka semua adalah dajjal (para pendusta) yang mendustakan 
ayat-ayat Alloh □ untuk menyesatkan kaum muslimin. 

http://syiartauhid.info/ 




Tirmidzi 3001-3891 



Wahai saudaraku pemuja Imam palsu dari kelompok Jama'ah Muslimin 
(Hizbulloh) perhatikanlah, kalian mendengar hadits "Talzamu Jama'atal Muslimin wa 
lmaamahum" karena Imam Bukhori dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadits 
tersebut dari sanad-sanad yang shohih. Perhatikanlah wahai saudaraku mengapa Imam 
Bukhori dan Imam Muslim yang telah meriwayatkan hadits tersebut tidak menetapi 
jama'ah Muslimin (Hizbulloh) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Wali Al-Fattah? 

Jawabannya adalah karena Imam Bukhori dan Imam Muslim serta seluruh 
ulama ahli hadits meyakini bahwa Imam adalah penguasa dan Jama'ah muslimin 
adalah pemerintahannya yang demikian itu senantiasa ada dan tidak pernah hilang 
selama kaum muslimin masih dipimmpin oleh penguasa mereka. 

Imam Al-Bukhori berkata: "Dan kita tidak berusaha merebut kekuasaan dari 
para pemiliknya (Imam yang sah)... dan tidak membolehkan untuk mengangkat 
pedang (mengangkat senjata) terhadap umat Muhammad". (Sebagaimana diriwayatkan 
oleh Al-Laalikaa'i dalam kitab beliau "Syarh Ushuul I'tiqood Ahlis Sunnah" 1/172-176 
no 320) 

Demikian Imam Bukhori menjelaskan bahwa Imam adalah orang yang memiliki 
kekuasaan yang tidak boleh direbut atau dirampas dengan pedang kerena mereka 
adalah umat Muhammad yang masih muslim dengan tanda-tandanya. 

Hal ini berbeda dengan keyakinan seorang wartawan Wali Al-Fattah yang tidak 
jelas guru agamanya, dimana beliau meyakini setelah meninggalnya kholifah Ali bin 
Abi Tholib □ maka "Jama'ah Muslimin wa lmaamahum" sejak itu ditinggalkan oleh kaum 
muslimin, sekian abad berlalu muslimin tidak punya Imam sampai akhirnya pada 
tahun 1953 M Jama'ah Muslimin ditetapi kembali dengan dibai'atnya Wali Al-Fattaah 
sebagai Imam. Laa haula wa 11a quwata ilia billah.... 

Nasihat Bagi Para Imam Palsu 

Wahai para Imam palsu sesungguhnya kaum muslimin di dunia ini dan 
manusia yang lainnya tidak membutuhkan kepemimpinan seperti kalian yang tidak 
memberikan manfaat dan kemaslahatan sedikitpun bagi mereka. Kalian tidak menjaga 
kehormatan harta-harta mereka, tidak menjaga darah mereka, tidak menjaga keamanan 
negeri ini, tidak menghukumi mereka orang-orang yang berbuat jahat, tidak memerangi 
orang muslim yang tidak membayar zakat, tidak memerangi musuh-musuh mereka, 
kalian biarkan kesyirikan di mana-mana, pantaskah kalian mengaku sebagai kholifah? 
Lalu apa tugas kalian? Apakah kalian hanya bisa mengatur jadwal ta'lim? Menghitung 
pendapatan infak? Musyawarah yang tidak pernah mufakat? 



http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 

Wahai para imam palsu kembalilah kepada Alloh dan Rosul-Nya dan ikutilah 
jalan para sahabat yaitu mereka yang telah memahami agama Islam ini dengan 
sempurna dibandingkan kalian. 

Alloh □ berfirman: 



" Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang- 
orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama- 
lamanya. Itulah kemenangan yang besar". (QS. At Taubah: 100) 

Wahai para Imam palsu siapakah para pendahulu kalian? Siapakah orang yang 
kalian ikuti? Jika kalian menisbatkan diri kepada Rosululloh □ dan kepada para 
khulafa'ur Rosyiddin maka kalian adalah para pendusta. Rosululloh dan juga para 
Khulafa'ur Rosyiddin tidak pernah mengelompokkan diri dan berpisah dari kaum 
muslimin. Mereka adalah para pemimpin bagi seluruh manusia yang berada di daerah 
kuasaan mereka dengan cara menegakkan syari'at (hukum-hukum) Islam. 

Dan juga firman Alloh □ : 



"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam 
itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An Nisaa': 115) 

Wahai para Imam palsu jalan siapakah yang telah kalian tempuh dengan tidak 
mengakui penguasa negeri ini sebagai Imam? Para pendahulu kaum muslimin yakni 
para sahabat yang mulia tidak pernah melakukan seperti yang kalian lakukan, para 
tabi'in juga tidak melakukan seperti yang sedang kalian lakukan, para tabi'ut tabi'in juga 
tidak melakukan seperti yang kalian lakukan, para Imam madzhab yang empat juga 
tidak melakukan seperti yang kalian lakukan, para ahli hadits yang sembilan juga tidak 
melakukan seperti yang kalian lakukan? Dengan pemahaman siapa kalian berkumpul 
mengelompokkan diri menjadi Imam? Kalian menjadi Imam bagi siapa? Apakah umat 



http://syiartauhid.info/ 





Tirmidzi 3001-3891 



islam di dunia membutuhkan kepemimpinan kalian? Apakah ada para ulama yang 
duduk di majlis kalian dan membenarkan ijtihad kalian? 

Sungguh mereka para Imam palsu telah meninggalkan para Ulama ahlus sunnah 
sebagaimana Washil bin Atho' telah meninggalkan Ulama Ahlus sunnah Al-Hasan Al- 
Bashri. 

Sabda Rosululloh □ : 

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para sahabat), kemudian generasi setelah 
mereka (tabiin), kemudian generasi setelah mereka (tabiut tabiin)" . (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dan sabda Beliau □ : 

"Akan senantiasa ada (tidak pernah putus) di antara ummatku sekelompok orang yang 
eksis di atas kebenaran (shirotol mustaqiem), tidak membahayakan mereka orang-orang yang 
menelantarkan mereka sehingga datang ketetapan Allah, sedangkan mereka tetap dalam keadaan 
demikian." (HR. Muslim) 

Bersabda pula □ : 

"Aku wasiatkan kepada kalian (untuk mengikuti) para sahabatku, kemudian orang-orang 
sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. " (HR. Ahmad) 

Wahai pembaca yang budiman tidak ada manusia yang lebih baik setelah nabi 
Muhammad □, kecuali para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang 
yang mengikuti mereka dengan ihsan. Adapun para tokoh pendiri jama'ah-jama'ah sesat 
dan para penerusnya mereka telah keluar dari manhaj para salafush sholih, mereka 
adalah ahlu bid'ah, para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. 

Berhati-hatilah dengan munculnya banyak "dajjal" yang datang mendustakan 
Alloh dan Rosul-Nya serta mendustakan kaum muslimin. Di sisi mereka ada surga dan 
neraka, jika mereka menawarkan surga maka sesungguhnya yang ia tawarkan adalah 
neraka. 



Allohu a'lam bishshowwab. 
http://syiartauhid.info/ 



Tirmidzi 3001-3891 



http://syiartauhid.info/ 



